Tirmidzi 2001 - 3000 



NoHdt 



Isi_Arab 



Isi_Indonesia 



2001 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Amir Al 
Aqadi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Isma'il bin Abu 
Habibah] dari [Dawud 
bin Hushain] dari 
['Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 



Bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam senantiasa 
mengajarkan kepada 
mereka apabila terkena 
sakit panas dan sakit 
yang lain untuk 
mengucapkan: 
"BISMILLAHIL 
KABIIR, A'UUDZU 
BILLAHIL AZHIIM 
MIN SYARRI KULLI 
'IRQIN NAAARIN WA 
MIN SYARRI HARRIN 
NAAR (Dengan nama 
Allah Yang Mahabesar, 
aku berlindung kepada 
Allah Yang Mahaagung 
dari tekanan darah yang 
tinggi dan bergejolak 
sehingga menimbulkan 
sakit panas dan dari 
panasnya api neraka.) " 
Berkata Abu Isa; Ini 
merupakan hadits gharib 
tidak kami ketahui 
kecuali dari hadits yang 
diriwayatkan Ibrahim 
bin Isma'il bin Abi 
Habibah, namun Ibrahim 
didha'ifkan dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







periwayatan hadits. Dan 
diriwayatkan dengan 
lafazh 'irqun ya'aar". 


2002 


U jaJ LI] la jjia (jj s fl-s 1 Lil la 

Cm Cy^j^^ CM ^ Cfi" 

jjiiaj fjj^lj L>"J^ 1 j\l 
^ ^ njr- (JlaJaftJiVjl (jjiiij 
ii jj »1 a' J (jC (_^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ishaq] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ayyub] dari 
[Muhammad bin 
'Abdurrahman bin 
Naufal] dari [Urwah] 
dari [Aisyah] dari puteri 
Wahb yaitu [Judamah] 
dia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Aku hendak melarang 
Al Ghiyal, namun orang- 
orang Persi dan Ramawi 
melakukannya dan 
mereka pun tidak 
membunuh 
(mendatangkan 
madharat bagi) anak- 
anak mereka." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Asma v binti Yazid. Dan 
ini adalah hadits hasan 
shahih. Hadits ini telah 
diriwayatkan pula oleh 
[Malik] dari [Abul 
Aswad] dari ['Urwah] 
dari [Aisyah] dari 
[Judamah bintu Wahb] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Malik 
berkata, 'Ghiyal adalah 
laki-laki yang menjima' 
istri yang sedang dalam 
masa menyusui." 


2003 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jj (j,aa.^]| AJC- (jj ^ JjJJ-uVI 

(jc. 4 t Vilr. (jc. Sjjc. (jc. tja 

AjIc Alii ^U.-i Ai)l (J jIjij «>» 

(ji ("l<i<ift> iiJ (JjSJ ^JiJ 
pjjll (ji CjjSS ^jik 5Lil| (jo 
ji>ii (jj»"u^ii (j»j^*j 
(jaSj (ji AijiJIj iMi (JlliAJ^ji 

(jj (J^a i uj ^ " la/j AAaJ (jj (^ 1m if*. 

il (jr. i^Wl i Vil-v ..nr. 

^ la i a l— ujc> (j i aa L )J.^a 


kepada kami [Tsa bin 
Ahmad] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ; telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abul 
Aswad Muhammad bin 
Abdurrahman bin 
Naufal] dari [Urwah] 
dari [Aisyah] dari 
[Judamah bintu Wahb Al 
Asadiyyah] bahwasanya 
ia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh, aku telah 
berniat untuk melarang 
Al Ghilah namun aku 
mengingat bahwa orang- 
orang Persi dan Ramawi 
melakukannya, dan hal 
itu ternyata tidak 
berpengaruh buruk pada 
anak-anak mereka." 
Malik berkata; Al 
Ghailah adalah seorang 
yang menggauli 
isterinya yang sedang 
dalam masa menyusui. 
Isa bin Ahmad berkata; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
'Isa]; Telah 

menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abul 
Aswad] semisalnya. Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits hasan shahih. 


2004 


jsLiJi 1 Vi '"i jLi-i (jj L&a ^ Lli la 
S.M (jr. il Vil-v *1 i*4i (ji 
(jj j (jC AjC. ^1 (jC. 
<ulc. auI ^U^i ^jl^l (jlilji 
(jjjjllj CllJ^ll ( " 1* n (jlS jiiuij 
i Nl'i »'n1 "5 JI 5 i iii \l r* iU j ^ 
(Jlij ,<•;.•:,", , j i ii1i.\| Im'ij 

(ji,.-v ["n.'.i. i.ur. jii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam]; telah 
menceritakan kepadaku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





a = -> * >' , 


[bapakku] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
'Abdullah] dari [Zaid bin 
Arqam] bahwasanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam biasanya 
menjelaskan tentang 
(khasiat) minyak zaitun 
dan wars bagi orang 
yang menderita radang 
selaput dada. Qatadah 
berkata, "Meminumnya, 
yakni meminum dan 
mengarahkannya pada 
salah satu sisi mulut 
(kanan atau kiri) sesuai 
dengan bagian yang 
terasa sakit." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. Dan Abu 
Abdullah namanya 
adalah Maimun dan 
seorang Syaikh Bashri. 


2005 


(_£^.1*JI l^aa .a (jj 1 ^ 
^ (jj jjaC. i aill 

ijc- ^^=>- Ui jj t^' 

Ait jjl j^Aia Ijlla » I.'^l ll -JLk 

jiijl (jj Ajj (JUj Al)) 

ClllA (j^> (_J jlilj (jl ^Ijjj 4j1c 
(JU"ij\lj , ^j^'ill U!„otl v i iVitl 
(ji,.-v i"°ti1-v ).^4i bum. jil 
(j-> V' <tij»'i V/ ii-vT^. i" njr-. 
;5jl jji Alj (jf- (jj^'^ tiuAa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Raja' bin 
Muhammad Al 'Udzri Al 
Bashri]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Amr bin 
Muhammad bin Abu 
Razin]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Khalid Al Hadzdza']; 
telah menceritakan 
kepada kami [Maimun 
Abu Abdullah] dia 
berkata; aku mendengar 
[Zaid bin Arqam] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kepada 
kami agar berobat 
dengan menggunakan al 
qusth al bahri dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



minyak Zaitun jika 
menderita radang selaput 
dada. Abu Isa berkata; 
Ini adalah hadits Hasan 
Gharib Shahih, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari haditsnya 
Maimun dari Zaid bin 
Arqam. Dan hadits ini 
telah diriwayatkan pula 
oleh lebih dari satu 
orang perawi dari 
Maimun Dzatul Janb 
maksudnya adalah 
batuk. 



2006 



Mi 

t_u«S (jj Atll Ijc (jj jjit 

Jjj ^*"J ^ CS^* 3 

2jI t—lAjlll Clllaia <Jls La jj» 
^1 'jti ^ ^ <jl£ La 
IjlA ^ unr- jjI JlaJaA jjc- j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Yazid 
bin Khushaifah] dari 
[ Amr bin Abdullah bin 
Ka'b As Sulami] 
bahwasanya [Nafi' bin 
Jubair bin Muth'im] 
mengabarkan kepadanya 
dari [Utsman bin Abul 
Ash] bahwasanya ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendatangiku saat aku 
menderi sakit yang 
hampir 

membinasakanku, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Usapkanlah 
dengan tangan kananmu 
sebanyak tujuh kali dan 
bacalah, A'UUDZU 
BI'IZZATILLAHI WA 
QUDRATIHI WA 
SHULTHAANIHI MIN 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







SYARRI MAA AJIDU 
(Aku berlindung kepada 
Allah, kemuliaan, dan 
kekuasaanNya dari 
kejelekan yang aku 
temui)." Lalu aku pun 
melakukan hal itu, maka 
Allah pun 

menghilangkan rasa 
sakit yang kuderita 
sebelumnya. Dan aku 
selalu menyuruh 
kerabatku dan selain 
mereka untuk 
mengamalkannya. Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits hasan shahih. 


2007 


(J^UJJ ^jl HI 1 AC- < - UJ fit AJbul ^jC. 
^ l^JLuj alia J "LUC iill 

jli. (Jlii ^jVl'jiHj cJli (j i A « i l ui 

' "J r - (j' n ~" ' " * "" r " 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakr]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Ja'far]; telah 
menceritakan kepadaku 
['Utbah bin Abdullah] 
dari [Asma' bintu 
Umais] bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepadanya: 
"Dengan obat apakah 
engkau mengeluarkan isi 
perutmu (obat untuk 
membuat orang 
mencret)?" Asma' 
menjawab, "Dengan 
Syubrum." Beliau 
bersabda: "Sungguh itu 
obat yang sangat panas." 
Asma' berkata; Setelah 
itu akau meminum as 
sanaa, lantas Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



shallallaahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: " Jika 
ada obat yang dapat 
mencegah dari kematian 
tentu itu adalah as 
sanaa." Berkata Abu Isa; 
Ini merupakan hadits 
hasan gharib. 



2008 



jjaaJa lill-la jllxJ (jj jxa a lijJLa 
oJllS (jc 4 jj u5 iS^a j°» t- (jj 
\;» m ^1 (jc- (J5ljj\a]I (jc. 

^jllajlo! Lr i.l (jj Jlaa alLij aIIc 

AjjsLi M £] jjjj Ij <J1j33 «.Lk 

U JUa opli. ^j' slaLia y> Lac. <iuil 

4AuiI (jiaJ ' 1 I^Sj iill (j-J^-a 

jj! (Jill Jjj ^ i nr. ttUini ^ ulC 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Abul 
Mutawakkil] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata; 
Seorang laki-laki datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata, "Sesungguhnya 
perut saudaraku kendor." 
Maka beliau bersabda: 
"Berilah ia madu." Lalu 
laki-laki itu pun 
memberikannya madu. 
Kemudian laki-laki itu 
kembali lagi dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku telah 
memberinya madu, 
namun tidak ada 
perubahan kecuali 
semakin kempes." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda lagi: "Berilah 
ia madu." Dan laki-laki 
itu pun kembali 
meminumkan 
saudaranya dengan air 
madu dan datang lagi 
menemui beliau seraya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







berkata, "Wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya aku telah 
meminumkannya air 
madu, namun tidak ada 
perubahan kecual 
semakin kempes." 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah telah berkata 
benar, namun perut 
saudaramulah yang telah 
berdusta. Minumkanlah 
padanya air madu." 
Maka laki-laki itu 
kembali meminumkan 
saudaranya dengan air 
madu, lalu sembuh 
seketika. Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. 


2009 


^jc. Ajx^u IjjA^ ^J^*?* l^aa ^ 

La Jls Aj! jiilij "Ulc. iil ^ji-a 
Ll^aj^a ^lmx AiC- j-a 

j i njr. jj'.i-v i.i ir. 

a , ; • S . , a' * > \ a - 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Yazid bin Khalid] ; dia 
berkata; aku mendengar 
[Al Minhal bin Amr] 
bercerita dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang 
hamba muslim 
menjenguk orang yang 
sakit yang belium 
sekarat kemudian ia 
membaca sebanyak 
tujuh kali, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'AS " ALULLA AH AL 
AZHIIM RABBAL 
ARSYIL KARIIM AN 
YASYFIYAKA (Aku 
meminta kepada Allah 
yang Maha Agung, 
Rabb-nya Arsy yang 
mulia untuk 
menyembuhkanmu) 
kecuali ia akan sembuh." 
Abu Isa berkata; Ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari haditsnya Al Minhal 
bin Amr. 


2010 


Alii ^Jt (jjj^>« OB^a 

' t uj| III Alii a l nj j" J°3* ^j^?- 
(jjiijlll ^jiia (JjS all 

(jjiaij cii!x! (_a I^jj al (jla gU 

X Ljjli g^'n'l ^Un l^)JJ ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al Asyqar Ar 
Rabathi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 
Ubadah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marzuq Abu 
Abdullah Asy Syami]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] 
seorang laki-laki dari 
penduduk Syam; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Tsauban] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda; "Jika salah 
seorang dari kalian 
menderita sakit panas 
(sesungguhnya panas itu 
bagian dari api neraka), 
maka hendaknya dia 
menurunkannya dengan 
air, hendaknya dia 
berendam diri di sungai 
yang mengalir sambil 
mengucapkan, 
'BISMILLAHI 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ALLAHUMM AS YFI 
ABDAKA WA 
SHADDIQ 
RASULAKA BA'DA 
SHALAATISH 
SHUBHI QABLA 
THULU'ISY SYAMSYI 
(Ya Allah, 

sembuhkanlah hamba- 
Mu dan benarkanlah 
RasulMu; yaitu setelah 
shalat shubuh sebelum 
terbitnya matahari).' Dan 
dia berendam diri 
sebanyak tiga kali 
selama tiga hari, jika 
belum sembuh 
lanjutkanlah selama lima 
hari, jika belum sembuh 
juga maka lanjutkanlah 
selama tujuh hari dan 
jika belum sembuh juga 
maka selama sembilan 
hari, karena hal itu 
jarang sekali melebihi 
sembilan hari dengan 
izin Allah." Berkata Abu 
Isa; Ini merupakan 
hadits gharib. 


2011 


Ajlc am! (J jjjj 

Aj £jc.| Ikl ^ij Li jiiLij 

QT? l^fe C5^ ts 1 ? 
^Jlll <it (J hit* AjJalij 4_uij!i 

^ji i'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar|; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Hazim] dia berkata; 
[Sahl bin Sa'd] pernah 
ditanya dan saya 
mendengarkannya, 
"Dengan apa luka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
diobati?" Maka ia pun 
menjawab, "Tidak lagi 
tersisa seorang pun yang 
paling mengetahuinya 
daripada aku. Biasanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ali membawakan air di 
dalam tamengnya 
sementara Fathimah 
mencuci dan 
membersihkan darah. 
Lalu luka beliau 
dibalut." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. 


2012 


(jc (_5j3ja1I &a < (^jj All jll 
\ ^ i^al^o 1 ^ tla^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] dia berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muhammad Al 
Muwaqqiri] dari [Az 
Zuhri] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Perumpamaan seorang 
yang sembuh dan 
kembali sehat seperti 
salju yang turun dari 
langit tatkala langit 
sedang cerah." 


2013 


2-">Vl \;» (jj auI Ujik 
(jc ^gjj^t nil JLk (jj 
^ajA I^jI l<aa .a ^±jijA 
■lala ^1 (jc <jjS (jt ^ ajjll 

£j\ag'.,a'< / iTU'j I'd.* V/ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id Al Asyaj]; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Uqbah bin 
Khalid As Sakkauni] 
dari [Musa bin 
Muhammad bin Ibrahim 
At Taimi] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian menjenguk 
orang yang sakit, 
hendaknya ringankanlah 
bebannya dan hiburlah 
dia jika mendekati 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ajalnya, karena hal itu 
tidak dapat menolak 
taqdir dan hal itu dapat 
menenangkan jiwanya. " 
Berkata Abu Isa: Ini 
merupakan hadits 
gharib. 


2014 


^1 (jt <dll JjjC- (jj (J j» a \ al 

<jlc ^ j ill 

4j (jlS tile. J (j-o ^L?-J ilft f *^'»J 
jull jj^i AJaa (jj^jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
dan [Mahmud bin 
Ghailan] mereka berdua 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid bin Jabir] dari 
[Isma'il bin 'Ubaidullah] 
dari [Abu Shalih Al 
Asy'ari] dari [Abu 
Hurairah] bahwasanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menjenguk seseorang 
yang menderita sakit. 
Maka beliau pun 
bersabda: 

"Bergembiralah, karena 
sesungguhnya itu adalah 
api milik-Ku yang Aku 
timpakan kepada hamba- 
Ku yang berbuat dosa, 
agar api itu menjaganya 
dari api neraka." 


2015 


(_£-}g-a (jj (j^a/jl! ^Jt 

^L2uA (_£Jjlill (jlj&uj ^jC. 
1 ^jjlfilla [jlua 11 (jC jjLkiia. 
Lai o^jliS <lil ^ 11 (j^jaJjJ 
l_l_ajil| (j^i (_>^jij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] dia berkata; 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Hisyam bin 
Hassan] dari [Al Hasan] 
dia berkata, "Mereka 
para sahabat mengharap 
sakit demam di malam 
hari sebagai kafarah. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Yakni sebagai kafarah 
untuk mengurangi dosa- 
dosa." 



2016 



■la lu ^Jj 0 ; ^Jj jja m 111 la 
(jj ^ IjjSi. ^1 LjjSi. (_J jiVl 

iil ^jij-a (U jjuiJ (Jl^ll S JJ jA 

jji (JIaiJIs ItllLb liljj' (j-ij 

^ , ; , , % if- 

^ la i a i aa L Lpa laA ^ > njr- 
j3j (_>ujlj jjI> ijc- S-i^jil tr^J 
Qc. <UlLi jjc. ^ jA jll oljj 
<&l ^jii-a (^JJ^I (jC- OJJJA 
j I AA (j-a (J^lal alu^j 4 U& 
j-lJ 1 » M ' '-» Ic- 1 ; , >i 'it « 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Umawi]; [bapakku] telah 
menceritakan kepada 
kamil; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Amr]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
meninggalkan harta, 
maka harta itu adalah 
milik keluarganya. Dan 
barangsiapa yang 
meninggalkan anak- 
anak, maka mereka itu 
akan kembali kepadaku." 
Abu Isa berkata; Ini 
adalah hadits Hasan 
Shahih. Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Jabir dan Anas. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan pula oleh 
[Az Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dengan 
redaksi yang lebih 
panjang dari ini serta 
maknanya juga lebih 
yakni: "Anak-anak yang 
tidak memiliki sesuatu, 
maka akulah yang akan 
menanggung dan 
berinfaq kepadanya." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2017 



I *" ^ ^^Jjl (jj °^ Ijjii. 

(^jC L IjjJ J^ j ^^JJj j ^C ( fl 

(3 J^J *JdJ* CS^l' 

(_)jAi]l I jilt ^ t_paj!j^J (j^^>^ 
IjlA ^ unr- jjI (JILja jjS ^ (_5-jp3 

(jc L_ijC jc ClijAkll IjlA "LaLuil 

Atll <^A^ tj 1 - ^J* (jjl 

(jj Aa^-gj aLjx-aJ c__fljC 
s JJC- j (Jji^. 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
A'la bin Washil]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Qasim Al Asadi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadhl 
bin Dalham] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf] dari [Syahr 
bin Hausyab] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pelajarilah Al 
Qurian dan fara v idl dan 
ajarkanlah kepada 
manusia karena aku akan 
meninggal." Abu Isa 
berkata; Dalam hadits ini 
terdapat Idlthirab. [Abu 
Usamah] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Auf] dari [seorang 
lelaki] dari [Sulaiman 
bin Jabir] dari [Ibnu 
Mas'ud] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakannya pula 
kepada kami, ia berkata; 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Auf] 
dengan hadits yang 
semakna. Muhammad 
bin Al Qasim Al Asadi 
telah didlaifkan oleh 
Ahmad bin Hanbal dan 
oleh selainnya. 



2018 



ilia \;«"» /o .lie UAla 

» (jj jIll .lie jc jjJaC (jj 

At)! .lie (jj jjI^ jc (Jjsc (jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] ; telah 
menceritakan kepadaku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




[Zakariya bin 'Adi] ; 
telah mengabarkan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin 'Amr] 
dari ['Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [ Jabir bin Abdullah] 
dia berkata; Istri Sa'ad 
bin Rabi' datang kepada 
Nabi Shallallaahu Alaihi 
wa sallam beserta kedua 
putrinya, dia berkata, 
"Wahai Rasulullah, ini 
adalah kedua putrinya 
Sa'ad bin Rabi' yang 
telah syahid pada perang 
Uhud bersamamu dan 



sesungguhnya pamannya 
mengambil seluruh 
hartanya dan tidak 
menyisakan sedikitpun 
untuk keduanya dan 
tentunya keduanya tidak 
dapat dinikahkan kecuali 
jika memiliki uang." 
Maka beliau menjawab: 
"Semoga Allah 
memutuskan dalam 
perkara ini." Setelah itu, 
turunlah ayat waris, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus seseorang 
kepada paman keduanya 
dengan perintah: 
"Berikanlah kepada 
kedua putri Sa'ad dua 
pertiga harta, dan berilah 
ibu mereka 

seperdelapan, lalu harta 
yang tersisa menjadi 
milikmu." Berkata Abu 
Isa: Ini merupakan 
hadits hasan Shahih 
tidak kami ketahui 
kecuali dari haditsnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Ijlla Ak^jc j^jj ^jlua SI Lii^a 

jVj elaJla (Jj±a.jii (jj (Jj^* 
^*£J (jLiliu) cr^>« J! 
ijjVI ^jjlj AjjVI (jC- 1 Li 
4ijiU cjlal It j i_iV CiaJ^ 

jut (jikjl Vla^ ;Jj U 
juc. ^jjli LuLlnLi Ajli AJLLla ill 
Via Uj a jlLl j aJ j j£ia ill 
Ut tal ia ill ijc jla 

auI — auI (J jjjjj ''—^ LiS 
<LV j ' L^ajSI Ajj!>U pljj AjIc 
(j^Bll a!a£j (JjAuJI (jjVI 

IjlA ^ unr- jji Jlijij Li ' * la "Si \ j 
^jjiia ^Jlj la i a Q i na L u^a 

(jj aJujI (_jjjVi 

a \* lVi Ja j /^a j^ll u'jJ^ 



Abdulah bin Muhammad 
bin 'Aqil dan [Syarik] 
juga telah 

meriwayatkannya dari 
[Abdulah bin 
Muhammad bin Aqil] . 
Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Sufyan Ats Tsauri] 
dari [Abu Qais Al Audi] 
dari [Huzail bin 
Syurahbil] dia berkata; 
Seorang laki-laki 
mendatangi Abu Musa 
dan Salman bin Rabi'ah 
dan bertanya kepada 
keduanya mengenai 
bagian anak perempuan 
dan cucu perempuan dari 
anak laki-laki saudara 
perempuan dari bapak 
dan dari ibu. Maka ia 
pun menjawab, "Untuk 
anak perempuan adalah 
setengah. Untuk saudara 
perempuan dari jalur 
bapak dan ibu adalah 
apa yang tersisa." 
Setelah itu, keduanya 
pun berkata pada laki- 
laki itu, "Pergilah kamu 
untuk menemui 
Abdullah dan 
bertanyalah padanya, 
sebab dia akan 
mengikuti kami." Lalu 
laki-laki itu pun pergi 
menemui [Abdullah] dan 
menuturkan hal itu 
padanya dan 
mengabarkan apa telah 
dikatakan keduanya. 
Maka Abdullah berkata, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Sungguh, kalau begitu 
aku telah tersesat dan 
bukanlah aku termasuk 
ke dalam orang-orang 
yang mendapatkan 
hidayah. Namun, aku 
akan memutuskan pada 
keduanya sebagaimana 
yang telah ditetapkan 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu; Untuk 
anak perempuan 
setengah, sedangkan 
untuk cucu perempuan 
dari anak laki-laki 
adalah seperenam untuk 
menyempurnakan dua 
pertiga. Dan untuk 
saudara perempuan 
adalah sisa." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
Hadits Hasan Shahih. 
Abu Qais Al Audi 
namanya adalah 
Abdurrahman bin 
Tsarwan Al Kufi. Dan 
[Syu'bah] telah 
meriwayatkannya dari 
[Abu Qais]. 



2020 



(jj UiiSk jlib UiiSk 

^jj (jc. (jULi jjjU 
AJs\ ^Jc (jc- ClijliJI (jc (ja ■ "j 
(j« AjVI o^A Cjje-J& 

(jl j Ajj-ajjll Jj3 (jJ^Jlj 

jjj (jjJjIjJJ £Vt ^ jljc-l 

Uj la (jj^ 4Jal j ^.y^ 



(jjjUk (jj A) jj UJ.la jliL 
(jc. oJjl j ^1 (jj IjjS j 
^lc (jc. dj jLkll (jc. (jpJJ y^l 
aiLlj 4jlc Alii ^lla J ill (jC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun]; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dari [Ali] bahwasanya 
dia berkata; 
Sesungguhnya kalian 
telah sering membaca 
ayat ini, "MIM BA'DI 
WASHIYYATIN 
TUUSHUUNA BIHAA 
AUWDA V IN." setelah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







(dipenuhi) wasiat yang 
mereka buat atau (dan 
setelah dbayar) 
utangnya) (QS. An 
Nisaa v : 12) Dan 
sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lebih 
dahulu mengedepankan 
pembayaran hutang 
sebelum wasiat. 
Sesungguhnya saudara- 
saudara kandung saling 
mewarisi lain halnya 
dengan saudara-saudara 
yang tidak sekandung. 
Seorang laki-laki 
mewarisi saudaranya 
sebapak dan seibuknya, 
namun saudaranya 
sebapak tidak demikian. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun]; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Zakariya bin Abu 
Zaidah] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Harits] dari 
[Ali] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sepertinya. 


2021 


IV! (s-lJ (jl alia J AjjSc. 2jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar|; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ishaq] dari 
[Al Harits] dari [Ali] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan: 
"Sesungguhnya anak- 
anak sekandung ibu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







adalah saling mewarisi, 
namun tidak demikian 
dengan anak-anak yang 
sebapak." Abu Isa 
berkata; Hadits ini tidak 
kami ketahui kecuali 
dari haditsnya Abu Ishaq 
dari Al Harits dari Ali. 
Sebagian Ahlul Ilmi 
telah memberikan 
komentar terhadap Al 
Harits. Dan menurut 
mayoritas ulama hadits 
ini boleh diamalkan. 


2022 


^ \ f. \ jj *w ^ (jj ^ ic. \jjija 
jjaC ljjja.1 H la (jj (jAa.j]l 
(jj Xaa-a (jc. (jj^ (j^l (jJ 
auI IjC. (jj Jjli. (jc j QJxll 
Alii ( _ s i-a lJ J^J <j-j«-^?-^ 
(j^aJj-a lj) j ^jjjaj aI^J <jic 

pik (_£ (jjj Jl-a aJ-uil ' jjS 

IjlA ^unr- jjl JIIAjVI (jifuVl 

ol jj ^3 j ^ la i a (j - aa t lj.la. 

(jC SJJC j A \ yr. (jjlj Ajxu 
jjL^ (jc j^SIaII (jj ^aa * 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Sa'd]; telah 
mengabarkan kepada 
kami [ Amr bin Abu 
Qais] dari [Muhammad 
bin Al Munkadir] dari 
[Jabir bin Abdullah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menjengukku sementara 
saatu itu aku sedang 
menderita sakit di Bani 
Salamah. Kemudian aku 
pun berkata, "Wahai 
Nabiyullah, 
bagaimanakah aku 
membagi hartaku di 
antara anak-anakku." 
Namun beliau tidak 
memberikan jawaban 
apa-apa, maka turunlah 
ayat, "Sesungguhnya 
Allah berwasiat kepada 
kalian mengenai 
(pembagian hartamu) 
terhadap anak-anakmu. 
Yaitu untuk bagian anak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^UUl /o (J i iaall Hi ^ 



laki-laki sama dengan 
dua bagian anak 
perempuan." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. [Syu'bah] dan 
[Ibnu 'Uyainah] serta 
yang lain telah 
meriwayatkannya dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir]. 



2023 



^Ijl! ClbJa^aljij Alii ^JC- 

^iLa JJil (J^juj^j l_x^ajjj9 ^jUiijjLo 
jj^i ^ic L. lL<a3 plaj Ajlc illl 

<J jjjj Ij Clilka ■ " taal a 4j jj-iaj 

Alii 3a i2Sj tllljJ-all AjI 
^ la i a (j> 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadhl 
bin Ash Shabbah Al 
Baghdadi]; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] ; 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dia 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata; Aku 
pernah menderita sakitt, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjengukku, 
dan belau mendapatiku 
dalam keadaan pingsan. 
Beliau datang bersama 
Abu Bakar dan Utsman, 
keduanya berjalan, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan lalu 
memercikkan air 
wudlunya padaku dan 
aku pun tersadar. Aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, 

bagaimanakah aku harus 
memberi putusan terkait 
dengan hartaku? Atau 
apakah yang harus aku 
perbuat terhadap 
hartaku?" Namun beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(ji^jll \|Q (jj Alii -ijc 1 n'^ 

I * la j»jAl^)jJ (^jj aJ i dJa u^)iil 
(jc (jjjjUa (JjjI Ulla ' ■ LlAj 
^1'" (^J^l (j» l nl V- (jjl (jC AjjI 

I jaa Si (Jll ^ilaj AjIc- iil 
_jj! tjli Oj^j ilLlj <j1c <&l 

' % - I s -" - 

J13 j (jj^ia. < I^A ^ . njr- 

AjIc 'M Ls ii-a (J^Ail (jC- ^1 Cjf- 



belum menjawab 
pertanyaanku. Ia 
memiliki sembilan 
saudara perempuan, 
hingga turunlah ayat 
Mirats."Mereka meminta 
fatwa kepadamu, 
katakanlah; Allah yang 
memberi fatwa pada 
kalian dalam 
permasalahan Al 
Kalalah." Jabir berkata; 
Terkait dengan 
masalahku ayat itu 
turun. Abu Isa berkata; 
Ini adalah hadits hasan 
shahih. 



2024 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] ; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muslim bin 
Ibrahim] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Thawus] dari 
[bapaknya] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Serahkanlah 
urusan Al Fara v idh 
kepada ahlinya. 
Sedangkan apa yang 
tersisa maka itu untuk 
laki-laki." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu bin 
Humaid] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Ma'mar] dari [Ibnu 
Thawus] dari [bapaknya] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam secara mursal. 


2025 


Ujia. aAjc jjj (jlna SI Ujik 
(jJ ^LaA (jc. (jjjU (jJ Ajjj 
(jc. (jLj^JI (jc. aJuii (jc. ^ a i 
(J=>.J flails (jjLir=k (jj 
AjIc iil ^jii-a J JJ^J J) 
J La3 CllLo ^^jjl (jl (JlaS allaj 

Uala (^uiiJI lilJ Jll jj-o (J 
jlj (j^iLj lilJ jUa slc.5 
(j^ilill (jj Jla olc.3 Uda 

IjlA ^iiijC jjI JUS ;>» U 

1 ll ill 4j l-v (j.n-v l"°tl1-v 

jlLy (jj (JiSLa (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin 'Arafah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Hammam bin 
Yahya] dari [Qatadah] 
dari [Al Hasan] dari 
['Imran bin Hushain] dia 
berkata; Seorang lelaki 
datang kepada Nabi 
shallallaahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Sesungguhnya anakku 
mati, berapakah 
bagianku dari harta 
warisannya?" beliau pun 
menjawab: 

"Seperenam." Tatkala 
dia pergi membelakangi, 
beliau bersabda lagi: 
"Dan kamu juga 
mendapatkan seperenam 
yang lain." Dan ketika 
dia pergi membelakangi, 
Nabi berkata lagi: 
"Sesungguhnya 
seperenam yang lainnya 
merupakan rizki 
tambahan untukmu 
(karena sedikitnya 
ashhabul furudl)." 
Berkata Abu Isa; Ini 
adalah hadits Hasan 
Shahih. Dan hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari Ma'qil 
bin Yasar. 


2026 


jl j i a l^Aa jaC ^1 (jjl HiAa 
Jll %"Ja Jll ^jfc jll Ujik 
jjr. (J-v j (JLS j^"" 1 ' 
S.^i\| l "if lillS l I tip jjl 4 T^llS 

J Jj Jtf! jtj ^ ' 

ub£ ^ J (jl Cll^)ji.l Jij CllLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
'Umar|; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




berkata pada suatu kali; 
[Qabishah] berkata; dan 
pada kali yang lain; 
seorang lelaki dari 
Qabishah bin Dzu'aib 
berkata; Seorang nenek 
yaitu ibu dari ibu dan ibu 
dari bapak mendatangi 
[Abu Bakar] seraya 
berkata, "Sesungguhnya 
anaknya putraku atau 
anaknya putriku telah 
meninggal dan aku 
diberitahu bahwa 
berdasarkan Al Quran 
aku memiliki bagian dari 



hartanya." lalu Abu 
Bakar pun berkata, "Aku 
tidak mendapati dalam 
Al Quran bahwa Anda 
mendapatkan bagian dan 
akupun tidak mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan untukmu 
bagian. Namun aku akan 
menanyaakannya kepada 
orang-orang." Kemudian 
Abu Bakar bertanya 
kepada para shahabat, 
lantas [Mughirah bin 
Syu'bah] bersaksi bahwa 
Rasulullah Shallallaahu 
Alaihi wasallam telah 
memberinya 
seperenam." Abu Bakar 
betanya, "Siapakah yang 
mendengarnya 
bersamamu?" Mughirah 
menjawab, " 
[Muhammad bin 
Maslamah]." Qabishah 
berkata; Lalu Abu Bakar 
memberinya seperenam. 
Kemudian datang nenek 
yang lain (ibunya bapak) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jc (- i g l'j'i j^jjI (jc. iSllLa I * la 

S la SI tllplaJU (jJ 4j-ajj3 

dJll t$j| jam a}\U1 j£j 

SjVuS jil ^ La L§J <JUa 

.ill La', 

LS »^.j[i i^ui a±Lnj 4jlc AUl 

(JjAjII (JLuiS (j^llll (Jllal 

' " ' j ■ <aa 4 j» l7i (jj ojjaJill <Jla3 

3a j£j jjI JUa ^Alull UUac.ll 
ilia i21 jjc. i21x-o 

^cjl LjJ oiijla 4 j» ua j^jj ojjiJill 

AJLLii i . |1 laa SI (jj ^aC 

ill (J lil] La JUa Lgjl jj-a 

LoSjjl j 1 aSJni j^i 4_j3 LaJjLaJ^I 

s e I ' 8 6 - \ - * ' 

4-LiiC (jj! ■ ' 'J la (j-a ^j-a! j 



kepada Umar -Sufyan 
berkata; Ma'mar 
menambahkannya dari 
Zuhri, namun aku tidak 
hafal yang dari Zuhri 
akan tetapi aku 
menghafalnya dari 
Ma'mar; Sesungguhnya 
Umar berkata, "Jika 
kalian berdua berkumpul 
(yaitu keduanya hidup) 
maka seperenam itu 
untuk kalian berdua dan 
siapa saja diantara kalian 
yang tersisa (sendiri) 
maka seperenam itu 
menjadi miliknya." 



2027 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Utsman 
bin Ishaq bin Kharasyah] 
dari [Qabishah bin 
Dzu'aib] dia berkata; 
Seorang nenek 
mendatangi Abu Bakar 
guna bertanya mengenai 
bagiannya dalam harta 
warisan. Lalu Abu Bakar 
pun berkata kepadanya, 
"Bagianmu tidak 
disebutkan di dalam Al 
Qur v an sedikit pun, dan 
tidak pula di dalam 
sunnah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Karena itu, 
kembalilah hingga aku 
menanyakannya kepada 
orang-orang." Kemudian 
berkatalah [Al Mughirah 
bin Syu'bah], "Aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



pernah menghadiri 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Ternyata, beliau 
memberikannya 
seperenam." Maka Abu 
Bakar bertanya, "Apakah 
ada orang lain selainmu 
yang turut 
meny aksikanny a? " 
Kemudian berdirilah 
[Muhammad bin 
Maslamah] dan 
mengemukakan 
sebagaimana apa yang 
dikatakan Al Mughirah 
bin Syu'bah, sehingga 
Abu Bakar pun segera 
menunaikannya. 
Kemudian seorang 
nenek lain mendatangi 
Umar bin Al Khaththab 
guna menanyakan 
bagiannya dari harta 
warisan, lalu Umar pun 
berkata, "Tidak ada 
sedikit pun bagianmu 
disebutkan di dalam Al 
Qur v an. Namun 
bagianmu adalah yang 
seperenam itu. Jika 
kamu berdua dalam 
bagian yang seperenam 
itu, maka yang 
seperenam itu dibagi di 
antara kalian berdua. 
Akan tetapi, jika salah 
seorang di antara kalian 
telah tiada, maka 
seperenam itu menjadi 
miliknya." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Buraidah. Namun, yang 
ini yang lebih has an dan 
lebih shahih daripada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







haditsnya Ibnu 'Uyainah. 


2028 


Ujia. aAjc (jj (jlna SI Ujik 
(jj aL=J> (jc. (jjjU (jj Aljj 
(j^^)xjli (jC. ^JX^jill jC. ^Jlljl 

^^illi J jt ni (jj auI Ijc. (jc 

oik (Jjl LgJl ^jjl a.iaJI 

4 ,\(~. .All V, ^ M (J J" 'J l^iiUl 

(J l^Jjl j l^-ijl £i \ talui ^Il^J 

Jtfj IjlA (j-a VI It jjji 
u^'^* <^f^ ' . ^ ' (J «a» 1 <^-!Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin 'Arafah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Muhammad bin 
Salim] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah bin Mas'ud], 
ia berkata mengenai 
seorang nenek yang 
masih hidup bersama 
anak laki-lakiny, "Dia 
adalah nenek pertama 
yang diberi bagian 
warisan oleh Rasulullah 
seperenam bersama 
anaknya sedang anaknya 
masih hidup." Abu Isa 
berkata; Ini merupakan 
hadits yang tidak kami 
ketahui diriwayatkan 
secara marfu' kecuali 
dari jalur ini. Dan 
sebagian para shahabat 
Nabi Shallallaahu 'alaihi 
wa sallam telah 
memberikan bagian 
warisan untuk nenek 
bersama anaknya, 
sedangkan sebagian 
yang lain tidak 
memberikannya bagian 
warisan. 


2029 


liaa 1 iL^a jlilj U!iAk 
^JC. (jc- (jUsjLi UjAk <_£ JJJ^' 

il jr. t iiW ji A ir. ji 
(J15 1 iVii. ^j 1 ' jj v 3 'A 'A 

\ \\ 1 J L-^il j, r "K 

(ji Clsjl j JLkllj <U Jj-o V (ji 
(jj al.lLttSlj 4_i!ujlc jC t_lUll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad Az Zubairi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdurrahman bin 
Al Harits] dari [Hakim 
bin Abbad bin Hunaif] 
dari [Abu Umamah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jji.i-v ll&jl 

^ la i a 


Sahl bin Hunaif] dia 
berkata; [Umarbin 
Khattab] pernah menulis 
kepada Abu Ubaidah 
yang berbunyi; 
Sesungguhnya 
Rasulullah shallallaahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah dan 
Rasul-Nya merupakan 
wali bagi yang tidak 
memiliki wali, dan bibi 
dari ibu mewarisi anak 
yang tidak memiliki ahli 
waris." Berkata Abu Isa: 
hadits semaknajuga 
diriwayatkan dari dari 
Aisyah dan Miqdam bin 
Ma'di karib. Ini 
merupakan hadits hasan 
shahih. 


2030 


^ 4 i J 5 ~ — 7^ — J ^ 4 i 

(ji tlljlj (JLkll AjIc- Alii 
clljjjj ^ ^]«JI (Jil i—lAjl 


Telah mengabarkan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur]; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Ibnu Juraij] dari [Amr 
bin Muslim] dari 
[Thawus] dari [Aisyah] 
dia berkata, "Bibi dari 
ibu mewarisi anak yang 
tidak memiliki ahli 
waris." Dan ini 
merupakan hadits Hasan 
Gharib, sebagian mereka 
memursalkan hadits ini 
dengan tidak 
menyebutkannya dari 
Aisyah. Para shahabat 
Nabi berselisih pendapat 
dalam hal ini, maka 
sebagian mereka 
memberikan warisan 
kepada paman dari ibu, 
bibi dari ibu dan bibi 
dari bapak, berdasarkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits ini para ulama 
berpendapat 
memberikan warisan 
kepada dzawul arham. 
Adapun Zaid bin Tsabit 
tidak memberikan 
warisan kepada mereka 
dan menyerahkan 
hartanya ke baitul mal. 


2031 


(jj Ajjj LiiAi. jIAjj LiiAi. 
Ajc. (jc. (jl j« i a Ijjj^I (jj^-* 

^jji] J^j-a (jl^Ljijlc. (jC OJJC 

Jla iJLjSII (Jlla cjlia <1Lj jic 

(j-o Ai (3* 1 J Jajl alia J 4jlc 

Jl i jiaili (3l! ^ djjlj 

*< > > 
(jiaa. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun]; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Abdurrahman bin Al 
Ashbihani] dari 
[Mujahid bin Wardan] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] bahwasanya 
seorang budak Nabi 
Shallallaahu Alaihi wa 
Sallam jatuh dari pohon 
kurma lalu meninggal. 
Lantas Nabi Shallallaahu 
Alaihi wa Sallam 
bersabda: "Caritahulah, 
apakah dia memiliki ahli 
waris." Para sahabat pun 
berkata, "Dia tidak 
memiliki." Nabi 
Shallallaahu Alaihi wa 
Sallam bersabda: 
"Berikanlah hartanya 
kepada sebagian 
penduduk desa." Ini 
merupakan hadits hasan. 


2032 


(jUiui UjJLa jit j^jI (jj! 1 'ii w 
4 a i a_g& (jc J^-j-p (jJ 3^y*^- 
Jc dlLi ^i.J (jl uAjc. (jjl (jc 
AjIc Atll (J-a (3 J-^J S 1 "' 
jA I^JC V] IjjI j ^i^JJ 
2l| Jla alkcLs Aiici 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
'Umar|; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amr bin Dinar] dari 
[Ausajah] dari [Ibnu 
Abbas] bahwasanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jLi Clyj ^ (J»7~_; 4jI joa 



Li! 



seorang lelaki meninggal 
pada zaman Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan dia tidak 
meninggalkan 
seorangpun ahli waris 
kecuali seorang hamba 
yang telah dia 
merdekakan, lalu Nabi 
Shallallaahu 'alaihi wa 
sallam memberinya 
(hambanya) harta 
warisannya. Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan dan diamalkan 
oleh para ulama. Dalam 
bab ini, bahwa jika 
seorang lelaki meninggal 
dan tidak memiliki 
'Ashabah, maka 
warisannya diberikan 
kepada baitul mal. 



2033 



I jllI A^lj JJC- j i. " j j^- all 
j £ (_£jA jll (jt (jUluj lijAi. 

Ljjail J^^ (JJ ts^~ ^ '"^ 

cJi I^f- Cf- is J* 3^ Cf- 
^luiall dijj V (Jla p!>»j ^j^- 

UjJLa (jUiui UjSi. j-aC ^1 
( _ r uiit jj) (Jll aj^j (_£ jA jll 

(jj auI \"~- j tjc- s- 1 ^' t??j 

^ la i a j i aa l IJA j jj^c. 

.1^1 j JjJC- j J-a*-a aljj I^Sa 
lillLa (_£JJJ I^A j^j <lj jA jll 

e'^ B ,. 2 a' <9 a, 

u^^- IsF- CP- Is J* 

<jlc auI ( _ s i-a Jj, J "I (jc -1; j (jj 
j t£l!l-a Clu^a j d jrsu ^AjLi j 
i '—■ *; si jj J5j lillLa <U3 j 

jjj jjic. (jc JUa lillLo (jc 

I jlla lillLa L-llajual jiSI j (jLaiic 
(jLalic. ^jj j-aC. ^jC. ^l!La ^jC. 
jA (jlic- (jJ (jLaiic. ^jj jjaC'J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] dan lebih 
dari satu orang, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] -Dalam riwayat 
lain- Dan telah 
menceritakan kepada 
kami [ Ali bin Hujr] ; 
telah mengabarkan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Az Zuhri] dari [Ali 
bin Husain] dari [Amr 
bin 'Utsman] dari 
[Usamah bin Zaid] 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang Muslim tidak 
boleh mewarisi seorang 
yang kafir, dan orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




kafir juga tidak boleh 
mewarisi orang 
Mukmin." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 'Umar] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dengan hadits 
semisalnya. Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 



juga diriwayatkan dari 
Jabir dan Abdullah bin 
Amr. Dan hadits ini 
adalah Hasan Shahih. 
Seperti ini pula yang 
diriwayatkan oleh 
[Ma'mar] dan lebih dari 
satu orang perawi dari 
Az Zuhri. Dan [Malik] 
juga telah 

meriwatkannya dari [Az 
Zuhri] dari [Ali bin 
Husain] dari [Umar bin 
Utsman] dari [Usamah 
bin Zaid] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dengan hadits 
semisalnya. Di dalam 
haditsnya Malik terdapat 
Wahm. Hadits ini telah 
diriwatkan oleh sebagian 
mereka dari Malik 
dengan mengatakan; 
Dari Amr bin Utsman. 
Sebagian besar sahabat 
Malik menyebutkannya; 
Dari Malik dari Amr bin 
Utsman. Sedangkan Amr 
bin Utsman lebih dikenal 
bahwa ia adalah salah 
satu dari anaknya 
Utsman dan tidak 
dikenal dengan nama 
Umar bin Utsman. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Menurut Ahli ilmu, 
hadits ini diamalkan. 
Sedangkan sebagian 
yang lain berselisih 
pendapat terkait dengan 
harta warisan dari 
seorang yang murtad. 
Karena itu, sebagian 
bersar sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjadikan 
harta tersebut untuk ahli 
warisnya dari kaum 
muslim. Dan sebagian 
mereka berkata, "Ahli 
warisnya yang muslim, 
tidak boleh mewarisi 
harta warisannya." Dan 
mereka berdalih dengan 
hadits Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
"Seorang Muslim tidak 
boleh mewarisi seorang 
yang kafir." Ini adalah 
pendapat Imam Asy 
Syafi'i. 



2034 



Li] la S^aLla /o Iia^ Llj ^ 
uM Lsi) LW' CP- Ji^ Cii d Y"~ ' " k 



Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hushain bin 
Numair] dari [Ibnu Abu 
Laila] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak boleh 
saling mewarisi dua 
orang yang berbeda 
agama." Berkata Abu 
Isa: Ini merupakan 
hadits yang tidak kami 
ketahui dari haditsnya 
jabir kecuali dari 
haditsnya Ibnu Abi 
Laila. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2035 


^jC l" \ \\\\ 1 Yv W 4 j ijfl 1 n *W 

^^A^)!l ^jC Jdll AiC- ml 
ill ^glLa ^jl!l 0^*l)iJ* CS"^ 

.19 oj^>3 [_JI (jj Aill IjC (jj 
(JaI Ait IjlA ^jit (J-aaJlj (Jjii 

JSji djj v chilli ifgLii 

3*j CLijj Ajli Uaa £JS1I (jlS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ishaq bin 
'Abdullah] dari [Az 
Zuhri] dari [Humaid bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Orang yang 
membunuh tidak boleh 
mewarisi." Berkata Abu 
Isa: Ini merupakan 
hadits yang tidak shahih, 
tidak diketahui kecuali 
melalui jalur ini. Dan 
Ishaq bin Abdullah bin 
Abi Farwah telah 
ditinggalkan oleh 
sebagian ahli hadits 
seperti Ahmad bin 
Hambal, namun hadits 
ini diamalkan oleh para 
ulama bahwa orang yang 
membunuh tidak boleh 
mewarisi baik itu 
pembunuhan yang 
disengaja atau tidak. 
Adapun sebagian ulama 
berpendapat bahwa, jika 
pembunuhannya tidak 
disengaja maka dia 
boleh mewarisi, dan ini 
merupakan pendapatnya 
Malik. 


2036 


(j-o Sljil! ciijj ^3 aJsUJI 

^ 1 -v . >i\i ij 1-i.u 1 11A 1 g -^3 j 

CLij3 (jl AjIJ ' _ d£ alLij AjIc- auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dan [Ahmad bin Mani'] 
dan lebih dari satu 
orang, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Ml - & ~ - 



Musayyab] dia berkata; 
Umar berkata, "Diyat itu 
dibebankan atas seorang 
yang berakal. Dan 
seorang wanita tidaklah 
mewarisi dari Diyat 
suaminya barang sedikit 
pun." Maka [Adl Dlahak 
bin Sufyan Al Kilabi] 
pun mengabarkan 
kepadanya bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
menulis kepadanya yang 
berisikan: "Isteri 
Aysyam bin Dlibabi 
hendaklah mewarisi 
diyat suaminya." Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits hasan shahih. 



2037 



^1 (jc diilS I liiAi. Ida liiii. 

(jc. t . UjqLall (jj Sjm . n (jc I— uj 

(jjji, ^ ^ T'— S alLlJ aAIc iiil 
Ijli laa i a (jll^J j^-ij (j-o Sl^-al 
oi^)-*]! (j! jl JjC o^xJ 

■ " U3 jj 0^>aJlj felc ^jjll 
AjIc 'M ^jii-a J JJ~"J 

jj| (Jlll^jlLac. ^jic Lgiiic (jl^ 

j. ' \t t' ' > f . i ^ - ^ 
' ' u la " I^A t_>"JjJ <_J JJJ ' nit*. 

8 ' 8 ^ . 8 ^ 8 

(jj Ajalu (jc. ^ jAj^l U^" 
^i] (jc. A-alui ^jjlj ' ; ulaall 

(jc t^llLa £13^3 &3***" ^ j * u 3 
^jj (jc. <iLi (jc is jAj>ll 
(jc dj^}*^ tj c ' *3aj* 

^lLa ^lill (jc ' ■ uliLttll (jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkian 
Diyat terhadap janin 
yang keguguran dari 
seorang wanita Bani 
Lihyan yakni dengan 
membebaskan seorang 
budak wanita. Kemudian 
wanita yang telah 
ditetapkan Diyat atasnya 
tersebut meninggal, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan 
bahwa harta warisannya 
adalah untuk anak-anak 
dan suaminya. 
Sedangkan Aqil (sisa) - 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



nya adalah untuk 
'Ashabahnya. Abu 'Isa 
berkata; [Yunus] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dan [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam semisalnya. 
Dan [Malik] 
meriwayatkannya dari 
[Az Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], dan [Malik] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam secara 
mursal. 



2038 



jj jaJI lie, (jj ^at (jj jj jill 

(JlJj <_JA (jj <&l ^JC. (jC 

(jc <_lA j (jj .lie (jt i iaa J 

^ AiLlSI La iljjlj Aill CS^- 3 

^^ic r'"'J iil^)2u]l (Ja! (j-o (Ja/)!l 

<3jaj V ''"''J^ 1.14 ^ uijr. jjl 
t_lA j (jj Alii I— Ljla jj^i V) 

aJ aj (jJJj t_iA j (^}J auI .lit 

Aj3 J)l jj ^jj jjjaJI .lit 

jJaJI (Jil (_>a»j Ait CLuAaJl |A4 
(JlJ j (Jj-alaJ (JjJ (_5-lic 
Cjjj ( i <j| jaa (JiaJ a g i J 

allaj AjIc- Alii t^i-a ^ ; "I tljAlaj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dan 
[Ibnu Numair] dan 
[Waki'] dari [Abdul 
Aziz bin 'Umar bin 
Abdul Aziz] dari 
[Abdullah bin Mauhib] 
dan berkata sebagian 
mereka dari Abdullah 
bin Wahb dari [Tamim 
Ad Dari] dia berkata; 
aku bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
"Bagaimanakah 
sunnahnya, bila seorang 
musyrik menyerahkan 
dirinya di tangan 
seorang Muslim?" Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Dialah yang 
lebih berhak akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







keberlangsungan hidup 
dan matinya." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
yang tidak kami ketahui 
kecuali dari haditsnya 
Abdullah bin Wahb -ia 
dikenal juga dengan 
Ibnu Maihab- dari 
Tamim Ad Dari. 
Sebagian mereka 
memasukkan Qabishah 
bin Dzu v aib di antara 
Abdullah bin Wahb dan 
Tamim Ad Dari, namun 
hal itu tidaklah shahih. 
[Yahya bin Hamzah] 
telah meriwayatkannya 
dari [Abdul Aziz bin 
Ulnar] dan di dalamnya 
ia menambahkan; 
[Qabishah bin Dzu v aib]. 
Kemudian menurut 
sebagian Ahli ilmu, 
hadits ini diamalkan. 
Namun, menurutku, 
sanad hadits ini tidaklah 
muttashil. Dan menurut 
sebagian yang lain, 
bahwa warisannya 
diserahkan kepada 
Baitul Mai, ini adalah 
pendapatnya Imam Asy 
Syafi'i, dan ia berdalih 
dengan Hadits Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Bahwa Al 
Wala v (perwalian) adalah 
bagi yang 
membebaskan." 


2039 


jjc 4 nl jjr. i jji jj^f- 
AjIc Alii <_ s i-a (J J-^J (j^* - ^ 
o^j^j jAlc. (J^J IajI (Jll f^wj 

jr. i*n.^i\| Ui> 5i Ml jil jir. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [ Amr bin 
Syu'aib] dari [bapaknya] 
dari [kakeknya] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





<jjl (j/l til JJ 


bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapa saja lelaki yang 
berzina dengan wanita 
merdeka maupun budak 
wanita, maka anaknya 
ialah anak hasil zina. Dia 
tidak mewarisi juga 
tidak diwarisi." Berkata 
Abu Isa: Selain Ibnu 
Lahi'ah hadsits ini telah 
diriwayatkan pula dari 
Amr bin Syu'aib. Hadits 
ini diamalkan oleh para 
ulama bahwa anak hasil 
zina tidak boleh 
mewarisi dari bapaknya. 


2040 


^jr. 4 nl jjr. i ii»", jji jj^f- 
AjIc Ail! (^glLa <&l (J J*0 (j^A^> 
ujjj jji iVjil tl !JJ tjll jai^J 
["lO-i hi '.««-. jil £jlatlitl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari ['Amr bin 
Syu'aib] dari [bapaknya] 
dari [kakeknya] 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seluruh Ashabah yang 
mewarisi harta dia 
berhak mewarisi harta 
budak yang 
dimerdekakan oleh si 
mayyit." Abu Isa 
berkata; Ini merupakan 
hadits yang sanadnya 
tidak kuat. 


2041 


.jjc. (jj AiJjll .jjc. (jc- ^JxjII 

<&l (3 (JUJll ^iLiVI (jj 

j^j^Ji Si j-all jii^j 4jic jil (_glla 

l^Uiolj IgSiV. i ! *iijlji a vM i 

1 ^ „ i\<-. .••iV.Sf , ^ ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun 
Abu Musa Al Mustamli 
AlBaghdadi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Harb]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Umar bin Ru'yah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



At Taghlibi] dari ['Abdul 
Wahid bin Abdullah bin 
Busr An Nashri] dari 
[Watsilah bin Al Asqa'] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang wanita dapat 
mendapatkan tiga 
warisan: Dari budak 
yang dimerdekakan, 
anak yang dia temukan, 
dan anaknya yang mana 
dia telah melakukan 
mula'anah dengan 
suaminya." Ini 
merupakan hadits Hasan 
Gharib tidak kami 
ketahui kecuali dari jalur 
ini yaitu dari haditsnya 
Muhammad bin Harb. 



2042 



(jUajj uj.la jic (jjl Hi.la 
jaIc (jc (jc A Ynr. (jj 



A_u 



Jl (jfc (_^aUij (^Jl (jJ 



[jJajji ^iill ^Ic ( " 1 l ^i^allj 
^Ijll Cllj-all Ala ' " U8 uS) 

^aluij AjIc illl ( _ s ij-a *&l (3 
J (jl *&l (J J^J ' " ' Lsi^ J*i 

^^iiji V] (^jjjj l>4^j 

CjJs V (jl aS JUj ^ Jl1 
jLilti cJa )/ Jll (^£a 
Mil <Jli iLSlU cJa V £]U 

aJIc ^cii jl (j-o illicl 
Aiij (jsjj jJ ii£lj (_jjAilt jjalSij 
lillll (Jik L$js ijaj V] 
cJa j*la Sffljil ^ Jl l^iajj 

^jj^kA (jc ' ttlkl ^Sll <J jjjj U 
(J-aajj <_J.J*J ■ alLj jj lifil (Jl! 

oljjl V] M a\L'j Aj aijj !>Uc 
ails diiiir, Ajkj.jj A*3j Aj 

^llcl (Jc £aj jj ^3 

<_s-^y aJ^^ tjjl 'Hid (jujUll (j^l 

Ajlc <Ull (Jj-a «ull J JJ^J Al 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
'Umar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Amir bin 
Sa'd bin Abu Waqqash] 
dari [bapaknya] dia 
berkata; Pada tahun 
Fathu Makkah, aku 
tertimpa sakit dan aku 
merasa akan mengalami 
kematian. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
menjengukku, maka aku 
pun berkata pada beliau, 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
memiliki harta yang 
banyak, sedangkan tidak 
ada orang yang akan 
mewarisiku kecuali anak 
perempuanku seorang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




diri. Apakah aku harus 
berwasiat dengan 
hartaku seluruhnya?" 
beliau menjawab: 
"Tidak." Akuberkata, 
"Atau duapertiga 
darinya?" Beliau 
menjawab: "Tidak." Aku 
berkata lagi, "Atau 
setengahnya?" beliau 
menjawab: "Tidak." Aku 



berkata lagi, "Kalau 
begitu, sepertiga 
darinya?" Akhirnya 
beliau bersabda: 
"Sepertiga. Namun, 
sepertiga adalah jumlah 
yang banyak. 
Sesungguhnya, bila 
kamu meninggalkan ahli 
warismu dalam keadaan 
berkecukupan adalah 
lebih baik daripada 
kamu meninggalkan 
mereka dalam keadaan 
fakir dan meminta-minta 
kepada manusia. Dan 
tidaklah kamu 
menginfakkan sesuatu 
pun, kecuali kamu akan 
diberi ganjaran pahala, 
hingga sesuap makanan 
yang kamu suapkan pada 
mulut isterimu." Lalu 
aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah aku 
telah ditinggalkan dari 
hijrahku?" Beliau 
menjawab: 

"Sesungguhnya, kamu 
tidak akan ditinggalkan 
setelahku, sehingga 
kamu mengerjakan 
amalan yang dengannya 
kamu mengharap wajah 
Allah, sehingga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



A "''^^ a II ^-ic. ^jj i «aj Ijj la 



membuat derajatmu (di 
sisi-Nya) semakin tinggi. 
Dan semoga 

sepeninggalmu setelahku 
nanti, orang-orang dapat 
mengambil manfaat 
darimu, dan yang lain 
mendapat kecelakaan. 
Ya Allah, terimalah 
hijrah para sahabatku, 
dan janganlah Engkau 
tolak akan kesudahan 
mereka." Akan tetapi Al 
Ba v is Sa'd bin Khaulah, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mewarisinya, agar ia 
dapat meninggal di 
Makkah. Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas. Ini adalah 
hadits Hasan Shahih. 
Dan hadits ini telah 
diriwayatkan pula oleh 
lebih dari satu orang 
perawi dari Sa'd bin Abu 
Waqhas. Menurut Ahli 
imu, hadits ini 
diamalkan, yakni, 
seorang laki-laki tidak 
boleh mewasiatkan lebih 
dari sepertiga hartanya. 
Sedangkan sebagian 
ulama, adalah suatu hal 
yang Mustahab (sunnah) 
bila wasiat kurang dari 
sepertiga, berdasarkan 
Sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Dan 
sepertiga itu, merupakan 
jumlah yang banyak." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdhami]; telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



a a ~ 1 ~ — * 4. ! B 1 

I j3 jlill LagJ ' ■ 1^j3 a"us-ij\\ 
t>- LSJJ LS^' i?^- (ji 1 



menceritakan kepada 
kami ['Abdush Shamad 
bin 'Abdul Warits]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Nashr bin Ali] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Asy'ats 
bin Jabir] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 
Hurairah] bahwasanya 
dia menceritakan 
kepadanya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya seorang 
lelaki dan perempuan 
bisa jadi beramal 
ketaatan kepada Allah 
selama enam puluh 
tahun, kemudian ketika 
tiba ajal keduanya 
melakukan sesuatu yang 
membahayakan bagi ahli 
waritsnya, sehingga 
mengharuskan keduanya 
masuk ke dalam neraka." 
Kemudian Abu Hurairah 
membacakan ayat 
kepadaku: "MIM BA'DI 
WASIYYATIY 
YUUSHAA BIHAA AU 
DAININ GHAIRA 
MUDLAARRIW 
WAS IY Y AT AM 
MINALLAAH (sesudah 
dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau 
sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak 
memberi mudharat 
kepada ahli waris. (Allah 
menetapkan yang 
demikian itu sebagai) 
syarfat yang benar- 
benar dari Allah)." (QS 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







An Nisa': 12) sampai 
firman Allah, 
"DZALIKAL FAUZUL 
ADZIIM (dan itulah 
kemenangan yang 
besar)." (QS An Nisa': 
13) Abu Isa berkata; 
Hadits ini adalah hasan 
shahih gharib, adapun 
Nashr bin Ali yang 
meriwayatkan dari 
Ats'ats bin Jabir dia 
adalah kakeknya Nahsr 
bin Ali Al Jahdlami. 


2044 


all! Ji^i ^jlll Jlalla 

(jjjLj '"'J.' J aluii LS^>*I (3^ ^° 
4 -U i a j j VI 4j3 ^^j-ajj La <Uj 
IjlA ^ uijr. jjl (JlaAAit 4jjjfLa 
jj A3 j ^ la i a j i aa L uAa 

J - ■ '. ,1' - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar|; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ayyub] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar] dia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
hak bagi seorang muslim 
untuk bermalam selama 
dua hari, sementara ia 
memiliki harta yang 
harus ia wasiatkan, 
kecuali wasiatnya itu 
telah tertulis di sisinya." 
Abu Isa berkata; Ini 
adalah hadits Hasan 
Shahih. Dan telah 
diriwayatkan pula dari 
[Az Zuhri] dari [Salim] 
dari [Ibnu 'Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
semisalnya. 


2045 


(_5J|a*j1I glujj SI jj jjic jia3 
<aija jt (Jj*-° (JJ lillLa LuAa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qathan Amr 
bin Al Haitsam Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



,>UJI 

^ la i a i aa t^JJ^a ^ \ njr- 



Baghdadi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin 
Mighwal] dari [Thalhah 
bin Musharrif] dia 
berkata; Aku pernah 
bertanya kepada [Ibnu 
Abu Aufa], 'Apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwasiat (terkait 
dengan hartanya)?" Ia 
menjawab, "Tidak." 
Kemudian aku bertanya 
lagi, "Lalu, kenapa 
wasiat diwajibkan. Dan 
kenapa pula beliau 
memerintahkan orang- 
orang untuk 
menunaikannya?" Ia 
menjawab, "Beliau telah 
berwasiat dengan kitab 
Allah." Abu Isa berkata; 
Ini adalah hadits Hasan 
Shahih Gharib. Kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari haditsnya 
Malik bin Mighwal. 



2046 



Vll ^UA j jf a jjj Jc. UjSa. 
(jc (JVj^JI g] I a « (jj (Jjja.jjji 

Aaa ^Ic. Ajlki. (J Jj£) 

(3^. i$) 3^ <J=>ti ^ jl 

^gjLLt^j j^ a II jAlxilj ^j^I Jl] 
AjjI jjC. J) (_J-.M (j-aj jil Jc. 
4jlia ^Jlji JJC. JJ (_ 5 -<ujl jl 

(Jj (Jilt Jjl (Jliajlc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Hujr] dan [Hannad] 
mereka berdua berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syurahbil bin 
Muslim Al Khaulani] 
dari [Abu Umamah Al 
Bahili] dia berkata; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda di 
dalam khuthbahnya pada 
saat haji wada': 
"Sesungguhnya Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



A3 j la i a (j i aa L iJAa 

** * 3 ', & * * *'b' _ 

aAjII Iaa jjc- ^Ujij *ul& iul 

(jc. (jiuc (jj (J),xA,k,iil AjI j^jj 

(Jil (jc AajIjjj jj<1 J «a 
(jj laa a 

(jj AAaJ (JlS (JjXAUll 

(Jjik (jj AAaJ (Jli (JjSj (j' aa II 
Iaj la ^iL-al (jiLjC (jj (J uLajjjj 
jj^Ua Cllpla.1 4jilJ (j-a 

(jj auI li& dm aii) j CllUSlI (jc 
ujS j <"'»"■" (JjSj (jAa.^11 AjC 



(jja-ui) jjI cJll Jj£) (IjAC (jj 
Cilia. La (jc I jAa. jail 
(jc I jAalj dlaiill (jc 
(jc CAAa La (jiuc (jj (Ju.A,kJ 
dlaiill jjc (jc Olaiill 



telah memberikan 
kepada setiap yang 
berhak apa yang menjadi 
haknya. Maka tidak ada 
wasiat bagi ahli waris. 
Nasab seorang anak 
adalah untuk bapaknya. 
Untuk seorang pezina, 
maka baginya adalah 
batu (dirajam) dan 
adapun hisabnya 
diserahkan kepada 
Allah. Dan barangsiapa 
yang menasabkan 
dirinya kepada selain 
bapaknya, atau berwali 
kepada selain walinya, 
maka laknat Allah akan 
tertimpa atasnya hingga 
datangnya hari kiamat. 
Seorang isteri tidak 
boleh menginfakkan 
harta suaminya, kecuali 
dengan seizinnya." 
Kemudian ditanyakanlah 
kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
makanan juga tidak 
boleh?" Beliau 
menjawab: "Makanan 
adalah harta yang paling 
utama dari harta yang 
kita miliki." Kemudian 
beliau bersabda lagi: 
"Para wanita yang 
telanjang akan dihukum. 
Pemberian akan ditolak, 
sedangkan hutang akan 
balas. Dan seorang 
penjamin akan 
membayar." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Amru bin Kharijah dan 
Anas. Ini adalah hadits 
Hasan Shahih. Dan telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



diriwayatkan pula dari 
Umamah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selain dari 
jalur ini. Riwayat Isma'il 
bin Ayyas dari penduduk 
Irak. Sedangkan 
penduduk Hijaz tidaklah 
seperti itu, terkait 
dengan hadits yang 
didalamnya terdapat 
tafarrud (bersendirinya 
rawi dalam 
meriwayatkan hadits), 
sebab para Munkarul 
Hadits (para perawi yang 
riwayatnya munkar) 
telah meriwayatkan dari 
mereka. Dan riwayatnya 
dari penduduk Syam 
lebih shahih. Seperti 
inilah yang dikatakan 
oleh Muhammad bin 
Isma'il. Ia berkata; Aku 
mendengar Muhammad 
bin Isma'il berkata; aku 
mendengar Ahmad bin 
Al Hasan berkata; 
berkata Ahmad bin 
Hambal; Isma'il bin 
Ayyasy lebih baik 
haditsnya daripada yang 
lainnya. Sebab yang 
lainnya adalah hadits- 
hadits yang Munkar 
yang diriwayatkan dari 
Ats Tsiqqah. Dan saya 
mendengar Abdullah bin 
Abdurrahman berkata; 
aku mendengar Zakariya 
bin Adi berkata; Abu 
Ishaq Al Fazari berkata, 
"Ambillah dari Al 
Baqiyyah, yakni hadits 
yang mereka riwayatkan 
dari Ats Tsiqqaat. Dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



qC AjIjjC. ^ji Ijli^k A j y<* Ljj ^ 
alll C5 -lj-a ^ ; 111 (jlA-kjLL (jj 

ji jjc. L>*J 

iill (^Ji; ^ .ill 4i*J "Ulii 

4L1 j JllVic. lljla Ala 



janganlah kalian 
mengambil hadits dari 
Isma'il bin 'Ayyasy baik 
yang ia riwayatkan dari 
Ats Tsiqqaat atau pun 
dari selain Ats Tsiqqaat. 



2047 



(JjI Aj3 ( dS£) Loll JLa^ 4i!ij9 
CluAa Ia& ^ <nr. jjl jUi t . I uS j^. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Qatadah] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Abdurrahman bin 
Ghanm] dari [ Amr bin 
Kharijah] bahwasanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menyampaikan khuthbah 
di atas Unta miliknya, 
sementara aku tetap 
berada di bawah leher 
Untanya yang sedang 
mengalirkan busa 
liurnya dan bertetesan di 
atantara kedua 
pundakku. Maka aku 
pun mendengar beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
telah memberikan 
kepada semua yang 
berhak apa yang menjadi 
haknya. Karena itu, tidak 
ada lagi wasiat bagi ahli 
waris. Nasab seorang 
anak adalah milik 
bapaknya. Untuk 
seorang pezina, maka 
baginya adalah batu 
(dirajam). Barangsiapa 
yang bernasab kepada 
selain bapaknya atau 
berwali kepada selain 
walinya karena benci 
terhadap mereka, maka 
laknat Allah akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jUlui LjjJLa jaC ^1 (jjl lilla 

ija i "I ^1 (jc 4 lus (jj 

(jlilc- (jc ClijLkJI (jc ^jlAA^JI 

( _ s jja3 ilLij AjIc Atll (_5-lj-a A ."^ 

(jj^jii ^liS j ajll (^3 (jJ^lL 

( _ r uiiC jjl (JlajjJllI JjS 

(Jil "Lilc Aic IjlA ^Ic (J-aillj 



tertimpa atasnya dan 
Allah tidak akan 
menerima darinya, baik 
itu amalan sunnah atau 
pun amalan wajib." Abu 
Isa berkata; Aku 
mendengar Ahmad bin 
Al Husain berkata; 
Ahmad bin Hanbal 
berkata; Aku tidak 
peduli terhadap 
haditsnya Syahri bin 
Hausyab. Dan aku 
pernah bertanya kepada 
Muhammad bin Isma'il 
mengenai Syahri bin 
Hausyab, maka ia pun 
men-tsiqqah-kannya 
kemudian berkata, 
"Yang berkomentar 
tentangnya hanyalah 
Ibnu Aun. Kemudian 
Ibnu Aun meriwayatkan 
dari Hilal bin Abu 
Zainab, dari Syahri bin 
Hausyab. Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
Hasan Shahih. 



2048 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
'Umar|; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abu 
Ishaq Al Hamdani] dari 
[Al Harits] dari [Ali] 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lebih 
mendahulukan 
pembayaran hutang, 
sebelum pelaksanaan 
wasiat. Sementara kalian 
lebih mendahulukan 
wasiat daripada 
pembayaran hutang. Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Isa berkata; Menurut 
mayoritas ulama, hadits 
ini diamalkan. Yakni, 
hendaklah dimulai dari 
hutang terlebih dahulu, 
sebelum pelaksanaan 
wasiat. 


2049 


(j-a^^ll Ait Hi la jlAii Hi la 

<ULa (j-a AAlUaJ ^^-^.l (_ s - l -3 Jl 

jl f. IjSall ^ Aiiiaj J 

(Jjiui ( j (jjAALkiill jl (JjSI uiall 

cJac.! i3 CAii jSa Ul HI Jlaa Jl! 

jill (Jjj^jj Ctm all l&l 7- all J 
(Jia (Jjil j»1j^J AjSc Atll u^'^* 
(_ja1I (Jia£ Cllj-all Ait (jjl*-l («Ai:l 
IjlA uijr- jjl (Jl It J in |ij (_JAjJ 
^ la 1 a gj 1 aa UjAa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Mahdi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu 
Habibah Ath Tha'i] dia 
berkata; Saudaraku 
berwasiat kepadaku akan 
setumpuk harta yang 
dimilikinya. Maka aku 
pun menemui [Abu 
Darda v ] dan berkata 
padanya, "Sesungguhnya 
saudaraku telah 
mewasiatkan kepadaku 
setumpuk dari harta 
miliknya. Lalu 
bagaimanakah pendapat 
Anda, apakah aku harus 
mealokasikannya kepada 
para fuqara" atau orang- 
orang miskin, atau 
kepada para Mujahidin 
di jalan Allah?" Maka ia 
menjawab; Kalau 
menurutku, sekiranya 
aku belum berbuat adil 
kepada para mujahidin. 
Aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Perumpamaan orang 
yang membebaskan 
budak saat ia hendak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



meninggal (sakarat), 
adalah seperti seorang 
yang memberikan 
hadiah saat ia telah 
merasa kenyang." Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits hasan shahih. 



2050 



^jj*lu£] di^L^. Sj£JJ ^jlgJJJ^I 



J (JjSjj tiSjuS (illc (Jail 

Sjjjj djSjia ■••''-« (ilj^j 

(iljVj Li] (jj^Jj liLio tl 

ill J jLj3 (21] j CijSja (3x^la 
l^j Jlla dLij 4j1c. iil ^glla 

ilLij AjIc iill (J JJ^J 

^Ijjs! (JU Li Jlla ^Unj <uic. 

a l] Lla^jjj ^-t ' \ ^j-a 
JajluSl (jlj AJ (jjuli auI ■ ■ 'I [j 

^ ^3 j ^ la i a i L U^ai 
p^jll 5' e%jl tJ*i ^ I^A 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
['Urwah] bahwasanya 
[Aisyah] mengabarkan 
kepadanya bahwasanya 
Barirah datang untuk 
meminta pertolongan 
kepada Aisyah terkait 
dengan Kitabahnya 
(perjanjian 

kebebasannya dengan 
membayar sejumlah 
uang), namun Aisyah 
belum sempat untuk 
menunaikannya. Lalu 
Aisyah pun berkata 
kepada Barirah, 
"Kembalilah kepada 
tuanmu, jika mereka rela 
aku menunaikan 
kitabahmu dan 
perwalianmu akan 
menjadi hakku, niscaya 
aku akan 
melakukannya." 
Akhirnya Barirah 
menuturkan hal itu 
kepada majikannya, 
namun mereka enggan 
seraya berkata, "Jika ia 
mau, maka ia boleh 
membebaskanmu, 
namun perwalianmu 
tetap kepada kam." 
Kemudian Aisyah 
menuturkan hal itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apa yang 
akan terjadi terhadap 
mereka, sehingga 
memberikan persyaratan 
dengan sesuatu yang 
tidak terdapat di dalam 
Kibatullah. Barangsiapa 
yang memberikan syarat 
dengan sesuatu yang 
tidak terdapat di dalam 
Kitabullah, maka 
persyaratan itu tidaklah 
berarti baginya, 
meskipun ia 
mempers y aratkan 
seratus kali." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
Hasan Shahih. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan pula oleh 
lebih dari satu orang 
perawi dari Aisyah. 
Menurut Ahlul Imi, 
hadits ini diamalkan. 
Yakni, perwalian itu 
adalah milik yang 
membebaskan. 


2051 


(j-a^^ll Aic. IjjJLa jliij 

^jc. ^jLikwj ^^-a 

JjajjV' (jC- (jc- ^Jj- <al^a 

t—lUll ^jij (j, '"!<*- Jj' (JliM-ojLjll 
^1*JI JaI iic IjlA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
bahwasanya; Ia ingin 
membeli Barirah, namun 
majikannya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jUiui Hi la jaC ^1 (jjl 111 la 
jlijj (jj <)jj1 Ajc IjjAa. A (jj 
(J^uj^j jl^ac (jj j3j! .jjc ^Atji 
jc ( _ s ^-j 4j1c Atll ^jlj-a 

jj! Tift (jc-j pVjI! £jj 
la i a j i oa t^JjAa IjA ^-uf- 
AiC tluAa (J-a V) Aijij V 
^jlll ji ^it (jjl jc (jj 
(jC 4jl (*^J AjSc A)jl (_5-l*-3 

oljj A9j AjjA jc j eVj^ 
(jj (MILgj ^^jjiill (j^ Ifl I U J Aja^u 

jllp (jj <&l jjc (jc- (_>jijl 

(Jl CllA-jj] (Jll 4 \r \ \s jc <_JJJJJ 

l-lgj (IjAa (jia. jl-JJ-J (jJ 

^ jjj) i " iA J (jjl <JlsjAaJI 

(jj ^jiaJ (Jj'j'j dJjall <ul] 

(jj <&l AjjC jc CLyAkll lift ajJ ■ a 

(jC, ^jjac (jjl jC £9lj jC jic 

jxilui (jj (^jaj 4_i3 j»A J ^Aj 
^)ic (jj AJJC jC ^Jaj-all j 
(jjl jC jli).J (jJ Alii \"~- jC 
AjIc Alii ^ iul (jC ^j«C 

( _ r uilC jjl ^jiC (jj <&! IjJC 

Agj jlijA jj Ajc i^iij 



mempersyaratkan Al 
Wala v (kepemilikan 
tetap terhadap mereka), 
maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
perwalian (hak milik) itu 
adalah bagi yang 
membayar, atau bagi 
waliyun ni'mah (yang 
merdekakan)." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Ibnu Umar dan Abu 
Hurairah. Dan ini adalah 
hadits Hasan Shahih. 
Dan menurut Ahlul Ilmi, 
hadits ini diamalkan. 



2052 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
'Umar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dinar] dia mendengar 
[Abdullah bin 'Umar] 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
penjualan Al Wala v 
(kepemilikan) dan juga 
menghibahkannya. Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits Hasan Shahih, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari haditsnya Abdullah 
bin Dinar dari Ibnu 
Umar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwasanya, 
beliau melarang 
penjualan Al Wala v atau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



4 g j-s ■ A ua i all sJA j 



pun menghibahkannya. 
Hadits ini juga telah 
diriwayatkan oleh 
[Syu'bah], [Sufyan Ats 
Tsauri] dan [Malik bin 
Anas] dari [Abdullah bin 
Dinar]. Dan 
diriwayatkan pula dari 
Syu'bah, ia berkata, 
"Sungguh, aku 
berkeinginan bahwa 
Abdullah bin Dinar 
ketika meriwayatkan 
hadits ini untuk 
mengizinkan kepadaku 
agar aku mencium 
kepalanya. [Yahya bin 
Sulaim] juga 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ubaidullah bin 
Umar], dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun di 
dalamnya terdapat 
Wahm. Yang shahih 
adalah dari Ubaidullah 
bin Umar dari Abdullah 
bin Dinar dari Ibnu 
Umar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan seperti 
ini pula yang 
diriwayatkan oleh lebih 
dari satu perawi dari 
Ubaidullah bin Umar. 
Abu Isa berkata; 
Abdullah bin Umar 
bersendirian dalam 
meriwayatkan hadits ini. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




At Taimi] dari 
[bapaknya] dia berkata; 
[Ali] pernah 

menyampaikan khuthbah 
kepada kami seraya 
berkata, "Barangsiapa 
yang menyangka, bahwa 
kami memiliki sesuatu 
yang kami baca kecuali 
Kitabullah (Al Qur v an) 
dan di dalam Shahifah 
ini gigi unta, atau pun 
sesuatu dari batu-batu, 
maka sungguh ia telah 
berdusta." Dan di dalam 
khuthbahnya, ia juga 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



"Kota Madinah adalah 
haram (suci), yakni 
daerah antara Air dan 
Tsaur. Maka barangsiapa 
yang berbuat kejahatan 
di dalamnya, atau 
berniat hendak 
melakukan kejahatan di 
dalamnya, niscaya laknat 
Allah, para Malaikat dan 
laknat seluruh manusia 
akan tertimpa atasnya. 
Allah tidak akan 
menerima darinya, baik 
itu amalan wajib atau 
pun amalan sunnahnya. 
Dan barangisapa yang 
bernasab kepada selain 
bapaknya, atau berwali 
kepada selain walinya, 
maka laknat Allah, para 
Malaikat dan laknat 
seluruh manusia akan 
tertimpa atasnya, tidak 
akan diterima lagi 
darinya, baik itu amalan 
wajib atau pun amalan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jj «.ilaJI (jj jljiJI .lie. 1 * la 
Vli ^ < jj^ all jll 

J] *j' J* ts^ L>? 34 J 

U Jlla ^luij AjIc- Aill ^jii-a (^Jjl 

(jll (Jj| (j^l lilj (Ja aiulj 4jlc 

Jll y»L Jll IjjljJi Ua Jll 1*3 

&5 jii <a£ J! jil ilj^J 

lljc <3*J I j^a <Jl l^c jj lljc 



sunnahnya. Dzimmah 
kaum muslimin adalah 
satu. Dan akan lebih 
tinggi lagi, orang-orang 
yang paling rendah dari 
mereka." Abu Isa 
berkata; Sebagian 
mereka meriwayatkan 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim At Tamimi], 
dari [Al Harits bin 
Suwaid], dari [Ali] 
dengan hadits 
semisalnya. Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. Dan telah 
pula diriwayatkan lebih 
dari satu jalur dari Ali 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 



2054 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Jabbar bin Al Ala bin 
Abdul Jabbar Al 
Aththar] dan [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] mereka 
berdua berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Ada seorang laki-laki 
Bani Fararah datang 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya isteri 
telah melahirkan seorang 
anak yang hitam." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Apakah kamu memiliki 
beberapa ekor unta?" 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Laki-laki itu menjawab, 
"Ya." Beliau bertanya 
lagi: "Lalu apa sajakah 
warna-warna kulitnya?" 
Laki-laki itu menjawab, 
"Merah." Beliau 
bertanya lagi: "Apakah 
diantaranya ada yang 
berwarna hijau?" laki- 
laki itu menjawab, "Ya." 
Beliau bertanya lagi: 
"Lantas darimana warna 
itu datang?" Laki-laki itu 
pun menjawab, 
"Mungkin saja dari akar 
yang ia cabut." Akhirnya 
beliau pun bersabda: 
"Maka demikian pula 
halnya dengan ini, 
mungkin saja dari akar 
yang ia cabut." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. 



2055 



alia J AjIc Alii ( _ s i-a ^g-jlll 
JJjLLjl (jjjj Ijjjjjw 1 g jj& 

<!ijLk (jj ^jj lljl jJaj 
^laaVl o^a j*Ua jjj (jj 

^ ^ n if*, ^jl cjl Q i <aa 1 j-a 1 g i <aa 1 

', - ; , t. \ 

(jc 1 la SI IjsA 4 jjl 

ji I j jaJ> jj ^! <j3 jI jj 

CllAjj Laj-uj jij 1 JJaC j3 jj j 

^laaVl «3a jl Jlaa U^iliSl 

IAj ^ I j£A j j <aa J j-o I g i <aau 

IjsA 4 jj jl j i a (jt jjsJj 
ojjt (jc (_JjA Jll jt ' la SI 
j i aa iLl'.la I jA j A-Jijlc. jc. 
(JaI j <aa J -l£j la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[TJrwah] dari [Aisyah] 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menemuinya dalam 
keadaan senang dengan 
wajah yang berseri-seri 
seraya bersabda: 
"Apakah kamu tidak 
memperhatikan bahwa 
tadi Mujazziz melihat ke 
arah Zaid bin Haritsah 
dan Usamah bin Zaid?" 
Beliau berkata lagi, 
"Sesungguhnya kaki ini, 
sebagiannya bersal dari 
sebagian yang lain." Abu 
Isa berkata; Ini adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits hasan shahih. 
Ibnu Uyainah telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Az Zuhri dari 
Urwah dari 'Aisyah, dan 
ia menambahkan di 
dalamnya; "Tidakkah 
kamu perhatikan, bahwa 
Mujazziz melewati Zaid 
bin Haritsah dan 
Usamah bin Zaid yang 
keduanya telah menutupi 
kepalanya, sementara 
kaki-kakitnya terlihat?" 
kemudian beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya kaki- 
kaki ini, sebagiannya 
berasal dari sebagian 
yang lain." Dan seperti 
ini pula, [Sa'id bin 
Abdurrahman] dan yang 
lainnya meriwayatkan 
hadits ini dari [Sufyan 
bin Uyainah] dari 
[Zuhri] dari [Urwah] 
dari [Aisyah]. Dan 
hadits ini adalah hasan 
shahih. Sebagian Ulama 
telah berdalih dengan 
hadits ini, yakni terkait 
dengan perintah untuk 
menegakkan perkara Al 
Qafah. 


2056 


(_gj i .-l ill (jlj^>-<> (JJ jfcjp Uj^a 
(jja^Ji J li^all t—lAii 

1 ii '..it-, j.l A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan Al Bashri]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sawa']; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'syar] dari [Sa'id] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bersabda: "Hendaknya 
kalian saling 
memberikan hadiah, 
karena hadiah dapat 
menghilangkan sifat 
benci dalam dada, dan 
janganlah seseorang 
meremehkan pemberian 
tetangganya walaupun 
hanya secuil kaki 
kambing." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib bila ditinjau dari 
jalur sanad ini. Adapun 
Abu Mi'syar namanya 
adalah Najih, yakni 
bekas budaknya Bani 
Hasyim, dan sebagian 
ahli ilmu telah 
membicarakannya dari 
sisi hafalannya. 


2057 


(Jli (JU alia j AjIc <U)I (Jj-a <Ull 

p ill '^2s 111 ^ (jSi cJik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf 
Al Azraq]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain Al 
Mukattab] dari [ Amr bin 
Syu'aib] dari [Thawus] 
dari [Ibnu 'Umar] 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perumpaan orang yang 
memberikan suatu 
pemberian lalu 
mengambilnya kembali 
adalah seperti seekor 
anjing yang makan 
hingga kekenyangan dan 
memuntahkannya, lalu ia 
kembali memakannya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
semakna juga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^jc. ala .all ^Ujj^ iS^" 



diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas dan Abdullah bin 
Amru. 



2058 



^1 j^^sj i^'soii (iij^j 



(sill (Jiaj oiSj l-oJS -illj^ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Husain Al 
Mu'allim] dari [ Amr bin 
Syu'aib]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Thawus] dari [Ibnu 
'Umar| dan [Ibnu Abbas] 
- keduanya 

memarfukkan hadits ini- 
ia berkata, "Tidak halal 
bagi seseorang untuk 
memberikan pemberian 
kemudian ia menariknya 
kembali. Kecuali bagi 
seorang bapak terhadap 
apa yang diberikannya 
pada anaknya. Dan 
perumpamaan seorang 
yang memberikan 
pemberian, lalu ia 
menariknya kembali, 
adalah seperti seekor 
kambing yang makan 
hingga kekenyangan dan 
muntah, lalu memakan 
muntahannya kembali." 
Abu Isa berkata; Ini 
adalah hadits Hasan 
Shahih. Asy Syafi'i 
berkata, "Tidak halal, 
bagi seorang yang telah 
menghibahkan sesuatu, 
lalu ia menariknya 
kembali. Kecuali bagi 
seorang bapak, maka ia 
boleh mengambil 
kembali apa yang telah 
diberikannya pada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



anaknya." Kemudian ia 
berdalik dengan hadits 
ini. 



2059 



(_aJttajl 4jjLLi (jj Alii Ajc Hi la 

.a i aa jj ^Ltio& 

<jlc 'Jii\ ^jij-a J >^J lilt 

jUll ^ Jllii (>^J 

JUa (jli^ll j ^ ^ia LojIS 

(jja. (jlS (ji lillA La^j 

jj! (Jli^ia I jt jliii 
j-ac (jc t_iUll (_s^j ^ » 
■ lu la Ia& j (JjijIj <Uijlc. j 

(_£^)Jill ^ILLa iLuAa <la.jjll 
A^)iij (LijI ji- ^1 ^11 "-ij 

l^jlt £jIjj V l^ 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi Al Bashri]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih Al Murri]; 
dari [Hisyam bin 
Hassan] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
menemui kami 
sementara kami sedang 
berselisih dalam masalah 
taqdir, kemudian beliau 
marah hingga wajahnya 
menjadi merah sampai 
seakan akan pipinya 
seperti buah delima yang 
dibelah, lalu beliau 
bertanya "Apakah kalian 
diperintahkan seperti ini 
atau apakah aku diutus 
kepada kalian untuk 
masalah ini? 

Sesungguhnya binasanya 
orang-orang sebelum 
kalian adalah lantaran 
perselisihan mereka 
dalam perkara ini. 
Karena itu, aku tekankan 
pada kalian untuk tidak 
berselisih dalam masalah 
ini." Abu Isa berkata; 
Hadits semaknajuga 
diriwayatkan dari dari 
Umar, A'isyah dan Anas. 
Dan hadits ini adalah 
Gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



hadits Shalih Al Murri, 
sedangkan Shalih Al 
Murri memiliki hadits 
hadits Gharib yang dia 
riwayatkan dengan 
sendirian dan tidak ada 
yang mengikutinya. 



2060 



ill) iilUlu^al Cllilj 
4jLaC (J-at ( _ s it ( _ s ji jjjl 4-a5l£ij 

C_lUll 

i ' - ft- - "{. ,*, ' • . 

■ \; ^ IJA j t-lAja j ^aC (jc 
Jk-<* Isf^ °CP OJJjA iff If- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Habib bin Arabi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman]; [bapakku] 
telah menceritakan 
kepada kami dari 
[Sulaiman Al A'masy] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Nabi Adam 
dan Musa bersilat lidah. 
Berkatalah Musa, 'Wahai 
Adam, kamulah yang 
telah diciptakan Allah, 
dan meniupkan padamu 
bagian dari ruh-Nya. 
Namun kamu 
menyesatkan manusia 
dan mengeluarkan 
manusia dari surga.' 
Kemudian Adam balas 
berkata, 'Wahai Musa, 
kamu telah disucikan 
Allah dengan Kalam- 
Nya, apakah kamu 
mencelaku akan suatu 
amalan yang telah aku 
perbuat dan telah pula 
ditetapkan Allah 
sebelum Dia 
menciptakan langit dan 
bumi? ' Maka Nabi 
Adam pun berdalih atas 
Musa." Abu Isa berkata; 
Hadits semaknajuga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



diriwayatkan dari Umar 
dan Jundub. Dan ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib bila 
ditinjau dari jalur ini, 
yakni dari haditsnya 
Sulaiman At Tamimi 
dari Al A'masy. 
Sebagian sahabat 
A'masy telah 
meriwayatkan dari 
A'masy dari Abu Shalih 
dari Abu Hurairah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
semisalnya. Dan 
sebagian lagi 
menyebutkan dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan lebih dari 
satu jalur dari Abu 
Hurairah, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



2061 



(jia/)JI liiiii. jliij UjAa. 

(jj iJUji alu Jll auI luc (jj 
Jlalla AjjI (jc. CLiikj -ail Ajc 
La dill jl jil <J jj-uj Ij ^aC 
j! \S±ik jl ^ ^nJa ^)Jal 4j3 (J-aaj 

Uajj Jlia <ia ^ ja ia Una 

(3^3 <_iU=l=JI (JjI Ij Ala ^ jj 

(j^ (jl£ (ji U>l 

Ual j S^ULmll (J>axj 4jli SjliLuJI 
Aill gUinll (Ja! (j^i (jlS (j-a 

^jij ( _ s jjiic <Jla?.li2il! (J-a*j 

Aluil (jj ^jic (jc 

I^Aj (jj t ^T\ (jj (jl^jJaC J (_>"-^J 

^ la ■ a (j ■ t—U^a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ashim bin 'Ubaidullah] 
dia berkata; aku 
mendengar [Salim bin 
Abdullah] bercerita dari 
[bapaknya], dia berkata; 
Umar pernah bertanya, 
"Wahai Rasulullah 
bagaimana pendapatmu 
apakah kami melakukan 
sesuatu yang diada- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







adakan atau sesuatu 
yang baru (belum 
ditentukan takdirnya) 
atau sesuatu yang sudah 
ditetapkan takdirnya?" 
Maka beliau pun 
menjawab: "Sesuatu 
yang sudah ditetapkan 
atas takdirnya, wahai 
Ibnul Khaththab, dan 
setiap orang akan 
dimudahkan, adapun 
orang yang termasuk 
Ahlu Sa'adah (orang 
yang berbahagia) maka 
dia akan beramal untuk 
kebahagiaan, sedangkan 
orang yang termasuk 
ahlu saqa' (orang yang 
celaka) maka dia akan 
beramal untuk 
kecelakaan." Abu Isa 
berkata; Dalam bab ini 
ada hadits dari Ali, 
Hudzaifah bin Asid, 
Anas dan Imran bin 
Hushain. Dan hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


2062 


Jjlij (^jj ill AjC. LuAa 

jjO .flUMI ^A^^jll AjC. ^jl ^jC. 
ill (Jjjjj £i ^ aljjillS is^ 
■ "'V'j jA j ^luij 4 Vlo ill 

Jll ill J J^J Lj 5*11 1 
Jjli. L-al juiu 1 ji-acl V 
jji.i-v i"°ti1-v 1 [me. jil Jlagl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Hulwani]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Numair] dan [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Sa'd bin 'Ubaidah] dari 
[Abu Abdurrahman As 
Sulami] dari [Ali] dia 
berkata; Ketika kami 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang saat itu 
beliau sedang menunduk 
ke tanah. Tiba-tiba, 
beliau mengangkat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kepalanya ke arah langit 
kemudian bersabda: 
"Tidak seorang pun dari 
kalian, kecuali telah 
diketahui (takdir) -nya." 
Waki' berkata, "Kecuali 
telah ditulis tempat 
duduknya, apakah dari 
neraka ataukah dari 
surga." Para sahabat 
kemudian bertanya, 
"Kalau begitu, bukankah 
lebih baik kita 
bertawakkal saja wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Tidak! 
Beramallah kalian, 
sebab, setiap orang akan 
dimudahkan terhadap 
sesuatu yang telah 
diciptakan baginya." 
Abu Isa berkata; Ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


2063 


(jc AjjlaJi ji\ liiiik JuA lil^a 
(jC l_lA j (jj Alj (jt (ji-aC^I 
IV^illS ^» -Till ^c. 

jj^Afc-a-all ^ ^ i all 3^J 

(jj a JJC- <]) V (_jillj3 \;» la 
AjiJI (Jil (J-axJ (J-oaJ ^aSikl 

jUll (JaI JiaJ £Si=j 

rf - - & - v - - - >\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Zaid bin 
Wahb] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bercerita kepada kami: 
"Sesungguhnya salah 
seorang di antara kalian, 
telah dikumpulkan 
penciptaannya di dalam 
perut ibunya selama 
empat puluh hari. 
Kemudian ia menjadi 
darah pada empat puluh 
hari kemudian. Lalu 
empat puluh hari 
kemudian segumpal 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




darah. Dan barulah pada 
saat itu, diutuslah 
Malaikat untuk 
meniupkan ruh kepanya. 
Kemudian ia 
diperintahkan dengan 
empat hal. Ditulis 
rezkinya, ajalnya, 
amalnya, dan apakah ia 
akan bahagia ataukah 
sengsara. Maka demi 
Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya. 
Sesungguhnya salah 



seorang dari kalian ada 
yang beramal dengan 
amalan penduduk surga 
hingga tidak lagi tersisa 
jarak antara ia dan surga 
kecuali hanya sejengkal, 
namun kitab telah 
mendahuluinya, lalu ia 
pun ditutup dengan 
amalan penduduk neraka 
dan ia pun 
memasukinya. Dan 
sungguh, salah seorang 
dari kalian beramal 
dengan amalan 
penduduk neraka hingga 
tidak ada jarak antara 
dirinya dengan neraka 
kecuali hanya sehasta, 
lalu ia pun didahului 
oleh kitab, lalu ia pun 
ditutup dengan amalan 
penduduk surga, lalu ia 
memasukinya." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id]; 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kepada kami [Al 
A'masy]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Wahb] 
dari ['Abdullah bin 
Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menceritakan kepada 
kami, dengan hadits 
semisalnya. Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Abu Hurairah dan Anas. 
Aku mendengar Ahmad 
bin Al Hasan berkata; 
Aku mendengar Ahmad 
bin Hanbal berkata, 
"Aku tidak pernah 
melihat dengan mata 
kepalaku sendiri seorang 
seperti Yahya bin Sa'id 
Al Qaththani. Dan ini 
adalah hadits Hasan 
Shahih. [Syu'bah] dan 
[Ats Tsauri] telah 
meriwayatkan dari [Al 
A'masy] semisalnya. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala ] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Zaid] 
hadits semisalnya. 



2064 



^-ft-y -ft liiia. 



£j\M3 ojJjA ^l (jc. gdU-a 
aHaj AjIc iill *&ll (J j^J 

si jjli aIaII ^jic. J jlj-o 

AjISjjjj jl A i\ y gajj jl AjljJ^j 
(Jj3 lillA (3^3 .ail J jLjj Ij Jj3 
I jjli Uj ifel ill 
i_jjjS jjl Hi (jjlolt 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
Al Qutha'i Al Bashri]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Rabi'ah Al 
Bunani] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap anak 
dilahirkan di atas al 
millah (agama 
fithrahnya, Islam), 
namun, kedua 
orangtuanyalah yang 
menjadikannya Yahudi 



atau Nasrani, atau 
menjadikannya seorang 
yang musyrik." 
Kemudian ditanyakanlah 
padabeliau, "Wahai 
Rasulullah, lalu 
bagaimanakah dengan 
yang binasa sebelum 
itu?" belaiu menjawab: 
'Allah-lah yang lebih 
tahu terhadap apa yang 
mereka kerjakan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] dan 
[Al Husain bin Huraits] 
keduanya berdua 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sepertinya dan 
dengan makna yang 
sama pula dan beliau 
bersabda: "Dilahirkan 
dalam keadaan fithrah." 
Abu Isa berkata; Ini 
adlah hadits Hasan 
Shahih. Dan hadits ini 
telah diriwayatkan pula 
oleh [Syu'bah] dan 
selainnya dari [Al 
A'masy] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia pun 
menyebutkan; 
"Dilahirkan dalam 
keadaan fithrah." Hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari Al 
Aswad bin Sari'. 



2065 



(C l>j &a a Hi-la 

^jj ijt ljij 

5 ' s - - - 1 - ,•- , \ 
i_Jj^)t ij^ti. < SJA^ IA4 j Aiuil 

IjlA <_£JJ (SAll jA j 4_LiaS 
^£ jj^aj <_Ja3 'Wul ■ " ll ll 



A^l j j'^"*- Lilij ^jjAi 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid Ar Razi] dan 
[Sa'id bin Ya'qub] 
mereka berdua berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Adh Dhurais] dari [Abu 
Maudud] dari [Sulaiman 
At Taimi] dari [Abu 
'Utsman An Nahdi] dari 
[Salman] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
yang dapat mencegah 
takdir kecuali do'a dan 
tidak ada yang bisa 
menambah umur kecuali 
amal kebajikan." Abu 
Isa berkata; Hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari Abu 
Asid. Hadits ini adalah 
hasan gharib dari hadits 
Salman, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Yahya bin Ad 
Durais, adapun Abu 
Maudud ada dua orang 
salah satunya yang 
terkenal dengan sebutan 
Fiddah yaitu orang yang 
meriwayatkan hadits ini 
namanya Fidldlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Bashri, sedangkan yang 
lainnya bernama Abdul 
Aziz bin Abu Sulaiman, 
yang satu orang 
Bashrah, sedangkan 
yang lainnya orang 
Madinah dan keduanya 
hidup dalam satu masa. 



2066 



(jc <jjULa 1 Vi ' -s JuA ul^a 
Q*U (jC. (jULjl (gji (jC- (Jjjic 

' . ilLa lj (Jjij (jl jj^sj 

tlilaa lilijJ C5 lc ^^Ja Clui! i_j jiall 

Clua LaJj i2L liil Alii <J jIjij U 
(jl iii (Jll Ijjic ■ °1 -^-"i (3^i Aj 
£jlLal (j« (jj*Jj-al (jlJ l_J ^jlall 

jjI (Jlss-Uiuj ' «j£ LgJii 

(jj paljSlI (jc. tjjll Ls^Pr 
(jj Jdll Ijc j A a\ m ^Ij (jlaLALa 
(j i aa djJ^a I^A j A unl f- j jjjat 
(jc .1^1 j JJC (_JjJ I^SAj 
(_>njl (jC (jUiul ^1 (jC (jiicVl 

(jc (ji-acVI (jc ^ <_Sjjj 

(_jj| ClyAkj ilLjj AjIc auI ^U^i 
^j«al (jjijl (jC (j^ ifl i " 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Anas] dia 
berkata; adalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam terbiasa 
membaca do'a "YA 
MUQALLIBAL 
QULUUB TSABBIT 
Q ALB II ALAA 
DIINIKA (wahai Dzat 
yang membolak 
balikkan hati 
teguhkanlah hatiku 
berada di atas 
agamamu)." Kemudian 
aku pun bertanya, 
"Wahai Rasulullah, kami 
beriman kepadamu dan 
kepada apa yang Anda 
bawa. Lalu apakah Anda 
masih khawatir kepada 
kami?" beliau 
menjawab: "Ya, karena 
sesungguhnya hati 
manusia berada di antara 
dua genggaman tangan 
Allah yang Dia bolak- 
balikkan menurut yang 
dikehendaki-Nya." Abu 
Isa berkata; Hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari An 
Nawwas bin Sam'an, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Ummu Salamah, 
Abdullah bin Amr dan 
A'isyah. Dan ini adalah 
hadits Hasan, 
demikianlah kebanyakan 
telah meriwayatkannya 
dari Al A'masy dari Abu 
Sufyan dari Anas, dan 
sebagian yang lainnya 
telah meriwayatkannya 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun hadits 
Abu Sufyan dari Anas 
lebih shahih. 



2067 



Jlla UjfaJS (ji Vj J jLjj Ij 

' . 'I Iaa (_5-i^l s-^ ^ 
jI jj jla ->a ^jic- of^l 

' ■ 'I jS IjA aS\ a uS ^ 
jUl! (JaI JliLiI <Ua (Jj-allill 

Vj jLg-ja il jj ill t^it 

<Aj>-i al JlaS La j a£JJ 

I jjjLj (Jill 4_La ^ jS jl jil 

(Cl J-oC (jjj ^ia Si (JaI (JiaJ 
<J jull L-la.LLa (jjj (J-it 

£5 1 (JfC jlj (JaI (Ji»J 

Atll ^ U^i ^ill (3 y^J (J^3 Jit 

UliAkjjT Lull (JJjjj AiiJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Abu Qabil] dari 
[Syufayyi bin Mati'] dari 
[Abdullah bin Amr bin 
Al Ash] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
menemui kami 
sementara di tangan 
beliau terdapat dua 
kitab. Kemudian beliau 
pun bertanya: "Apakah 
kalian tahu kitab apakah 
kedua kitab ini?" Maka 
kami pun menjawab: 
"Tidak wahai 
Rasulullah, kecuali Anda 
mengabarkannya pada 
kami." Akhirnya beliau 
pun bersabda terkait 
dengan kitab yang 
berada pada tangan 
kanannya: "Ini adalah 
kitab yang berasal dari 
Rabb semesta alam. Di 
dalamnya terdapat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^jIa (jj ^f=>- (Jjjs 



nama-nama penduduk 
surga dan juga nama- 
nama orang tua serta 
kabilah mereka. 
Jumlahnya telah ditutup 
dengan orang yang 
terakhir dari mereka, dan 
tidak akan ditambah dan 
jumlah mereka tidak 
pula dikurangi lagi." 
Kemudian beliau 
bersabda terkait dengan 
kitab yang berada di 
tangan kirinya: "Adapun 
ini, ia adalah kitab yang 
juga berasal dari Rabb 
semesta alam. Di 
dalamnya telah 
tercantum nama-nama 
penghuni neraka, dan 
juga nama-nama bapak 
mereka serta kabilah 
mereka, dan telah 
dijumlah dengan orang 
yang terakhir dari 
mereka. Sehingga 
jumlah mereka tidak lagi 
akan bertambah dan 
tidak pula akan 
berkurang selama- 
lamanya." Kemudian 
para sahabat pun 
berkata, "Kalau begitu, 
dimanakah letaknya 
amalan wahai Rasulullah 
jika memang perkara 
sudah habis?" beliau 
menjawab: "Berusahalah 
dan mendekatlah, karena 
sesungguhnya penduduk 
surga akan ditutup 
dengan amalan 
penduduk ahli surga, 
meskipun ia 
mengamalkan amalan 
apa saja. Dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sesungguhnya penduduk 
neraka akan ditutup pula 
dengan amalan 
penduduk neraka, 
meskipun ia 

mengerjakan amalan apa 
saja." Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda dengan kedua 
tangannya lalu 
menghempaskannya dan 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
telah selesai terhadap 
urusan para hamba-Nya. 
Satu golongan di dalam 
surga dan satu kelompok 
pula di dalam neraka." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Mudhar] dari [Abu 
Qabil] dengan hadits 
semisalnya. Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Ibnu Umar. Dan hadits 
ini adalah Hasan Shahih 
Gharib. Abu Qabil, 
namanya adalah Huyaiy 
bin Hani v . 



2068 



\j A \ , <i \ i a i^ ^ LLajLLol l 
^JLLa JiiJ jjLS Alii (J jajj 



.uia. 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Hujr] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
Allah menghendaki 
kebaikan bagi seorang 
hamba, maka Dia akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menggunakannya." Lalu 
ditanyakanlah pada 
beliau, "Bagaimanakah 
Allah menggunakannya 
wahai Rasulullah?" 
beliau menjawab: "Dia 
akan memberinya taufiq 
untuk beramal shalih 
sebelum dijemput 
kematian." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. 



2069 



(j-a^^l! Iac. IjjJLa jliij 

jjI Ijjii. ^Ualll (jj ojlie 

Jj» ul» (jc- ll] L_ia.LLq IjjJLa 

p^ii V djUia ^luij ^ lie 
J <JUs l^K 4-L>?^ 

^ ^ inr- (Jlal^jjLLiiij Ijj jjj 

(jj (^it t J )» an) (Jla (_£ jjLajll 

ji ^ cikJ e iiJi3 jijll 

(jj (j-a^^ll lie. (j-a ^Itl likl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Umarahbin Al Qa'qa']; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Zur'ah bin Amr bin 
Jarir] dia berkata; 
[seorang sahabat kami] 
telah menceritakan 
kepada kami dari [Ibnu 
Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
dihadapan kami lalu 
bersabda: "Sesuatu tidak 
dapat menular kepada 
sesuatu yang lain." 
Lantas, berkatalah 
seorang Arab Badui, 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan 
kemaluan Unta yang 
berkudis melalui 
ekornya kemudian 
menjalar keseluruh 
Unta?" Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menjawab: "Siapakah 
yang menjadikan kudis 
pertama? Tidak ada 
penyakit dan cacing 
yang menular, Allah 
telah menciptakan setiap 
yang bernyawa dan telah 
mencatat hidupnya, 
rizkinya, dan musibah 
musibahnya." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Abu Hurairah, Ibnu 
Abbas dan Anas. Dan 
aku telah mendengar 
Muhammad bin Amr bin 
Sufyan Ats Tsaqafi Al 
Bashri berkata; Aku 
mendengar Ali bin Al 
Madini berkata, 
"Seandainya aku 
bersumpah di antara 
rukun (Hajar As wad) 
dan maqam (maqam 
Ibrahim) pasti aku akan 
bersumpah bahwa 
sesungguhnya aku tidak 
pernah melihat 
seseorang yang lebih 
alim (pandai) dari Abdur 
Rahman bin Mahdi." 


2070 


l-v 1 (j 1 ll 1 j 1 ll ]»>•%. tl J ill Vi 1-V 

(jj auI .Ijc Lu.la ^TJ' "*.'^ 

(jc. <aa a (jj ^J°* a (jc. (j La 

JlaJla JLl ^jc. (jj yU> (jc <Lui 

V alia j 4j1c Atll ^U^i <&l (J JJ-aj 
jjjlllj (j-ajfJ ^^gJ^ ^JC (j-oJjJ 
La (j! ^aixj (^jJi^ ojjjj SJjii 

I ^ (ji j i« il (j*> 1 it 4 it r^i 

J'j (Jt «J ' >' -« ^ (j^ 1 ^ M t-t^| 

oJiUc (jc t_sU]l ^ '".! r - 
IjAj JJ^C (jj Atll ^JCj _JjLkj 
jjy> N(l V/ i njr. i uN-i 
JL1C.J (jjiii (ji dill Iir. i"°u1-v 

l"°tl1-vtl j'v'li (jjili (jl .till 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abul 
Khaththab Ziyad bin 
Yahya Al Bashri]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Maimun] dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[bapaknya] dari [Jabir 
bin Abdullah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang hamba tidak 
dikatakan beriman 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sampai dia mengimani 
tentang takdir yang baik 
dan takdir yang buruk, 
sampai dia mengetahui 
bahwa apa yang 
menimpanya tidak 
mungkin akan meleset 
darinya, dan sesuatu 
yang tidak ditetapkan 
atasnya tidak akan 
mungkin mengenainya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari 
Ubadah, Jabir dan 
Abdullah bin Amr, dan 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abdullah bin 
Maymun, sedangkan 
Abdullah bin Maymun 
adalah seorang 
Munkarul Hadits (Hadits 
haditsnya munkar). 



2071 



jjj^aii (jt A \* uS IjLjjl (Jla Jljli 

IJp °CP dtf Is** J CP 

"M VI <SI V (jl ^ i*3 

(JjiJlj la i (Jjjjj l^a a 
^aj ("wjlljj Clij-allj (j-ojJjj 
1 jj ikj-jflfl j (j-ojjj Cli jaII 
j i iajll Ill-la (jiLic. (jj J jJaa ^ 

Xi) VI 

tl^ <jVj cp ls^j 

Ji jli ^1 >— u-la ^ unr- jjI jla 
t^JJ^a (j-a ^j-al c^-^C- ^ 3* tj^*" 
Aa.lj jjt i_SjJ I^Sa j j. iajll 

I » jS j <"l» aui (Jla J jjLkll UiiAi. 

■ . i ^3 ^ ^*^3 t3j^3 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] ; dia 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] dari [Rib'i bin 
Hirasy] dari [Ali] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah beriman 
seorang hamba sehingga 
dia mengimani empat 
hal; Bersaksi 
bahwasanya tidak ada 
Ilah (yang berhak 
disembah) selain Allah 
dan aku adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Muhammad utusan 
Allah yang Dia utus 
dengan membawa Al 
Haq (kebenaran), 
beriman kepada adanya 
kematian, beriman 
kepada adanya hari 
kebangkitan setelah 
kematian, dan beriman 
kepada taqdir." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadhr bin 
Syumail] dari [Syu'bah] 
dengan hadits 
semisalnya. Hanya saja 
ia menyebutkan; Dari 
[Rib'i] dari [seorang 
laki-laki] dari [AH]. Abu 
Musa berkata; Haditsnya 
Abu Dawud dari 
Syu'bah, menurutku 
adalah lebih shahih 
daripada hadits An 
Nadir. Dan seperti ini 
pula yang telah 
diriwayatkan oleh lebih 
dari satu orang perawi 
dari [Manshur] dari 
[Rib'i] dari ['AH]. Telah 
menceritakan kepada 
kami Al Jarud dia 
berkata; aku mendengar 
Waki' berkata; telah 
sampai kepada kami 
bahwasanya Rib'i tidak 
berdusta dalam Islam 
sekali pun. 



2072 



UjAa (J^jji lijAa jl-iii I "* la 



<1 (jik , 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muammal] ; telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





r'"i^i 1 j jr. .1 jr. i >1MI 

Jill g^glLa (^J^l jc- (j a "1 Sc. jj 

Ui> jir. ilt.j A )\r. 
OLla j^Uc jj J jAii 
jc (_£^)iiJ! Jjlj .3^3 tj^j^ 1 
qj^j jl )Q i n 


kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Mathar bin 
'Ukamis] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
Allah telah menetapkan 
kematian seseorang 
bertempat di suatu 
negeri, maka Allah akan 
menjadikan ia memiliki 
kebutuhan di negeri itu." 
Abu Isa berkata; Hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari Abu 
Azzah. Dan hadits ini 
adalah Hasan Gharib, 
dan Mathar bin Ukamis 
tidak diketahui memiliki 
periwayatan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selain daripada 
hadits ini. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muammmal] dan 
[Abu Dawud Al Hafari] 
dari [Sufyan] dengan 
hadits semisalnya. 


2073 


(jj ^ic j jJ AS>a 1 Hl^a 

jc j»jaI^)jJ (jJ (Jj» « l »] 
(jc <-oLuil (jj ^il-all (jc 
Atll ^jlLa A) J j (Jlllll o jc 
jl JjaJ <&l ^ bj alLlj 4jlc 
"LkLk ^Jl J*?- (_pajlj *^Jj^J 

tr uiic jjI (JlaAjkLi. L^j <Jla jl 

rf\'Ajr. j)l j »r ]-v . l.^ii 

jji j ^JC (jj jl-^J <JluiI j ^ i a 
(jj A-alLjl jj ^)-alc A-axjjI iLail 
AJbilul jj j (JliJJ ^J^JI JJ-aC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] dan [Ali bin 
Hujr] dengan makna 
yang satu, mereka 
berdua berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Ayyub] 
dari [Abul Malih bin 
Usamah] dari [Abu 
'Izzah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Allah telah menetapkan 
kematian seorang hamba 
di suatu negeri, maka 
Allah jadikan dia 
mempunyai keperluan 
kepadanya, atau ada 
keperluan di dalamnya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini Shahih, dan Abu 
Azzah pernah bertemu 
dengan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
namanya adalah Yasar 
bin Abd. Sedangkan 
Abul Malih namanya 
adalah Amir bin 
Usamah bin Umair Al 
Hudzali dan dinamakan 
juga Zaid bin Usamah. 



2074 



A 'jjf. (jj (jljiui I * la J) j i"l 
lil ji. ^1 gj| (Jc. ^ jA^' 6^ 

J jluj lj (JUS ^liuj 4j1c- Jill 
(j^i (Jlaj I Alii (j^i 
(jc- Iaa .1^.1 j jjc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [Ibnu Abu 
Khuzamah] dari 
[bapaknya] bahwasanya 
seorang lelaki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimanakah menurut 
Anda mengenai Ruqyah 
yang kita gunakan untuk 
meruqyah dan juga obat 
yang kita gunakan untuk 
berobat, dan hal-hal 
yang kita takuti, apakah 
semua itu dapat menolak 
takdir Allah?" maka 
beliau menjawab: "Hal 
itu juga termasuk takdir 
Allah." Abu Isa berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Hadits ini tidak kami 
ketahui kecuali dari 
haditsnya Az Zuhri. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan pula oleh 
lebih dari seorang 
perawi dari Sufyan dari 
Az Zuhri, dari Abu 
Khuzamah, dari 
bapaknya. Dan ini lebih 
shahih. Seperti ini pula 
yang dikatakan oleh 
lebih dari seorang dari 
Az Zuhri dari Abu 
Khuzamah dari 
bapaknya. 



2075 



gC. <A jSLt (jC. jl jj (jC. jl jj 

<&l J jj^j (Jlalla (jjlx- 

g^Lyi («s i«y ls^i 

jjl (JlMjjJlill j Aja.^)JttSl Uj aj 

laa^a 1 11 la l_u jc (jAita. < iJ-la. 

^jc. o^aC. ^jI ^a^LLu uj la 

jl jj (jc. jl jj ^Ic Ujik 
a jaj ilLij AjIc auI ^U^i ^jjjll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala AlKufi]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudhail] dari [Al Qasim 
bin Habib] dan [ Ali bin 
Nizar] dari [Nizar] dari 
['Hcrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dua 
kelompok dari ummatku 
yang keduanya tidak 
termasuk bagian dari 
Islam yaitu Al 
Qadariyah dan 
Murji'ah." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Umar, Ibnu Umar dan 
Rafi' bin Khadij, dan 
hadits ini hasan gharib. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rafi'] ; 
telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Muhammad bin Bisyr]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sallam bin 
Abu 'Amrah] dari 
['Ikrimah] dari [Ibnu 
'Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. [Muhammad 
bin Rafi'] berkata; dan 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Bisyr]; 
telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Nizar] dari [Nizar] dari 
['Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semisalnya. 


2076 


(jc jj^ uill (jj AUl IjC (jj 
^ilinj AjIc it)! (_5-1j-=> ^^J^ll (j*g-ijl 
^jjii JJj (jjl (J^ 
UHaII AjUa^i (jj (j jt l ji'i j 

jjlj AAjll 1 3a (j-a VI Aijxj V 

jjIj (jjl tjl^>* c ' 3^ ^J*^ 

(jiUii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hurairah Muhammad 
bin Firaz Al Bashri]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qutaibah] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abul Awwam] 
dari [Qatadah] dari 
[Mutharrif bin Abdullah 
bin Asy Syikhkhir] dari 
[bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
berkata: "Anak 
keturunan adam 
diciptakan sementara di 
sisinya (menghadang) 
sembilan puluh sembilan 
Maniyyah (sebab sebab 
kematian), jika selamat 
dari Maniyyah itu, maka 
dia akan terkena pada 
penyakit pikun sampai 
meninggal." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



llj^a ^j| Iaa .a ^jc. ^j-olc. 

,liia (jt 4jjI (jt (j^aUj ^1 

oLiJa^) ^jl a jl * t n ^luj^ 
ojlill (j-oj AUl j^-LiaS Laj 

iill ^ 3 Laj ^ laa Li ^51 (jjl 
ilu-la IjiA ^ ^ njr. jjI (Jla^J 

Sj^aa ^jl ^jj Laa- ^ 
^jl jA j SAiaa ,*| jLa^ LLiajl 
jilU jA t_>uJj ^-j-^l ^JAI^w) 
dlpkll JaI iic. 



gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini, 
adapun Abul 'Awwam 
dia adalah Imran dan dia 
adalah anaknya Daud Al 
Qaththan. 



2077 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] dari 
[Muhammad bin Abu 
Humaid] dari [Isma'il 
bin Muhammad bin Sa'd 
bin Abi Waqqash] dari 
[bapaknya] dari [Sa'd] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Termasuk di antara 
kebahagiaan anak Adam, 
adalah rasa ridhanya 
terhadap apa yang telah 
Allah tetapkan baginya. 
Dan termasuk 
kesengsaraan seorang 
anak Adam, adalah bila 
ia meninggalkan 
istikharah kepada Allah. 
Dan termasuk kesusahan 
Ibnu Adam, adalah rasa 
benci dan tidak 
menerima terhap apa 
yang telah Allah 
tetapkan baginya." Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari haditsnya 
Muhammad bin Abu 
Humaid, dan dipanggil 
pula Hammad bin Abu 
Humaid, dan ia dalah 
Abu Ibrahim Al Madini, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^lj^j "fij^ lli.lk. ^aj-alc. 
JIS ji^a jj| 

Aj Jill ^SUJI ^ I jkj lila 5] 
jl£ jla ciiiki iS Ail iS jxij Aj) 

a$lA\ glo Ajjii "31 djikl ia 
ajlA (JjSj (Jjij AjIc 

Ala tSSill (Jil <J j! 2JoV! 



dan ia bukanlah seorang 
rawi yang kuat menurut 
Ahli hadits. 



2078 



^oJlj C—IJ^)^. la i a (j i 
•^"O ^ ^>"l 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Haiwah 
bin Syuraih]; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Shakhrah] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] bahwasanya; 
[Ibnu Umar] pernah 
didatangi seorang lelaki 
kemudian berkata, 
"Sesungguhnya si Fulan 
menyampaikan salam 
kepadamu." Kemudian 
Ali berkata kepada laki- 
laki itu, "Sesungguhnya 
telah sampai berita 
kepadaku bahwa dia 
telah melakukan sesuatu 
yang baru (mengada-ada 
dalam urusan agama), 
jika dia telah melakukan 
sesuatu yang baru maka 
jangan sampaikan 
salamku kepadanya, 
karena aku telah 
mendengar Rosulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
Akan terjadi peristiwa 
pada ummat ini atau 
pada ummatku (kata Aw 
keraguan dari Tirmidzi) 
berupa dibinasakan, di 
ganti bentuknya dan 
tuduhan terhadap orang 
orang yang mengingkari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







takdir.'" Abu Isa berkata; 
Hadits ini adalah hasan 
shahih gharib, dan Abu 
Shakhr namanya 
Humaid bin Ziyad. 


2079 


Ls iil ^ (jji alLij AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Risydin 
bin Sa'd] dari [Abu 
Shakhr Humaid bin 
Ziyad] dari [NafY] dari 
[Ibnu 'Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan terjadi pada 
umatku, yaitu 
kebinasaan. Dan hal itu 
akan terjadi pada orang- 
orang yang mengingkari 
takdir." 


2080 


(jj (j,a^j]l ^Jt Uliik Ijlla 

3£ j ^ 'it 1 j 1 ^ILj j 
ill <_i\j£. (J iil j]| (jlS 

Al jr.! jji Jijj 

jil ^JlSi'i..,! Al iji li, 
jc A il r- jc. a^j-ftC. jc. < . i& j a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Zaid 
bin Abul Mawali Al 
Muzani] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdurrahman bin 
Mauhab] dari [Amrah] 
dari [Aisyah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tiga orang yang aku, 
Allah dan setiap Nabi 
melaknat mereka yaitu 
orang yang menambah- 
nambah dalam 
kitabullah (Al Qur'an), 
orang yang mengingkari 
takdir Allah, orang yang 
berkuasa dengan diktator 
untuk memuliakan orang 
yang telah dihinakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







oleh Allah dan 
menghinakan orang 
yang telah Allah 
muliakan, orang yang 
menghalalkan apa apa 
yang diharamkan Allah, 
orang yang 
menghalalkan Ahli 
Baitku yang telah 
diharamkan oleh Allah, 
dan orang yang 
meninggalkan 
sunnahku." Abu Isa 
berkata; Demikianlah 
Abdur Rahman bin Abul 
Mawali telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Ubaidillah bin 
Abdur Raman bin 
Mauhab dari Amrah dari 
A'isyah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. [Sufyan Ats 
Tsauri], [Hafs bin 
Ghiyats] dan yang 
lainnya telah 
meriwayatkan dari 
[Ubaidillah bin Abdur 
Rahman bin Mauhab] 
dari [Ali bin Husain] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam secara 
mursal, dan ini yang 
lebih shahih. 


2081 


y>\ ^jji yet (jj J^J Ijliii. 
Jut Ujik AjjiIULII 

Uji Uj aJ ciiiaa ?-Uj cji *Lkc. 

* * * * 8 ' a % Z 

Clila jail S jSji ^jj Lj Jll jiall 
LjJ tjiuti ■ . i& Clil jaa 

c_j\2£3I U <_5jiii cJLaa ( Li£k 
AjU Jla lie 1 <1 jLijj au! Cliia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Ath 
Thayalisi] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Sulaim]; dia berkata; 
Aku memasuki Makkah 
kemudian aku menemui 
[Atha bin Abu Rabbah]. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jjlaj Jjl Jji iill 4jj£ <1jL& 

(JU <4-ijj * . i^J (cJi I3j ■ " iij Ajjj 

(jj oiUc- (jj illjJI «UaC 
*dll (J jjjj ''. ia.LLa ClLolUl 
La Ajilliaa alLij <jic. iiil 

^ji. iil (jl liljl jLlc-lj 

^ic. j^gAc. CliA ^jla fl^*jj 

("it ala jlill dllkJl IjlA 
jilLij 4-ile iill ^Il-a *dll (J^jjjij 
^l iil Li (Jj' (j! <Jj^! 

JLa tlij^l U jUa il (Jlaa 
(jjlS 3* L«3 (J^ Li j3all tliSI 

IjlA 3 ^ inir. jjS (JIsAjVI J I 

aAjII I 



Maka aku berkata 
kepadanya, "Wahai Abu 
Muhammad, 
sesungguhnya penduduk 
Bashrah 

memperbincangkan 
masalah Qadar." Lalu 
Atha' berkata, "Wahai 
anakku, apakah kamu 
membaca Al Qur'an?" 
Aku menjawab, "Ya" 
Atha v melanjutkan, 
"Bacalah surat Az- 
Zukhruf." Abdul Wahid 
berkata; Maka aku pun 
membaca, "HAA MUM 
WAL KITAABIL 
MUBIIN, INNAA 
JAALNAAHU 
QURAANAN 
AROBIYYAN 
LAALLAKUM 
TA'QILUUN, WA 
INNAHU FII UMMIL 
KITAABI LADAINAA 
LAALIYYUN HAKIIM 
(HAA MUM, Demi 
Kitab (Al Qur'an) yang 
menerangkan. 
Sesungguhnya Kami 
menjadikan Al Qur'an 
dalam bahasa Arab 
supaya kamu 
memahami-nya. Dan 
sesungguhnya Al Qur'an 
itu dalam induk Al Kitab 
(Lauhul Mahfudz) di sisi 
kami, adalah benar benar 
tinggi (nilainya) dan 
amat banyak 
mengandung hikmah)." 
Kemudian Atha' 
bertanya, " Apakah 
kamu tahu apa 
maksudnya Ummul 
Kitab?" aku menjawab, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Hanya Allah dan Rasul- 
Nya yang lebih tahu." 
Atha' berkata, 
"Susungguhnya Ummul 
Kitab adalah kitab yang 
ditulis oleh Allah 
sebelum menciptakan 
langit dan bumi di 
dalamnya terdapat ayat 
yang menyatakan bahwa 
Fir'aun termasuk 
penghuni neraka, dan di 
dalamnya terdapat ayat, 
'TABBAT YADAA 
ABII LAHABIW 
WATAB (Binasalah 
kedua tangan Abu Lahab 
dan sesungguhnya dia 
akanbinasa).'" Atha' 
berkata lagi; Aku 
bertemu dengan [Al 
Walid bin Ubadah bin 
Ash Shamith] sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, aku 
tanyakan kepadanya 
tentang, "Wasiat apakah 
yang di wasiatkan 
bapakmu pada saat saat 
wafat?" Dia menjawab; 
[Bapakku] pernah 
memanggilku kemudian 
dia berkata kepadaku, 
"Wahai anakku, 
bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah 
sesungguhnya kamu 
tidak akan sekali kali 
bertakwa kepada Allah 
sehingga kamu beriman 
kepada Allah dan 
beriman kepada adanya 
takdir seluruhnya yang 
baik maupun yang 
buruk, jika kamu 
meninggal tidak berada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







di atas keimanan ini 
maka kamu akan masuk 
neraka, sesungguhnya 
aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Sesungguhnya 
yang pertama kali Allah 
ciptakan adalah Al 
Qalam kemudian Allah 
berfirman: 'Tulislah' 
Maka Al Qalam 
bertanya, Apa yang aku 
tulis? ' Lalu Allah 
berfirman: 'Tulislah 
takdir yang telah terjadi 
dan yang akan terjadi 
sepanjang masa.'" Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
adalah gharib bila 
ditinjau dari jalur sanad 
ini. 


2082 


(jj All! ^Jt (jj ^aJA l^>jj IjjAk 

^jc- Ul Ail ^jiVj^JI 
■lie. da aui Jj^ ^ Ija Si 

(J jSJ illjj j AjIc- illl ^U.-l Alii 
tJJaj Qi [$& jJ^ULall Ail! jia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Abdullah bin Al 
Mundzir Al Bahili Ash 
Shan'ani]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid Al Muqri']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwah bin 
Syuraih]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hani' Al Khaulani] 
bahwasanya dia 
mendengar [Abu 
Abdurrahman Al 
Hubuli] berkata; aku 
mendengar [Abdullah 
bin Amr] berkata; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah telah menentukan 
takdir segala sesuatu, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







lima puluh ribu tahun 
sebelum menciptakan 
lagit dan bumi." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih gharib. 


2083 


£J^j UjAk Vis jlij (jj l?aa a j 
jj (jc. jjjjll jULu (jc. 
jUic. jj jxa ^ jc. (JjaLajbul 

(J ^wJJ ^1 (jij^3 ^S^Jjiii eLaJlij 

sjiA Clil_)ja jiall jjJu-aLkj 
(jJc. jllll ,J (jjJalu ijJ 4jVI 

^ la 1 a j- aa l^Jj.ja 1 jjfe 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib Muhammad bin 
Al Ala] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] mereka 
berdua berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Ziyad bin Isma'il] dari 
[Muhammad bin Abbad 
bin Ja'far Al Makhzumi] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Orang-orang 
musyrik Quraisy datang 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam guna 
memperdebatkan 
masalah takdir, maka 
turunlah ay at ini: 
"Wajah-wajah mereka 
tersungkur di dalam 
neraka. (Dikatakanlah 
pada mereka) 
Rasakanlah siksa yang 
pedih, sesungguhnya 
segala sesuatu kami 
ciptakan dengan 
takdirnya." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
hasan shahih. 


2084 


,_iiJall s^jc jj 1 lilja 

(jj uJ^J (jc- j (jJ -jl-Aa. Hi^a 

(jj (3^-^ 4-*l-^ tjc Ul ' u 

l i j ",1 or. ji jt i'ir. jl t ii'i-v 

jiil jiil (J^ujj jl j^o-<Jxjl 

JbLj Ij j (_£.ia.lj VI glLba 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adh Dhabi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Abu 
Umamah bin Sahl bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Hunaif] bahwasanya 
[Utsman bin 'Affan] 
memuliakan hari Ad 
Dari, maka ia pun 
berkata; Apakah kalian 
tahu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Darah 
seorang mukmin 
tidaklah halal kecuali 
dengan salah satu sebab 
dari tiga perkara, yakni 
berzina setelah nikah, 
atau murtad setelah 
memeluk Islam, atau 
membunuh jiwa secara 



tidak benar, sehingga ia 
pun dibunuh karenanya." 
Maka demi Allah, aku 
tidak pernah berzina 
pada masa jahiliyah, dan 
tidak pula setelah Islam. 
Aku juga tidak pernah 
murtad semenjak aku 
membai'at Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku tidak 
pula pernah membunuh 
jiwa yang telah Allah 
haramkan, lalu dengan 
alasan apa kalian 
membunuhku? Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Ibnu Mas'ud, Aisyah dan 
Ibnu Abbas. Dan ini 
adalah hadits hasan. 
Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
lalu ia memarfu'kannya. 
Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan dan lebih dari 
seorang telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



meriwayatkan hadits ini 
dari dari Yahya bin Sa'id 
namun mereka 
mewaqafkannya. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan pula oleh 
lebih dri seorang rawi 
dari Utsman dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara marfu'. 



2085 



(j^aj^VI Uliik JuA Ijlla 
(jLijlui (jc. oja^)C (jj ' ■ U1& (jc 
(jC (_>^j2lVI (jj JJ^C- (JJ 

Jj£) ^'»J ^.V 1 *- 
g-iJI j»JJ I jJu IjlA jajJ lg\ (_)jull 
^Ijiij ^SULaJ (jll <Jl! JJ^Vl 

o-Jj ( _ s ic- (jli. ^ji^J 
(jUal^ill (jj j VI o-Jlj 
a-iA ja^J^J Ls 2 (jl (j-o (_jjij! 
Lajj "Leila <U (jj£jLa (j^Jj lijl 
^jJa^jjL^ ^SlLacI (j-o (jj^)il^j 

(jc t_iUll ^ unr - jjI (Jla^j 

IjlA J ttlll j^aC (jj ^aJ^^ J 

aj^j oJS3^)C (jj ■ ■ Ufui (jc oijl j 
' ■ (j« V] 

Sjajc (jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abul 
Ahwash] dari [Syabib 
bin Gharqadah] dari 
[Sulaiman bin 'Amr bin 
Al Ahwash] dari 
[bapaknya], dia berkata; 
aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda ketika haji 
wada': "Hari apakah 
ini?" Mereka pun 
menjawab, "Hari haji 
akbar." Kemudian beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya darah 
kalian, harta kalian dan 
harga diri kalian adalah 
haram (untuk dirusak) di 
antara kalian 
sebagaimana haramnya 
(sucinya) hari ini, di 
negeri kalian ini. 
Ketahuilah, janganlah 
seseorang berbuat aniaya 
kecuali kepada dirinya 
sendiri, janganlah 
seseorang berbuat aniaya 
kepada anaknya dan 
jangan juga seorang 
anak kepada orang 
tuanya. Ketahuilah, 
sesungguhnya syetan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



i.i (jj lluS jliij lluS 

*d)l jjC. I Y« ^ i_Jji ^jjl jjl LjjSi. 
je AjjI jc Jj jj (jj (jj 

i=j jjiS Ul^ jl Uc-V 

jj| (Jll^Alj U3jj1s 1 Lac 

jic jjl jC- i— lUJI (_s^J ' ».i r ' 
Lr i\ j a a ^ J^jj-a (jj jLojiuj^ 

il > ; , . 1 . , - - a - * 

(juia. ' ' U la laA j ojj^A 

<j (jjl clyJLk j^ VI Aijij V 

<* ' s * * 1 ' . - ^ ° * *t * ft - « * 
4 Ja ■ a 4J JJ jj (jj L-Ub all j (_jjj 

AjIc auI (^4^1 j^> '" ^ 

(_paj3j jA j Cljj.jli.1 jilljij 

jA J jii^J ^ u (jW^ 

(jj jj saJljj (jliul ^Jjui (jjl 

(j-o jA lilijla.1 Aj ' . <M mil 
AjIc auI ^U^i /L ; "I L-lla-Lal 

C5^ J - a csf^' (-SJJ 

-lijj jj i . <M ^iLij illl 

j-oj dia.) jjl jA 



telah putus asa untuk 
disembah di negeri 
kalian ini selamanya, 
namun akan terjadi 
ketaatan kepadanya 
dalam amal perbuatan 
yang kalian remehkan 
sehingga dia akan ridla 
kepadanya." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Abu Bakrah, Ibnu 
Abbas, Jabir dan 
Hidzyam bin Amr As 
Sa'di, dan hadits ini 
hasan shahih. [Za'idah] 
telah meriwayatkan 
hadits yang semakna 
dari [Syabib bin 
Gharqadah], dan kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits 
Syabib bin Gharqadah. 



2086 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin As Saib bin Yazid] 
dari [bapaknya] dari 
[kakeknya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
mengambil tombak 
saudaranya baik dengan 
bermaksud main-main 
ataupun sungguh- 
sungguh. Maka siapa 
yang mengambil tombak 
saudaranya, hendaklah ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mengembalikan tombak 
itu padanya." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Ibnu Umar, Sulaiman 
bin Shurad, Jad'ah, dan 
Abu Hurairah. Dan 
hadits ini adalah hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari haditsnya Ibnu Abu 
Dzi v b dan As Sa v ib bin, 
ia memliki shuhbah 
(bermulazamah dengan 
Nabi) dan ia telah 
mendengar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sejumlah 
hadits saat ia masih anak 
kecil. Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam wafat, ia baru 
berumur tujuh tahun. 
Sedangkan bapaknya 
Yazid bin As Sa v ib, juga 
memiliki hadits-hadits, 
dan ia juga termasuk 
sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ia telah 
meriwayatkan pula dari 

J f 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. As Sa v ib bin 
Yazid adalah anak dari 
saudara perempuannya 
Namir. 


2087 


^jc. ( a . <^ < ^jj .a ^jc. (J laLa-ml 
£i jj ^Usi (_H 1 . ' 

£jtaa°u°n.i • i,< /j il c I V«\I 

**' ' >-* * g >- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] dari 
[Muhammad bin Yusuf] 
dari [As Saib bin Yazid] 
dia berkata; Yazid 
berhaji bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



wasallam pada saat haji 
Wada', sementa saat itu 
adalah anak yang baru 
menginjak usia tujuh 
tahun. Kemudian 
berkatalah Ali bin Al 
Madini, dari Yahya bin 
Sa'id Al Qaththan; 
Muhammad bin Yusuf 
adalah seorang yang 
tsabit, dan juga memiliki 
beberapa periwayatan 
hadits. Sedangkan As 
Sa v ib bin Yazid adalah 
kakeknya. Muhammad 
bin Yusuf berkata; Telah 
menceritakan kepadaku 
As Sa v ib bin Yazid dan 
ia adalah kakekku dari 
jalur ibuku. 



2088 



jUaaJI ^liLall (jj AjC. lll'Sk 
^jj i . l^aja a llu ^ ^ aajjI^II 
(jc- ptjaJI aJLk lIiAk j'-^ SI 

4jle (_5-lj-a Jj, ; ill (jc'ojjjA 
^^jlt jl2ul (ji (Jll allaj 

LS^' 6^ "r^l erf) CS^f 
AA (j« jc. 1 a 



a!H dj 



IjA^ (j« (— IJT lull 

(jj iSaa .a jc. ^-ijjj 

^3 ojpj OJJjA ^1 (jC. (JJJAul 

oli.1 (jl£ (j) j Aj3 31 j^j 4ji9jJ 

(jc A; j jj ALLk liiAi. *^y3 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ash Shabbah Al 
Aththar Al Hasyimi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Mahbub 
bin Al Hasan] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al Hadza'] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
yang menghunuskan 
besi kepada saudaranya 
maka Malaikat akan 
melaknatnya." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Abu Bakrah, A'isyah dan 
Jabir. Hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib dari jalur sanad 
ini dan digharibkan dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







haditsnya Khalid Al 
Hadza', sedangkan 
[Ayyub] telah 
meriwayatkannya dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Abu Hurairah] 
dengan hadits yang 
semakna namun tidak 
me-marfu'-kannya dan 
dia menambah dalam 
hadits itu "Sekalipun 
saudaranya sebapak dan 
seibu." Abu Isa berkata; 
Dan [Qutaibah] telah 
mengkhabarkan 
demikian kepada kami 
bahwa [Hammad bin 
Zaid] telah bercerita 
kepada kami dari 
[Ayyub] dengan hadits 
ini. 


2089 


A ijt»i jji A\\ lir. lVil-v 
A a\ l i\ jj jUak ^TJ' -*.'^ 

i njr. (j>«-. i*nW I 1 A j 
jjl Aa\h\ jj jUl^. t^U^a 

dp Ls4^' ^ CP CP 

ilLij AjIc- (_5-lj-a ^ j ill 

Vir. JiL. j i tl [*iiWj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi Al Bashri]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
memberikan pedang 
dalam keadaan 
terhunus." Abu Isa 
berkata; Hadits semakna 
juga diriwayatkan dari 
Abu Bakrah, dan hadits 
ini adalah hasan gharib 
dari haditsnya Hammad 
bin Salamah, sedangkan 
[Ibnu Lahi'ah] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Zubair] dari 
[Jabir] dari [Bannata Al 
Juhani] dari Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam. Adapun hadits 
Hammad bin Salamah 
menurutku lebih shahih. 


2090 


j^jj <_5^a-a ijj-la jliij liS-Ja 

^jlll (J^SjjjA ^1 j£ 4jjI 

(j-o tjLa alia j 4-jlc. Mil 

ill ill 3Jsj j^i »*'■ ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'di bin 
Sulaiman]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Ajlan] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda; "Barangsiapa 
yang melaksanakan 
shalat shubuh maka dia 
berada dalam 
tanggungan Allah, maka 
janganlah kalian 
menyertakan permintaan 
sesuatu yang lain dari 
tanggungan Allah." Abu 
Isa berkata; Hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari 
Jundub dan Ibnu Umar, 
dan hadits ini adalah 
hasan gharib bila 
ditinjau dari jalur sanad 
ini. 


2091 


jlijj (jj All! liC- (jC <3 jjLu (jj 
( _ s lLa (J JJ-aj jaSjS C1ia3 
°i-s. 1 i^s\l »i ig'i j\i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani']; telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadhr bin 
Isma'il Abul Mughirah] 
dari [Muhammad bin 
Suqah] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
'Umar] dia berkata; 
Suatu ketika Umar 
menyampaikan pidato 
kepada kami di 
Jabiyyah. [Umar] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




berkata, "Wahai sekalian 
manusia, aku berdiri di 
tengah-tengah kalian 
sebagaimana posisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
ketika itu juga berdiri di 
tengah-tengah kami dan 
bersabda: 'Aku berwasiat 
kepada kalian dengan 



(melalui) para sahabat- 
sahabatku kemudian 
orang-orang setelah 
mereka dan orang-orang 
yang datang lagi setelah 
mereka. Kemudian 
merajalelalah kedustaan. 
Hingga seseorang 
bersumpah tanpa ia 
diminta untuk 
bersumpah, kemudian 
seseorang memberi 
kesaksian padahal ia 
tidak diminta untuk 
menjadi saksi. Sungguh, 
tidaklah seorang laki- 
laki berduaan dengan 
seorang wanita, kecuali 
pihak ketiganya adalah 
setan. Hendaklah kalian 
selalu bersama Al 
Jama'ah. Dan janganlah 
kalian berpecah belah, 
karena setan itu selalu 
bersama dengan orang 
yang sendirian, 
sedangkan terhadap dua 
orang, ia lebih jauh. 
Barangsiapa yang 
menginginkan 
Buhbuhata Al Jannah, 
maka hendaklah ia 
komitmen untuk 
menetapi Al Jama'ah. 
Barangsiapa 
kebaikannya yang ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







lakukan membuatnya 
lapang dan bahagia, dan 
keburukannya 
membuatnya penat dan 
susah, maka dia adalah 
seorang mukmin.'" Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib bila ditinjau dari 
jalur ini. Dan hadits ini 
telah diriwayatkan pula 
oleh [Ibnul Mubarak] 
dari [Muhammad bin 
Suqah]. Dan telah 
diriwayatkan pula lebih 
dari satu jalur dari Umar 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


2092 


Qj| jjc. (jC. (_>ujUa (jjl (jC. 
Aill ^jli-a «&l (U jluj (Jlllls (jdjt 

J 1 J"' [j '1 ' *' 1 ^ j * ^ * J* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrazzaq] ; 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Maimun] dari [Ibnu 
Thawus] dari [bapaknya] 
dari [Ibnu 'Abbas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tangan Allah bersama 
Al Jama'ah." Dan hadits 
ini gharib dari jalur 
sanad ini, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Ibnu Abbas 
kecuali dari jalur sanad 
ini. 


2093 


(jj ^JC jjc ^Aill (jUuLai 
2ll (S) (J^ pill j 4jIc. &l cs^ 1 

Aj^LLb j^ic alluj <jlc all! ( _ s Jj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
binNafi' Al Bashri]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Al Mu'tamir 
bin Sulaiman]; telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(_jAic. jA ^jjiill (jLajluij 

<jc. ^ jj JBj (jLiLuj ^jj ^jLojL " 

S r-.l ^ 11 jj L nq'ij l jnr- jj! (Jla 
3aI jlA jjaJI (JaI 'Xic 

("it ala j (Jla Cloj-i^J! j jaJaJI j 
.jjC. CjLLi (JjSj ^jluaJI (jj (^[jic 
jji CllLa ia Jj3 jicj jSLj jji 

Ajc. (Jill (ji^j 5^ ^ 

t5 JoiJC. jji (Jli 4^-1 A-y (_J jLuJI 
^jj-<u-a j a jA oj-a^ 
IjlA (Jlii IajIj lajt-La I '■j' 
UVir- Ajllk 



kami [Sulaiman Al 
Madani] dari ['Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
'Umar] bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
tidak akan 
mengumpulkan 
ummatku, atau beliau 
bersabda (keraguan dari 
perawi) ummat 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
di atas kesesatan, dan 
tangan Allah bersama Al 
Jama'ah, dan 
barangsiapa yang hidup 
menyendiri maka dia 
akan menyendiri pula 
masuk neraka." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits 
gharib ditinjau dari jalur 
ini. Adapun Sulaiman Al 
Madani menurutku dia 
adalah Sulaiman bin 
Sufyan yang Abu Daud 
Ath Thayalisi, Abu 
Amir Al Aqadi dan 
yang lainnya dari ahli 
ilmu telah meriwayatkan 
hadits darinya. Abu Isa 
berkata; Adapun 
penafsiran makna Al 
Jama'ah menurut para 
ulama adalah mereka 
para ahli fiqih, ahli ilmu 
dan ahli hadits. Dan aku 
mendengar Al Jarud bin 
Mu'adz berkata; Aku 
telah mendengar Ali bin 
Al Hasan berkata; Aku 
bertanya kepada 
Abdullah bin Al 
Mubarak, "Siapakah Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Jama'ah itu?" kemudian 
dia pun menjawab, "Abu 
Bakar dan Umar." lalu 
dikatakan kepadanya 
"Abu Bakar dan Umar 
telah meninggal." Dia 
menjawab, "Fulan dan 
Fulan." Dikatakan lagi 
kepadanya, "Fulan dan 
Fulan sudah meninggal." 
Kemudian dia berkata, 
"Abdullah bin Al 
Mubarak dan Abu 
Hamzah As Sukkari 
adalah Jama'ah." Abu Isa 
berkata; Abu Hamzah 
dia adalah Muhammad 
bin Maymun. Yakni, 
seorang syeikh yang 
shalih, dan ia 
mengatakan hal ini 
ketika syaikh itu masih 
hidup. 



2094 



Aj jy uiiAa. (jj laa I ill la 
(jj (J_;» a i a] li^)ja,l (jjjlA (jJ 

L$J VU 4il (JjaUI jfLj j—jI (jc. 
aAA (jji Jii (jjilill 

"j ViA \ |i| (Jlia (ji ^S^jjJaj 

I jj (jjilill (jj (_j^j3J jiiljJJ AjIc 
AjAj ^jlc I jAaij ^3a ^JUa]l Ijij 
^-ilteJ ««j (jl liLijI 

UjAa jllij (jj liaa a Hj 

( _ r uiic ^ji jii ojpj jll 

11 j A l'ji'iIc. (jc t_lUll (c^J 

s? s~ ' s * * a <*r *" 

(jj AjCj JJjIj (jJ (jLaa-illj 

; ' ' , ' t / ',<-' ' i-.'.t j , , < 

^ < ^ ' ' u la IAA j 4 3j la j j>jc 
(jc AaJj JJC (_$JJ IaSAj 
AjLSjj Aj jj '"'j la jaj (Jj* a i jij 
<a9jlj (J aJa-uil (jc ■ iaaiJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] ; 
telah mengabarkan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Qais 
bin Abu Hazim] dari 
[Abu Bakr Ash Shiddiq] 
bahwasanya dia berkata, 
"Wahai sekalian 
manusia, sesungguhnya 
kalian sudah membaca 
ayat ini, 'Wahai orang- 
orang yang beriman, 
hendaklah kalian 
perhatikan diri kalian 
sendiri, mereka yang 
sesat tidak akan 
menimpa kalian, jika 
kalian berada di atas 
petunjuk.' Dan sungguh, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jj jj jill .Ijc l^^a AjjjS Uliik 
jjaC ^jI (jj j^yiE' < 
(jc- (Cjl LajVl ^JC- (jo 
u^'^* ^gJiJI (jajLajll jj 

jl iul (jSLiljJ jl _jSIxll jc 

( _ r uiic jjI (JliiSl 1 . ^7-''°".; 
(jj (^-lc ijjJLa (jui^ * lu la IjiA 
a jj (Ju„A,k;il u^j^l a 

JJ^- ts^' Ot JJ^ CP- 



aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

'Sesungguhnya, apabila 
manusia melihat seorang 
yang melakukan 
kezhaliman, namun 
mereka tidak 
mencegahnya, atau ragu- 
ragu, maka Allah akan 
meratakan siksaan-Nya 
(menimpakan siksaan 
kepada mereka semua).'" 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Isma'il bin Abu 
Khalid] semisalnya. 



2095 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [ Amr bin Abu 
Amrah] dari [Abdullah 
Al Anshari] dari 
[Hudzaifah bin Al 
Yaman] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangannya, hendaknya 
kalian beramar ma'ruf 
dan nahi munkar atau 
jika tidak niscaya Allah 
akan mengirimkan siksa- 
NYa dari sisi-Nya 
kepada kalian, kemudian 
kalian memohon 
kepada-Nya namun do'a 
kalian tidak lagi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dikabulkan." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. Telah 
menceritakan kepada 
kami [' Ali bin Hujr] ; 
telah mengabarkan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ja'far] dari [ Amr bin 
Abu Amr] dengan sanad 
ini dan dengan hadits 
semisalnya. 


2096 


^jj jj jail Ajc Qj la AiuS 1 * la 
AiC. jjjl jit j Atll ^JC- (jC 

AiLUI L jiu V a-iu i. mil 

.* 3 • ' j ^ . '3 ^ ^ I jSjsj 

f • . '» - • ' ; •-. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Amr bin Abu 
Amrah] dari [Abdullah 
bin Abdurrahman Al 
Anshari Al Asyhali] dari 
[Hudzaifah bin Al 
Yaman] bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda, "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
Tangan-Nya, tidak akan 
terjadi hari kiamat 
hingga kalian 
membunuh imam kalian 
sendiri dan kalian saling 
menghujam dengan 
pedang-pedang kalian, 
serta dunia kalian 
diwarisi oleh orang- 
orang buruk di antara 
kalian." Abu Isa berkata; 
Hadits ini adalah hadits 
hasan, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Amr bin Abu 
Amr. 


2097 


^^'^^ *1 £5-^ i Hi la 
aJ^jajj l^a ia ^jc. ^ li 1 a lij la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdhami]; telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





Jjjj 4^j]l IjlA (j-a l_JJjC. (juii. 
(jj ^sU (jc- c'n.wll IjlA i$ jj 
/Liill (jc 1 l^jjI <2ijlc jc JJf^ 
alLij 4j1c Alii ( _ s i^a 


kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Suqah] 
dari [Nafi' bin Jubair] 
dari [Ummu Salamah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
beliau menceritakan 
tentang bala tentara yang 
dihancurkan, kemudian 
Ummu Salamah 
bertanya, "Mungkin saja 
di antara mereka ada 
yang ikut karena 
dipaksa?" Kemudian 
beliau pun bersabda: 
"Sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan 
berdasarkan niat mereka 
masing-masing." Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits hasan gharib bila 
ditinjau melalui jalur ini. 
Dan hadits ini telah 
diriwayatkan juga dari 
[Nafi' bin Jubair] dari 
[A'isyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


2098 


(j-ai.jJI AjC lijii. jliij UjSi. 
(jjiiS (jc (jl j i " Hi^a (jJ 

3",L^\I l4 jj, JjV'S 

Jlaa 3i.j ^laa jljji oillaJI 
U Jlaa 4 luJI ClialLk (jl jj-al 
jil (JUa U ^ J (jla 

4j]c La ^ LaS iaa IjlA Ua! 

aAIc au! ^U.-! auI J juij '*!•■«'•! 

1 jfiia (_5lj (ji JjSJ jiluij 
• i\ j^J °" »J^'"' 
4iVoii • Wn.i i i\ j^J ^ '"' * 
jj| (JlljUaJ^I l' fl» i21]jlj 
^ la i a (j- ( u.^ ^ > u if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Mahdi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Qais 
bin Muslim] dari [Thariq 
bin Syihab] dia berkata; 
Orang yang pertama kali 
mendahulukan khutbah 
daripada shalat adalah 
Marwan. Maka seorang 
laki-laki pun berdiri 
seraya berkata kepada 
Marwan, "Anda telah 
menyelisihi sunnah." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Marwan berkata, "Wahai 
Fulan, hal itu telah 
ditinggalkan." Maka 
[Abu Sa'id] berkata; 
Adapun orang ini, maka 
sungguh ia telah 
menunaikan apa yang 
menjadi kewajibannya. 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa 
diantara kalian melihat 
suatu kemungkaran, 
maka hendaklah ia 
mengingkari dengan 
tangannya, kalau tidak 
mampu, maka dengan 
lisannya, dan jika tidak 
mampu juga maka 
dengan hatinya. Dan itu 
adalah selemah-lemah 
iman." Abu Isa berkata; 
Ini adalah hadits hasan 
shahih. 



2099 



jji UJ la (JJ . 

(jc (jjj-aC-VI 1 JJ-J a AjjULi 



liaa I 



"Lilt &l ^jii-a <&l l] jiuj (Jljllli 
jllI J jAa. ( _^C j»J^I (Jj-a ^Ujij 



L$lslul ^4 (jjjjJI (jl£a l^lILi 

(jjAL-aJ -v-Vi ^ Ia!>Ic.I ^ 

Lfrlalul ^ (JjaSI Cilia Ijj jjjiia 
^Ji »" Lu3 1*1°.. ■! (j^s l^jiij lili 

Ijaj ^A j3Lio3 ;Aji ljAa.1 
I jSjC. ^»A J^jj Ujj? '"T* 
< " ) J la IAA ^ > n if*. ^Ji 
^ la i a J- aa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] ; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Asy 
Sya'bi] dari [An Nu'man 
bin Basyir] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; 

"Perumpamaan mereka 
yang menegakkan 
hukum dan berjalan di 
atasnya adalah bagaikan 
suatu kaum yang berada 
di atas perahu di tengah 
hamparan lautan yang 
luas. Sebagian dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mereka bertempat di 
atasnya dan sebagian 
yang lain berada di 
bawah. Mereka yang 
berada di bawah apabila 
membutuhkan air, maka 
mereka akan naik ke atas 
lalu menimba air 
sehingga mengganggu 
mereka yang berada di 
atas. Maka orang-orang 
yang berada di atas pun 
berkata, 'Kami tidak 
akan membiarkan kalian 
naik ke atas sehingga 
kalian menyusahkan 
kami.' Sedangkan 
mereka yang berada di 
bawah juga berkata, 
'Kalau begitu, maka 
kami akan membuat 
lubang di bawah 
sehingga memudahkan 
kami untuk mengambil 
air.' Maka apabila 
mereka mencegahnya, 
niscaya mereka semua 
akan selamat. Namun 
bila mereka 
meninggalkannya, 
niscaya mereka semua 
akan tenggelam." Abu 
Isa berkata; Ini adalah 
hadits hasan shahih. 


2100 


/Li j5Lll jllp (Jj ^lail Ujlk 

jl kill iic Jic. <-al£ jl^aJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mush'ab Abu Yazid]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Isra'il] dari 
[Muhammad bin 
Juhadah] dari 
[Athiyyah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sesungguhnya jihad 
yang paling agung 
adalah ungkapan yang 
adil (benar) yang 
disampaikan di hadapan 
penguasa yang zhalim." 
Abu Isa berkata; Hadits 
semakna juga 
diriwayatkan dari Abu 
Umamah. Dan ini adalah 
hadits hasan gharib 
ditinjau dari jalur ini. 



2101 



(_iA j Hl^a jljij (jj iia a Hj^a 

(Jla ^1 liiiSi. jjj^ (jj 

a - ' * * ^ , ( ;f 

(jc ''"''^J AjjIj (jj (jLaijll 

a 'a*'? a , ' a , - a ^ 

dijliJI (jj auI ajc (jc (« jll 

dljVl (jj ' ; ^ "'^ (jj ^1 (jC 

*&)l (J jjjj (^glLtaSlj 4jjI (jc 
O^LLa ^ILjj 4j]c Alii 0 1 1 ,-1 

■ " uj ' a ill <J jLij U I jJLa l^JUali 

(3kl (Jll tflJlLaJ (j£j o5LLa 

jl'Ur-.U liblj l^jj ill cJLLi 

V (jl AjIILj oAaJj ■-. 'it La j (jiilil 
t^ijlJacLs A_iLu ^ii-ol 1 
lj.}C -jj' 1 *- lallaj V (ji AjILLij 
(jl AjILuij l^jjliacll AA JJC (j« 
(jiaij (jab ^4; (jjjy V 

j-aC (jjlj (jC 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir] telah menceritakan 
kepada kami [bapakku] 
berkata: aku mendengar 
[Nu'man bin Rasyid] 
menceritakan dari [Az 
Zuhri] dari [Abdullah 
bin Al Harits] dari 
[Abdullah bin Khabbab 
bin Al Arts] dari 
[bapaknya] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
melaksanakan shalat dan 
beliau memperlama, 
para sahabat bertanya: 
wahai Rasulullah, 
engkau melaksanakan 
shalat tidak sebagaimana 
biasanya? beliau 
menjawab: "Betul, itu 
adalah shalat antara cinta 
dan takut, dalam shalat 
itu aku memohon kepada 
Allah tiga hal, kemudian 
Allah mengabulkan dua 
hal dan tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Jjj (jj jLLk liiSk LlS-aa 
alluj AjIc- Alii ^U.-i auI (3 J^J 

^ _0JOl (ja 1 jJX- a^.U& liK.ti 

Alii Aiuij ( 4^JaI V (jl 

(j-o Ij^C. JaLjl V (jlj 

ts li. U jllail (jJJ (ji (Jll jl 

11a ^ in_;r- jjI (JUl . '->»_) . < 
^ la i a j i oa L u^a 



mengabulkanku satu hal; 
aku memohon 
kepadaNya agar tidak 
membinasakan ummatku 
dengan kelaparan dan 
Allah mengabulkannya, 
aku memohon agar 
ummatku tidak dikuasai 
oleh musuh selain 
mereka dan Allah 
mengabulkannya, 
kemudian aku memohon 
agar tidak terjadi 
peperangan internal di 
antara mereka namun 
Allah tidak 

mengabulkannya." Abu 
Isa berkata: hadits ini 
hasan shahih gharib, dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Sa'ad dan Ibnu 
Umar. 



2102 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Abu Asma v Ar Rahabi] 
dari [Tsauban] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: 'Allah 
mengisutkan bumi 
untukku lalu aku melihat 
timur dan baratnya dan 
kekuasaan ummatku 
akan mencapai yang 
dikisutkan untukku, aku 
diberi dua harta 
simpanan; merah dan 
putih, dan aku meminta 
Rabbku untuk ummatku 
agar tidak dibinasakan 
oleh kekeringan setahun, 
agar la tidak memberi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kuasa musuh untuk 
menguasai mereka selain 
diri mereka sendiri lalu 
menyerang perkumpulan 
mereka, dan Rabbku 
berfirman: Hai 
Muhammad, Aku bila 
menentukan takdir tidak 
bisa dirubah, Aku 
memberikan untuk 
umatmu agar tidak 
dibinasakan oleh 
kekeringan setahun, Aku 
tidak memberi kuasa 
musuh untuk menyerang 
mereka selain diri 
mereka sendiri lalu 
mereka menyerang 
perkumpulan mereka 
meski mereka dikepung 
dari segala penjurunya - 
atau bersabda: Musuh 
dari segala penjuru- 
hingga sebagian dari 
mereka membinasakan 
sebagian lainnya dan 
saling menawan satu 
sama lain." berkata Abu 
Isa: Ini hadits hasan- 
shahih. 



2103 



Telah menceritakan 
kepada kami [Tmran bin 
Musa Al Qazzaz Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Juhadah] dari 
[seseorang] dari 
[Thawus] dari [Ummu 
Malik Al Bahziyyah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menyebutkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ilLoj "Luc iill ^U^i 



suatu fitnah lalu beliau 
mendekatkannya. 
Berkata Ummu Malik: 
Wahai Rasulullah, 
siapakah orang terbaik 
dalam fitnah itu. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: Seseorang 
berada di antara binatang 
ternaknya, ia 
menunaikan hak 
binatang ternaknya, 
menyembah Rabbnya, 
seseorang yang 
memegang kepala 
kudanya seraya 
menakuti-nakuti musuh 
dan mereka takut 
padanya." Berkata Abu 
Isa: Dalam hal ini ada 
hadits serupa dari Ummu 
Mubasysyir, Abu Sa'id 
dan Ibnu Abbas dan 
hadits ini hasan gharib 
dari sanad ini. [Al Laits 
bin Abu Sulaim] 
meriwayatkannya dari 
[Thawus] dari [Ummu 
Malik Al Bahziyyah] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. 



2104 



(_aJaaJl AjjlxJi (jj Alii ±ic. lij^a 
"tile. A)jl ^jii-a <&l (3 jiuj cJlUli 

—,-">' .. • - s i - 



^jc. Ajj ^jj jUa^. filj^J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari 
[Thawus] dari [Ziyad bin 
Simin Kusy] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Salam bersabda: "Akan 
terjadi fitnah, orang- 
orang arab yang 
berusaha membersihkan 
korban-korbannya akan 
masuk neraka, dan lidah 
pada waktu itu lebih 
tajam dari pedang." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, aku telah 
mendengar Muhammad 
bin Isma'il berkata: 
Tidak dikenal dari Ziyad 
bin Simin kusy selain 
hadits ini. Hammad bin 
Salamah telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Laits dan 
memarfu'kannya (sampai 
kepada Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam), 
sedangkan Hammad bin 
Zaid telah 

meriwayatkannya dari 
Laits namun 
memauqufkannya 
(hanya sampai pada 
sahabat). 



2105 



jc 4jjUti jji 1 Vi ' -s .juA U&ja 
(jC j (jj Alj (jC (ji-aC^I 

auI J j^j Ijj^ajL^JI (jj 

(jjJjAk alia J Ajlc iill 

j^V! j^'l lilj <— yl j 

jik (J CJjj (jl IjjIv 

(jTjiill J jj S3 JLijJ' ^ 

(j-o I^aIc^j j^J^ j -0 l^-al*9 
"ULoVt £3j (jc Ujik £j a'uiM 
j ajSjj A-ojlll lJ^jII (3^3 
£]L U jj! 5kj3 <J3 (j-a <GliY! 

(jia U jiii cikia (j-a AjLaVl 

<_ s ic Aj^j^Ji (Jt- all jjI 

(jjjj ljjdl< ol jia dlaaja 

7- J"* 'Al . ^i-v 2^.1 e>^£i 4-i9 

(jjjUl) ^iLaja (Jla 4li.j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Zaid bin 
Wahab] dari [Hudzaifah 
bin Al Yaman] telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dua hadits; salah 
satunya sudah aku 
ketahui dan yang lainnya 
tengah aku nanti-nanti, 
beliau menceritakan 
kepada kami bahwa 
amanat turun di hati 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




orang-orang kemudian 
Al-Qur v an turun dan 
mereka mengetahui dari 
sunnah lalu beliau 
menceritakan kami 
tentang tercabutnya 
amanah, beliau 
bersabda: "Seseorang 
tidur lalu amanah 
dicabut dari hatinya 
kemudian membekas 
seperti jejak kaki lalu ia 



tidur lagi kemudian 
amanat dicabut dari 
hatinya hingga bekasnya 
tetap ada seperti jejak 
tangan seperti bara api 
yang kau gelindingkan 
di atas kakimu lalu kau 
melihatnya membengkak 
padahal tidak ada apa 
pun didalamnya." 
Setelah itu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam mengambil batu 
kerikil dan 

menggelindingkannya di 
atas kaki, orang-orang 
pun berbaiat kepada 
beliau hingga hampir 
salah seorang di antara 
mereka tidaklah 
menunaikan amanat 
hingga dikatakan: Di 
Bani Fulan ada 
seseorang terpercaya, 
hingga dikatakan pada 
seseorang: Alangkah 
kuatnya dia, alangkah 
cerdasnya ia, alangkah 
berakalnya ia padahal 
dihatinya tidak ada 
sedikit pun keimanan. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Suatu masa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







telah mendatangiku dan 
aku tidak perduli siapa 
diantara kalian yang aku 
baiat di masa itu, bila ia 
muslim pastilah 
agamanya akan 
mengembalikannya 
padaku dan bila Yahudi 
atau Nasrani, para 
penarik pajaknya akan 
mengembalikannya 
padaku, sementara saat 
ini, aku hanya membaiat 
fulan dan fulan dari 
kalian." Berkata Abu 
Isa: Hadits hasan shahih. 


2106 


^jij (Jll La^ (jLkjLi pLij 
4^JI |L^J La£ IgJj lil (JjL^I (^jjjjjii 

... , A* ■* - * * ' \ 
AB\j ^JJlj ^ ■ ^ ' aa 4 

L_SjC i^-ljLiJI A .Lull (^Jjlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sinan bin 
Abu Sinan] dari [Abu 
Waqid Al Laitsi] , saat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam pergi ke 
Hunain, beliau melintasi 
sebuah pepohonan kaum 
musyrikin bernama Dzat 
Anwath, mereka biasa 
menggantungkan 
persenjataan mereka di 
pohon itu, para sahabat 
berkata: Wahai 
Rasulullah, buatkan 
kami Dzat Anwath 
seperti milik mereka, 
lalu nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: 

"Subhaanallaah, ini 
seperti yang dikatakan 
kaum Musa: Buatkan 
kami ilah seperti ilah- 
ilah mereka. demi Dzat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







yang jiwaku berada 
ditanganNya, kalian 
akan melakukan 
perilaku-perilaku orang 
sebelum kalian." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. Abu Abu 
Waqid Al Laitsi 
namanya Al Harits bin 
Auf dalam hal ini ada 
hadits serupa dari Abu 
Sa'id dan Abu Hurairah. 


2107 


iL^a (J' laflll (jj g nil til jjc 

j°, r ..,lal| V' V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari [Al 
Qasim bin Al Fadll] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nadlrah Al Abdi] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwaku berada 
di tangannya, tidaklah 
kiamat terjadi hingga 
binatang-binatang buas 
berbicara kepada 
manusia, hingga ujung 
cambuknya, tali 
sendalnya berbicara 
pada orang dan hingga 
lututnya 

memberitahukan 
padanya apa yang 
dilakukan keluarganya 
sepeninggalnya." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah dan 
hadits ini hasan shahih 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Qasim bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Al Fadll dan Al Qasim 
adalah perawi terpercaya 
menurut ahli hadits. 
Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan dan 
Abdurrahman bin Mahdi 
menyatakan bahwa ia 
adalah perawi 
terpercaya. 


2108 


(J^-a (J -^-C- ^aill 

Jill j ^ uil ailuj AjIc iiil ^U<-i 

ail J 1 1 7» j ^wjl j J^XjbtlA 

5 ' , ' * : . % ' , 

^ la i a ^j- aa L u.la j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
bererita kepada kami 
[Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata: di masa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam bulan 
terbelah menjadi dua, 
kemudian Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Saksikanlah." Abu Isa 
berkata: dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Ibnu Mas'ud, Anas dan 
Jubair bin Muth'im dan 
hadits ini hasan shahih. 


2109 


^jc- iL^a jliL lliAa 
Clil ja (jt (jUiui Ijlla (jJ 
Aijj^ (jc- Jjikll ^1 (jc. Jl jail 

Jlla AiiLLlI j^liij (j^-jj Aijc- 

V/ alia j 4j1c. 'M Ls li-a (^jill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Furat Al Qazzar] dari 
[Abu Ath Thufail] dari 
[Hudzaifah bin Usaid] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melihat kami dari 
kamar dan kami tengah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



j^jJ -left's. A 

(jUiul (jC £}^J UiiAa. (j^LlC. 

4j3 51 J3 sjpj Clll j3 (jt 

CLu^a j-* i jl jail ^Ijs (j^ 
^jj 3_aJaa la lAj la ^jLikuj ^jc. 

ijc. ilu-la '< jljall Clil ja 
dil ja (jc (jUiuj (jc 

Ujik (jLklll jl JLLjllI 4j3 51 jj 
^jj J <a ^tjijA jji 

? S - * B - '° B *7 ^ ? 

liC. (jj ^iSLaJI (jLaajll jjl 
i till jj (jC 4 ui (jc- ,-laj.Jl 
51 jj A ix u5 (jt 5jl5 ^1 ■ - Ij la 
^jj Lai o jiiUJI j Jla Aj3 

J j jj U,l j j^jII fii-jki 

^ ^ air. ^J^)-a (jjl (_g '"Jf- 

^ la 1 a 1 aa CJJ^a 



membicarakan tentang 
kiamat lalu nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Kiamat tidaklah terjadi 
hingga kalian melihat 
sepuluh tanda-tanda; 
terbitnya matahari dari 
barat, ya'juj dan ma'juj, 
binatang, tiga gerhana; 
gerhana di timur, 
gerhana di barat dan 
gerhana di jazirah arab, 
api muncul dari bawah 
'Aden menggiring 
manusia atau 
mengumpulkan manusia 
lalu menginap bersama 
mereka di tempat 
mereka menginap dan 
tidur siang bersama 
mereka di tempat 
mereka tidur siang." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Furat] 
sepertinya dan ia 
menambahkan dalam 
riwayatnya: Asap. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Furat Al Qaffaz] 
seperti hadits Waki' dari 
Sufyan. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Ath 
Thayalisi] dari [Syu'bah] 
dan [Al Mas'udi] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







keduanya mendengar 
dari [Furat Al Qazzaz] 
seperti hadits 
Abdurrahman dari 
Sufyan dari Furat dan ia 
menambahkan dalam 
riwayatnya: Dajjal atau 
asap. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nu'man 
Al Hakam bin Abdullah 
Al Tjlani] dari [Syu'bah] 
dari [Furat] seperti 
hadits Abu Dawud dari 
Syu'bah dan ia 
menambahkan: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Dan yang 
kesepuluh mungkin 
angin melemparkan 
mereka ke laut atau 
turunnya Is a bin 
Maryam. Berkata Abu 
Isa: dalam hal ini ada 
hadits serupa dari Ali, 
Abu Hurairah, Ummu 
Salamah, Shafiyyah binti 
Huyay dan hadits ini 
hasan shahih. 


2110 


^jj 4 aim jjc. (jLjiui LiiAk 

(Jji.ij I 1 liinjl -*rn i\j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Salamah bin Kuhail] 
dari [Abu Idris Al 
Murhabi] dari [Muslim 
bin Shafwan] dari 
[Shafiyyah] berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ la i a ^j- aa t- u.la l.iA 


Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Manusia 
tidak berhenti 
menyerang baitullah 
(ka'bah) ini hingga 
sekelompok tentara 
menyerang hingga 
ketika mereka berada di 
Baida', mereka 
dibenamkan dari bagian 
depan hingga belakang 
sementara bagian 
tengahnya tidak selamat. 
Aku bertanya: Wahai 
Rasulullah, lalu orang 
yang benci dari mereka? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: Allah akan 
membangkitkan mereka 
berdasarkan niat yang 
ada di dalam jiwa 
mereka. berkata Abu Isa: 
hadits ini hasan shahih. 


2111 


(jC JAC (jj Alii ^Jt (jt lg*U 

(Jlj CllllS A l n'llc. (jC- 1* ^ ^ 
jilulj 4jle Alii Aill (JjjalJ 

J" £]IS t*"^! j'/> li N "i 

VI ^iji', V 2 .'Mr-, ["ii^i 

alSi JaC (jj Alii \'»*- j ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shoifi bin Rib'i] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Umar] dari 
['Ubaidillah bin Umar] 
dari [Al Qasim bin 
Muhammad] dari 
[Aisyah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Akan terjadi 
pada akhir ummat nanti 
longsor, perubahan 
bentuk dan angin 
kencang yang 
menghempaskan 
manusia." A'isyah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jc ajSSI j»jAI^>j] (jc (ji-acVt 
ialaill tlJaiSlI jj ,J (jc AjjS 
(^glLa ^jlllj (jiiai'MI Clijlc (jJ^ 
Ul U (jUa (jAk ^Jij 4jIc alii 

(Jll ojlA ujAJIj (jjl (Sj22l 

Ljjjp Jli pic. I <] iiil ■ - iIS 

(jjljjS ija i all (jjlijii (—lAii 
(j« (^xiial I*! 21 l*J^J 1*1 
£JVa l^^)i-<i (j« «^wU diia. Cliii. 

jjl (Jllj j» (jj Alii ^jc oil j3 
(jljiLa (jC ^-lljll CS^J U ' "i 1 "' 

(jjijl j Aiwjl (jj A aj K j (JlLiC (jj 

'* - - i *' -iii ' - ' 

(j i aa I j ^i-c^i t-i] j 

^ la i a 



berkata: aku bertanya: 
wahai Rasulullah, 
apakah kita akan 
dibinasakan sementara 
di antara kami ada orang 
orang yang shalih? 
beliau menjawab: "Ya, 
jika kemaksiatan telah 
meraja lela." Abu Isa 
berkata: hadits ini gharib 
dari hadits A'isyah, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur sanad 
ini, adapun Abdullah bin 
Amru dibicarakan oleh 
Yahya bin Sa'id dari sisi 
hafalannya. 



2112 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim 
At Taimi] dari [ayahnya] 
dari [Abu Dzarr] 
berkata: Aku masuk 
masjid saat matahari 
terbenam sementara nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tengah duduk, 
beliau bertanya: "Hai 
Abu Dzarr, tahukah 
kamu kemanakah 
perginya matahari?" Abu 
Dzarr berkata: Aku 
menjawab: Allah dan 
rasulNya lebih tahu. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: " ia pergi 
meminta izin untuk 
bersujud lalu ia diberi 
izin, sepertinya 
dikatakan kepadanya: 
Terbitlah dari tempat di 
mana kau datang. lalu ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



terbit dari tempat 
terbenamnya, setelah itu 
beliau membaca: "Dan 
itulah tempat 
ketetapannya." Berkata 
Abu Dzarr: Itulah 
bacaan Abdullah bin 
Mas'ud. Berkata Abu 
Isa: dalam hal ini ada 
hadits serupa dari 
Shafwan bin As sal, 
Hudzaifah bin Usaid, 
Anas, Abu Musa dan 
hadits ini hasan shahih. 



2113 



jia.jj| .AjC. jj luu UjAa 

J^ JJ'j if jj^ill 
jj jUiui 1 * la l^jlla AaJj jjc. j 

a ' If a * a & ? ' o ;i ' a .» 

jj ojjc jc cSJ* jll L) c ' ^ Ui 1 "* 

4 alia ^1 L. Ujj jc. JJJjll 
jc. 4 Ajja ^1 jc 4 ma jc. 
LaiLjj ■ .'I Clilla (jjia a C lijj 
allnj 4j1c iiil ^U.-i (3 j^j 
(JjSj 3^ J ^ (g 7» j I j-<La-<i j-a 

ol^i iiilj Ui^jj 2jI V! aJJ V 

2 j?ta e^j of ? j^' 6^ 

IjJuC. .lac j a^A (Jii-o ^^aAjaj 

IjlA b uijr- jjI iJla ciniJI jj^ li] 

5 ^a. ij ^ la i a j i aa 1-JJ.aa 
<_SjJ I^S* liu-lail IjlA jl Jfl ■ a 
jjc. j (^jjAill jj j^lc j ij^-* II 

a - a, , * 7 °' a 

jj jLliuj jc. JaliaJI j-o Aa.lj 
[e llxall (Jlij j IjlA i 4 illC 
j^s i"<Ua-^ 4jjjC jj j i a (Jla 
£jjl ttljjajl I iA ^ cSJ* jll 



(_£jj I aAj illuj 4j1c auI «-i 
(jc C-UaaJl IjlA ojJC. j jia-o 
(jc. 4j3 I jj^ij jslj jA jll 
■ ■ '1 a ° al (j a» j (_S JJ -^J ^ .'J.'*" 
jjl jc ClyAaJI IjlA 4jjjC jjl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] dan [Abu 
Bakar bin Nafi'] serta 
lainnya, mereka berkata: 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah bin 
Az Zubair] dari [Zainab 
binti Abu Salamah] dari 
[Habibah] dari [Ummu 
Habibah] dari [Zainab 
binti Jahsy] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam bangun 
tidur Aisyah wajah 
memerah, beliau 
mengucapkan: LAA 
ILAAHA ILLALLAAH, 
beliau mengulanginya 
tiga kali, celakalah bagi 
bangsa arab karena 
keburukan yang telah 
mendekat, saat ini 
penghalang Ya'juj dan 
Ma'juj telah dibuka 
seperti ini -beliau 
memperagakan jarinya 
dengan membentuk 
angka sepuluh— . Berkata 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Zainab: Aku bertanya: 
Apakah kami akan 
binasa padahal di 
tengah-tengah kami ada 
orang-orang Shalih? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: "Ya, bila 
kekejian kian banyak." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih dan 
Sufyan memperindah 
hadits ini. seperti itulah 
[Al Humaidi], [Ali bin 
Al Madini] dan yang 
lainnya dari para hafidz 
meriwayatkan dari 
[Sufyan bin 'Uyainah] 
seperti ini. berkata Al 
Humaidi: Berkata 
Sufyan bin 'Uyainah: 
Aku menghafal dari Az 
Zuhri dalam hadits ini 
ada empat wanita; 
Zainab binti Abu 
Salamah dari Habibah, 
keduanya adalah putri 
rabibah nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dari 
Ummu Habibah dari 
Zainab binti Jahsy, 
keduanya adalah istri 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam. Seperti itulah 
[Ma'mar] dan lainnya 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Az Zuhri] tapi 
mereka tidak menyebut: 
Dari Habibah dan 
sebagaian sahabat Ibnu 
'Uyainah meriwayatkan 
hadits ini dari Ibnu 
Uyainah dan mereka 
tidak menyebutkan: Dari 
Ummu Habibah. 



2114 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




kepada kami [Abu 
Kuraib Muhammad bin 
Al Alla v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Ashim] 
dari [Zirr] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Di 
akhir zaman akan 
muncul kaum berusia 
muda, lemah akal, 
mereka membaca Al- 
Qur v an tidak mencapai 
kerongkongan (sebatas 
di mulut tak sampai 
hati), mereka 



mengatakan dari 
perkataan orang terbaik, 
mereka meninggalkan 
agama dengan cepatnya 
seperti terlepasnya anak 
panah dari panah." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari 'AH, Abu Sa'id dan 
Abu Dzarr, hadits ini 
hasan shahih. 
diriwayatkan dalam 
selain hadits ini dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam yang 
menyebutkan ciri-ciri 
kaum itu, mereka 
membaca Al-Qur v an dan 
tidak mencapai 
kerongkongan, mereka 
meninggalkan agama 
dengan cepatnya seperti 
terlepasnya anak panah 
dari panah itu tidak lain 
adalah kaum Khawarij 
Al Haruriyah dan 
kalangan Khawarij lain. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2115 


(jj AlLiii jC lillLi (jj (_)jiji 

jLLajVI (j« (j! j.! , ^~ | ~ l> 

l'v*3a i*itii*!„l Al J y„j I', 

j jjlui ^aSLjJ jiikJJj 4Jc ill ^Il-a 

«■ - - - - ? - - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
dari [Usaid bin Hudlair], 
seorang Anshar berkata: 
Wahai Rasulullah, anda 
menugaskan fi fulan tapi 
anda tidak 
menugaskanku. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: " kalian akan 
melihat sifat 
mementingkan diri 
(egoism), bersabarlah 
kalian hingga kalian 
menemuiku di telaga. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2116 


uJ^J 1 (j^ ljj^>- 
.Ijj tjC- (JjIaC^I (jc m (jj 
^ jlll jc- Atil ^jc. jc (jj 
££j| (Jla ^luij AjIc ill ^jii-a 

(Jjjjj Ij U^iLj Lis (Jll 

iil 1 jlLij afrja aftjlj 1 jji Jll ill 

IjlA ^unr- jjI (Jll 4SJ (_5ill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Al A'masy] dari 
[Zaid bin Wahab] dari 
[Abdullah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: " kalian 
akan melihat sikap 
mementingkan diri 
(egoism) dan hal-hal 
yang kalian ingkari. 
Bertanya Abdullah: Apa 
yang anda perintahkan 
kepada kami, wahai 
Rasulullah? Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Salam menjawab: 
"Tunaikan hak mereka 
dan mintalah hak kalian 
kepada Allah." Berkata 
Abu Isa: hadits ini hasan 
shahih. 



2117 



jl^ll j^-^J (jJ (j!^)JaC. Ijj la 
.1) j clW l^ia ^JTJ' ajll 

(^Jl (je Sjliaj <^l je ur^jSlI 

UajJ alia j A-jle Atll <&l 

(jlj a j ojii. Uil!! (j) tJlfl 

■lulu jjl dJll 4-ale lil (3=>J 

Ujii pUil UjIJ Jilj is Jlla 
cJSJ aij Xj\ VI <Jli Ujs jl£a 
j.iaj A-iUall ^jj ?ljJ __ple 

ojAC (j-o alael ojAC Vj AjjAC- 
Aluil Ait ajl j] 4j»le. jaLaJ 

jl Vl ai-o^j llbaa Uja (jl^a 
IjilS dj-sj^ Ijali 13 --33 I j?^ 

U-i-J J ILa j-a o w ^ ^ ^ J 

jjo ^tpa j l^)3l^ ^^HJ li-ajj-s 
Clljjsjj l^)jl£ Ij^Jj l^plS Jjj 
i ( _ r laJI (jlj VI li«ji 

~» Loj ^c^l ^ ' . ^ a *ll 

£JJjjj t_bjaiJ| £JJjj 
iaaJI ^JJJ-'i (jlj Vl 



i^jiaJ JJ=>.J Vl P(^*JI 

VI P<^l «-C5^ -■ L ^ 3 *^ l 2jS_>" 



5 UaSll 



^-1^ ■ jaflll ^j. sa La j < ■ iDaH 

^L> 5)j Vl ^ LjLlI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa Al Qazzaz Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Zaid bin Jud'an Al 
Qurasy] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam shalat 
ashar bersama kami pada 
suatu hari setelah itu 
beliau berkhotbah, 
beliau tidak 
meninggalkan apa pun 
yang ada dihadapan hari 
kiamat melainkan beliau 
pasti 

memberitahukannya 
kepada kami, siapa yang 
hafal musti hafal dan 
siapa yang lupa pasti 
melupakannya. Diantara 
yang beliau sampaikan: " 
dunia manis dan hijau 
dan Allah akan 
menjadikan kalian 
sebagai pemimpinnya 
lalu la akan 

memperhatikan apa yang 
kalian lakukan, ingat, 
takutlah pada dunia, 
takutlah pada wanita." 
Diantara yang beliau 
sampaikan: "Ingat, 
jangan sampai rasa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



i\ cJiJI (JZA\ jUiSl (^A\ 



£I)lj Lai »3i (jjl ' ■ llS [j aj^7» 
<^,I5jI ^liijl j A jLc. o^)a^, 

1 '1W7. j £)H (_pajVL (JfrLalui 

Atll (_5-lj-a <&l (J J J ~ 1 0 (3-^3 fr^ji 
(j-a Jjjj <jj VI ^J^J Ajlft 
rjj La£ VI Ljia Lajj Ulill 

(Jls^La ^^gjJa^a LcuB I ^aSLajJ (j-a 

ijj j yr^lj (j^'j 

^jl I j^jSjj 4 la uj (jj a^ii-all j 

A -^- <&l u^'^* Ls4^ 
^clUl ^jii (jl jA LaJ 



segan pada manusia 
menghalangi seseorang 
untuk menyampaikan 
kebenaran bila ia 
mengetahuinya." Abu 
Sa'id menangis lalu 
berkata: Demi Allah, 
kami telah melihat 
berbagai hal lalu kami 
takut dan diantara yang 
beliau sampaikan: 
"Ingat, untuk setiap 
pengkhianat akan 
ditegakkan bendera 
baginya pada hari kiamat 
berdasarkan tingkat 
pengkhianatannya dan 
tidak ada pengkhianatan 
yang lebih besar dari 
pengkhianatan 
pemimpin rakyat, 
benderanya dipusatkan 
didekat pantatnya." 
Diantara yang kami 
hafal saat itu: "Ingat, 
anak cucu Adam 
diciptakan diatas 
beberapa tingkatan yang 
banyak, diantara mereka 
ada yang dilahirkan 
dalam keadaan nufmin 
dan mati dalam keadaan 
nufmin, diantara mereka 
ada yang terlahir kafir, 
hidup sebagai orang 
kafir dan mati dalam 
keadaan kafir, diantara 
mereka ada yang terlahir 
nufmin, hidup sebagai 
nufmin dan mati dalam 
keadaan kafir, diantara 
mereka ada yang terlahir 
kafir, hidup sebagai 
orang kafir tapi mati 
dalam keadaan beriman, 
ingat, diantara mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ada yang lamban marah 
dan cepat sadar, ada juga 
yang cepat marah dan 
cepat sadar, maka itu 
sebagai ganti yang itu, 
ingat, diantara mereka 
ada yang cepat marah 
dan lamban sadar, ingat, 
yang terbaik dari mereka 
adalah yang lamban 
marah tapi cepat sadar, 
ingat yang terburuk dari 
mereka adalah yang 
cepat marah dan lamban 
sadar, ingat, diantara 
mereka ada yang 
menunaikan (hutang) 
dengan baik dan 
menagih dengan baik, 
diantara mereka ada 
yang menunaikan 
(hutang) dengan buruk 
dan menagih dengan 
buruk, ingat dan yang 
terbaik dari mereka 
adalah yang menunaikan 
(hutang) dengan baik 
dan menagih dengan 
baik, ingat, dan yang 
paling buruk dari mereka 
adalah yang menunaikan 
(hutang) dengan buruk 
dan menagih (hutang) 
dengan buruk, ingat, 
marah itu bara api di hati 
manusia, apa kalian 
tidak melihat merahnya 
mata orang marah dan 
uratnya membengkak. 
Barangsiapa yang 
merasakan sesuatu 
darinya, hendaklah 
menempel tanah." 
Berkata Ibnu Mas'ud: 
Kami lalu melihat 
matahari, apakah masih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ada yang tersisa lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Ingatlah, 
tidaklah tersisa dari 
dunia dari waktu yang 
telah berlalu kecuali 
seperti sisa hari kalian 
yang masih ada ini dari 
hari yang telah berlalu." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Hudzaifah, Abu 
Maryam, Abu Zaid bin 
Akhthab dan Al 
Mughirah bin Syu'bah, 
mereka menyebutkan 
bahwa nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menceritakan apa yang 
akan terjadi hingga hari 
kiamat terjadi kepada 
mereka. hadits ini hasan 
shahih. 



2118 



li!iSa. (j^JC- (jJ 'j'*^ " UJ.la 
(jj 4jjl*J> (jc A \n u5 IjjAa. Jjljl 
M (} jjjj (Jll (Jll (jc- Sj3 

(3a! iuj I j] situ j <ulc iu! 

^A^jjJaj ^ (jj^jjj > La (^ii-al (j-o 
(Jlii "IclLill ^jii ^^Ja. S la (ji 
(jj j^lc (Jll (Jja-ttjjl (jj laa a 
(Jla ClyAaJI i—lLklol ■& ^jjAall 
.lie (jc ^-lljll cs^J ' ".! r * 
(jj .1] jj jic (jjl j 4JI ja. (jj 
j^>aC (jj Atll lie j dlJU 
laa I ' " la ^ja i a (jj>ua. ' ' U la 
(jjjli (jj .11 jj L±i.la. £ii« (jJ 
(jc (jc gj-^ (jJ ^.J^l 
(jjl (J y^i'j Ij tliia (Jll oia. 
Jjaj o-lij Lajj LjA La (Jls ( _ s _j^)ilj 
< " ) J la 1JA (^ > n if*. ^Ji 
^ la i a (jj-jaa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Mu'awiyah 
bin Qurrah] dari 
[bapaknya] berkata " 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Jika 
penduduk Syam telah 
rusak maka tidak ada 
kebaikan lagi di antara 
kalian, akan senantiasa 
ada sekelompok dari 
ummatku yang diberi 
kemenangan, orang 
orang yang menghina 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mereka tidak akan 
membahayakan mereka 
sampai hari kiamat." 
Muhammad bin Isma'il 
berkata bahwa Ali bin 
Al Madini berkata: 
Mereka itu adalah ahli 
hadits. Abu Isa berkata: 
dan dalam bab ini ada 
hadits dari Abdullah bin 
Hawalah, Ibnu Umar, 
Zaid bin Tsabit dan 
Abdullah bin Amru, dan 
hadits ini hasan shahih. 
[Ahmad bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami bahwa [Yazid bin 
Harun] telah 
menceritakan kepada 
kami bahwa [Bahz bin 
Hakim] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami dari [bapaknya] 
dari [kakeknya] dia 
berkata: Aku bertanya 
Wahai Rasulullah, 
kemana yang engkau 
perintahkan kepadaku? 
beliau meniawab: Ke 
sana." beliau menunjuk 
dengan tangannya ke 
arah Syam. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


2119 


/Lie j^aC. ^q-v ^jjI Ijj ^ 
AJijSic- u!i.la clW (J.^ '"^ 

J jj^j tjlalla jilx. (jjl (jc- 

1 V -<luij AjIc Jill (_5-lj-a 

^ \ n if- jjl [jtL '— «J t_ll3j 
J jt ijia jjj auI Ijc jje- t_iUll 

^ la i a i aa L u.^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Hafs 
Amru bin Ali] 
menceritakan kepada 
kami bahwa [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami bahwa [Fudlail bin 
Ghozwan] telah 
menceritakan kepada 
kami bahwa [Ikrimah] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kepada kami dari [Ibnu 
'Abbas] dia berkata 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Janganlah kalian 
kembali menjadi kafir 
sepeninggalku, satu 
sama lain saling 
berperang." Abu Isa 
berkata: Dan dalam bab 
ini ada hadits dari 
Abdullah bin Mas'ud, 
Jarir, Ibnu Umar, Kurz 
bin Al Qamah, Watsilah 
dan Ash Shunabihi dan 
hadits ini hasan shahih. 



2120 



(jt \N\ \ \ \ *w 4jLii9 1 Ij 

Cm o c ' 2^^' Cm ^ 

(Jlii-alaj ^1 (jj 1* j' \j* "i 
i» uSI (jlic- (jj (jLiiit AjjS Ait 

Ajlt iul ^U^i J j^j (ji 

(j-G J;!^ ^..uAmaII J fg-Ujljttll (j-G 

yt (}Li j) clyijai Jli (^tlUl 

(Jl3 i3 '« u sAj ialajj 
^j ^ Tnjr . jjI (JlioJll (jjl£ (j£ 
(jj l—lUIkj ojjjA ^1 (jt <-;-lljll 
Jj»_uii (jjlj oj^J cs^'j < ~- 0*' 

- - - ; - % - \-- . 
f& LSjJJ L> u1=> - ' '.i 1 ,^ IA *J 

(jj Clylll (jt CLuAsJl lAA 



CLyAkll lA4 jj A9j ^ nnr. jjI 
Atll ^'^* <^A^ jjc Aitlu (jt 
<L^j]| I Aft J^t (j-a ^ij^Jj A-lit 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ayyasy bin 
Abbas] dari [Bukair bin 
Abdullah bin Al Asyujj] 
dari [Busr bin Sa'id] 
bahwa [Sa'ad bin Abi 
Waqqash] berkata saat 
terjadi fitnah yang 
menimpa 'Utsman bin 
Affan: Aku bersaksi 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: " akan 
terjadi fitnah, orang 
duduk saat itu lebih baik 
dari orang berdiri, orang 
yang berdiri lebih baik 
dari orang yang berjalan, 
orang yang berjalan 
lebih baik dari orang 
yang berlari kecil." Abu 
Sa'id bertanya: 
Bagaimana menurut 
baginda bila seseorang 
masuk ke rumahku dan 
ia membentangkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tangannya kepadaku 
untuk membunuhku? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: "Jadilah 
seperti putra Adam." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah, 
Khabbab bin Al Arat, 
Abu Bakrah, Ibnu 
Mas'ud, Abu Waqid, 
Abu Musa dan 
Kharasyah dan hadits ini 
hasan. Sebagian dari 
mereka meriwayatkan 
hadits ini dari Al Laits 
bin Sa'ad dan 
menambahkan seseorang 
dalam sanad dalam ini. 
berkata Abu Isa: Hadits 
ini juga diriwayatkan 
dari Sa'ad dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melalui sanad 
lain. 


2121 


(jj jj jill lie. IjjSk 4 jjSS IjjAi. 
iliuj AjIc Alii ^U.-i Ai)l (J jjjj 

^ ^ njr- (JliljjJI (j-o (_pajaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Alia bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Huraiah], Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Segeralah melakukan 
berbagai amal sebelum 
datangnya berbagai 
fitnah seperti bagian 
malam gelap, di pagi 
hari seseorang beriman 
dan di sore hari menjadi 
kafir, sore hari beriman 
dan di pagi hari menjadi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kafir, salah seorang dari 
mereka menjual 
agamanya dengan 
barang dunia." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2122 


jj-o Ailll Jjjl IjlLa jil jl a J ■ a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Hindun binti 
Al Harits] dari [Ummu 
Salamah], pada suatu 
malam nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam bangun 
lalu bersabda: 
"Subhaanallaah, fitnah 
apa yang diturunkan tadi 
malam, harta simpanan 
apa yang diturunkan, 
siapa yang 

membangunkan orang- 
orang tidur, alangkah 
banyaknya wanita 
berpakaian di dunia tapi 
telanjang di akhirat." 
Hadits ini hasan shahih. 


2123 


(jr. ' » (j' ^'JT' tj r - 

$L'j\ cP £^ 

«*"V i' , "'- ', 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Sa'ad bin 
Sinan] dari [Anas bin 
Malik] dari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Pada 
akhir masa menjelang 
kiamat akan terjadi 
fitnah seperti waktu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







malam yang gelap 
gulita, ketika itu 
seseorang beriman di 
waktu pagi hari namun 
menjadi kafir pada sore 
harinya, dan sore hari 
beriman namun pagi 
harinya menjadi kafir, 
segolongan orang 
menjual agama mereka 
dengan materi duniawi." 
Abu Isa berkata: Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Abu Hurairah, 
Jundub, Nu'man bin 
Basyir dan Abu Musa, 
dan hadits ini gharib dari 
jalur sanad ini. 


2124 


IjjSi. Ai)l lie, (jj ^JLLa IjjSi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Hisyam] 
dari [Al Hasan] berkata: 
beliau bersabda dalam 
hadits ini: "Di pagi hari 
seseorang beriman dan 
di sore hari menjadi 
kafir, beriman di waktu 
sore dan di pag hari 
menjadi kafir." Beliau 
bersabda: "Di pagi hari 
seseorang 

mengharamkan darah, 
kehormatan dan harta 
saudaranya tapi di sore 
hari menghalalkannya, 
di sore hari 
mengharamkan darah, 
kehormatan dan harta 
saudaranya dan si pagi 
hari menghalalkannya." 


2125 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khollal] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





iiil tr^. j jLij t"w «L« Jli 

f.\y&\ Lylc (jlS (jJ dyljl 

alLlj Ajlc. AUl J^ (J _&JJJ 
La ^ jj^ 1 *- L&jli 1 jt ;Ul j 1 jt 'r\ i nl 
jil JU iSi\r.j 
^ la i a ^j^'^> t^u^a l^A ^Luc- 


menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Simak bin 
Harb] dari [Al Qomah 
bin Wa'il bin Hujr] dari 
[bapaknya] dia berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda ketika ada 
seorang bertanya 
kepadanya: Bagaimana 
pendapat baginda jika 
para pemimpin kami 
menahan hak hak kami 
sementara mereka 
menuntuk hak mereka 
kepada kami? Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menjawab: 
"Mendengar dan taatlah 
kalian, karena kewajiban 
mereka adalah apa yang 
mereka emban dan 
kewajiban kalian adalah 
apa yang ada pada 
kalian." Abu Isa berkata: 
hadits ini hasan shahih. 


2126 


jil (Jjjjj Jli Jli (^jl 

( iiaJI LjjS £3jJ UIjS ^jIjj 
Jjjjj L Ijlli ^ j^JI Ljja jj^jj 
jjI Jli Jjall Jli ^ j^JI Li Jh\ 

^ " ' Y ' - r '"' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Syaqiq bin 
Salamah] dari [Abu 
Musa] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: " dibelakang 
kalian ada hari-hari yang 
ketika itu ilmu 
dihilangkan dan banyak 
haraj." Mereka bertanya: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Apa itu haraj wahai 
Rasulullah? Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menjawab: 
"Pembunuhan." Berkata 
Abu Isa:; dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah, Khalid 
bin Al Walid, Ma'qal bin 
Yasar dan hadits ini 
shahih. 


2127 


j (jj iUak liiAk 'Ujis l ia 
J! er^' 

(jj (JLti o3j c>jfi (jj AjjUti 
IjlA ^ injr- jjI Jta Sja^JlS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Mu'alla 
bin Ziyad] 
mengembalikannya 
kepada [Mu'awiyah bin 
Qurrah] 

mengembalikannya 
kepada [Ma'qil bin 
Yasar] 

mengembalikannya 
kepada nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Ibadah saat 
terjadi pembunuhan 
sama seperti hijrah 
kepadaku." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Hammad bin Zaid 
dari Mu'alla. 


2128 


j (jj jUak Ujik Aiu^ l'""^ 
^1 Ip. Aj!>U ^1 Qc. iLijjI (J^ 

^jJaj I jj ^ILij 4j1g Alii (^gll-a 

^ - t ' < % ' 1 ; ~ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Abu Asma v ] dari 
[Tsauban] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Bila pedang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







telah diletakkan 
ditengah-tengah 
ummatku tidak akan 
terangkat hingga hari 
kiamat." Berkata Abu 
Isa: hadits ini hasan 
shahih. 


2129 


Atll ^JC- jc ^jAI^)jJ (jj (J j» a i a] 
(jljA 1 Ajjj^c (jc Anc (jj 

alt 3a ^1 Jj uJlL (jj Jc. 
^ Jlia 4ii <r jjill Jj 

lil celiac (jjlj t-jjia 

law,, /jl j„1 [ 

i* ^ < (jc t_iUll ^ » "jr. 
j i aa t^u^a liA j 4 <al> ii a jj 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Abdullah 
bin 'Ubaid] dari 
['Udaisah binti Uhban 
bin Shaifi Al Ghifari] 
berkata: Ali bin Abi 
Thalib mendatangi 
ayahku lalu 
mengajaknya pergi, 
[ayahku] berkata kepada 
Ali: kekasihku dan putra 
pamanmu (Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam) 

memerintahkanku bila 
orang-orang berseteru 
agar aku membuat 
pedang dari kayu dan 
aku sudah membuatnya, 
bila kau mau, aku akan 
membawanya 
bersamamu. Berkata 
'Udaisah: Lalu Ali 
meninggalkannya. 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Muhammad bin 
Maslamah dan hadits ini 
hasan gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Abdullah bin 
'Ubaid. 


2130 


(ji^jJI IjC. (jj Ai\ lie. IjjAi. 

•»U<>A 1 Vi ' -. jUtti (jj (Jg-ui 1 ''' 

■ Mc jc a t- (jj ^aa a UjAk 

jj Jjj* 6^- u'jIh l>) Cy^-jP 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





,«i Jli 4i! jiiLij "Ulc. iil ^U^i 

^jc. j ^ la i a C—ij^)^. ^j- aa 


kami [Sahl bin 
Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Juhadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Tsarwan] dari [Huzail 
bin Syurahbil] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda tentang 
fitnah: "Patahkanlah 
busur busur panah kalian 
pada saat itu, 
putuskanlah tali tali 
busur kalian, menetaplah 
dalam rumah rumah 
kalian dan jadilah seperti 
putra Adam." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib shahih, 
Abdurrahman bin 
Tsarwan adalah Abu 
Qais Al Audi. 


2131 


A)* ui uj la (J 1 ^ t'ti ^jj tajl] 

jilLij AjIc 'Jh\ ~ (Jj^j 

j^iajj (J<§-=>^ J-fr^iJ j*^*^ £^J^ 

j'l JISwIj 

i aa t^JJ^a I^A j o^^A j^^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Syumail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] berkata: Aku 
akan menceritakan suatu 
hadits kepada kalian 
yang aku dengar dari 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, tidak 
akan ada seorang pun 
yang menceritakannya 
kepada kalian 
sepeninggalku, ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Berkata Anas: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Diantara 
tanda-tanda kiamat; 
hilangnya ilmu, 
munculnya kebodohan, 
tersebarnya perzihanan, 
khamar diminum, 
banyaknya wanita 
sementara lelaki sedikit 
hingga limapuluh wanita 
diurus oleh seorang 
lelaki." Berkata Abu Isa: 
dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu Musa 
dan Abu Hurairah dan 
hadits ini hasan shahih. 


2132 


mJ^J u^-^a juij (jJ ^aa a 1 "''* la 

La Ajlj UjSjjia lillLa jjj 
Vj jilt (J-a La JlaS grlLail (ja 
1 jali ^gja. <La _^uj o^aj 

« - - -' 1. 

^ la i a i aa L u.^a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sufyan Ats Tsauri] 
dari [Az Zubair bin Adi] 
berkata: Kami bertamu 
ke kediaman [Anas bin 
Malik], kami 
mengeluhkan perlakuan 
yang kami terima dari Al 
Hajjaj kepadanya lalu ia 
berkata: Tidaklah ada 
suatu tahun melainkan 
setelahnya akan lebih 
buruk lagi hingga kalian 
menemui Rabb, aku 
mendengar ini dari nabi 
kalian Shallallahu 'alaihi 
wa Salam. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2133 




Telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi 'Adi] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Kiamat tidak 
akan terjadi hingga di 
bumi tidak ada yang 
mengucapkan: Allah, 
Allah." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] dari [Humaid] 
dari [Anas] sepertinya 
tapi ia tidak 
memarfu'kannya dan 
hadits ini lebih shahih 
dari hadits pertama. 


2134 


iS^ Cf- t LiT^ Cjf- CjP' 
'M (_sij-a M J JJ-aj (Jlllta »JJjA 

u^j^l £<J>2 ilLij <ulc. 
*i» a ( j<-. V< "* j i * i» LS 

« * - *, - \ - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudlail] telah 
menceritakan kepada 
[bapakku] dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Bumi akan 
mengeluarkan isinya 
seperti tiang tiang dari 
emas dan perak, " 
berkata Abu Hurairah: 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Lalu datanglah seorang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







pencuri lalu berkata: 
Untuk seperti ini 
tanganku terpotong, 
kemudian datang 
seorang pembunuh lalu 
berkata: Untuk seperti 
ini aku membunuh, 
kemudian datanglah 
seorang yang 
memutuskan tali 
silaturahim lalu berkata: 
Aku telah memutuskan 
tali silaturrahim, 
kemudian mereka 
meninggalkan harta itu 
dan tidak mengambilnya 
sedikitpun." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur sanad 
ini. 


2135 


^Jc- j £ (Jlii jjaC- ^1 
AjC (2>j| jA j Alii IJC (jC 

.jiil J jjjj Jlalla jLijll (jj 4a).a=>. 

^ jii V alia J 4-jlc. iil ^jij-a 
b uijr- jjl Jlit^l (jjl ^SL] Uj-JLj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul 'Aziz bin 
Muhammad] dari [Amru 
bin Abu Amru] berkata, 
dan telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Hujr] telah 

memberitakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far 
bin Abu Amru] dari 
[Abdullah bin 
Abdurrahman Al 
Anshari Al Asyhali] dari 
[Hudzaifah bin Al 
Yaman] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Kiamat tidak 
akan terjadi hingga 
orang yang paling 
bahagia di dunia adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



orang hina putra orang 
hina." Berkata Abu Isa: 
hadits ini hasan, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits 'Amru bin 
Abu Amru. 



2136 



(_^jujjll (jj gjl \ <~i 

<]LL^a y\ a\\ ^ji ^ jail Uiiik 

alLlj Ajlo illl (J JulJ 

a J uaC J d t_5 _L0 ' 

Laj Jjaa iiUll <3k AlLai. 

UaJ*i 4jLa*)/lj ^ji »'» all 

^Ualj Uji-o olSjll j 
4jL.lLa JJj 4Jal JjC. j AJik jj 
^ dilji^i'^l ("wq'ijlj aljl tla j 
^gjjjl ^jill ^aJC- j U J? ■ 
a jju AjL^-a (J^jll ^jSlj 
jjjz^JI II duj>jj j 

(JaJj L_a jULall j Cllliall Cll-lijl j 

Lalci. jl tl j^=k IAjj i211js Ale 
CluAa IjiA ^ <nr. jjl Jli liJjiij 
?Mc, ClyAi. (j^i 4i j*j V S-y^c- 
4jkjll lift 5-? ^] S-J^L 
(jj ^^raj (jt ol jj liil Vj 

A a» , '-j ' *'j la SI (JaI j iaa j 4j3 
4-ic- ol jj i?j 4 laia (Jj3 (j-a 
(j-o .l^lj jot j £J^j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdillah At Tirmidzi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Faraj 
bin Fadlalah Abu 
Fadlalah Asy Syami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Muhammad 
bin Amru bin Ali] dari 
[Ali bin Abu Tholib] 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Jika 
ummatku mengerjakan 
lima belas perkara maka 
bencana pasti akan 
menimpa mereka, " 
ditanyakan kepada 
beliau: Apa perkara itu 
wahai Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam? beliau 
menjawab: 'Apabila 
harta rampasan 
dimonopoli kelompok 
tertentu, amanat 
dijadikan harta 
rampasan, zakat 
dijadikan sebagai denda, 
laki laki tunduk kepada 
istrinya, durhaka kepada 
ibunya, berbuat baik 
kepada temannya, kasar 
terhadap bapaknya, 
meninggikan suara di 
masjid masjid, 
pemimpin suatu kaum 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







adalah orang yang paling 
hina, seseorang 
dihormati karena 
dikhawatirkan dari 
kejahatannya, meminum 
khomer, memakai sutra, 
mengambil para wanita 
penyanyi dan alat alat 
musik, dan akhir ummat 
ini melaknat orang orang 
pendahulu, maka 
tunggulah saat itu akan 
datang angin merah atau 
longsor atau diganti 
rupanya." Abu Isa 
berkata: Hadits gharib, 
kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Ali bin Abu 
Tholib kecuali dari jalur 
sanad ini, dan kami tidak 
mengetahui seorangpun 
yang telah 

meriwayatkannya dari 
Yahya bin Sa'id Al 
Anshari selain dari Al 
Faraj bin Fadlalah, 
sebagian ahli hadits telah 
membicarakannya dalam 
hadits ini dan 
melemahkannya dari sisi 
hafalannya, [Waki'] dan 
para ulama yang lain 
telah meriwayatkan 
hadits darinya. 


2137 


ji afijbiiill (jo . Lujiljll Sjjj (ji 

^Ualj (jjill (^*-^J 
Cllj^Jaj oljl La3l j A 3J lLa 

^ Lixll ^ ciilji.-i'il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yazid 
Al Washiti] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mustalim bin 
Sa'id] dari [Rumaih Al 
Judzami] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Jika harta 
rampasan perang 
dimonopoli oleh 
kelompok tertentu, 
amanat dijadikan harta 
rampasan, zakat 
dijadikan sebagai denda, 
yang dipelajari selain 



agama, seorang suami 
tunduk kepada istrinya, 
durhaka kepada ibunya, 
akrab dengan 
sahabatnya, menjauh 
dari bapaknya, suara 
suara mengeras di 
masjid masjid, 
pemimpin suatu kabilah 
adalah orang yang fasik 
di antara mereka, 
pemimpin suatu kaum 
adalah orang yang paling 
hina di antara mereka, 
seseorang dihormati 
karena dikhawatirkan 
kejahatannya, 
bermunculannya para 
wanita penyanyi dan alat 
alat musik, meminum 
khamar dan orang yang 
terakhir dari Ummat ini 
melaknat orang orang 
pendahulu, maka 
tunggulah saat itu akan 
datangnya angin merah, 
gempa, longsor, 
digantinya rupa, 
lemparan dan tanda 
tanda kiamat yang susul- 
menyusul seperti 
susunan perhiasan yang 
usang yang terputus 
talinya kemudian susul- 
menyusul." Abu Isa 
berkata: dalam hal ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ada hadits serupa dari 
'Ali, dan ini adalah 
hadits gharib kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
jalur sanad ini. 


2138 


jiall IjC. (jj <>l)l ^jc- liiiSa. 
t iU (jJ (J^Ia (jc (jjiic-VI (jc- 
(jj (j.i^^ LH u' J*^ CP 

(J^ujj Ij (ji-ftlwiA]l (j-o (J^J (Jls3 

iSjJ J5j b nljr. Jjl (Jll JjitLlI 

(^jjll (jc laj In (jj (jia/>]l ^JC 
(_JJ^)C ' u ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abbad bin 
Ya'qub Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Abdul Quddus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Hilal bin Yasaf] dari 
['Imran bin Hushain] 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Akan terjadi 
pada ummat ini bencana 
longsor, digantinya 
rupanya dan angin ribut 
yang menghempaskan 
manusia, " bertanyalah 
seseorang dari kaum 
muslimin: Wahai 
Rasulullah, kapan itu 
terjadi? beliau 
menjawab: 'Apabila 
bermunculan para 
wanita penyanyi dan alat 
alat musik dan orang 
meminum minuman 
khamar." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
diriwayatkan dari [Al 
A'masy] dari 
[Abdurrahman bin 
Tsabit] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam secara mursal dan 
hadits ini gharib. 


2139 


ttIjA (jj ^)ic (jj lLa < 1 la 
(jj ^jiij lii-la. cs i_jSjl <_£.}Iu'VI 
liiia. tgja jVl (j-aa.^11 3JC. 
(jc JLiJi (jc Jjjj^/I (jj S IjJC 
Jlj^jUJI (jc gjlk ^jl (jj (jiUS 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj Al Asadi Al 
Kufi] telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





if"' l^jj is ^'^pi 

' " Ua J (Jli alLlJ AjIc Alii ^lin 
5 it imll 4 i» w^iS/ « 14, l'm'wu 
I'lvli j/> i ii jr. i*n.^i 
I^A (j*o 


kepada kami [Yahya bin 
Abdurrahman Al 
Arhabi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidah bin Al 
Aswad] telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Mujalid] dari 
[Qais bin Abu Hazim] 
dari [Al Mustawrid bin 
Syaddad Al Fihri] dia 
telah meriwayatkan dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, beliau 
bersabda: 'Aku diutus 
pada saat menjelang hari 
kiamat maka aku 
mendahuluinya 
sebagaimana ini 
mengejar yang ini, untuk 
jari telunjuk dan jari 
tengah (maksudnya 
sangat dekat)." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib dari hadits Al 
Mustawrid bin Syaddad, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini. 


2140 


Uliii. (j5hc jjj jjjka < Ijlla 

4 r-.l , A\j \j| ( " l'i» i a 1 fc H A iiC 

IjlA t^-uJJC jji Jlifp^l ^jJc 
^ la i a j i aa CJJ^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Aku 
diutus bersamaan 
dengan hari kiamat 
seperti dua ini 
(maksudnya sangat 
dekat)." Abu Dawud 
mengisyaratkan jari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







telunjuk dan jari tengah, 
ia tidak melebihkan 
salah satunya atas yang 
lain, berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2141 


(jc- jl 'A ■ a Uiilk Via 

e ' e b , a ^ 

i i w„MI j i 1 i» i,. jr. ^5 j& jll 
<clll]| ^ jii V (Jl3 allij 4jlc 

j» in 11 SI » i lij3 IjJjLaj (^2^ 

Uajii 1 jJjLSj ( _ s ji. <C.lLll i jii Vj 
(JUSSjl-MI jLkiH jlS 

■la in o5j^>jj (jjALall j£j 
IjlA j AjjlxJij i . (jj jjjac j 
^ la i a j i na I -JJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] dan ' [Abdul 
Jabbar bin Al Alia'] 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin Al 
Musayyib] dari [Abu 
Hurairah], nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Kiamat tidak akan 
terjadi hingga kalian 
memerangi kaum 
bersandalkan rambut dan 
kiamat tidak akan terjadi 
hingga kalian 
memerangi kaum 
sepertinya wajah-wajah 
mereka perisai yang 
ditambal." Berkata Abu 
Isa: dalam hal ini ada 
hadits serupa dari Abu 
Bakar Ash Shiddiq, 
Buraidah, Abu Sa'id, 
Amru bin Taghlab dan 
Mu'awiyah dan hadits ini 
hasan shahih. 


2142 


(ji^jll .IjC (jj 1j» in Hii^a 
(jc (_£^>a3^ L) c ' U^" 1 Ijj^- 

'AjijA il jr. i m,ii\| ji .Win 

Ajic 2jI jii J j^j Jiaiia 

(^jin^ 5la (_gjin^ i211a lil aIIjj 

j l aj3 j ' ajS i211a Ijjj oi*J 
(jaaiil oJjj , - ui^'i oJaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin Al 
Musayyib] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Bila Kisra 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mati, tidak ada Kisra lain 
setelahnya, bila Kaisar 
mati, tidak ada Kaisar 
lagi setelahnya, demi 
Dzat yang iiwaku berada 
ditanganNya, harta 
simpanan keduanya akan 
dibelanjakan di jalan 
Allah." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2143 


jjjlua. Ijlla (jj Ymi \ UliAk 
jUlii QJ la lLa a (jj 

(jj <&l \"~- (jj jJLLi (jc- Ajila 

jU ^j-^'i.n ^ILjj AjIc auI ~ 

jLl jLj QA j\ dlji Ji^i. (j« 

(J jjjij Ij l^jlla (jjUll ^)'''-^'' 
Aijia. (jc i— iUJI ^jij (_g i ».;r- jjI 

^jIj ojjjA (jjlj (JjuI j Alui! (jJ 

5 ' : / |=- ' ' 
' ' 'J 1 "' L)"'" > ' ' 1 1 ' w J J 1 

- , ' " I :. - ' * 

jaC- (jjl t LiA^ (j-o ^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin 
Muhammad Al 
Bagdhdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] dari [ayahnya] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 'Api 
akan muncul dari 
Hadlramaut atau dari 
arah laut Hadlramaut 
sebelum hari kiamat 
mengumpulkan 
manusia." Mereka 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, apa yang 
baginda perintahkan 
kepada kami? Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menjawab: 
"Hendaklah kalian 
berada di Syam." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Hudzaifah bin 
Usaid, Anas, Abu 
Hurairah dan Abu Dzarr 
dan hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







gharib shahih dari hadits 
Ibnu Umar. 


2144 


o S > ^ ' ~ * - « 4 
[*» in 'i-v Sr.l lu\I ij'a'i V 

Ml - & ~ - 

^ la i a ^j"'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah memberitakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Hammamn bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Kiamat tidak 
terjadi hingga para 
Dajjal pendusta hampir 
mencapai tigapuluh 
muncul, masing-masing 
semua mengaku sebagai 
utusan Allah." Berkata 
Abu Isa: dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Jabir bin Samurah, Ibnu 
Umar dan hadits ini 
hasan shahih. 


2145 


— ~ — ~ — 5 — ~ 3 — o-^" — -73 1 

.1) j clW ujAk **4-J-^ " ^ 

^\ lp ^ Qc. CijjI If. 

V alia j 4-jIc iill ^U^i auI (J JJJJJ 

(j-o (JjUs (Jj^Jj cs"^ Ac^Luil! 
cst^' err UJ^ 1 ^1 J U^J^' 

Is? * uif^' ^'j cr" 
^ la i a Jj- aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Abu Asma v Ar Rahbi] 
dari [Tsauban] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Kiamat tidak 
terjadi hingga kabilah- 
kabilah dari ummatku 
bertemu kaum musyrikin 
dan hingga patung- 
patung disembah dan 
ditengah-tengah 
ummatku akan ada 
tigapuluh pendusta, 
semuanya mengaku nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



padahal aku adalah 
penutup para nabi, tidak 
ada nabi setelahku." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 



2146 



AUl JJC. c£L^jj ^jc. ^jujj-a (JJ 
(jji (jt a " a& (jj jIll .JJC- (jc 

Mil <_ s l'-a l! J^J jLiill jic. 

iljl j£ i 'aja* ^ alia j AjIc- 
i_ll.j£i]l (Jlaj ^ ^ n if. jji (JlljjMj 
jjaaIIj .JJJC ^1 (jj jULaII 
JjI5 jj! LjJJa I ° i a jj (jj ^LajaJl 
Lljjil /LaJjII allii (jj ^Lijlui 
(jj aLliA ^jc. Jiaui j i <a ill 
(Jj3 Li IjLa^l (JUs ^1 ua 

< kJ) 4jL> ^La I j lLa ^La-aJI 

jji (Jll (Jjjii (jjjJuC j 

»1 «' J (jc t_iUll ^jij (_g ^ njr. 

Ia^j & jj» j t^li ^j uj 1 jj w jal j 
i-jjjc. (jLii. laA j jLiLi^/l 

V) Aijaj V j^c- (jji (j^i 
(Jji; lilijjlj lilijjj ' -1J la jj^i 
(JjSj (JjjIjjjIj » i a& (jj auI jjt 
(jj All! jjc 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Al Fafdll 
bin Musa'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik bin 
Abdullah] dari 
[Abdullah bin 'Ushmi] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: " Di kabilah 
Tsaqif ini ada seorang 
pendusta dan seorang 
yang sadis." Abu Isa 
berkata: Dikatakan: 
Pendusta adalah Al 
Mukhtar bin Abu 'Ubaid 
sedangkan orang sadis 
adalah Al Hajjaj bin 
Yusuf. Telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Daud 
Sulaiman bin Salm Al 
Balkhi telah 
menceritakan kepada 
kami An Nadlar bin 
Syumail telah 
mengkhabarkan kepada 
kami Hisyam bin Hassan 
dia berkata: Mereka 
menghitung jumlah 
orang orang yang 
dibunuh Al Hajjaj 
dengan sabar mencapai 
seratus dua puluh ribu 
korban. Abu Isa berkata: 
dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Asma v binti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jc [jgliaaSI ^jj laa a I * la 

(jC liljii (jj ^Ic jC (jiiC-VI 

(jj (jljJac (jt i iUin (jj (J!>Ia 

jllI (J jjuiJ t"w ittluJU (jlLai. 
joi. cJjSJ f^'"J ^ **■ 2jl CS^" 3 

(jjftiilll (jj^ZiJj (jjlAAJjJJ ^j3 

<_Sjj I^Sa ^ njr. jjI (JlilA jIHuj 
(jc lilyAkll IjlA J°; ' <a3 (jj ^ 
(jc ^IjAi (jJ (^Ic- (jc- (jiicVI 
jjc, <_Jjjj i iK i n (jj J!/Ia 
(jc. ClliAkJI IjlA JalliJI j-o .l=Jj 
AJj i iU in (jj JiU (jc. (ji-aC^I 
j Jla lilj-li (jj ijic. Aj3 I jj^ij 
Uiiii. Clyji. jj (jiLiiJI Ujik 
liiii. (jjj-ac'il jc £J^j 
j ] ■ ~* (jj (jl j^C (jC cfilLij (jj 
aiLij AjIc illl (^glLa ^ J ill jc 
(j« ^ lie ^Lal 11a j a j jfiia 

£e jj J3j (Jj Lja3 (jj a I *<j la 
(jj (jl jic (jc 4j=lj J-£ (j-? 

Ajlc Atll <^A^ (j^ jj' 

^]i,J 



Abu Bakar, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Waqid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] hadits 
yang semakna dengan 
sanad ini dan hadits ini 
hasan gharib dari hadits 
Ibnu Umar, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Syarik, 
sedangkan Syarik 
mengatakan: Abdullah 
bin 'Ushmi sementara 
Isra'il mengatakan 
Abdullah bin 'Ishmah. 



2147 



Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Fudlail] dari [Al 
A'masy] dari [Ali bin 
Mudrik] dari [Hilal bin 
Yasaf] dari ['Imran bin 
Hushain] berkata: Aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Manusia terbaik adalah 
generasiku kemudian 
setelahnya kemudian 
setelahnya, setelah itu 
datanglah kaum yang 
kegemarannya 
mempergemuk dan suka 
kegemukan, mereka 
memberikan kesaksian 
sebelum mereka 
diminta." Berkata Abu 
Isa: seperti itulah 
Muhammad bin Fudlail 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari Al A'masy 
dari Ali bin Mudrik dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Hilal bin Yasaf dan yang 
lain bukan hanya 
seorang meriwayatkan 
hadits ini dari pada 
hafidz dari Al A'masy 
dari Hilal bin Yasaf, 
mereka tidak menyebut 
'Ali bin Mudrik 
didalamnya, berkata Abu 
Isa: telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hilal bin Yasaf] 
dari [Tmran bin 
Hushain] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, lalu ia 
menyebutkan sepertinya 
dan ini bagi saya lebih 
shahih dari hadits 
Muhammad bin Fudlail 
dan diriwayatkan bukan 
hanya dari seorang 
perawi dari 'Imran bin 
Hushain dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 



2148 



Cf- <jAi' '"'J 'jj Cf- *^ 
(Jjjjj (Jlalla (jjloa. (jj (jl^)ic. 

jja. illoj A lie Atll (sli-a 

'fl Cuaj ^ill jjall 

^ la i a i I -JJ la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Qatadah] 
dari [Zurarah bin Aufa] 
dari ['Imran bin 
Hushain] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Ummatku 
yang terbaik adalah 
masa ketika aku diutus 
ditengah-tengah mereka 
kemudian setelah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^ jjall ' nr. (jj jic Hl^a 

^iLa A)jl (J^juj^j (Jlilll o^ajuj (jj 
(_^^aJ (j-a (jj^J Ajlft Atll 

Liil 

IjsA ^ unr- jjl J q >*j jS 

»t - ; * - 1. ' - 

^jc. IjjC. (jj jit liiik (_Jj^j£ 

CT^J-* l^f cjj \J? If- ^4 

IjsA ilLij 4 lie iill ( _ s -lj-a 

/ , «. , %' -; ,V, , 

^ la i a i t u.^ ^ > njr- 



mereka -berkata 'Imran: 
Saya tidak tahu apakah 
beliau menyebut yang 
ketiga atau tidak- setelah 
itu muncul kaum-kaum 
yang bersaksi dan 
mereka tidak dijadikan 
saksi, mereka berkhianat 
dan tidak dipercaya, 
tersebar kegemukan 
ditengah-tengah 
mereka." berkata Abu 
Isa: hadits ini hasan 
shahih. 



2149 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib Muhammad bin 
Al AhV] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin 'Ubaid 
Ath Thanafisi] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Jabir bin Samurah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 'Akan 
ada sepeninggalku dua 
belas pemimpin -berkata 
Jabir: Lalu beliau 
mengucapkan sesuatu 
yang tidak aku fahami 
lalu aku bertanya kepada 
yang ada dibelakangku 
lalu beliau bersabda: 
"Kalian semua dari 
Quraisy." Berkata Abu 
Isa: hadits ini hasan 
shahih. telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin 'Ubaid] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Bakr bin Abu Musa] dari 
[Jabir bin Samurah] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wa Salam seperti hadits 
ini dan diriwayatkan 
bukan hanya dari satu 
sanad saja dari Jabir bin 
Samurah. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih gharib yang 
dianggap gharib dari 
hadits Abu Bakru bin 
Abu Musa dari Jabir bin 
Samurah dan dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Ibnu Mas'ud dan 
Abdullah bin Amru. 


2150 


lili^a 3j|js jji iS^a jliL iS^a 

jVia CiLj ls-^ tlj^Slll 
A i\r. j i iWv i j& j j Jr. jil 

1 jjla^l Jib jjI (Jlia jllj ilitjS 
jLLiiH ^) 

alia J Ajlc Alii ^U^l Alii (J JJJJ 
,j <&| (jUaLa (JIaI (j-a JjiJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Mihran] dari [Sa'ad bin 
Aus] dari [Ziyad bin 
Kusaib Al Adawi] 
berkata: Aku pernah 
bersama [Abu Bakrah] 
di bawah mimbar Ibnu 
Amir saat ia berkhotbah, 
ia mengenakan baju tipis 
lalu Bilal berkata: 
Lihatlah pemimpin kita 
mengenakan baju orang- 
orang fasik. Abu Bakrah 
berkata: Diam, aku 
pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Barangsiapa 
menghina pemimpin 
Allah di bumi, Allah 
akan menghinakannya." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan gharib. 


2151 


^jc. ^)-ax-o (jlj^ll 

a ? a- a' 'a,- a ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jjj jyeai Jj3 (Jll AjjI (jc ^aC 
i il-i ill I\ /jlj 


menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salm bin Abdullah bin 
Umar] dari [ayahnya] 
berkata: Dikatakan 
kepada [Umar bin Al 
Khaththab]: Andai saja 
kau memegang 
kekhilafahan. Ia berkata: 
andai saja aku 
mengangkat seorang 
khalifah, Abu Bakar 
telah dijadikan sebagai 
khalifah dan bila aku 
tidak mengangkat 
seorang khalifah, 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tidak 
mengangkat khalifah. 
Berkata Abu Isa: Ada 
kisah berkenaan dengan 
hadits ini dan hadits ini 
shahih dan diriwayatkan 
bukan hanya dari satu 
sanad dari Ibnu Umar. 


2152 


JJJJus 1 Vi'l^ (JJ 1 Ulja 
Ajljj (jj ^J^^ ^ llJa (jLaajll (jj 
(_uik (Jll (jtgJia. (jj (jc. 
Jill ^U^i <<Iil J jjoij tjlMi 

liLiil <iiaLi Jll 
<i!)l=Lj jit jli jSLj 
aI^U. (iLiil J Jll p (JUjc. 

AiLi (jiiilj IauA=lj3 (Jll iJiC 

<ia\ ls L (jj <1 Cliiaa lutLi Jll 
Jll jL^ja 4i!>UJI (jl (jjxc jj 

iil jii (Jj pllj^ll jjj 1 jJjS 

^LiiC. jjl (JlaS jIaII ^)^u (j-o 
^] Vll ^jit J J-aC (jt t_lUll 

^Iujj aiiI ds^' \i*.: 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Suraij bin An Nu 
'man] telah menceritakan 
kepada kami [Hasyraj 
bin Nubatah] dari [Sa'id 
bin Jumhan] berkata: 
telah menceritakan 
kepadaku [Safinah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Khilafah di ummatku 
selama tigapuluh tahun 
kemudian setelah itu 
kerajaan." Setelah itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Safinah berkata 
kepadaku: Peganglah, 
khilafah Abu Bakar, 
khilafah Umar, khilafah 
'Utsman, kemudian 
Safinah berkata padaku: 
Peganglah khilafah 'AIL 
Berkata Sa'id: Ternyata 
kami menemukan 
(lamanya waktu 
khilafah) selama 
tigapuluh tahun. Berkata 
Sa'id: Lalu aku berkata 
padanya: Bani 'Umaiyah 
mengklaim, khilafah 
berlaku ditengah-tengah 
mereka. ia berkata: Bani 
Zarqa v berdusta, tapi 
mereka adalah kerajaan, 
termasuk kerajaan- 
kerajaan terburuk. 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Umar dan 'Ali 
keduanya berkata: nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tidak 
mewasiatkan apa pun 
dalam kekhilafahan. 
Hadits ini hasan dan 
diriwayatkan bukan 
hahya oleh seorang 
perawi dari Sa'id bin 
Jumhan dan kami hanya 
mengetahuinya dari 
Sa'id bin Jumhan. 


2153 


' ^ U>' a ^ ^ 
liiAa. clljliJI (jj a!LL liiAi. 

a' ^' a a - £ a ' 

(JjS^JI L ^l\ (JJ <&\ '"'*- l"w«in 
Ait 4jLlJJ (j-o (JJili (jlSJjil 

% > 'fa*' ? ^ S o 5 

(jj j^at (Jill jjt t_JjaJI (j-a 

Jill J J'"J '*<• jj^lill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Muhammad Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Al Harits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Habib bin Az Zubair] 
berkata: Aku mendengar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(Jjjj j2 (JjSJ 2jl u 

jJftC. jjlj Jjt mifl jjl { . 

» :' '* - * 1 .V. , i - - 
1 n J r - (J'""" ' M * J J J 

m 

^ la i a 


[Abdullah bin Abu Al 
Hudzail] berkata: 
Beberapa orang dari 
kabilah Rabi'ah berada 
dikediaman Amru bin Al 
Ash lalu seseorang dari 
kabilah Bakru bin Wa'il 
berkata: Hendaklah 
Quraisy berhenti atau 
Allah akan menjadikan 
urusan ini pada 
mayoritas bangsa arab 
selain mereka. berkata 
[Amru bin Al Ash]: 
engkau berdusta, aku 
pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Quraisy 
adalah para pemimpin 
manusia dalam kebaikan 
dan keburukan hingga 
hari kiamat." Berkata 
Abu Isa: dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar 
dan Jabir dan hadits ini 
hasan gharib shahih. 


2154 


jaC. ^jc. jo* jj Ai-aaJI 

AjIc. auI ^U^i <&\ J jjjj (Jlaljiij 

<] (Jlaj Jlj-all (J-a 3=0 '-^'"J 

I'u'li W*. 7„,(-. j,l Jl 34.1 i j i 

' '.' 

C-lJjC. j i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar 
Al Abdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar Al 
Hanafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Ja'far] dari [Umar bin Al 
Hakam] dia berkata: 
Aku telah mendengar 
[Abu Hurairah] berkata 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Malam 
dan siang tidak akan 
lenyap sampai seorang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



lelaki budak berkuasa, 
namanya Jahjah." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan gharib. 



2155 



M 1 V* *w liauqi (jj A AJJfl 1 V* 

^jjl (jC (jC. j (jj 

gC. <^=>.^J i^ 1 ' ts^l CP 

iul (^Ila J jajj JiUii (jljjii 

( _ s iil ( _ s ic I i\W LajJ alia j 4jle 
(3 J^iJ (3^ J (3^ j.^' '—'"^ AJojV! 

cJI V ^jij 4j1c. iu! (j^a .ail 

(jjiJI ( _ s ^- (j-o "LijUa 

^ baJ (ji ^ jjjaj ^ (jj^jAlJa 

C5jJ ut JjI (Jllfrlll ^Jii. 

xluj J jkj (Ju„ifl,kJ (jj S a 



IjlA J^j (Jj^j ^ U~ull (jj (^[jic 

( _ s iil (j-o 4 la (Jljj ^/ (^"J 
^ JlaS (3^1! ^Ic. (jJjALJa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Qilabah] dari [Abu 
Asma v Ar Rahbi] dari 
[Tsauban] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: " yang aku 
takutkan atas umatku 
adalah pemimpin- 
pemimpiny 

menyesatkan." Berkata 
Tsauban: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sekelompok dari 
umatku akan senantiasa 
berada diatas kebenaran 
dan menang, tidaklah 
membahayakan mereka 
orang yang 
menghinakan mereka 
hingga urusan Allah 
tiba." Berkata Abu Isa: 
hadits ini hasan shahih. 
aku mendengar 
Muhammad bin Isma'il 
berkata: Aku mendengar 
Ali bin Al Madini 
berkata dan ia 
menyebutkan hadits dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam: "Sekelompok 
dari ummatku akan 
senantiasa menang 
diatas kebenaran." 
Berkata Ali: Mereka 
adalah ahli hadits. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2156 


&a a (jj ialiuil (jj IjJC UliSi. 

^aj-alc- (jc (jUiuj UJ aa 
auI .lie. (jc j j (jt ^J^J (jJ 
AjIc. A«l ^jl-a l] jIjj Jlajll 
lillij g^Ja lilll tLlAii V jsliaj 

(JaI (j-a 34-J 4-0*^ 
\ a if*, ^ji J Q La ml A a ml ^Lalj-J 

IjlA j BjJjA ^^Ij ^ ■aim ^alj 
^ la i a i aa I -JJ "a 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Asbath bin Muhammad 
Al Qurosyi Al Kufi] 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [bapakku] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sufyan Ats Tsauri] 
telah menceritakan 
kepada kami dari 
[Ashim bin Bahdalah] 
dari [Zirr] dari 
[Abdullah] berkata 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Dunia 
tidak akan hilang sampai 
seorang lelaki dari ahli 
baitku menguasai orang 
orang arab, namanya 
sama dengan namaku." 
Abu Isa berkata: Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Ali, Abu Sa'id, 
Ummu Salamah dan 
Abu Hurairah, dan 
hadits ini hasan shahih. 


2157 


(jj *!>UJI (jj jUaJI ^JC- UiiJla. 
jlj ' UiSa. jUaill J4=>JI -JJC. 
(jC J^ ^jC g I a1 & (jC 
Ajlc iil ^jii-a ^j-JjJI 

(JaI tj-a 3=0 (Jli fl^J 
a i ^ & (JIaiajujI 4 Ami ^Jalj-J 
^1 (jt ^JLLa jjl ujja.lj 
V) t-jlJI (j-a Jjju (Jll OJJJ* 
ts^J fJ^' ^ tJjA^ fj"i 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Jabbar bin Al Ala' bin 
Abdul Jabbar Al Athar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim] dari [Zirr] 
dari [Abdullah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Akan berkuasa 
seseorang dari ahli 
baitku yang namanya 
sama dengan namaku. 
Ashim berkata: Abu 
Sholih telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



mengabarkan kepada 
kami dari Abu Hurairah 
berkata: "Seandainya 
tidak akan tersisa dari 
dunia ini kecuali sehari 
niscaya Allah akan 
memanjangkan hari itu 
sehingga dia berkuasa." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 



2158 



l^aa a llj la jl_2cJ (jj l^a ^ Ijj la 
Jll 4 j» l7i Hi^a (jj 
LjI ClLaLi Jll ^laJI 

% 9 " -* 4 1", * tfw 

^1 (jt ''"''^J ^a.Ul) (Jj-jAj. all 

^ Jl Jill ^iljJj 2jI ^jlj-a 

I 1 (J%*-J L£ ^ jail j^g^i-ol 

Jll lililiU jjj 1 4 1 ,ri jl jl 
Jll Jjiui Jll i21lj U3 Ula 
^^-0 L J jiia Jij <jJ] ^t^?^ 

^ AJ (jJ^ (^jlacl (^jiacl 
_jj| JLs^La^j (j) C-Uajjoil La <JjJ 

•L " - / % - - "' 

-13 j (jj^ia. < yAa. ^ ■ 1' ;o 

CS^ (jC jji (>a j j 

Ajlt Atll C5 -lj-a <c . (jt \;» '» 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dia berkata: Aku 
mendengar [Zaid Al 
Ammi] berkata: Aku 
mendengar [Abu Ash 
Shiddiq An Naji] 
menceritakan dari [Abu 
sa'id Al Khudri] dia 
berkata: Kami takut akan 
terjadi hal hal yang 
diada-adakan 
sepeninggal nabi kami, 
lalu kami bertanya 
kepada Nabi Allah, lalu 
beliau bersabda: "Dalam 
ummatku ini akan ada 
Al Mahdi yang muncul, 
ia hidup selama lima, 
tujuh atau sembilan - 
Zaid ragu- Abu Sa'id 
berkata: kami bertanya: 
yang benar lamanya 
berapa? beliau 
menjawab "Beberapa 
tahun, " beliau bersabda: 
"Seseorang datang 
kepadanya lalu berkata: 
Wahai Mahdi berilah 
aku, berilah aku." beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bersabda: " Lalu Imam 
Mahdi memberinya 
dengan kedua telapak 
tangannya dibajunya 
sampai dia tidak mampu 
untuk membawanya." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan, dan telah 
diriwayatkan dari 
berbagai jalur sanad dari 
Abu Sa'id dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam adapun Abu Ash 
shiddiq An Naji 
namanya Bakar bin 
Amru dan dinamakan 
juga Bakar bin Qais. 


2159 


(jLoll (_piiajj 4j^aJI £jJaJj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Al Musayyib] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwaku berada 
ditanganNya, hampir 
saja putra Maryam turun 
pada kalian sebagai 
hakim adil lalu ia 
menghancurkan salib, 
membunuh babi, 
membatalkan jizyah dan 
harta melimpah hingga 
tidak ada seorang pun 
mendatanginya." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2160 


2 ijt»i jji j\tl lir. lVil-v 

(jc (jj Ai\ .lie. (jt s-l-liJI 
S \{;<~- LS J\ (jc- Ail^Li ^jj auI Ajc- 
tj '""•■»'"^* ^l^kll (jJ 
^] 4jJ (J jSj allaj AjIc Alii ^jJ-^-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





Joe — t 3 7 TTZ * ~ aj^ 

jAjl VI JxJ (j^J 
(_5-lj-a (J J-^J ^ <aLaj3 

(jj <>l)l j jj-uj ^ \ ,f "- (jc 
(jj ^iil j clw ^jL^JI 


Salamah] dari [Khalid 
Al Hadzdza v ] dari 
[Abdullah bin Syaqiq] 
dari [Abdullah bin 
Suraqah] dari [Abu 
'Ubaidah bin Al Jarrah] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: " tidak ada 
nabi pun setelah Nuh 
melainkan pasti 
mengingatkan Dajjal 
pada kaumnya dan aku 
mengingatkan kalian 
padanya." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menyebutkan ciri- 
cirinya untuk kami, 
beliau bersabda: 
"Sepertinya ia akan 
dijumpai oleh sebagian 
orang yang melihatku 
atau mendengarku 
sabdaku." Mereka 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, lalu 
bagaimana dengan hati 
kami saat itu." Beliau 
menjawab: "Sepertinya - 
maksud beliau seperti 
saat ini- atau lebih baik." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abdullah bin Busr, 
Abdullah bin Al Harits 
bin Juzai, Abdullah bin 
Mughaffal dan Abu 
Hurairah, dan hadits ini 
hasan gharib dari hadits 
Abu 'Ubaidah bin Jarrah. 


2161 


^jc. jiju (jl^)3^ 

* a a ' a a ^ 

( _ s it ( _ r iiU (_)jAi]l ^ jlljj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
mengkabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




telah mengkabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam berdiri ditengah- 
tengah orang, beliau 
memuji Allah 
selayaknya, setelah itu 
beliau menyebut Dajjal, 
beliau bersabda: " aku 
mengingatkan kalian 
padanya, tidak ada 
seorang nabi pun 
melainkan pasti 



mengingatkan kaumnya 
dan Nuh telah 
mengingatkan kaumnya, 
tapi aku akan 
menuturkan suatu sabda 
pada kalian yang belum 
pernah diucapkan oleh 
seorang nabi pun kepada 
kaumnya, kalian 
mengetahui bahwa ia 
(Dajjal) buta sebelah 
mata dan tidak buta 
sebelah mata." Berkata 
[Az Zuhri]: Telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Umar bin 
Tsabit Al Anshari] 
bahwa ia diberitahu oleh 
[seorang sahabat nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam], nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda saat itu, beliau 
mengingatkan mereka 
pada fitnahnya: "Kalian 
tahu bahwa tidak ada 
seorang pun diantara 
kalian melihat Rabbnya 
hingga meninggal dan 
diantara kedua matanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







(Daiial) tertulis K A F I 

\ jj / 

R yang bisa dibaca oleh 
orang yang membenci 
perbuatannya." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2162 


^jc. j-a*-o Ijjj^.1 (jl jj^ 

clw' g^-"> jc- J* J' 
jjjU'..'i i jj'itl i<MS" £]U ;\T.,j 

aJ i oJa Ij jT- a SI J jij ^^1^ 
^ la i a i aa CJAla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Yahudi akan 
memerangi kalian yang 
selanjutnya kalian akan 
menguasai mereka 
hingga batu berkata: Hai 
muslim, ini orang 
Yahudi di belakangku, 
bunuhlah dia." Berkata 
Abu Isa: hadits ini hasan 
shahih. 


2163 


(jj Aa^Ij tjJ "^"^ .a Ijj la 
oiljc. (jj ^JJ Lii^i Vis 
(jc <jjjC ^1 (jj 1j» m uj-li. 
£Jfui (jj ojjiJJI (jt ^13' (j^' 

(J JJJJ UiiAiJla (jjj.lLa]l j5Lj 

(JliJ (JjIi-ttlL (_>ajl (j-a 2-^^ 
(jlS £1 jSi <XJJJ jjlU ja. LgJ 

i aa iLlpa I^A j <JojIc.j 

; . S, \ >--. '* -. 
(jj JJll JjC a! jj ^3 j <-;-lJjC. 

^jl jjC. .1^.1 j JJC- j C_ljj*j 

i*n>ii (j-o VI Aijxj Vj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan [Ahmad 
bin Mani'] keduanya 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu 'Urubah] dari [Abu 
At Tayyah] dari [Al 
Mughirah bin Subai'] 
dari [Amru bin Huraits] 
dari [Abu Bakar Ash 
Shiddiq] berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Salam, beliau bersabda: 
"Dajjal akan muncul dari 
suatu negeri di timur 
bernama Khurasan, ia 
diikuti oleh kaum-kaum, 
sepertinya wajah mereka 
perisai yang ditambal." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah dan 
Aisyah dan hadits ini 
hasan gharib, hadits ini 
diriwayatkan oleh 
[Abdullah bin Syaudzab] 
dan beberapa perawi dari 
Abu At Tayyah, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Abu At 
Tayyah. 


2164 


(ji^jSI (jj Aii\ SjC. Ujik 

liiii tiljUiJI (jj iSLaJI UjjiJ 
LW e?^ ' "** LW "^J^ 

(jr. ' ijNi.i\| i jji liji (jr. 
(jc jsLLi L-laLLa 4j^»j ,_j| 
Aljl ( _ s i-a ^g-llil (jilj^ (jj jlULi 

jj| (Jlljg 4ir°iui (JLL^ll 
■ . jr. i il'vll ij '„«-. 
\"~-J jj^j jjj jji) ^JC j (jj 
lajj ^jl J Jj» (jj <&l 

(ji,.-v I.&j (5J.Vi\l 

IjiA (j-o VI Aijij V s-yj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkabarkan kepada 
kami [Al Hakam bin Al 
Mubarak] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Abu 
Bakar bin Abu Maryam] 
dari [Al Walid bin 
Sufyan] dari [Yazid bin 
Quthaib As Sukaini] dari 
[Abu Bahriyah, teman 
Mu'adz bin Jabal] dari 
[Mu'adz bin Jabal] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Peperangan besar, 
penaklukan 
Kostantinopel, dan 
munculnya Dajjal 
selama tujuh bulan." 
Berkata Abu Isa: dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Sha'bu bin 
Jatstsamah, Abdullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Busr, Abdullah bin 
Mas'ud dan Abu Sa'id Al 
Khudri dan ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami hanya 

mengetahuinya dari jalur 
sanad ini. 


2165 


Lii la jiut (jj 3 jJaaJa Hi la 

clw cs"^ 2 ^ L)^ ^ J* (j^ ^j'^ 
^jmJ lillLa (jj (jjiil jt m 

(JIAaII ^ jji Ait ^iaj 

(jl2>j « N« 2 <*<<U*<U..iattj 

iill ~ 1* ."^ >— llajual (j'— «J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] dari 
[Syu'bah] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Anas bin 
Malik] berkata: 
Penaklukan 

kostantinopel bersamaan 
dengan terjadinya 
kiamat." Berkata 
Mahmud: hadits ini 
gharib dan 

Kostantinopel -ibu kota 
Romawi- akan 
ditaklukkan saat Dajjal 
muncul dan 
Kostantinopel telah 
ditaklukkan di masa 
sebagaian sahabat nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 


2166 


Alljjll CH LT^" ^ 31 
Alt (jj A)il Alt j glutia jo 
(3^.5 JjL?- jj Aj jj jj (j&^/)]l 

J^VI ^ l^ li] l*iv>li 

^jUall j^L> (jj ^jikj jt j^L> 

CP J^f- lH jp^-j^ ^ (jt 
jj (_jjiI jiil (jt jjii jj jjf?. A-fjl 
Jbl l! jSa!(1 jULaLi 

Jll (Jill! 2_ajUa jj aljlla 

J jj^j Ait (j« Ua jLaili 

'> Jt 5 ' v ? * 
Ui^j ^xLj j 4 Mo Aill ( _ s ALa 

La (Jlaa liia iSBi tlijil 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Hujr] telah 

mengkabarkan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dan [Abdullah 
bin Abdurrahman bin 
Yazid bin Jabir] hadits 
salah satu dari keduanya 
masuk ke dalam hadits 
yang lainnya, dari 
[Abdurrahman bin Yazid 
bin Jabir] dari [Yahya 
bin Jabir Ath Tho v i] dari 
[Abdurrahman bin 
Jubair] dari [ayahnya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



<ua iiLjaall Sliiil (3-Lill ijii 

AijUa oLjjIa (^gJa t " la 3 J j 
J Jla-ll| jj£ Jll (Jllll 

uU ( aSj3 Ul j (j! f 3 ' 

L LmJ j ?r \i^J (j'j .a^J J.J A a la a 

A., T- < ,a'." j 

illl j 4 l nil ^jt- a j_y>\2 

t_lL2u Aj) gUjjja (Jfi (^gic. ( -J^}la 

^ a i 4 1 1 .Ti A jgfl I-* Ajjc- 

t—lli-Lal ojjLi 

(jjj Li ^^>^J (3^ ' 
Li VI a uij I \; "j Clilai (jjl^aJlj 
(J jlaj Li Ilia (Jls I jjfil .ail JlLiC 
Jll t>ajVl ^ Ajj1 La) 
jLjlj A iujS ^^J L-a^cJ (jJAJ^jl 
A-aul ^)jLLj j AjLa^£ ^JJJ 

LbaSj] aIL11£ ^ill ijjll CjjI jl 

V Jli £JJ o!>L-a Ajs 
ijl J jLij U Liiii Jll AJ I j jia! 

JL? (_H=jVI AjC-j-" LaS 
(^jUa £yjjl AjjJ.Viinl clyillS 

(jji^jj Aj jj aja jcAia ^ jail 



AjLjdj3 



alii Aj°a9 Ajle 



^j-jjLj (_>uj] (j^cajj-ajj ^LgJI^al 

^iLja 4 i i l ajj aJ (jjjLi^iuiia 

^)-aljj ^)JaJaj9 ^j^*^'' (Jl e.LaLi]l 



£ JJJS ilujOi t"\y" jjl (J^ajVI 
dijLa La M j 1 — «1 K a^ja ^ A " a^ji& 

AjjaJI (^Lj ^J (JL? li j^)J-ia 

' ■ 'J'"^»J^ Aj y ;^ L^lo ' a^La ij< 
1 lllaJa IjIjoi iL^J J 1 "-^ (JajSI 

AjJaiia ' al^JLj a jj ,° •— js LlLili 

ojliall Ait (JjjIuO ^a^jjJij 

LLLL Ijj Ajkikl ^jic. Ajij 

Aio j jaj Aiaj bjj 3^ AjjI j 

^jj iaj ^3 Jll 3!jlll£ 5^*4 

^tJjj CjLa VI likl t _ ? J*J A ljiV) 



Jubair bin Nufair] dari 
[An Nawwas bin Sam' an 
Al Kila'i] berkata: Pada 
suatu pagi hari, 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menyebut Dajjal, beliau 
melirihkan suara dan 
mengeraskannya hingga 
kami mengiranya berada 
disekelompok pohon 
kurma. Kami pergi 
meninggalkan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam lalu 
kami kembali lagi, 
beliau mengetahui hal 
itu lalu beliau bertanya: 
"Kenapa kalian?" kami 
menjawab: wahai 
Rasulullah, baginda 
menyebut Dajjal pada 
suatu pagi, baginda 
melirihkan dan 
mengeraskan suara 
hingga kami mengiranya 
ada disekelompok pohon 
kurma, beliau bersabda: 
"Selain Dajjal yang lebih 
aku khawatirkan pada 
kalian, bila ia muncul 
dan aku berada ditengah- 
tengah kalian, aku akan 
mengalahkannya, bukan 
kalian dan bila ia 
muncul dan aku sudah 
tidak ada ditengah- 
tengah kalian, maka 
setiap orang adalah 
pembela dirinya sendiri 
dan Allah adalah 
penggantiku atas setiap 
muslim, ia adalah 
pemuda ikal, matanya 
menonjol, mirip Abdu 
Al 'Uzza bin Qathan. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(JjIluJJ i . ila (j£ (j^i <&l (Jlij Lafi 

^aA^aJ l^j ^y&i j>2 LjjS li l—l^AiS 
i] s-La o^i oAgJ 

U-^~3 C5^^ ^jl-^j-alj ^.^y* 

^jjJI ££Aa.V jlijA 
aAa.lj ^"Sj Cll^oS ^j^-o ^-wj^jS 

A93 VI 

(Jll ^aA jLaAj ')')') j ji^iaA j 

a lalj Aill ^ ^ n if. !C.Jj3 

I jlJa -j}' 1 "- (J-^J^ Jl3 

(j^ajVI (J^*ja Jl3 jAi Vj JJj 

(jjaj^il IkaJl (jjj jsjII (j^i 

^ jj i \ r ajSi I ajj ijl CLaJ jj 
^jjlull ^)jLLj ^Ajjj ^j-o^^ 1 l]^ 



Siapa pun diantara 
kalian yang melihatnya 
hendaklah membaca 
permulaan surat para 
penghuni goa (Al 
Kahfi), ia muncul 
diantara Syam dan 'Irak 
lalu banyak membuat 
kerusakan dikanan dan 
dikiri, wahai hamba- 
hamba Allah, teguhlah 
kalian." Kami bertanya: 
Berapa lama ia tinggal di 
bumi? Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menjawab: 
"Empat puluh hari, satu 
hari seperti setahun, satu 
hari seperti sebulan, satu 
hari seperti satu pecan 
dan hari-hari lainnya 
seperti hari-hari kalian." 
Berkata An Nawwas: 
Kami bertanya: wahai 
Rasulullah, bagaimana 
menurut baginda tentang 
satu hari yang seperti 
satu tahun, cukupkah 
bagi kami shalat sehari? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: Tidak, tapi 
perkirakanlah 
untuknya." Berkata An 
Nawwas: Kami 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
kecepatannya di bumi? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: Seperti hujan 
yang diterbangkan angin 
lalu ia mendatangi kaum 
lalu menyeru mereka, 
mereka mendustakannya 
dan mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



cr uyt jjI Jl&elLlI J jsj membalikkan kata- 
tljjji ^^-a ^Ltk cjjjik \Sk katanya, ia 
~i£ VI Aijii V meninggalkan mereka 

jfk ijj Ajjj lW t>*^-j5l lalu ia diikuti oleh harta- 

harta mereka hingga 
mereka tidak lagi 
memiliki apa pun, 
setelah itu ia mendatangi 
kaum dan mcnyeru 
mereka, mereka 
menerimanya, ia 
memerintahkan langit 
agar menurunkan hujan, 
langit lalu menurunkan 
hujan, ia memerintahkan 
bumi agar mengeluarkan 
tumbuh-tumbuhan, bumi 
lalu mengeluarkan 
tumbuh-tumbuhan, lalu 
binatang ternak mereka 
pulang dengan punuk 
yang panjang, lambung 
yang lebar dan kantong 
susu yang berisi, lalu 
dajjal mendatangi 
perkampungan yang 
tinggal puing-puing dan 
berkata kepadanya: 
"Keluarkan harta 
simpananmu lalu dajjal 
meninggalkannya dan 
kekayaan-kekayaan 
bumi mengikutinya 
seperti ratu lebah lalu ia 
memanggil seorang 
pemuda belia, ia 
menebasnya dengan 
pedang lalu memutusnya 
menjadi dua bagian lalu 
memanggilnya, dan anak 
muda itu tiba-tiba bisa 
datang wajahnya yang 
berseri-seri seraya 
tertawa, saat ia seperti 
itu, tiba-tiba 'Isa putra 
Maryam turun di sebelah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



timur Damaskus di 
menara putih dengan 
mengenakan dua baju 
bercelup minyak za'faran 
seraya meletakkan kedua 
tangannya diatas sayap 
dua malaikat, bila ia 
menundukkan kepala, air 
menetes dan bila ia 
mengangkat kepala 
keringat bercucuran 
seperti mutiara." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang mencium bau 
nafasnya melainkan 
pasti meninggal dunia 
dan bau nafasnya sejauh 
matanya memandang." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: '"Isa mencari 
Dajjal hingga 
menemuinya di pintu 
Ludd lalu 
membunuhnya." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Iajuga 
tinggal lama hingga 
Allah mewahyukan 
padanya agar 
menggiring manusia ke 
Thursina karena Aku 
telah menempatkan 
hamba-hambaKu yang 
tidak seorang pun bisa 
memeranginya." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Allah 
mengirim Ya'juj dan 
Ma'juj, mereka seperti 
yang difirmankan: "Dari 
benteng-benteng tinggi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



mereka turun dengan 
cepat." (QS. Al-Anbiya' 
96), Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Lalu 
yang terdepan melintasi 
danau Thabariyah dan 
minum kemudian yang 
belakang melintasi, ia 
berkata: Tadi disini ada 
airnya. Mereka berjalan 
hingga sampai gunung 
Baitul Maqdis, mereka 
berkata: Kami telah 
membunuh orang-orang 
yang ada di bumi, ayo 
kita bunuh yang ada di 
langit. Mereka pun 
melesakkan panah 
mereka ke langit lalu 
Allah membalikkan 
panah mereka bermerah 
darah. 'Isa putra Maryam 
dan para sahabatnya 
terkepung hingga kepala 
kerbau saat itu lebih baik 
bagi salah seorang dari 
mereka dari pada seratus 
dinar milik salah seorang 
dari kalian hari ini lalu 
'Isa putra Maryam dan 
para sahabatnya berdoa 
kepada Allah." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Lalu Allah 
mengutus cacing di leher 
mereka lalu mereka mati 
seperti matinya satu 
jiwa, lalu 'Isa dan para 
sahabatnya datang, tidak 
ada satu sejengkal 
tempat pun melainkan 
telah dipenuhi oleh 
bangkai dan bau busuk 
darah mereka." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Lalu 'Isa dan 
para sahabatnya berdoa 
kepada Allah lalu Allah 
mengirim burung seperti 
leher unta." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Burung itu membawa 
mereka dan 
melemparkan mereka 
lubang tanah, kaum 
muslimin menjadikan 
panah, anak panah dan 
wadah panah mereka 
sebagai bahan bakar 
selama tujuh tahun." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Lalu Allah 
mengirim hujan kepada 
mereka, tidak ada rumah 
dari bulu atau rumah 
dari tanah yang 
menghalangi turunnya 
hujan." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Hujan 
itu membasuh bumi dan 
meninggalkan genangan 
dimana-mana." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Setelah itu 
dikatakan kepada bumi: 
Keluarkan buah- 
buahanmu dan 
kembalikan berkahmu. 
Saat itu sekelompok 
manusia memakan 
delima, mereka 
menjadikan kulitnya 
sebagai tempat berteduh, 
susu diberkahi hingga 
sekelompok manusia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



mencukupkan diri 
dengan unta perahan, 
satu kabilah 
mencukupkan diri 
dengan sapi perahan dan 
beberapa kerabat 
mencukupkan diri 
dengan kambing 
perahan. Saat mereka 
seperti itu, tiba-tiba 
Allah Subhaanahu wa 
Ta'ala mengirim angin 
lalu mencabut nyawa 
setiap orang mu v min dan 
orang-orang yang masih 
ada melakukan 
hubungan badan secara 
tenang-terangan seperti 
keledai kawin. Maka 
atas mereka itulah 
kiamat terjadi." Berkata 
Abu Isa: hadits ini hasan 
shahih gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Abdurrahman 
bin Yazid bin Jabir. 



2167 



— ;« fl ~ ~ — 1 — " 

(jC (Jiui <jl alia J AjIc. iiil 
4jjC JjC-l VI JjC-L 

^Ij A °; U^" 

iJUll 

Alii ^jC. ^^-^9 e-LaLjl^ o^jj^A 

^lj Jjjijl J ^UijlC. J ^gjl J 

jjl Jla ^^Ic. (jj (jliilallj (_>uIjc. 

^nxa (_>j^^ < i-^A ^ l njr- 

(jj <&l ^JC- ClyAi. (j^i 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Ash Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau ditanya 
tentang Dajjal, beliau 
menjawab: "Ingat, Rabb 
kalian tidak buta sebelah 
mata dan ia (Dajjal) buta 
sebelah mata kanannya 
seperti anggur yang 
menjorok." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Sa'ad, Khudzaifah, Abu 
Hurairah, Asma\ Jabir 
bin Abdullah, Abu 
Bakrah, A v isyah, Anas, 
Ibnu Abbas, Al Falatan 
bin Ashim. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 
Abdullah bin Umar. 


2168 


(jjjlA (^jj jj ljj.la ;JTJ' ajll 
AjIc. Alii ^jii-a <&l l! J^J Jlalll 

L^lkij 311 l^j jio_>aj a£j!>U1I 

IjlA ^ injr- (Jls ^jt- a a j 
^ la i a gj i ua I -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdah bin 
Abdullah Al Khuza'I Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Dajjal 
mendatangi Madinah 
lalu ia mendapati 
malaikat-malaikat 
menjaganya, ia tidak 
bisa dimasuki oleh 
Tha'un dan Dajjal, insya 
Allah." Dalamhalini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah, Fathimah 
binti Qais, Usamah bin 
Zaid, Samurah bin 
Jundub dan Mihjan. 
Berkata Abu Isa: hadits 
ini hasan shahih. 


2169 


^jj ^j^iJI Aic. IjiiA^. <Luj9 llj ^ 
.lie. ^jj s.3\jl)I ^jc. litta * 

piuiil) ^jjtj jjj^' Ja'j cJ°;^^ 
a^j!>U]| ciiaj^ 3 l^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Alia bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^ la i a 



salam bersabda: "Iman 
itu ada di Yaman, 
kekufuran berasal dari 
arah timur, ketenangan 
itu untuk para pemilik 
kambing, bangga dan 
riya' ada dikalangan 
Faddani, para pemilik 
kuda dan bulu, Al Masih 
saat tiba mendatangi 
belakang Uhud lalu para 
malaikat memalingkan 
wajahnya ke arah Syam 
dan disanalah ia binasa." 
Berkata Abu Isa: hadits 
ini hasan shahih. 



2170 



(jjl (jc >— ulll liiAa. <JJJ3 liiAa. 

.'IC (jj Alii iUC 4_ji t ■ j g uS 

t^J-laj (_5jLLajVI AjIxj (jj Alii 

£_Aik-a ^5"*^ ' " " ^-/^ ' — 

Aiuil (jj ^ °; la, j o 

j^ysC ^jj Alii iic. j Jj)* t tlio 

^ la i a i aa UJ.la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Lais] 
dari [Ibnu Syihab] ia 
mendengar ['Ubaidullah 
bin Abdullah bin 
Tsa'labah Al Anshari] 
menceritakan dari 
[Abdurrahman bin Yazid 
Al Anshari dari Bani 
Amru bin Auf] berkata: 
Aku mendengar 
pamanku [Mujammi' bin 
Jariyah Al Anshari] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Ibnu Maryam 
membunuh Dajjal di 
pintu Ludd." Berkata 
Abu Isa: Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Tmran bin Hushain, 
Nafi' bin 'Utbah, Abu 
Barzah, Hudzaifah bin 
Usaid, Abu Hurairah, 
Kaisan, Utsman bin Abu 
Al Ash, Jabir, Abu 
Umamah, Ibnu Mas'ud, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abdullah bin 'Amru, 
Samurah bin Jundub, 
Nawwas bin Sam'an, 
'Amru bin Auf, 
Hudzaifah bin Al 
Yaman. Berkata Abu 
Isa: hadits ini hasan 
shahih. 


2171 


ijaaJa LuJla jUxj (jj ^aa a LuJla 
oJlUd (jt A \n u5 Ljlla j°» t- (jj 

gikli jjiVi ^if j$ v] 

(34^ f^jj u!j jj^' M 

^ la i a ^j- aa I lj^a. j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] berkata: Aku 
mendengar [Anas] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Tidaklah seorang nabi 
pun melainkan 
mengingatkan kaumnya 
dari si buta sebelah mata 
si pendusta, Rabb kalian 
tidaklah buta sebelah 
mata, diantara kedua 
matanya tertulis K A F I 
R." Hadits ini hasan 
shahih. 


2172 


■ Mr. LuAa j ^j-j (jUiui Uu^a 

La) j ^ aj 7- a La] ^jLLa (jjl 
Cll^jjj (_)jAj]I (jUajll (jj^aixJi 

a \ i"t, I j 1 i] 

*\^q < * * ^\ . ill ^ A \s. t '^J^J* udfll 
(Jliljj Laia Aj3 (jjlll t_lj£j La-a 

t~A\"* t " <21c. LLa ^ ■ ^ <U i " ilS 

iala LaJC- jLaAk (Jla 

~n» lji Lil U J (Jlaa (jjL 

lil; oJj (j-a C—ljjjil (jl CllA 
lji, A} Clllaa Aj3 (jjilill (_lj£j Lai 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Jurairi] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata: Ibnu 
Sha'id menemaniku 
ketika haji maupun 
umroh, orang orang 
berangkat sementara aku 
dan dia tertinggal, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(JjlUl! ^IcJ ^ajLJI jaSjic ( _ s iij 

(J^jjoij (Jil £ll ^luti Iji j __)3l£i <Uj 
ajS& <j| alljj iil ^ U<-l ail 

( _ s iLa Alii (Jjjjjj (JiJ £ll 4jjAa1Lj 

(Ja! jj-a Clluill "LilAillj AiLa <U 

Ia^j r 0 ^J lJI j L« <>l)l j3 

AijtV ^iilj li=>. I jli. 

jA (jjl L_S^)clj oillj L_S)^)C.lj 
i21j Iaj Cilia tJ^ajVI (J-a 4T.LL1I 
IjlA ^ l jnr- jjl (JlLa jjll __)jl_ui 



setelah aku menyendiri 
dengan dia aku merasa 
merinding dan ngeri 
darinya karena apa yang 
telah dikatakan orang 
orang tentangnya, 
setelah aku turun aku 
berkata kepadanya: 
Letakkan barang 
bawaanmu di pohon itu. 
dia (Abu sa'id) berkata: 
Dia melihat seekor 
kambing dan mengambil 
wadah lalu pergi 
memerah susu kemudian 
dia datang kepadaku 
dengan membawa susu 
dan berkata kepadaku: 
wahai Abu sa'id 
minumlah, namun aku 
tidak suka untuk minum 
sesuatu melalui 
tangannya karena apa 
yang telah dikatakan 
orang orang tentangnya, 
lalu aku berkata 
kepadanya: Hari ini 
adalah hari yang panas 
dan aku tidak ingin 
untuk minum susu. lalu 
dia berkata kepadaku: 
Wahai Abu Sa'id, aku 
berniat untuk mengambil 
seutas tali kemudian aku 
ikatkan pada sebuah 
pohon lalu aku 
mencekikkan diriku 
karena apa apa yang 
telah dikatakan oleh 
orang orang kepadaku 
dan tentangku, tidakkah 
kalian tahu bahwa 
barangsiapa yang 
ucapanku samar 
baginya, namun sekali- 
kali tidak samar bagi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kalian, bukankah engkau 
adalah orang yang paling 
tahu tentang sabda 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, wahai 
orang orang Anshar 
bukankah Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam pernah bersabda 
bahwa dia kafir (Dajjal) 
sedangkan aku adalah 
orang muslim, bukankah 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam pernah 
bersabda: " dia adalah 
orang yang mandul tidak 
melahirkan anak 
sedangkan aku telah 
meninggalkan anak 
anakku di Madinah, 
bukankah Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam pernah bersabda 
bahwa dia tidak masuk 
atau tidak halal baginya 
Makkah dan Madinah, 
bukankah aku termasuk 
penduduk Madinah? dia 
(Ibnu Sha'id) berkata: 
inilah aku sekarang 
berjalan bersamamu 
menuju Makkah. Demi 
Allah dia terus menerus 
mengatakan hal ini 
sampai aku mengatakan: 
Mungkin dia berbohong, 
kemudian dia berkata: 
wahai Abu Sa'id, demi 
Allah pasti aku akan 
ceritakan kepadamu 
suatu berita yang benar, 
demi Allah aku 
mengetahuinya (Dajjal), 
aku mengetahui 
bapaknya, dan 
mengetahui di mana 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sekarang ia berada. Aku 
berkata: Celaka kamu 
sepanjang hari. Abu Isa 
berkata " Hadits ini 
hasan shahih. 



2173 



Jj.'"'^ (J^3 J^Vl j»Jjilj AiLijj 
(_J JJ La alia j 4jle iill 

^jlll tJLaa plill j^a ^V>c- 

{Jyi^C <iic. A)jl ^ 

j-aC. ( ^lc. (jj gylua.J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul A'la] dari 
[Al Jurairi] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam bertemu 
dengan Ibnu Sha'id di 
suatu jalan Madinah lalu 
beliau menahannya, ia 
adalah budak Yahudi 
dan ia memiliki rambut 
yang dipintal, saat itu 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam bersama 
Abu Bakar dan Umar, 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam bertanya 
padanya: "Apakau 
bersaksi bahwa aku 
utusan Allah?" ia balik 
bertanya: Apa kau 
bersaksi bahwa aku 
utusan Allah? Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Aku 
beriman kepada Allah, 
malaikat, kitab, rasul dan 
hari akhir." Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam: "Apa yang kau 
lihat?" Abu Sha'id 
menjawab: Aku melihat 
'arsy diatas air. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Kau 
melihat 'arsynya iblis 
diatas laut." Beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bertanya: "Apa yang kau 
lihat?" Ibnu Sha'id 
menjawab: Aku melihat 
seorang jujur dan dua 
pendusta atau dua orang 
jujur dan seorang 
pendusta. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Disamarkan baginya." 
Lalu nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
memanggilnya. Berkata 
Abu Isa: Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Umar, Husain bin Ali, 
Ibnu Umar, Abu Dzarr, 
Ibnu Mas'ud, Jabir, 
Hafshah. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan. 



2174 



■ _aJaaJl AjjLLi (jj Alii Aic lilla 
(jj (jc A s\ l ji jjj ALai. HjAa 

is? Ci Cy^-j^ 9^ CP j 

jjl ' - Q aj alia j A-llc Atll ^U^i 

jjtl LagJ a!jj a!j LagJ 

sliit ^Uj Axili AMj S-^JJ jj-bi 

J jjjij ul diij AJii Vj 

Ajjjl ilLjj Ajlc- Ai)l 
(jlS -■>■ 111 <_J^>jja O'^J^ 3 • JJl (3^9 
AAjjia AliLja^a A_«i j jlaLa Aiji 
1 'it a i d1 Jr C& lH-^ 

C1ijAA9 AjjAalb J Jfrjul [-3 J J^J-"^ 
IjiLi ( _ s ji. (JJ J^3^' J 

J lip ^jj! u^*"- 

1 )\qq 1 ^ >q allu j Ajic. Alii ^lLa 

Vila jJj liSl 3a 

li'i^ p IV, OS 2jj V lile 

AJalj ^J^u ^)j-ial ^3^" 

ijls Ajls jiljj sljJC- ^Uj Ajtila 

jA lila LaAAlC (j-a lii.^)^ 3 

Aj A a j US ^jnainll Ja^Aa 

AjoiSj (jc ' LjSjS A_ig_aA aJj 

La CjLaLi 3a j Ills Laila La (JLaa 

^UJ ^ 'J*"- iu2 i»j (3^ life 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mua'wiyah Al 
Jumhi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ali bin 
Zaid] dari 

[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [ayahnya] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Ayah 
dan ibu Dajjal tinggal 
selama tigapuluh tahun, 
keduanya tidak memiliki 
anak, setelah itu 
keduanya melahirkan 
bayi buta sebelah mata, 
ia paling berbahaya dan 
sedikit manfaatnya, 
matanya tidur tapi 
hatinya tidak." Setelah 
itu Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam menyebutkan ciri- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




ciri kedua orang tua 
Dajjal, beliau bersabda: 
"Ayahnya tinggi, kurus, 
hidungnya seperti paruh 
dan ibunya gemuk 
bertangan panjang." 
Berkata Abu Bakrah: 
Kami mendengar bayi 
lahir dikalangan yahudi 
Madinah, lalu aku pergi 
bersama Zubair bin 
Awwam hingga kami 
memasuki kediaman 
kedua orang tuanya, 
ternyata ciri-ciri yang 
disebutkan Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam ada pada 
keduanya, kami 
bertanya: Apa kalian 
punya anak? Keduanya 
menjawab: Kami tinggal 
selama tigapuluh tahun 
tapi tidak punya anak, 
setelah itu kami punya 
anak buta sebelah mata, 
ia membahayakan dan 
sedikit sekali 
manfaatnya, matanya 
tertidur tapi hatinya 
tidak. Berkata Abu 
Bakrah: Lalu kami 
keluar dari kediaman 
mereka berdua ternyata 
ia tengah tergeletak di 
tanah di bawah terik 
matahari dalam kain 
beludru dan ia berbicara 
tapi tidak difahami. Lalu 
ia membuka penutup 
kepalanya, ia bertanya: 
Apa yang kalian berdua 
katakan? Kami 
menjawab: Apa kau 
mendengar ucapan 
kami? Ia menjawab: Ya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kedua mataku tidur tapi 
hatiku tidak. Berkata 
Abu Isa: hadits ini hasan 
gharib, hanya kami 
ketahui dari hadits 
Hammad bin Salamah. 



2175 



jab-a 

lH* CP g^-" 1 CP lS 

^9 ^LlLa J 

t lUaaJl (jJ j-aC- ^_i3 Lai 

Ale- ^jLolxJI *T^"j J 
j» l'j'ij ^la ^5lc- jA j 4JUL0 

iul ^'^* cJj^j s-L> j -' a 

^Huja AjIc illl ^jlLa (^fill LW ^ 

bjlj .iLLa (jjl (Jll iSSjJU La 
^ji-a A lul (Jlla L-ljllfij (jjlLa 
jiVl (2Jjle. kla all* j Ajic. 2ll 
<jlc ^jlLa J J±»J LP ^ 
aJ Li. j Vim i2l ClsliL ^j) fllx'j 
JLaa (jjfi (jLk^j »1 ^jj 
(3 jLij (Jlaa ^ jA jllLa ^jj! 
jjla LLi.1 alLij AjIc 2jI ^jiLa Jh\ 
(J jLij L jjic (Jll i^ljjia 
Jlaa <iic. t_ijjLall J Jjijl <&l 

aHaj Ajlo Alii /glLa (J JJ^J 
V (j)3 AjIc. JaLiJ (jia lla. lit 

Ajc. Jli^Jja ,j i2U jlk ill AjSj 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abd bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu 
Ulnar], Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam melewati Ibnu 
Shayyad bersama 
beberapa sahabat, 
diantara mereka ada 
Umar bin Al Khaththab, 
ia bermain bersama 
anak-anak kecil didekat 
Uthum bin Maghalah, ia 
adalah seorang budak, ia 
tidak merasa hingga 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
memukul punggungnya 
lalu beliau bertanya: 
'Apa kau bersaksi 
bahwa aku utusan 
Allah?" Ibnu Shayyad 
memandang beliau, ia 
menjawab: Aku bersaksi 
bahwa engkau adalah 
rasul kaum ummi. 
Selanjutnya Ibnu 
Shayyad bertanya: Apa 
kau bersaksi bahwa aku 
utusan Allah? Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 'Aku 
beriman kepada Allah 
dan rasulNya." Setelah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



itu nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bertanya: "Apa yang 
mendatangimu?" Ibnu 
Shayyad menjawab: 
Seorang jujur dan 
seorang pendusta 
mendatangiku. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Urusan dicampur 
adukkan padamu." 
Setelah itu Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam bertanya: " aku 
menyembunyikan 
sesuatu padamu." Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam ketika itu 
menyembunyikan 
kutipan ayat yang 
berbunyi "dan ingatlah 
ketika langit membawa 
asap yang nyata (QS. 
Addukhan: 10). Ibnu 
Shayyad menjawab: Itu 
adalah asap. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Hinalah engkau, engkau 
tidak bakalan melampaui 
batas kemampuanmu 
sebagai dukun!." Umar 
berkata: Wahai 
Rasulullah, izinkan aku 
menebas lehernya. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Bila ia benar, 
kau tidak akan bisa 
menguasainya dan bila 
tidak, tidak ada baiknya 
bagimu untuk 
membunuhnya." Berkata 
Abdur Razza: Maksud 
beliau Dajjal. Berkata 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2176 


je (jUiLi ^1 (jc (jjj-ac-VI 

2jl ^ji-a <&! l! J^J lM^S 

* - - 1. -r-' - " ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Jabir] dia 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: " Tidak 
ada suatu jiwa yang 
hidup di atas bumi yaitu 
pada hari ini untuk 
seratus tahun kemudian." 
Berkata Abu Isa: Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Ibnu Umar, Abu 
Sa'id dan Buraidah. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan. 


2177 


^ *r-. 1 \ ^ \-*. \ \ jjaa jj ^ ic I 
(jc. ^)-ax-o (jl ^)J^\ 
Aill llC. (jj ^alLul (jt J' 

^-ttC- (jj 1JC. jl ^ Ala ^1 
Alii ( _ s -lj-a (3 J^J Vjj (^^llalli 
o^LLa A 1 U dll j alLjjg <Liic. 

j^ic ojlA f&M ffijljl ^ 
(jA-a (^SJ-J V ' a AjLti AjLq 

V alia j AjIc cs^""* 3 ' J ->"0 

J*^ 1 cs^ J* L>*? CS^J 
^^pjj (j) i^llij Ajjj Akl (J^aj^/I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim bin Abdullah] 
dan [Abu Bakar bin 
Sulaiman bin Abu 
Hatsmah] bahwa 
[Abdullah bin Umar] 
berata: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam shalat 'isya v 
bersama kami pada suatu 
malam diakhir hidup 
beliau, saat salam beliau 
berdiri lalu bersabda: 
"Tahukah kalian malam 
kalian ini diatas 
penghujung seratus 
tahun ini, tidak ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



seorang pun diatas muka 
bumi ini yang hidup 
(setelah seratus tahun 
berikutnya, pent.)." Ibnu 
Umar berkata: Orang- 
orang takut akan sabda 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam itu 
seperti yang mereka 
perpincangkan berupa 
perkataan-perkataan 
tentang seribu tahun, 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam hanya 
bersabda: "Tidak akan 
ada seorang pun saat ini 
ada di atas muka bumi 
akan hidup (saat itu, 
pent.) " Maksud beliau 
melintasi abad tersebut. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini shahih. 



2178 



LuJLa tC^y ajll ' )<i ~"'\\ (jj ' ■ Ufa 

ji (jc ^1 (jj ' ■ ua (jc- 

(jj (jA^^]| ^jc (jj Iuuuj (jc 

Sr 1 *^ LW <*^> LP *Jl}\ Cp iS JJI 
AjIc Sill ^glla <Ul! J jjjjj cJlMi 
La l^ji Psl^ I J. 1 " 1 '' V (»1j^J 

La jji j ^J^}^ fi^A (j-a 
(j-a <2L jjajj 4j Clival La jj^lj 
La 

jC i_??J . 0" 4 ' ^ 

(jj jLaiic j o^jj^A A tVllc 

O^LlC (jjljj OJijlj (_>olill gjl 

OS jjL>j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim bin Habib bin 
Asy Syahid Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudlail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Dzarr] dari [Sa'id 
bin Abdurrahman bin 
Abza] dari [ayahnya] 
dari [Ubai bin Ka'ab] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mencela angin, bila 
kalian melihat yang 
tidak kalian suka, 
ucapkanlah: 
ALLOOHUMMA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



INNAA NAS'ALUKA 
MIN KHOIRI 
HAADZIHIRRIIHI WA 
KHOIRI MAA FIIHAA, 
WA KHOIRI MAA 
UMIROT BIHI 
WANA'UUDZU BIKA 
MIN SYARRI 
HAADZIHIR RIIKHI 
WA SYARRI MAA 
FIIHAA WASYARRI 
MAA UMIROT BIHI 
"Ya Allah, kami 
meminta kebaikan angin 
ini padaMu, kebaikan 
yang ada padanya, dan 
kebaikan yang 
diperintahkan kepadanya 
dan kami berlindung 
kepadaMu dari 
keburukan angin ini dan 
keburukan yang 
diperintahkan 
kepadanya." Berkata 
Abu Isa: Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
A v isyah, Abu Hurairah, 
'Utsman bin Abu Al 
Ash, Anas, Ibnu Abbas, 
Jabir. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 



2179 



alluj AjIc Alii ^U.-! Aill ^jjj 

' - 1J ^ alia LaJAJ 

(jjiaLila (JaI (j^i ILAj (jl / glUa 
dill aj j~-;ll 4_ii£ui I jJ^J 

tlilLa Clijl La I jllaa Ia j» uS Sjuiu 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Qatadah] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Fathimah 
binti Qais], nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam naik mimbar lalu 
beliau tertawa, setelah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




mereka ke salah satu 
pulau di laut, ternyata 
ada sebuah binatang 
banyak mengenakan 
pakaian dan panjang 



perahu itu membawa 
mereka berkeliling 



penduduk Palestina naik 
perahu di laut lalu 



ingin menceritakan 
kisahku pada kalian; 
beberapa orang dari 



menceritakan sesuatu 
padaku lalu aku 



gembira, karena itu aku 



hingga menghempaskan 



itu beliau bersabda: " 
Tamim Ad Dari 



rambutnya. Mereka 
bertanya: Apa kau ini? ia 
menjawab: Aku adalah 
pencari-cari khabar. 
Mereka berkata: 
Beritahulah kami. 
Binatang itu menjawab: 
Aku tidak akan 
memberitahu kalian dan 
aku tidak akan bertanya 
kepada kalian, tapi 
pergilah ke ujung 
kampung, di sana akan 
ada yang memberitahu 
kalian dan bertanya pada 
kalian. Kami mendatangi 
ujung kampung, ternyata 
disana ada seseorang 
yang tengah dirantai. 
Orang itu bertanya: 
Beritahukan padaku 
tentang mata air Zughar. 
Kami berkata: Penuh 
dan memancar. Ia 
bertanya: Beritahukan 
padaku tentang danau. 
Kami berkata: Penuh 
dan memancar. Ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bertanya: Beritahukan 
padaku tentang kurma 
Baisan yang ada di 
antara Urdun dan 
Palestina, apakah sudah 
berbuah? Kami 
menjawab: Ya. Ia 
bertanya: Beritahukan 
padaku tentang nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, apakah sudah 
diutus? Kami menjawab: 
Ya. Ia bertanya: 
Beritahukan padaku 
bagaimana orang-orang 
mendatanginya? Kami 
menjawab: Cepat. Lalu 
ia meloncat hingga kami 
hampir bertanya: Siapa 
kamu? Ia menjawab: 
Aku Dajjal. Ia memasuki 
seluruh daerah kecuali 
Thaibah dan Thaibah 
adalah Madinah. Berkata 
Abu Isa: hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 
Qatadah dari Sya'bi. 
Diriwayatkan oleh 
beberapa perawi dari 
Asy Sya'bi dari 
Fathimah binti Qais. 


2180 


jji.i-v i"°tv1-v ).^4i bum. jil 

J ; 
1_UJC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin A shim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari [Ali 
bin Zaid] dari [Al 
Hasan] dari [Jundub] 
dari [Hudzaifah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







patut bagi seorang 
rmTmin merendahkan 
dirinya sendiri." Mereka 
bertanya: Bagaimana ia 
merendahkan dirinya 
sendiri? Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam menjawab: 
"Menghadapkan diri 
pada ujian yang tidak ia 
mampui." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib. 


2181 


auI \r~. jjj IjiiSk 

AjIc (^gll-a i^A^ (ja-uijl (jt 

jl ujLk aii jLdi ^Lj 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Muktib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
Ath Thawil] dari [Anas] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tolonglah 
saudaramu yang berbuat 
lalim dan yang 
diperlakukan lalim." 
Kami berkata: Wahai 
Rasulullah, aku 
menolongnya bila 
diperlakukan lalim, lalu 
bagaimana aku 
menolongnya bila 
berbuat lalim? Beliau 
menjawab: "Kau 
mencegahnya dari 
perbuatan lalim, itulah 
pertolonganmu 
untuknya." Berkata Abu 
Isa: Dalam hal ini ada 
hadits serupa dari 
A v isyah. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2182 


■ Ijlla jLuU jo « 1 n ' -s 
jt Ifl i u lAj (jj j-a^^)]l 

jlL\.„\l r ilj.l (Joi 1 -- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Musa] dari [Wahab bin 
Munabbih] dari [Ibnu 
Abbas] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa tinggal 
dipedalaman akan keras 
(wataknya, pent.), 
Barangsiapa mengikuti 
buruan, dia akan lalai 
dan Barangsiapa 
mendatangi pintu-pintu 
penguasa akan terkena 
fitnah." Berkata Abu Isa: 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 
Hurairah. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 
Ibnu Abbas, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Ats Tsauri. 


2183 


Uiiik j^JC (jJ ijJaa < 
(jj lilliujj (jc 4 J l7i lilijl Jljli 

j I. - > a a f a 

(_)C ■ l-la-j J (jj Jdll 3JC (jj 
(Jj4j ilLij iill 

jjl (Jlljllll (j« o^xLo 1 jJJjla 

* \ i • - * * - 


Telah bacteria kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] telah bacteria 
kepada kami [Abu 
Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Simak bin Harb] 
berkata: Aku mendengar 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Mas'ud] 
bercerita dari [ayahnya] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bersabda: "kalian akan 
mendapatkan 
kemenangan, 
keberuntungan, dan 
penaklukan-penaklukan, 
maka barangsiapa 
diantara kalian 
memperoleh hal itu, 
hendaklah bertakwa 
kepada Allah, dan 
hendaklah 

memerintahkan kebaikan 
dan mencegah 
kemungkaran, 
barangsiapa berdusta 
atas namaku dengan 
sengaja, hendaklah 
menyiapkan tempatnya 
di neraka." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 



2184 



(jSiicVl (jc A'n u5 Utjil Jijli 

l^JLALH (jj a I aid jljakj 

j-ttc (Jlllla Aijii. (jc (JjIj Uj 
2 Sail ^ ^luij <j1c iiil (jj-a 

l^j^Iljj O^U-all IA^J^Sj fl^L^j 

L_S jjxJs\[j J^\j aI^LoWj 

j-ac (Jlaj jiiall (jc 
(jc (j^lj i211LLil 11a (jc ClLiI 
^»JI ^ jiii (_gj]l Ajilall 
liliij (jj (jjiLojill jjyil Ij ijlii 
^iajj jic (Jla lalii IjIj I 

jjI (Jll <-oUall a^j J) (jiij 
dilaa jUii. ^ JjIj 



^1 ■' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dan [Hammad] 
serta [Ashim bin 
Bahdalah], mereka 
mendengar [Abu Wa'il] 
dari [Hudzaifah] 
berkata: Umar berkata: 
Siapa diantara kalian 
yang hafal sabda 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam tentang 
fitnah? Berkata 
Hudzaifah: Saya. 
Berkata Hudzaifah: 
Fitnahnya seseorang 
dalam keluarga, harta, 
anak dan tetangganya, 
bisa dihapus oleh shalat, 
puasa, sedekah, amar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ma'ruf dan nahyi 
munkar. Umar berkata: 
Bukan itu yang aku 
tanyakan, tapi tentang 
fitnah yang 
bergelombang laksana 
ombak samudera. 
Berkata Huzaifah: 
Wahai Amirul 
Mu v minin, 
sesungguhnya 
diantaramu dan fitnah itu 
ada pintu yang tertutup. 
Umar bertanya: Apakah 
dibuka atau didobrak? 
Hudzaifah menjawab: 
Didobrak. Umar berkata: 
Berarti tidak tertutup 
hingga hari kiamat. 
Berkata Abu Wa v il 
dalam hadits Hammad: 
Aku berkata kepada 
Masruq: Tanyakan 
kepada Hudzaifah apa 
pintu yang dimaksud. 
Masruq bertanya lalu 
Hudzaifah menjawab: 
Umar. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini shahih. 


2185 


^1, lag 11 (ja ml jjj (jjjlA 

(jC. (C J^xll a 1 al C. /gj» '''^ 

alluj AjIc Alii ^U«-i Alii (3 _J-""J 

Aji\ »'» ^ i a Ja 1 a ml Jla3 a^jtJI 
tJ^J (j-a3 ilj-ol (j J'J ' " 

[•*Uulj ').« If. 

^Jc. J jlj 4_La liljj (^la j$S 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq Al Hamdani] telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Abdul 
Wahhab] dari [Mis'ar] 
dari [Abu Hushain] dari 
[Asy Sya'bi] dari 
[Ashim Al Adawi] dari 
[Ka'ab bin Ujrah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam menghampiri 
kami, kami berjumlah 
sembilan lima dan 
empat, salah satu 
bilangan dari arab 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




pemimpin, barangsiapa 
yang memasuki mereka 
lalu membenarkan 



kedustaan mereka serta 
menolong kelaliman 



sementara yang lain dari 
'ajam, beliau bersabda: 
"Dengarkan, apa kalian 
telah mendengar bahwa 
sepeninggalku nanti 



mereka, ia tidak 
termasuk golonganku 



akan ada pemimpin- 



dan tidak akan 
mendatangi telagaku, 
barangsiapa tidak 
memasuki mereka, tidak 
membantu kelaliman 
mereka dan tidak 
membenarkan kedustaan 
mereka, ia termasuk 
golonganku, aku 
termasuk golongannya 
dan ia akan mendatangi 
telagaku." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini shahih, 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Mis'ar kecuali dari 
sanad ini. berkata 
[Harun] lalu 
[Muhammad bin 'Abdul 
Wahhab] menceritakan 
kepadaku dari [Sufyan] 
dari [Abu Hushain] dari 
[Asy Sya'bi] dari 
[Ashim Al Adawi] dari 
[Ka'ab bin 'Ujrah] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam Sepertinya. 
Berkata [Harun] dan 
[Muhammad] 
menceritakan kepadaku 
dari [Sufyan] dari 
[Zubaid] dari [Ibrahim] 
bukan Ibrahim An 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Nakha'i dari [Ka'ab bin 
'Ujrah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam seperti hadits 
Mis'ar berkata: Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Hudzaifah dan Ibnu 
Umar. 


2186 


^uiya jj (JJaLojoij Qj la 
Ujia. y jSill (_g Laill jjl 
t^llLa jj (jjijl jc- j£L2u jj jJaC 

ajIc. iii ^jii-a <&i (3 ^0 Jiilii 
jU j (jilii ^jlc. (^jIj jiLi^ 

j^aAMfi <Gjj ^Jc agjj j;1 i-all 
IjlA b iajr. jjl (J^J-'f SI <_ s Jc 
4-.. j\| 1 1^ j.« < ii jr. < ! *nW 

.13 fC j i <gj ^la*j j£U-u jj jaC-j 
(Jil j-o ,la.lj JJC 4jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa Al Fazari Ibnu 
binti As Suddi Al Kufi] 
telah bacteria kepada 
kami [Umar bin Syakir] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 'Akan 
datang kepada manusia 
suatu masa yang ketika 
itu orang yang sabar di 
atas agamanya seperti 
menggenggam bara api." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib dari Jalur 
sanad ini, Umar bin 
Syakir adalah syeikh 
Bashrah, banyak ahlul 
ilmu meriwayatkan 
hadits darinya. 


2187 


jAa.j]l .IjC jj ^ujj-o IjJ la 

jj j Ujia. jSlI / e ii^ti 

+ f 1 e - . ~ ' °. ] \' * 
ojjjc jj (^j-uij-o ^jja.! ' ■ II la 

(VI jr. jl'nl ji .till lir. liX 

2jI (^i-a <<il ill (JlaJla j-at 

l'li*^ |jj -,V,.; j 4 ]\C 

' > ° * t s > '" - e 

Ia jl jjl jjIlm ^ jjJIj jjjjla s-IjjI 

IjlA ^ in_;r- jjl JliilA jUa. C5 lc 
jil *l jj is j i njr. i iv1-» 
la-m jj ^ la i jc AjjULo 
jj l?aa a lillij l 'i la ^jLLaj^l 
jj| lilla (, lajbiiljll (Jj* « i aj 
jc. uj jj ^ ia ] jc AjjliLa 
jaC jjl jc jlijj jJ *&l .IJC. 
^Unj 4jle AUl t^i-a ^ J ill jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Abdurrahman Al Kindi 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Khubab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ubaidah] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Jika 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jc. > h jj ^J"* i jc. AjjIjLo 



ummatku berjalan 
dengan bersantai santai 
disertai kesombongan, 
dan yang melayani 
mereka adalah anak anak 
para raja, anak-anak 
Persia dan Romawi 
maka orang yang jahat 
akan diberi kuasa atas 
orang orang yang baik." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib. [Abu 
Mu'awiyah] 
meriwayatkannya dari 
[Yahya bin Sa'id Al 
Anshori], [Muhammad 
bin Isma'il Al Washiti] 
telah menceritakan 
demikian kepada bahwa 
[Abu Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dengan 
hadits yang semakna, 
dan hadits Abu 
Mu'awiyah dari Yahya 
bin Sa'id dari Abdullah 
bin Dinar dari Ibnu 
Umar tidak dikenal 
aslinya, namun yang 
terkenal adalah hadits 
Musa bin Ubaidah, 
[Malik bin Anas] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Yahya bin Sa'id] 
secara mursal dan dia 
tidak menyebutkan: Dari 
Abdullah bin Dinar dari 
Ibnu Umar. 



2188 



oj£j ^1 (jc. (jiakll (jc. 

Alii i - la^iUl 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





1 jlj ^iij (jl ^J'' 


menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid Ath 
Thawil] dari [Al Hasan] 
dari [Abu Bakrah] 
berkata: Allah 
menjagaku dengan 
sesuatu yang aku dengar 
dari Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam saat Kisra mati, 
beliau bersabda: "Siapa 
yang menjadi 
penggantinya?" mereka 
menjawab: Putrinya, 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Tidak akan beruntung 
suatu kaum yang 
menguasakan urusan 
mereka kepada seorang 
wanita." Berkata Abu 
Bakrah: Saat A v isyah 
tiba di Bashrah, aku 
sebutkan sabda 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam lalu 
Allah Subhaanahu wa 
Ta'ala menjagaku 
dengan sabda itu. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2189 


(jj jj jill IjjSi. AjjjS IjjAi. 

jilLij aJc iiil cJj^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Alia bin 
Abdurrahman] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam berdiri di hadapan 
orang orang yang sedang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





* ' * - ' :. 

^ la i a (j i aa L LjJa 


duduk lalu beliau 
bersabda: "Maukah 
kalian aku beritahu 
orang yang paling baik 
di antara kalian dari 
orang yang paling buruk 
di antara kalian?" Abu 
Hurairah berkata: Para 
sahabat diam, beliau 
mengatakan demikian 
sampai tiga kali, 
kemudian salah seorang 
berkata: Ya, wahai 
Rasulullah, beritahukan 
kepada kami orang yang 
paling baik di antara 
kami dari orang yang 
paling buruk, beliau 
bersabda: "Orang yang 
paling baik di antara 
kalian adalah orang yang 
diharapkan kebaikannya 
dan aman dari 
kejahatannya, dan orang 
yang paling buruk di 
antara kalian adalah 
orang yang tidak 
diharapkan kebaikannya 
dan tidak aman dari 
kejahatannya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


2190 


jj! Ljj-li. jLujj jj ^aa a \ ''''"\'~. 
^1 (jj l^a \ ''"\'~. ^g.l^T H ^alc. 
AjjI (jc I dI (jj j (jc alii, 
(^jjll (jajUaaJI (jj ^)-aC (jc 

15ujja.Jj jL^j jJaj (jjjJI j»A J^J^ 
-Si jjCajj ^(jjcljj 
ig')ji>ii)') (jiMl isMjil 

^Lfrj J IT VlJ aSj J' <a»J IJ 

IjlA (^ l Jijr- jjl tjl a aS j j '» Lj 

1)i-V )l (j ) ll-v i l"°))1-v 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir Al 
Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Humaid] dari [Zaid 
bin Aslam] dari 
[bapaknya] dari [Umar 
bin Al Khaththab] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wa Salam bersabda: 
"Maukah kalian aku 
beritahu pemimpin 
kalian yang terbaik dan 
pemimpin kalian yang 
terburuk? pemimpin 
yang terbaik adalah 
mereka yang kalian 
cintai dan mereka 
mencintai kalian, kalian 
mendoakan kebaikan 
kepada mereka dan 
mereka mendoakan 
kebaikan kepada kalian, 
sedangkan pemimpin 
kalian yang terburuk 
adalah mereka yang 
kalian benci dan 
merekapun membenci 
kalian, kalian melaknat 
mereka dan merekapun 
melaknat kalian." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Muhammad 
bin Abu Humaid, 
sedangkan Muhammad 
dilemahkan dari sisi 
hafalannya. 


2191 


, s - p * ' ' s 

; o' S ' f i,r, .i L^f'i. * 
(jjj JXJ 4Jajl a£ jlc jjjJj ' " 4j] 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Hisyam 
bin Hassan] dari [Al 
Hasan] dari [Dlabbah 
bin Mihshan] dari 
[Ummu Salamah] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: " 
Akan ada pemimpin- 
pemimpin yang kalian 
nilai baik namun juga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kalian ingkari, 
barangsiapa yang 
mengingkari berarti ia 
terbebas, dan 
barangsiapa yang 
membenci ia selamat, 
tapi barangsiapa yang 
rela dan mengikuti." 
Ditanyakan kepada 
beliau: Wahai 
Rasulullah, Bolehkah 
kami memerangi 
mereka? Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam menjawab: Tidak, 
selama mereka masih 
shalat." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2192 


f - 4_ c a — — 5 — — ^~ £ 

_JL>ji^\ 1j» m (jj AaLI uj la 
(^jill ^JLLa lijla. Vll jxuillll 

^Sjyi\ j aSg LaJ&iJJ nr. 1 j 

i^jjljil ^jl^ hi j lg 'ilii 

j»S«.5LLj ^aSjlIitlj 

4jj la ^ ^JLLaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al Asyqar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Muhammad] dan 
[Hasyim bin Al Qasim] 
keduanya berkata bahwa 
[Shalih Al Murri] telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Sa'id Al 
Jurairi] dari [Abu 
Utsman An Nahdi] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Jika 
pemimpin kalian adalah 
orang orang yang terbaik 
di antara kalian, orang 
orang kaya kalian adalah 
orang yang paling 
dermawan di antara 
kalian dan urusan kalian 
dimusyawarahkan di 
antara kalian, maka 
bumi bagian luar lebih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







baik bagi kalian dari 
pada perut bumi, dan 
jika pemimpin kalian 
adalah orang orang yang 
paling jahat di antara 
kalian, orang orang kaya 
kalian adalah orang 
orang yang paling bakhil 
di antara kalian dan 
urusan kalian diserahkan 
kepada wanita wanita 
kalian, maka perut bumi 
lebih baik bagi kalian 
dari pada luar bumi." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Shalih Al 
Murri sedangkan Shalih 
Al Murri haditsnya 
gharib, hanya ia yang 
meriwayatkan, tidak ada 
yang mengikutinya dan 
dia adalah seseorang 
yang shalih. 


2193 


IjlA ^iajc jjl (JliLLj 4j ~ja\ Li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub Al Jauzajani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Nu'aim bin 
Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abu 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam: " kalian 
berada di suatu zaman 
yang jika salah seorang 
dari kalian 
meninggalkan 
sepersepuluh dari apa 
yang diperintahkan 
maka dia akan binasa, 
kemudian tiba suatu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







zaman barangsiapa di 
antara kalian yang 
beramal sepersepuluh 
dari apa yang 
diperintahkan kepadanya 
maka dia akan selamat." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Nu'aim bin 
Hammad dari Sufyan bin 
Uyainah. Abu Isa 
berkata: Dan dalam bab 
ini ada hadits dari Abu 
Dzar dan Abu sa'id. 


2194 


, B B - 0 B j; 

UaIa <Jlaa jiall ^jic- ^ILij 

iJjAaW jUllJj gjill (_^a jl 

jj1 Ui.utt J.V». •1K'u*ii\ i.'i 

i* .ii 1 V„ U v All j jS Jl 5 jl 
^ la i a k j in "' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam berdiri di mimbar 
lalu bersabda: "Disinilah 
tanah fitnah" beliau 
menunjuk ke arah timur, 
yaitu arah terbitnya 
tonggak setan atau 
berkata: Tanduk setan. 
Hadits ini hasan shahih. 


2195 


^ . n ^jj ^jj^Jjj 1 V* w ^ j yfl 1 \\ w 

* a , ? ' a i. ~ a , * a ^ 

<&l Jjjjj tjlalla Sjjj* ts^' l/" 

Ia^jj V J jjui CiIjIj (jLlal ji. 

Ilfcf.lllllll W.~lVi 'i-v f .° l" 

i njr. i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Risydin 
bin Sa'ad] dari [Yunus] 
dari [Ibnu Syihab Az 
Zuhri] dari [Qabishah 
bin Dzu'aib] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Akan muncul 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dari negeri khurasan 
beberapa bendera hitam, 
tidak ada yang dapat 
menghadangnya sama 
sekali sehingga di 
tancapkan di IliyaV 
Hadits ini gharib. 



2196 



jjc. 4->J^ lilla. ^iiill (_jIa jll 

ASj £j (jLo_)!l ^-SJjiil U] alia J 

-' ' " Ljjjj L1j ^ ^3Aj-al Ljjj 

Ljj^>]La CLliij Ljj^)]lj ojjlll 

ULo Ljj^}]I j /jl l-ti.'MI ^jj^^j 

f ** f ^ > *t t a ' - * s ' 

j Ijsli 4 laaj (Ja/)M Lgj 
iiall ■' ia ij (Jla (JjAjII Ljj 



^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
'Ali] telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Wahhab Ats Tsaqafi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Bila waktu 
sudah terasa ringkas, 
hampir mimpi imfmin 
bukanlah bohong, dan 
mimpi mereka yang 
paling benar adalah yang 
paling benar kata- 
katanya dan mimpi 
muslim adalah satu dari 
empatpuluh enam bagian 
kenabian, mimpi itu ada 
tiga; mimpi yang baik 
adalah khabar gembira 
dari Allah, mimpi dari 
kesedihan yang dibuat 
setan dan mimpi yang 
dibisikkan oleh jiwa 
seseorang, bila salah 
seorang dari kalian 
bermimpi sesuatu yang 
tidak ia suka, hendaklah 
meludah dan tidak 
memberitahukannya 
kepada orang-orang." 
Beliau bersabda: 'Aku 
suka ikatan dalam tidur 
dan aku tidak suka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







pengkhianatan, ikatan itu 
adalah teguh dalam 
agama." Berkata Abu 
Isa: Hadits hasan shahih. 


2197 


jji 'AM ir. jjr. tijia i I .,i"il 
<jlc <Ull ^jii-a (^jill (jlialLall 

^Ij "ojij* ^jI (> M 1 ^' cs^J 
^JC- j .la in ^ Lfl» 11 (jjjj 
lillLa (*JJ L_ijC j J^aC jjj <&l 

(Jt$ [J J J^ r - (j''j 
l-v l"°ll1-v 'All If. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] dari 
[Syu'bah] dari [Qatadah] 
dia telah mendengar 
[Anas] menceritakan 
dari [Ubadah bin Ash 
Shamith] bahwa nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: Mimpi 
seorang mukmin adalah 
satu dari empat puluh 
enam bagian kenabian." 
Berkata Abu Isa: Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Abu Hurairah, Abu 
Razin Al 'Uqaili, Abu 
sa'id, Abdullah bin 
Amru, Auf bin Malik, 
Ibnu Umar dan Anas. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
Ubadah adalah hadits 
shahih. 


2198 


gllaia ^jj (jilt liiiSi. ^il^ac^!! 
(jjl ^^-ixJ A^Jjll Uliii. 

(jjijl l^Aa (Jala (jj jIiLaII Ijiiik 

Ls iLa (3 jLij £]lISli lillLa (Jj 

S_jjil| j <UIL/)1I (jl ^lkjj A-ilc auI 

(j^Ull ^ic. ^2ia JlJ 
Ij 1 jlla Cilj^H (ji! (Jill 

(Jla CjIjlmmII lij (J JJ-aj 

L5 j\ (jt t_iUll ^jijojjill 

(jjlj .IluiI (jj 4 ^3 

(Jla Aiuil j (_>>Ajc. 

jt'i-^i\l i*i v s^. jj^^t-vjj^ I^A (j^ 

Jala gj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad Az 
Za'farani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mukhtar bin 
Fulful] bahwa [Anas bin 
Malik] telah 
menceritakan kepada 
kami, dia berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'alaihi wa salam 
bersabda: " risalah dan 
kenabian telah terputus, 
maka tidak ada rasul dan 
nabi setelahku." Anas 
berkata: Hal itu 
memberatkan orang- 
orang, lalu beliau 
bersabda: "Akan tetapi 
yang ada adalah 
mubasyyirat" para 
sahabat bertanya: Apa 
yang dimaksud 
mubasyirat wahai 
Rosulullah? beliau 
menjawab: "Mimpi 
seorang muslim adalah 
salah satu dari sekian 
bagian kenabian." Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Abu Hurairah, 
Hudzaifah bin Asid, 
Ibnu Abbas, Ummu 
Kurz dan Abu Sa'id, Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih gharib dari 
jalur sanad ini dari 
hadits Al Mukhtar bin 
Fulful. 


2199 


(j1 j i a LuAa ^ae ^jjl LuAa 

lSJ^' f*5 JUj ill J^a 
LgAc. (sjSla Li Jlaa UlJI SUaJI 

AjIc- ill (^gHa Jill (J JJ^J '"'^ 
Ai.1 1 '» ""- ^jjJllu La (JlaS pLjj 
Ljj_jll Clll_)jl Ali i25jJC. 
jl IaIjj <klLLall 

(jj SSjc (jc. t_iUll ^jij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Muhammad 
bin Al Munkadir] dari 
[Atho v bin Yasar] dari 
[seorang penduduk 
mesir] dia berkata: Aku 
bertanya kepada [Abu 
Darda'] tentang finnan 
Allah Ta'ala "Bagi 
mereka berita gembira di 
dalam kehidupan di 
dunia." (Yuunus: 64) dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menjawab: Tidak ada 
seorang pun yang 
bertanya tentang ayat ini 
kepadaku selain kamu, 
dan kecuali satu orang 
sejak aku bertanya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Tidak ada seorangpun 
yang bertanya tentang 
ayat ini kepadaku sejak 
dia diturunkan" 
maksudnya adalah 
mimpi yang benar yang 
dilihat seorang muslim 
atau diperlihatkan 
kepadanya. Berkata Abu 
Isa: Dan dalam bab ini 
ada hadits dari 'Ubadah 
bin Ash Shamith. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an. 


2200 


jc A ! (jjl Ulla QUa 

<^j| (jc £JJ$JI ^Jl JjC, 

AjIc auI ^lifl /L ; "1 (jclutLi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Darraj] 
dari [Abu Al Haitsam] 
dari [Abu Sa'id] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Mimpi yang paling 
benar adalah (mimpi) 
diwaktu sahur." 


2201 


LuA^ jl-'o (jj laa^o LuA^ 

(Jla 4 alLi ^1 (jc JJJ^ ^1 
i <\1 7 JU ClLoLLall (jj oiUc (jc 
jiiuij 4j]c iill t^jjj-a Atll (Jjajj 
oUiJI ^ (_gJ'».'N ^1 4Jj3 (jc 

lW cs^J erf^ ^f=- ^Ip- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Harb bin 
Syaddad] dan [Tmran 
bin Al Qaththan] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





i I -JJ la 


dari [Abu Salamah] 
berkata: Saya telah 
diberitahu dari ['Ubadah 
bin Ash Shamit] berkata: 
Aku bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam tentang 
firmanNya: "Bagi 
mereka berita gembira di 
dalam kehidupan di 
dunia." (Yuunus: 64) 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
menjawab: "Itu adalah 
mimpi yang baik yang 
dilihat seorang rmTmin 
atau diperlihatkan 
kepadanya." Berkata 
Harb dalam haditsnya; 
telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin 
Abu Katsir Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan. 


2202 


■lie. 1 jli lLa '» 1 Vi ' -, 
ji 1J i u UJ (_£-lg-a (jj (j-a^.^)]l 

g-^j^' isj^ Cf- tip-"! Lsj^ CP- 
alii ( _ s lLa / e ; "1 ^jc. ^jc. 

^1 (jt ^-lljll CS^J l-^^ (J'i an 
(JjAjC (jjl j oJsl2i SjJJ* 
(^jIj (jjijlj J^li.j ^Ij 
(^Sj <Ujl (jC fg*^ "iVl lillLo 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu Al 
Ahwash] dari 
[Abdullah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa bermimpi 
melihatku berarti ia 
benar-benar melihatku 
karena setan tidak bisa 
menyerupaiku." Berkata 
Abu Isa: Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah, Abu 
Qatadah, Ibnu Abbas, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Sa'id, Jabir, Anas, 
Abu Malik Al Asyja'I 
dari ayahnya, Abu 
Bakrah, Aub Juhaifah. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2203 


^ ) ^jC- 1 " ) ull 1 jj 1a 4 J ij3 1 jj w 
^jc. ^-aIwj ^jI ^jC. JJjt^LJd ^jj 
djLij jCoMjij (jJ^JC- jjia/)JI 
JLa Ail ^iljij AjIc- jil ^jij-a <&! 

IVA K'il , |MS jfU°,"^,U 

r'*!^! - ; *jK„', jr. < ! *,o',',U 4 4,j<', 

Ia (j^i jiiU j*iuiilj ciil^i 

3J3I-LM ^gjl j j^)JaC. jj Alii AjC. jC. 
^ la i a ^j- aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Qatadah] dari Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Mimpi (baik) itu dari 
Allah dan mimpi (buruk) 
itu dari setan, bila salah 
seorang dari kalian 
bermimpi sesuatu yang 
tidak ia suka, hendaklah 
meludah ke kiri tiga kali 
dan hendaklah 
berlindung diri kepada 
Allah dari 

keburukannya, karena ia 
tidak 

membahayakannya. " 
Berkata Abu Isa: Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abdullah bin 
Amru, Abu Sa'id, Jabir 
dan Anas. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2204 


£J^j <"l» «ui (Jll - 1 lac (jj ( _ S J«J 

is&J OJJjJI (j^l l£ ja. (JJ*Jjl 

I j , i'iwTi -\ 1 ^ jM U j \c. 

jis i-i us:., i; , IMS 
Vi i'" , Vj J 15 i':.,ilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] 
berkata: telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata: 
telah mengkhabarkan 
kepadaku [Ya'la bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



1 ni-v g| 1 ml 



AthcT] berkata: Aku 
mendengar [Waki' bin 
'Udus] dari [Abu Razin 
Al 'Uqaili] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Mimpi 
seorang imfmin adalah 
satu dari empatpuluh 
bagian kenabian dan ia 
berada diatas kaki 
burung selama ia tidak 
diceritakan, bila 
diceritakan ia j atuh. " 
Berkata Abu Razin: Aku 
kira beliau bersabda: 
"Dan tidak diceritakan 
kecuali kepada orang 
cerdas atau terkasih." 



2205 



^1 Alt JC- QA^C (jJ ££.J 

l-a JjUa (^Aj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Ya'la bin Athol 
dari [Waki' bin 'Udus] 
dari pamannya, [Abu 
Razin], dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Mimpi 
seorang muslim adalah 
satu dari empatpuluh 
enam bagian kenabian, 
ia berada di kaki burung 
selama tidak diceritakan, 
bila diceritakan ia jatuh." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih, Abu 
Razin Al 'Uqaili 
namanya Laqith bin 
Amir. [Hammad bin 
Salamah] meriwayatkan 
dari [Ya'la bin AthcT] 
lalu berkata: dari [Waki' 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bin Hudus], berkata 
[Syu'bah], [Abu 
'Awanah] dan [Husyaim] 
dari [Ya'labin AthcT] 
dari [Waki' bin 'Udus] 
dan ini lebih shahih. 



2206 



clW Hj^a Isj' "*.'^ ls ' 

(jc o51j3 (jc .la l ii 1 "'^ £jj j 

(jj^ Ijj^s 1^33^ 



Jjij tj^j -4^' 



jit jjjlj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu 'Ubaidillah As 
Salimi Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Mimpi 
itu ada tiga; mimpi yang 
benar, mimpi yang 
dibisikkan oleh jiwa 
seseorang, dan mimpi 
dari kesedihan yang 
dibuat setan, bila salah 
seorang dari kalian 
bermimpi sesuatu yang 
tidak ia suka, hendaklah 
bangun lalu shalat." 
Beliau bersabda: 'Aku 
suka mimpi diikat tali 
dan aku tidak suka 
bermimpi kedua 
tanganku terikat 
ditengkuk, sebab terikat 
tali itu maknanya teguh 
dalam agama." Beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
bermimpi melihaku 
berarti ia benar-benar 
melihatku karena 
sesungguhnya setan 
tidak bisa 

menyerupaiku." Beliau 
bersabda: "Jangan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menceritakan mimpi 
kecuali kepada orang 
'alim atau penasehat." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Anas, Abu 
Bakrah, Ummu Al 
Alla\ Ibnu 'Umar, 
A v isyah, Abu Musa, 
Jabir, Abu Sa'id, Ibnu 
Abbas, Abdullah bin 
Amru. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2207 


(j-a=Ljll -IjC ^jjl (jc- ^jicYl -IjC 
(jc. oljVta yc. jc ^Lill 

(Jll (iilaj 4ilc 2jl ^V't-i ^jil! 
^jj ' ttK A ala ^ <_jjl£ (ji 
1 Ij *^'»j a uj '''at'*- 4Jaljs]l 
^jlc^l ^JC- (jC. 4jljC jj! Ujii. 
(jc. ^ almll (jJa^jll -Ijc jc 
AjIc Jii\ ^jii-a ^j-JjJI (jC ^ic 

^jjj j°i| jji <_iU!l ^j 
(Jla <Uiil jj £y^"> ^1 j SjjjA 

(j-G i r — l \ IjlA J (j > H 1C Jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmaud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul A'la] dari [Abu 
Abdurrahman As 
Sulami] dari [Ali] 
berkata: Menurutku dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
berdusta dalam 
mimpinya, pada hari 
kiamat dia diperintahkan 
untuk menyatukan 
bubuk tepung." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abdul A'la] dari 
[Abu Abdurrahman As 
Sulami] dari [Ali] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam Sepertinya. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Ibnu Abbas, Abu 
Hurairah, Abu Syuraih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan Watsilah. Berkata 
Abu Isa: Dan hadits ini 
lebih shahih dari hadits 
yang pertama. 


2208 


■lie. 1 Vi ' -s jujaJ (jj jxa « lilja 
<Loj5Lc jc tLi jji ujik <_jIa jll 
^jiLa ^jJjll (jaLuAjC. (jjl (jc 

LjjslS *laj (ji (Jli ilLij <j1c 

(jjj S<tn'\ jl <LaUall ^jj ' »K 

j » (Jl *1 i Va» i jjl j (j i'ij i» A 

^ la i a (j - aa t u.^ I^A. ^ > u ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Wahhab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
['Hcrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa mengaku- 
aku mimpi dengan dusta, 
para hari kiamat ia 
dipaksa untuk 
menyatukan dua bubuk 
tepung dan ia tidak akan 
bisa menyatukan antara 
keduanya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2209 


t " \ *\\\ 1 jj *w jJaLjoi (jj 1 jj 

tjt <« jA jJI (jc Jjac (jc 

^jC, ^iaC- (jj Alii .JJC (jj O^Aa. 

*&)l (J JJ^J flinlls jaC (jjl 
LaJJJ (3 jSJ alLlJ Ajlc iill CT^"* 3 

CLiij^ii (jjl ^iaj Cliiil il pu ul 

(j° J 2"-- 1 ■ '— ' ' " 1 1 1-"-- 1 ~* ^ ''■» 

l', 4 r ;ljl I ^4 ijlU i J Uill 

(jc SjIjII (Jli-ttlall Jll 

^a^LLu (jj jIll .JJC J (JJAJC 
S^)Ja i u (jj (Jjilall j AJoJ^a.^ 
(jjl C-JJ-Ja. (Jla ^>J-a.J 4-aUal ^Ij 
^ la i a c lAJa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Az Zuhri] 
dari [Hamzah bin 
Abdullah bin 'Umar] 
dari [Ibnu 'Umar] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Saat aku 
tidur, tiba-tiba aku diberi 
segelas susu, lalu aku 
meminumnya, setelah itu 
aku berikan lebihannya 
kepada 'Umar bin Al 
Khaththab." Mereka 
bertanya: Bagaimana 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(S jj^aJI l!aa a (jj (jiLuaJI LuJla 
(jc- (jl j^>ll ^JC- Ljjia. ^ajjSI 

(jC t 'ai'i-v ^jj (_)g_uj (jj <LoLal 
Atll ( _ s -1j-=» £e ."^ >— lla-Lal (j'— »; 

£jL) ul Lojjj (Jlj illuj 4j1c 

^Lu La L^la 0 uaJi3 AC J 

^alAS 4_llc j ^oC ^gAc. (j^a^)A9 
(J jjuij Lj Lai I jlll i^aJ 

1 llAa (jj \io Lu la jj^II ji! 

(jC. jLuijS (jj ^JL-a jC 

(jj 4-oLal (^Jl jC jA_^' 
£^jAaJI Aului ^1 (jc ■ ijja (jj 



baginda menafsirkannya, 
wahai Rasulullah? 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
menjawab: "Itulah 
ilmu." Berkata Abu Isa: 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 
Hurairah, Abu Bakrah, 
Ibnu Abbas, Abdullah 
bin Salam, Khuzaimah, 
Ath Thufail bin 
Sakhirah, Abu Umamah 
dan Jabir. Berkata Abu 
Isa: Hadits Ibnu Umar 
adalah hadits shahih. 



2210 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Muhammad Al 
Hariri Al balkhi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Umamah bin Sahal bin 
Hunaif] dari [sebagaian 
sahabat nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam], nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Saat 
aku tidur, aku 
memimpikan orang- 
orang didatangkan 
kepadaku, mereka 
mengenakan pakaian ada 
yang sampai dada, ada 
yang sampai 
sebawahnya, lalu 'Umar 
didatangkan kepada, ia 
mengenakan pakaian 
yang ia seret." Mereka 
bertanya: Bagaimana 
baginda menafsirkannya, 
wahai Rasulullah? 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menjawab: "Itulah 
agama." Telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'ad] dari 
[ayahnya] dari [Shalih 
bin Kaisan] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Umamah bin Sahal bin 
Hunaif] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam semakna dengan 
hadits diatas dan 
berkata: Hadits ini lebih 
shahih. 


2211 


^Jjll jloj^J (^1 (JC- (jldkil ^ 
^ajj Clllj (Jll alia J 4jlc ijl ^U«-i 

Ui J^j Jlaa ^jj (^-a cS' J 
1 * J* Jjlj t — "1 <— " jj9 

Jj' U jjj C5^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy'ats] dari [Al 
Hasan] dari [Abu 
Bakrah] bahwa pada 
suatu hari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bertanya: "Siapa 
di antara kalian yang 
bermimpi?" kemudian 
seseorang berkata: Saya 
bermimpi seakan akan 
timbangan turun dari 
langit, kemudian 
ditimbanglah engkau 
dan Abu Bakar maka 
timbangan engkau lebih 
berat dari Abu Bakar, 
kemudian ditimbanglah 
Abu Bakar dan Umar 
maka timbangan Abu 
Bakar lebih berat dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







timbangan Umar, 
kemudian ditimbanglah 
Umar dan Utsman maka 
timbangan Umar lebih 
berat dari timbangan 
Utsman, lalu timbangan 
itu diangkat. Kami 
melihat ketidak sukaan 
dari wajah Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam. Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 


2212 


£cj)\ LajjM ( _ s jjjJi jjI LI] la 
^jt ^a^jll .lit ^jj (jLolit 

Ls iLa alii Jjjjj Jlaa j^-laj 

^U-all ^ alia j Ajlc. 

(j-o (jlS jlj (_paljJ S-lLii Ajlft j 

jjc, (jaLll AjSc. jLill JaI 

(Jil Ait (jA^jll Alt (^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Bukair] 
telah menceritakan 
kepadaku [Utsman bin 
Abdurrahman] dari [Az 
Zuhri] dari [Urwah] dari 
[Aisyah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam ditanya 
tentang Waraqah lalu 
Khadijah berkata pada 
beliau: la dulu 
membenarkanmu dan 
meninggal sebelum kau 
muncul. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "la 
diperlihatkan padaku 
dalam mimpiku, ia 
mengenakan baju putih, 
bila ia termasuk 
penghuni neraka pastilah 
ia mengenakan baju 
selainnya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini gharib 
dan Utsman bin 
Abdurrahman mcnurut 
ahli hadits tidak kuat. 


2213 


jji LuAk jLujj jj lla < lilla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jC^aC (jj AUl (jt Ai)l ^JC. 
jilujj Ajlc illl ^jjill ^!JJ 

aJ jixj Atll j i '«» T>i A_i3 (jjj jjj 

1 1 jr. r - i\H. - ;.„U c.j',4 j^c. dS r; 

,jj (JUiViit ) (JjiUII til jib 

i - °" « ~ 3 < - ' s. 


telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Ashim] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Musa bin 
'Uqbah] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Salim bin 
Abdullah] dari 
[Abdullah bin 'Umar] 
tentang mimpi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, Abu Bakar dan 
'Umar. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Aku 
memimpikan orang- 
orang berkumpul lalu 
Abu Bakar menarik satu 
dua timba tapi ia lemah, 
dan Allah 
mengampuninya. 
Setelah itu 'Umar berdiri 
lalu menarik timba yang 
lebih besar, aku tidak 
pernah melihat orang 
besar yang rajin 
melakukan pekerjaan 
besarnya hingga orang- 
orang puas meminumi 
untanya." Berkata Abu 
Isa: Dalam hal ini ada 
hadits serupa dari Abu 
Hurairah dan hadits ini 
shahih gharib dari hadits 
Ibnu Umar. 


2214 


is^J^^ 2r^J^ lAj^a r ■ **■ 

(jc y&c (jj <&i ijc. (jc. <&\ iic 

jiiulj Ajic A)jl t5^l ^JJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^Jl (Jail AjjAaII pIjj l^iljlj 



l^j JakjJI ''"''^J Ijj^II j Atll 

(li.) cllikj ili LgA j5L) 

!± clJl iuall 3«JI -^11 

2jl ^ji-a JlSj Jta (jJ^JI 

l-JjJJ allu^j <Llic. 



mengkhabarkan 
kepadaku [Musa bin 
'Uqbah] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Salim bin 
'Abdullah] dari 
[Abdullah bin 'Umar] 
tentang mimpi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Aku memimpikan 
wanita hitam berambut 
panjang keluar dari 
Madinah hingga berdiri 
di Mahya'ah, yaitu 
Juhfah dan aku 
mengartikannya bencana 
atau penyakit Madinah 
dipindahkan ke Juhfah." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib. 



2215 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Ayyub] dari [Ibnu 
Sirin] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Di 
akhir zaman, hampir 
mimpi imfmin tidak 
berdusta dan mimpi 
mereka yang paling 
benar adalah yang paling 
benar kata-katanya dan, 
mimpi itu ada tiga; 
mimpi yang baik adalah 
khabar gembira dari 
Allah, mimpi yang 
dibisikkan oleh jiwa 
seseorang dan mimpi 
dari kesedihan yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dibuat setan dan bila 
salah seorang dari kalian 
bermimpi sesuatu yang 
tidak ia suka, jangan 
memberitahukannya 
kepada siapa pun, 
hendaklah ia bangun lalu 
shalat." Abu Hurairah 
berkata: Aku suka 
bermimpi diikat tali 
dalam tidur dan aku 
tidak suka bermimpi 
kedua tanganku diikat 
diatas tengkuk, sebab 
diikat tali itu maknanya 
adalah teguh dalam 
agama. Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Mimpi 
seorang imfmin adalah 
satu dari empatpuluh 
enam bagian kenabian. 
Berkata Abu Isa: [Abdul 
Wahhab Ats Tsaqafi] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ayyub] secara 
marfu' dan [Hammad bin 
Zaid] meriwayatkannya 
dari [Ayyub], ia 
memauqufkannya. 



2216 



(jc (jliill jjI lil^a (Cjl^iill 
(jc Sjii igil jA j i ■ U» in 
(jj <ull Sac. jA, j Q\ i d-\ 
qC y na ^jl ^jj Aic- 

<&l (3 jLij (Jill! ojJjA (-Jl 
^ tlulj iiluj AjIc Alii 

IjUal L 
AJa, 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Yaman] 
dari [Syu'aib bin Abu 
Hamzah] dari [Ibnu Abi 
Husain Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu 
Husain] dari [Nafi' bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bersabda: "Aku 
bermimpi seolah-olah di 
tanganku ada dua gelang 
emas, kondisi keduanya 
membuatku sedih lalu 
aku diberi wahyu agar 
aku meniup keduanya, 
aku lalu meniup 
keduanya, keduanya 
terbang lalu aku 
menafsirkan keduanya 
sebagai dua pendusta 
yang muncul 
sepeninggalku, salah 
satunya bernama 
Musailamah, pemimpin 
Yamamah dan Al 'Unsi, 
pemimpin Shan'aV 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini shahih gharib. 



2217 



laa a (jj (jlLiaJl u5 
(jC ^axm IjjiiJ (jl Aic 
M .lie (jj M Jjjc. (jc- i$J&j^\ 

Jlaa AjIc. 'M ^jii-a (J^ll 

1 » 1 a ■ aiaij Aila aJjIII CjjI J 
(jjjull Cllil^j (jLaxllj (j^ttill 

Ij &\'Jj (>ajV! J) fUUl t> 

ClljlxS 4j (J jj-aj 

4j Ski p !>Ui 34-J -^l 

(J^j 4j Ail 51*3 oA«j (J^J 

jUa <i 5Ua 4J (Jj-aj ^ii <j ^laaa 

dlj] (_5-^lj (J > U1 J 

Aika Aikll III JUa U^ici 

(jJaUl (j-o ' tJalj La Uolj ^/Lui^/I 
(jl^>a]l j^a (Juiirllj 

j^a (J^uiillj Uilj 

(Jai,,.i>\lj (jl jsll (j-a jjSiuijJI 
(j-o (Jj-aljjll ' ■ llmll Liij <la 

i2Iil*ja Aj ciiikla AjIc CijS (_si!l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdur Razzaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Ubaidillah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata 
bahwa [Abu Hurairah] 
menceritakan ada 
seorang lelaki datang 
kepada Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam lalu 
berkata: Tadi malam aku 
memimpikan gumpalan 
awan yang mengalirkan 
mentega dan madu, 
kemudian aku melihat 
orang orang 
menadahkan tangan 
mereka, diantara mereka 
ada yang mendapatkan 
banyak dan di antara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




mereka ada yang 
mendapatkan sedikit, 
lalu aku melihat tali 
yang menghubungkan 
dari langit ke bumi dan 
aku melihat engkau 
wahai Rasulullah 
mengambil tali itu 
sampai engkau naik ke 
atas, kemudian setelah 



engkau ada seorang 
lelaki yang 

mengambilnya lalu dia 
naik ke atas, kemudian 
setelahnya ada seorang 
lelaki lagi yang 
mengambilnya lalu dia 
naik ke atas, kemudian 
setelahnya ada seorang 
lelaki lagi yang 
mengambilnya namun 
terputus kemudian 
disambung lagi lalu dia 
naik ke atas, maka 
berkatalah Abu Bakar: 
Wahai Rasulullah, aku 
rela mengorbankan 
bapak ibuku demi 
baginda, demi Allah 
izinkanlah aku 
menyeberangi tali itu, 
lalu beliau bersabda: 
"Menyeberanglah, " 
kemudian beliau 
bersabda: 'Adapun 
gumpalan awan 
maksudnya adalah 
Islam, sedangkan yang 
mengalir berupa samin 
dan madu maksudnya 
adalah Al Qur'an karena 
lembut dan manisnya, 
adapun orang 
menadahkan dan 
mendapatkan banyak 
dan yang mendapatkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sedikit maksudnya 
adalah orang yang 
banyak mengambil Al 
Qur'an atau orang yang 
sedikit mengambilnya, 
sedangkan tali yang 
menghubungkan dari 
langit ke bumi 
maksudnya adalah 
kebenaran yang engkau 
jalani kemudian kamu 
mengambilnya lalu 
Allah mengangkatmu, 
kemudian ada seorang 
lelaki lain yang 
mengambilnya lalu dia 
terangkat dengannya, 
kemudian ada seorang 
lelaki lain lagi yang 
mengambilnya lalu dia 
terangkat dengannya, 
kemudian ada seorang 
lelaki lain yang 
mengambilnya namun 
terputus lalu 
disambungkan lagi 
kemudian dia terangkat." 
Orang itu bertanya: 
wahai Rasulullah, 
beritahukanlah kepadaku 
apakah aku benar atau 
salah? Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: Kamu benar 
sebagian dan salah salah 
sebagian." Ia berkata: 
aku rela mengorbankan 
bapak dan ibuku demi 
baginda, hendaknya 
baginda 

memberitahukan 
kepadaku apa yang salah 
dariku? Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: Janganlah 
kamu bersumpah." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Berkata Abu Isa: hadits 
ini hasan shahih. 


2218 


(jC. 4^1 jc. g jLk (jj JJ (jj 
I ■ lAia (jj 'i^ymi (jc 
alliij "Ulc. 2ll ^jl-a ^4^' L)^^ 
^Jc JjaS jcl^all Ijj ^jl-a 1^1 

jjl J'J"^J ' « J r - (j r - t*H.^\! 

o^&uj jc. pla. j (^Jl jc- gjLa. 
alia j AjIc auI ^U^i ^ ; "1 (jc 

l^j, ^ jj^i (jj j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahab bin 
Jarir bin Hazim] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Raja v ] dari [Samurah bin 
Jundub] berkata: Sesuai 
shalat shubuh bersama 
kami, nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menghadapkan wajah 
beliau ke arah kami dan 
bertanya: "Apa ada salah 
seorang dari kalian yang 
bermimpi tadi malam?" 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Dan 
hadits ini diriwayatkan 
dari [ Auf] dan [Jarir bin 
Hazim] dari [Abu Raja v ] 
dari [Samurah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang kisah 
yang panjang. Berkata 
Abu Isa: Seperti itulah 
Muhammad bin Basyar 
meriwayatkan hadits ini 
dari Wahab bin Jarir 
secara ringkas. 


2219 


^ 0 j g j — 57-o — j g 

(ja-i Hi la (S^jl lajjll la 
^jjl (jj .ill ^JC- jc lillLo liiiii. 
gji ,jj jj^C (jJ -lasn « (jj j£j 
jjJac. (jj auI ^jc. (jc- (jc 

C5^' CP j'- i ^ C - 

JllLk jj Aj^j jc w^jl LajVl 
Jill LLa jjll (Jj"'J (j ' '3 ~ ^ 
j' 1 15ij-t=J VI alLjj 4jlc 
(Jj3 aJll^ nlUJ [eJU (5^11 C 1 \; Ijajl 

j \l j 1 li-v! t Vi j\l 1.1 1 jl 

(jC. (jj Alii ^JC Uj 
"ajyeC (jjl (Jll j Oj^aJ lillLo 
j;„i ["u'li \\S. (J15 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'an] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad 
bin Amru bin Hazm] 
dari [ayahnya] dari 
[Abdullah bin Amru bin 
'Utsman] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




'Amrah Al Anshari] dari 
[Zaid bi Khalid Al 
Juhani] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Maukah kalian aku 
beritahu saksi-saksi 
terbaik; yang membawa 
kesaksian sebelum 
diminta?" telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Al 
Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Maslamah] dari [Malik] 



Sepertinya. Berkata Ibnu 
Abi Amrah: Hadits ini 
hasan dan kebanyakan 
orang mengatakan 
Abdurrahman bin Abu 
Amrah, mereka 
memperselisihkan 
riwayat hadits ini atas 
Malik, sebagaian dari 
mereka meriwayatkan 
dari Abu Amrah, ada 
juga yang meriwayatkan 
dari Ibnu Abi Amrah, ia 
adalah Abdurrahman bin 
Abu Amrah Al Anshari 
dan inilah yang lebih 
benar karena 
diriwayatkan dari selain 
hadits Malik dari 
Abdurrahman bin Abu 
Amrah dari Zaid bin 
Khalid sementara selain 
hadits ini diriwayatkan 
dari Ibnu Abi Amrah 
dari Zaid bin Khalid, itu 
juga hadits shahih. Abu 
Amrah adalah budak 
milik Zaid bin Khalid Al 
Juhani, ia memiliki 
hadits tentang 'Ghulul' 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan kebanyakan orang 
menyebut Abdurrahman 
bin Abu Amrah. 


2220 


"T~^ — 5—5 s ~ — ~ — ~ r 4 

jA _jl Clljj (jjl ^jl (jj ^yki liiAk 

^ji jtt| lir. iiK ~_)"" (j 1 JJ^ r - 

>"' .z* ' - „ (S > »'•{•" 
.> ir. i 1 1-s. i "I ' (J' "j jj' 


Telah menceritakan 
kepadaku [Bisyr bin 
Adam Ibnu binti Azhar 
As Samman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubai bin Abbas 
bin Sahal bin Sa'ad] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Bakr bin 
Muhammad bin Amru 
bin Hazm] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Amru bin 
Utsman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Kharijah bin Zaid bin 
Tsabit] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin Abu 
Amrah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Zaid bin Khalid Al 
Juhani] ia mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Saksi-saksi 
terbaik adalah orang 
yang menunaikan 
kesaksiannya sebelum 
diminta." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib melalui sanad ini. 


2221 


jail (jl jja USja AjjjS IjJJa 
Ajic- Atll ^jii-a (11 jjuij djlSll 

(jjli oil^-ij jy^li ^ f^^'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Marwan 
Al Fazari] dari [Yazid 
bin Ziyad Ad Dimasyqi] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



lJIIajIjI Vj eij Quia 
d±i.ia. IjiA ^llll ^jllll <^jl jail 
iluAa ^ VI 4ij*j V s-yjc- 
Aj jjj ^'a.'^MI AU j jj Aj jj 
l_Sjxj ClyAkll ^ ' to-La j 
£5 jA jll ''"''J^ j^o ClyAkll IjlA 
lit jt I— lUSI (jjj 4Aj-^ j-° V] 
L_sj*j Vj (Jla jj^t jj *dll 
^ l aj Vj liuAaJI IjiA (_sj«-<> 
Ait (JxaJlj oAIAujI (Jj3 ja <_$Ait 

o5l^2i (jl IjiA ,J gixil JaI 

1 tBa I j 4jjI jal a jjli. t-SJjall 

cJai j&1 j=4 ^3 0JI3! aIjJIj 

Aljll Vj aIjIJ a!Ij]I oil^i JLil 
lil jjaJI (JaI j^aiu (Jli j Ailjjil 

J3I] JI3II Silvia Vie. (jlS 
JI3I! a!jJI Sil^i lilll^j 

4ji.V ^Vl i^S I ^3 

ji.V°l ^jit (_}=>■ jl ojiljji 

1 iu djl£ lil Vic- (jl£ (jlj 

Alt iluAa r 1A jlj Sjlic. 

j jf - ' V ji ^iuij Ajit iul 

( _ 5 ixj 4iil t—laXLa S-ll^i 

IjlA J*-* iSHaSj SjtAc. C laJ La 

s jll g ui jjT'' V (3^3 Clyi. iJlijAkJI 

Aja»V jat L-laALa 
ajlAt l— la»LLa 



dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Tidak 
dibolehkan persaksian 
dari seorang lelaki dan 
seorang perempuan yang 
pengkhianat, seorang 
lelaki dan seorang 
perempuan yang 
dihukum cambuk, 
seorang yang dengki 
kepada saudaranya, 
seorang yang terbiasa 
dengan saksi palsu, 
seorang yang menjadi 
pelayan dalam rumah 
tuannya dan dari 
seseorang yang tertuduh 
berwala' dan bernasab 
kepada yang lain -Al 
fazari berkata: Al Qoni' 
artinya yang mengikuti." 
Hadits ini gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits Yazid 
bin Ziyad Ad Dimasyqi, 
sedangkan Yazid bin 
Ziyad Ad Dimasyqi 
dilemahkan dalam 
masalah hadits, dan 
hadits ini tidak dikenal 
sebagai hadits Az Zuhri 
selain dari haditsnya 
Yazid bin Ziyad, dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Abdullah bin Amr, 
dia berkata " kami tidak 
mengerti maksud dari 
hadits ini dan menurut 
kami hadits ini tidak sah 
dari sisi sanadnya, 
adapun yang diamalkan 
oleh ahli ilmu dalam 
masalah ini bahwa 
persaksian dari kerabat 
dekat untuk kerabatnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



itu dibolehkan, namun 
ahli ilmu berbeda 
pendapat tentang 
persaksian seorang 
bapak untuk anaknya 
dan persaksian seorang 
anak untuk bapaknya, 
dan kebanyakan ahli 
ilmu tidak membolehkan 
persaksian seorang 
bapak untuk anaknya 
demikian juga 
persaksian seorang anak 
untuk bapaknya, 
sebagian ahli ilmu 
berpendapat jika 
orangnya adil, maka 
persaksian seorang 
bapak untuk anaknya 
dibolehkan demikian 
juga persaksian seorang 
anak untuk bapaknya, 
dan mereka tidak 
berbeda pendapat akan 
kebolehan persaksian 
seorang saudara laki laki 
untuk saudaranya 
demikian juga 
persaksian dari setiap 
orang kerabat terdekat 
untuk kerabatnya. Imam 
Syafi'I berpendapat, 
dibenarkan persaksian 
dari sseeorang untuk 
orang yang lain sekali 
pun dia adalah seorang 
yang jujur jika di antara 
keduanya ada 
permusuhan, ia 
berpendapat bahwa 
hadits Abdurrahman Al 
A'raj dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam adalah hadits 
mursal, bahwa tidak 
boleh persaksian dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







seseorang yang 
mempunyai permusuhan 
demikian juga makna 
hadits ini, dia berkata: 
Tidak dibenarkan 
persaksian dari seorang 
pendengki kepada 
saudaranya yaitu orang 
yang punya permusuhan. 


2222 


(jl jji Ujik (jJ lll^a 

jjjil o5l^2u ciilic- (jjUll 

0 f _ ' jl ' , 3 

ji /jl'io.i, jr-. [''m.n-s.iI Ua> 2Mjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dari [Sufyan 
bin Ziyad Al Asadi] dari 
[Fatik bin Fadlalah] dari 
[Aiman bin Khuraim], 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam berdiri 
berkhutbah, beliau 
bersabda: "Kesaksikan 
palsu sebanding dengan 
menyekutukan Allah, " 
kemudian beliau 
membaca: "Maka 
jauhilah olehmu berhala- 
berhala yang najis itu 
dan jauhilah perkataan- 
perkataan dusta." (Al- 
Hajj: 30) Berkata Abu 
Isa: Hadits ini gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Sufyan bin Ziyad, 
mereka 

memperselisihkan 
riwayat hadits ini dari 
Sufyan bin Ziyad dan 
kami tidak mengetahui 
pendengaran Aiman bin 
Khuraim dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 


2223 


3* J 3 ' " ^Jji^ \^""- jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jc AjjI (jc / CjiLaatil 

(jr. (CAloVl (jl «T 111 j' ' ma 

(J^ujj jljAuj^l lilill jj 

^jlLa ajIc iul ^U.-! auI 
a3l g i* ciAic jus Uajlii 

(Jj3 I jjSa Ij AjVI o^A 
IjlA ^njr. jj! J&j^I ^\ 

<j liiila jj '^,j~k.j ^j^ai (_jjjc 

jA j ijllJ.jLi.1 alia j AjIc Alii 
JjiS >"« 


Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Ubaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin Ziyad 
Al 'Ushfuri] dari 
[ayahnya] dari [Habib 
bin An Nu'man Al 
Asadi] dari [Khuraim 
bin FatikAl Asadi], 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam shalat 
shubuh, setelah usai 
beliau berdiri lalu 
bersabda: "Kesaksikan 
palsu sebanding dengan 
menyekutukan Allah, " 
(beliau ulangi ucapannya 
tiga kali), kemudian 
beliau membaca ayat ini: 
"Maka jauhilah olehmu 
berhala-berhala yang 
najis itu dan jauhilah 
perkataan-perkataan 
dusta." (Al-Hajj: 30) 
hingga akhir ayat. 
Berkata Abu Isa: 
Menurutku hadits ini 
lebih shahih dan 
Khuraim bin Fatik 
memiliki status sahabat, 
ia meriwayatkan banyak 
hadits dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan ia masyhur. 


2224 


^xuj I 'n ^ ^ b^Jt mifl (jj Iia^ UJ* la 
(j^ C$ JJJ=^I (jc- (JjJaiall (jj 

^gja. LgJ jSj j 4j1c zOll ( _ s -ll>a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Al 
Mufadldlal] dari [Al 
Jurairi] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [ayahnya] 
Rasulullah Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



i— iljll ^jij ^.:~" ' a (jj-^ 1 ^ 
j^ysc- (jj "ll -^c (jc 



'alaihi wa salam 
bertanya: "Maukah 
kalian aku beritahu dosa 
terbesar diantara dosa- 
dosa besar?" mereka 
menjawab: Ya, wahai 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 

"Menyekutukan Allah, 
durhaka kepada kedua 
orang tua, kesaksian 
palsu atau perkataan 
palsu." Berkata Abu 
Bakrah: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam terus 
mengatakannya hingga 
kami berkata (dalam 
hati): Andai beliau diam. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahahi dan 
dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abdullah bin 
Amru. 



2225 



jc. (Jaus3 jj l!aa '« I '* w 

(jC liljJU (jj ^jlc. (jC (jjiicVI 

(jj (jl^AC (jc (jj (JjIa 

jj^. (Jjij (^^J AjSc. iill u^'^* 

f 1 f^J^J tlW^' f 1 t5^j2 (j^ 

; * ' ; 5 i - , »- ; 
ijj^ UJ ' " ' " 1 ' t*^*^*^ (j -0 

(jl (Jj9 5^1 g jjaII (j^jiaaj (jJoLill 

(jjiicV! (j« s-yj^ '"v* 1 ^ 

*' 'I a La) j liljJu (jj IJip- jc 
(ji-ftcVI (jc (JjIaC-VI 

(jl^At (jc t. iUjn (jj J!>Ia (jc 

jljac jjI Ijiiik jj - aa (jj 

lijJLa Cly^i. (jj (jjlaa SI 
(jj (3^A lijik (jiiC^I jC 
j ] i (jj (jl^aC (jC calLij 



Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Al 
A'masy] dari [Ali bin 
Mudri] dari [Hilal bin 
Yasaf] dari ['Imran bin 
Hushain] berkata: Aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Manusia terbaik adalah 
masaku kemudian 
setelah mereka 
kemudian setelah 
mereka -sebanyak tiga 
kali- setelah itu muncul 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



iliuj AjIc auI ^U^i ; "I (jc 
l*JJ.la (j-a ^j-al lAA j fij^aj 
IjlA ^ 'it aj (Jla (JjjjaS (jj laa a 
ilaJI (JaI (_)'— «J Ait CLuAaJl 

t a' f 9? a'.'' ' "' \ if 

lA jlLkjJ (jl sJll g jjiaaj 
^ uSlIlhJ jl ^it j-a ^AAa.1 ^ tjaJ 



(jj ^)-at ■ - U la ^ lAA (jLjjj 
4jlt iil ^jli-a ^g-jiil jt (—lUaaJI 

(Ja/}]l lg uu (^jla. ' . ' Sail j utq ; 

( _ 5 J-JI ' la ^ 'it « j i al-v'i.ij 
»l i Ml JJa j»L_) Ajlc iil ( _ s Jj-a 
UjJLLij jl JjS l'ji; [Ju (_£a!I 

C5 Jt Jaj]l 1$ *■! I jj Uiic. jA 
Vj <j51^2u 5jj jl *-cs-^l 
AjL j IaSiA e-ll j .'Ml (j« £ii«J 
jaixJI (JaI (_)'— «J lit ClyAaJI 



kaum setelah mereka, 
mereka berusaha 
menggemukkan diri dan 
menyukai kegemukan, 
mereka memberikan 
persaksian sebelum 
diminta." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini gharib 
dari hadits Al A'masy 
dari Ali bin Mudrik dan 
para sahabat Al A'masy 
hanya meriwayatkan 
dari Al A'masy dari 
Hilal bin Yasaf dari 
'Imran bin Hushain. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar Al Husain bin 
Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hilal bin Yasaf] 
dari ['Imran bin 
Hushain] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam Sepertinya. Dan 
ini lebih shahih dari 
hadits Muhammad bin 
Fudlail. Berkata Abu 
Isa: Makna hadits ini 
menurut sebagaian ahlul 
ilmi; mereka 
memberikan persaksian 
sebelum diminta 
maksudnya adalah 
kesaksian palsu, 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Salah seorang 
dari mereka bersaksi 
padahal tidak diminta 
bersaksi." Penjelasannya 
ada dalam hadits 'Umar 
bin Al Khaththab dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Manusia terbaik adalah 
masaku kemudian 
setelah mereka 
kemudian setelah 
mereka, kemudian 
setelah itu kedustaan 
menyebar hingga 
seseorang bersaksi 
padahal ia tidak diminta 
bersaksi, seseorang 
bersumpah padahal tidak 
diminta bersumpah." 
Dan meriwayatkan 
hadits nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam; "Saksi- 
saksi terbaik adalah 
orang yang membawa 
kesaksiannya sebelum 
diminta" menurutku, bila 
seseorang diminta 
bersaksi atas sesuatu, ia 
menunaikan 
kesaksiannya dan tidak 
enggan untuk bersaksi. 
Seperti itulah makna 
hadits menurut 
sebagaian ahlul ilmi. 



2226 



Jjjajjj au! \io (jj ^JLLa UliAk 

(Jla j I " ^ gJl lJLs j ■ La j (jj 

liljllill (jj ^jC. "^J^ 
AlA ^1 (jj m (jj ^JC- (jc 
(jlSlLS jjjiUt (jjl (jc AjjI (jc 
alluj AjIc Alii ^U.-i Atll (3 J^J 
(j-° ^J^-^ ^ ^ ; q (j^jjiJo (jUu«j 

liiikc-ljallj aJLLoJ! (_jjiU1I 

(jj IjT in (jj Alii -IjC 1 * la ul 
jjiUC (jjl (jc (jc AiA ^1 
alluj AjIc Alii ^U^i ^ lill (jc 

(jj (jjijl (jc t_iUll ^jij djla sj 2 ^ 

(jc A^l j fil JJJ ^ ' a 
AiA ^1 (jj \;» in (jj Atll Ijc. 
.lie (jc ■ '— «J 4i3jlj a jJiS^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
'Abdullah] dan [Suwaid 
bin Nashr], berkata 
Shalih; telah 
menceritakan kepada 
kami, dan berkata 
Suwaid; telah 
mengkhabarkan kepada 
kami ['Abdullah bin Al 
Mubarak] dari 
[Abdullah bin Sa'id bin 
Abu Hind] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



c^ 1 Oi 



bersabda: "Dua nikmat 
yang banyak dilalaikan 
manusia; kesehatan dan 
waktu luang." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Sa'id bin Abu Hind] 
dari [ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya. 
Berkata Abu Isa: Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Anas bin Malik dan 
hadits ini hasan shahih. 
Dan diriwayatkan oleh 
banyak perawi dari 
Abdullah bin Sa'id bin 
Abu Hind, mereka 
memarfu'kannya, 
sementara sebagaiannya 
memauqufkannya dari 
Abdullah bin Sa'id bin 
Abu Hind. 



2227 



<&l (3 jluj (jUlLa o jj jA (-jI 
Aaij (ji J Ajic Atll Cjj* 3 
(J4J CllLalSLlI eVjA ( _ s jc 

jj| (JUl jgj (J-a*J (j-o alaJ jl 

(jjj'l (Jllj 1 ma-^ Aia (_JAij ia.ll 

jjAill AjC-I ^jla-all 

li-ajj-G tj-^ ^^)^> (jy^j j 1 ^3 
j£j 3\,,.a'i\ l_laj La (juull L-la.1 j 
(jll jjfLi Vj LULii 

V S-yjc- itijAa IjsA ^ unr. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Abu 
Thariq] dari [Al Hasan] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Siapa 
yang mau mengambil 
kalimat-kalimat itu 
dariku lalu 

mengamalkannya atau 
mengajarkan pada orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




yang mengamalkannya? 
Abu Hurairah 
menjawab: Saya, wahai 
Rasulullah. beliau 
meraih tanganku lalu 
menyebut lima hal; 
jagalah dirimu dari 
keharaman-keharaman 




niscaya kamu menjadi 
orang yang paling ahli 
ibadah, terimalah 
pemberian Allah dengan 
rela niscaya kau menjadi 
orang terkaya, berbuat 
baiklah terhadap 
tetanggamu niscaya 
kamu menjadi orang 
nuf min, cintailah untuk 
sesama seperti yang kau 
cintai untuk dirimu 
sendiri niscaya kau 
menjadi orang muslim, 
jangan sering tertawa 
karena seringnya tertawa 
itu mematikan hati." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Ja'far bin 
Sulaiman dan Al Hasan 
tidak mendengar apa pun 
dari Abu Hurairah. 
Seperti itulah 
diriwayatkan dari 
Ayyub, Yunus bin 
'Ubaid, Ali bin Zaid, 
mereka berkata: Al 
Hasan tidak mendengar 
dari Abu Hurairah. Dan 
Abu 'Ubaidah An Naji 
meriwayatkan perkataan 
Al Hasan pada hadits ini 
dan ia tidak 
menyebutkan dari Abu 
Hurairah dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2228 



VI (jjjiajjj (3* lilui JLaC-Vlj 

lSj'j I ^ UjJ-* Jj 2 -* 

jilLjj ill! u^'^* LrA^ (j^ 



Salam. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab] dari [Muhriz 
bin Harun] dari 
[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Segeralah 
beramal (sebelum 
kedatangan tujuh hal, 
tidaklah kalian 
menunggu selain 
kefakiran yang membuat 
lupa, kekayaan yang 
melampaui batas, 
penyakit yang merusak, 
masa tua yang 
menguruskan, kematian 
yang menyergap tiba- 
tiba, Dajjal, seburuk- 
buruk hal gaib yang 
dinanti-nanti, kiamat dan 
kiamat itu sangat 
membawa petaka dan 
sangat pahit." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan gharib, kami tidak 
mengetahui hadits Al 
A'raj dari Abu Hurairah 
kecuali dari hadits 
Muhriz bin Harun. 
[Bisyar bin 'Umar] dan 
lainnya meriwayatkan 
dari [Muhriz bin Harun 
ini]. [Ma'mar] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [orang yang] 
mendengar [Sa'id Al 
Maqbari] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam Sepertinya, ia 
berkata dalam 
riwayatnya: Kalian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menanti. 


2229 


^jj .a ^jc. ^-uj^-g (jj (J i <afl]l 

(jc. <iLi ^1 (jc. jj^c. 
2jl ^jii-a J JJ-aj cjlllll »JJjA 
ajUk jSij 1 JjiSI alia J 4jlc. 

IjlA ^ uijr- jjl (JlJ 1j» m ^1 (jC 

» : - - * - * s. 

^ la i a j i aa L )J.^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadl bin Musa] 
dari [Muhammad bin 
'Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Banyak- 
banyaklah mengingat 
pemutus kenikmatan 
yaitu kematian" Berkata 
Abu Isa: Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Sa'id. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih gharib. 


2230 


jU]|j 4iaJI a] (Jjaa AjILI 

alia j AjIc Alii ^U.-! Aill (J jjjj 

La3 4aa Lij (jll (Jjlli 

(JlJj (Jlii iil aJlXJ Lia 
aHaj 4jle ijl (J _JJJJ 

v — fl^-c jj jj al ^ifrt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ma'in] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Yusuf] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Bahir] ia 
mendengar [Hani v ] 
budak 'Utsman, berkata: 
Utsman menangis bila 
berdiri diatas makam 
hinggajenggotnya 
basah. Dikatakan 
padanya: Surga dan 
neraka disebutkan tapi 
aku tidak menangis 
sementara kau menangis 
karena ini. ['Utsman] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Sesungguhnya makam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







adalah tempat akhirat 
pertama, bila seseorang 
selamat darinya maka 
setelahnya lebih mudah 
dan bila tidak selamat 
darinya maka setelahnya 
lebih sulit." Utsman 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Aku 
tidak melihat suatu 
pemandang pun 
melainkan pemakaman 
lebih mengerikan." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Hisyam bin 
Yusuf. 


2231 


— IT , ~ — ~T"~ ~ — 5 o , 'f 4 — 

'* la 1 Jh\ ilal L. La 1 (ji (Jlii ilLij 

s^)£ auI £la] o^)£ (j^j silil 

(Jc s-iIjJI (eij (JlaAc-lai Jill 
^jIj ^ujl j 4 unl r- j o^^A 

a ' * ~ ^ > \ s. 

I'n'ii »m'«-. ["ii^i. (jis r„ji 

^ la i a ^j- aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] berkata: Aku 
mendengar [Anas] 
menceritakan dari 
[Ubadah bin Ash 
Shamit] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Barangsiapa senang 
bertemu Allah, Allah 
senang bertemu 
dengannya dan 
barangsiapa tidak senang 
bertemu Allah, Allah 
tidak senang bertemu 
dengannya." Berkata 
Abu Isa: Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah, A v isyah, 
Anas, Abu Musa. Hadits 
'Ubadah adalah hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



hasan shahih. 



2232 



«w>.. • .. 



Uiiii. (C jliJaSl (j«^^)ll IjC. 
(jC A-ljl (jC OJ^C- (jj ^»L2uA 
AjVI o^A CJjJ LaSSl! Ajuih. 
(311 (jJJjS^I iSIjjj Lnr- jAitj 

l_j ^iLij <jlc iill (_5-lj-a (J J^J 
4JttJaU Li XiC tlljj 

■ \<c ,-JJ U laa < Ciij 

jii (j« ^SJ v (jjl 

(Jl a ail l7i La JLa (j-a ^^j^jlLu 
■ - u la (_>uL)c (jjlj ^^j-uijii 

I^Sa s-yj^ tj" i ~ s <lijlc 
(jj ^LiA (jc ^ i is'jj 

^jjll (jC Ajjl (jC jaLaA (jC 
A-*-ajlc (jc *Li9 13 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Asy'ats Ahmad bin Al 
Miqdam Al 'Ijlani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman Ath 
Thufawi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] berkata: 
Ayat ini turun: "Dan 
berilah peringatan 
kepada kerabat- 
kerabatmu yang 
terdekat." (Asy- 
Syu'araa : 214) 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Hai Shafiyah 
binti Abdul Muththallib, 
hai Fathimah binti 
Muhammad, hai Bani 
Abdul Muththallib, 
sesungguhnya aku tidak 
memiliki kuasa apa pun 
untuk kalian dari Allah, 
mintalah hartaku semua 
kalian." Berkata Abu 
Isa: Dalam hai ini ada 
hadits serupa dari Abu 
Hurairah, Abu Musa dan 
Ibnu Abbas. Berkata 
Abu Isa: Hadits A v isyah 
adalah hadits hasan 
gharib, seperti itulah 
sebagian dari mereka 
meriwayatkan dari 
Hisyam bin 'Urwah 
seperti riwayat ini. Dan 
sebagian lagi 
meriwayatkan dari 
Hisyam dari ayahnya 
dari nabi Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'alaihi wa Salam secara 
mursal, tidak disebutkan 
dari A v isyah. 


2233 


jil (3 jLij (Jlllll ojjjA (_5.1l 

>'>(-/* •> - 

AaDj (Jl ^ ^-a jA (j-*^3^ *^^" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah Al Mas'udi] 
dari [Muhammad bin 
Abdurrahman] dari ['Isa 
bin Thalhah] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Tidak masuk 
neraka orang yang 
menangis karena takut 
Allah hingga susu 
kembali lagi ke kantung 
susu dan tidaklah 
menyatu debu dijalan 
Allah dan debu 
jahannam." Berkata Abu 
Isa: Dalam hal ini ada 
hadits serupa dari Abu 
Raihanah dan Ibnu 
Abbas. Hadits ini hasan 
shahih. Muhammad bin 
Abdurrahman adalah 
budak keluarga Thalhah, 
ia orang Madinah, 
terpercaya, Syu'bah dan 
Sufyan Ats Tsauri 
meriwayatkan darinya. 


2234 


(jt JjjI^ujJ Qj la (_j JJJ^ ' 

alluj iill Alii (3 J^J 
La £aU'j jjJJ V La (ejl 

S-LaLill dual (jj* ^ t V 
£J jl j^-jJa^a Lg_i9 La Jnjj jl tgj 

llc.1 La (jjJJxj jl Alllj AU 1 wl T a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] dari 
[Ibrahim bin Al Muhajir] 
dari [Mujahid] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





1 5>3 lj **> "3 lis i - ;<^ r - — .1 

(jjjL^Ji dll i» i all ^jJI ^ai^^LJj 

l_iU1I [jj ^ '».;r- jjI ijla ilia »' 

4 iVilf. j o^)j^A j^gjl (jt 

o- o , • * * # v , , 
JJt (j-a (Jjjj'j Sryj 1 ^ UJ^- 

' -. =.'• ; - - ;? 


[Muwarriq] dari [Abu 
Dzarr] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
melihat yang tidak 
kalian lihat, mendengar 
yang tidak kalian 
dengar, langit merintih 
dan laik baginya 
merintih, tidaklah disana 
ada tempat untuk empat 
jari melainkan ada 
malaikat yang 
meletakkan dahinya 
seraya bersujud kepada 
Allah, andai kalian 
mengetahui yang aku 
ketahui, niscaya kalian 
jarang tertawa dan sering 
menangis, niscaya kalian 
tidak bersenang-senang 
dengan istri diatas 
ranjang dan niscaya 
kalian keluar menuju 
tanah datang tinggi, 
kalian berdoa memohon 
kepada Allah dengan 
mengiba-iba, aku ingin 
seandainya aku menjadi 
pohon yang ditebang." 
Berkata Abu Isa: Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah, 
A v isyah, Ibnu Abbas 
dan Anas. Ia berkata: 
Hadits ini hasan gharib. 
Diriwayatkan dari selain 
riwayat ini bahwa Abu 
Dzarr berkata: "Aku 
ingin seandainya aku 
menjadi pohon yang 
ditebang." 


2235 


^__lt __}J jjaC _j afla ^jl UJ la 
i_llA jll £it Ujik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Hafsh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





cp ciw y«~* • cp 


'Amru bin 'Ali Al Fallas] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab Ats Tsaqafi] 
dari [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 'Andai kalian 
tahu yang aku ketahui, 
niscaya kalian jarang 
tertawa dan sering 
menangis." Hadits ini 
shahih. 


2236 


(j}a_uil jj Ala.* (Jc. 

• - / i - °i ' ■ ' ts - i ' St' 

U^f"' cSjfci ^"4 LS Ji 
i"n>ii I^a JlajUll ^ LLiji. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Adi] dari [Muhammad 
bin Ishaq] telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 
Ibrahim] dari ['Isa bin 
Thalhah] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Bisajadi 
seseorang mengatakan 
satu patah kata yang 
menurutnya tidak apa- 
apa tapi dengan kalimat 
itu ia jatuh ke neraka 
selama tujuhpuluh 
tahun." Berkata Abu Isa: 
hadits ini hasan gharib 
melalui sanad ini. 


2237 


(3jiJ alia j Ajlc. ill! to U.-i (^[jjil! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menceritakan kepada 
kami [Bahz bin Hakim] 
telah menceritakan 
kepada kami [bapakku] 
dari [kakekku] dia 
berkata: Aku mendengar 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Celakalah bagi orang 
yang mengatakan 
sesuatu agar supaya 
ditertawakan oleh orang 
orang kemudian dia 
berbohong, celakalah 
baginya dan celakalah 
baginya." Berkata Abu 
Isa: Dan dalam hal ini 
ada hadits dari Abu 
Hurairah. Berkata Abu 
Isa: hadits ini hasan. 



2238 



__>Juj| ^^jxJ (Jl^S 4 J a La] 

t_jj^)C. lift (Jla^Laiii 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Abdul Jabbar Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Umar bin Hafs 
bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [bapakku] dari [Al 
A'masy] dari [Anas] dia 
berkata: Salah seorang 
dari sahabatnya 
meninggal dunia, 
kemudian berkatalah 
seseorang: 

Bergembiralah dengan 
surga, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 'Apa 
kau tidak tahu, mungkin 
saja dia mengatakan 
sesuatu yang tidak 
bermanfaat atau bakhil 
dengan sesuatu yang 
tidak akan 

menguranginya." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Berkata Abu Isa: Hadits 
ini gharib. 


2239 


jig lux Ll] la l^jllji A^lj JJtj 

J jLij (Jlllll OJJJA (_5.1l 
gj 1 aa ^ja ^Lcj 4 ll& Aiil ^gj ' 

j i ij» ') S> < ))jr-. [*>i.\i U*. 
'Aj)jA >l jjr. 4iL )l i*nv%. 

<a.j^]l LlA ^)*a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Nashr An Naisaburi] 
dan yang lainnya telah 
menceritakan kepada 
kami mereka berkata 
bahwa [Abu Mushir] 
telah menceritakan 
kepada kami dari 
[Isma'il bin Abdullah 
bin Sama'ah] dari [Al 
Auza'i] dari [Qurroh] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: " Di antara 
tanda baiknya Islam 
seseorang adalah 
meninggalkan sesuatu 
yang tidak bermanfaat 
baginya." Dia berkata: 
Hadits ini gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
dari Hadits Abu Salamah 
dari Abu Hurairah dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam kecuali dari 
Jalur sanad ini. 


2240 


j-ajl lillLi Ll] la 1 V) la 

^^LujI (J 1 aa (J-o (jl >Llmj 
i.nr. j)l (jl'fl ))» 1 V li^Sj* 

LSJ^ j^ Cf- (IS J* t_lLkLal 

l"°))1-v j-v') iltuj 4 -4ltl 
^Lj-al U-lio IjlA J iUj_^a lillLi 
)l jjr. JiL. )l [*)Oi jj^v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] dari [Az Zuhri] 
dari [Ali bin Husain] dia 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Sesungguhnya di antara 
ciri kebaikan kelslaman 
seseorang adalah 
meninggalkan sesuatu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



yang tidak bermanfaat 
baginya." Abu Isa 
berkata: Demikianlah 
kebanyakan perawi dari 
sahabat Az Zuhri telah 
meriwayatkannya dari 
Az Zuhri dari Ali bin 
Husain dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dengann hadits 
yang semakna dengan 
hadits Malik secara 
mursal dan ini menurut 
kami yang lebih shahih 
dari pada hadits Abu 
Salamah dari Abu 
Hurairah, adapun Ali 
bin Husain tidak pernah 
bertemu dengan Ali bin 
Abu Thalib. 



2241 



(jc s^jc LiiSk JuA Lll^a 

Us'^ CP ts-"^ JJ^ Cri 
tlljLkll (jj ilia aui Jla 

^iLa Ai\ (J jm^) ' ; ^ • ^ Jj_^-a]l 

(jj (Jjij ^Ujij AjIc Atll Jj-a 
(jl^jjJa j (j-o 4 il£]1 I ala ' l] afpa I 

« -i, ' - {='-.'= { ii I "f , 



Li 



Ajl^^aj Ljj 2jI ■* '"'^3* 
(» , ^ u!j *^~! ^J^ 

(jl (jiaJ Li Atll k^, '« (j-o 4jJ£]L) 

Ljj AjIc jiil ' . ijSjs CjxJj Li ^ifi 
J3 cJLaALslj JJ AJ=lLui 

IjlA Jll Aijja ^1 (jc i_iUll 



j la i a (j^'~^ i lja^ 

j^ic (jj axa a (jc .1^1 j ^J^C- 
(jj laa a (jc I JLa IjlA J^j 

(jC (jC *Lljl (jC j^Jat 

Clu^kJl IjlA <_£jjj Clijl^Jl (JJ 

Mi 

ilj lilijLkJI (jj (J5Li (jc AjjI 
oik (jc <ua ^>Saj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abdah] 
dari [Muhammad bin 
Amru] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [kakekku] 
berkata: Aku mendengar 
[Bilal bin Al Harits Al 
Muzanni], sahabat 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Bisajadi 
salah seorang dari kalian 
mengucapkan sepatah 
kata yang membuat 
Allah ridha, ia tidak 
mengira kalimat itu 
sampai seperti itu, lalu 
karenanya Allah 
mencatat keridhaan 
untuknya hingga hari ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bertemu denganNya dan 
bisa jadi salah seorang 
diantara kalian 
mengucapkan sepatah 
kata yang membuat 
Allah murka, ia tidak 
mengira kalimat itu 
sampai seperti itu lalu 
Allah mencatat 
kemurkaanNya untuk 
orang itu hingga saat ia 
bertemu denganNya." 
Berkata Abu Isa: Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Ummu Habibah. 
Hadits ini hasan shahih. 
Seperti itulah yang 
diriwayatkan oleh 
beberapa perawi dari 
Muhammad bin Amru 
Sepertinya, mereka 
berkata: Dari 
Muhammad bin Amru 
dari ayahnya dari Bilal 
bin Al Harits dan hadits 
ini diriwayatkan oleh 
[Malik] dari 

[Muhammad bin Amru] 
dari [ayahnya] dari 
[Bilal bin Al Harits], ia 
tidak menyebut dalam 
riwayat ini; Dari 
kakeknya. 


2242 


( _ s lLa A)jl (J JJJJJ (Jlallj .Hid (jJ 

Lull! djl£ ^i^j 4j1c- &l 

La 4_Lbjaj ~l •^ c - (J^*J 

^^ije-La Ljj-o l^al£ ^^jiui 

« : * , V - 1*' 

I IIJC. irl'V.yil 1^ .„«-. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Sulaiman] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Sahl bin Sa'ad] dia 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Seandainya 
dunia itu di sisi Allah 
sebanding dengan sayap 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







nyamuk tentu Allah 
tidak mau memberi 
orang orang kafir 
walaupun hanya seteguk 
air." Dan dalam bab ini 
ada hadits dari Abu 
Hurairah, Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
shahih gharib dari jalur 
sanad ini. 


2243 


(jC- JLki (jC- liljliill (jj Alii 
It CllilA o^A (jjjjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Mujalid] 
dari [Qais bin Abu 
Hazim] dari [Al 
Mustaurid bin Syaddad] 
berkata: Aku pernah 
bersama rombongan 
yang berhenti bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam didekat 
bangkai anak kambing 
lalu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Tahukah kalian, 
bangkai ini hina bagi 
pemiliknya saat ia 
membuangnya." Mereka 
berkata: Karena hinanya 
itulah mereka 
membuangnya, wahai 
Rasulullah. beliau 
bersabda: "Dunia itu 
lebih hina bagi Allah 
dari pada bangkai ini 
bagi pemiliknya." Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Jabir dan Ibnu 
'Umar. Berkata Abu Isa: 
Hadits Al Mustaurid 
adalah hadits hasan. 


2244 


— 5 8 — i ~ — ~ 4 

1 jjl ll-vil'l'il-s. 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





\)Q OLla CjjIj Jo Jjic. liu.ja 
Jll jljji J>J CijIj Jj JiajJI 
i"i»^>'.< (J1S 'Aj5 Ji fl Ur. r*i» 
Ul '"<• Jla aj<u<-i Jj auI Ait 

1,-1 >' - . . '.. .'• ' > 

j) VI (JjAj ilLij <jJc- ill! ^jii-a 
VI l$J3 Li Jjili <U jili IjjJI 
jl j»3Lej oVIj Lij «ull J^j 
lluJla IjlA ^ njr. jjl (JlaJalxli 
C_jjjC. J ' 


kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Muktib] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ali bin Tsabit] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Tsabit bin Tsauban] 
berkata: Aku telah 
mendengar [AthcT bin 
Qurroh] berkata: aku 
telah mendengar 
[Abdullah bin Dlamrah] 
berkata: aku telah 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata: aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: " 
Ketahuilah 

sesungguhnya dunia itu 
terlaknat dan segala 
isinya pun juga 
terlaknat, kecuali dzikir 
kepada Allah dan apa 
yang berkaitan 
dengannya, dan orang 
yang alim atau orang 
yang belajar." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib. 


2245 


mJ^J uJ-Ja juuaJ Jj 3xa a 1 'ii w 
^1 Jj (Jj» « l dI ujAa Ijt in Jj 
ajta. Jj (_>uj^ LiiAa. .Jla. 

^^jj La.1 I3jj)lji« c'«,xij.u jla 
'M (_si-a <&l l! j^J Jialla 
oja.V°l Uiill Li illioj AjIc- 

A»u°^ii ^iki (3*Aj u c]io vi 

^ la i a j i t u.^ ^ > u if*. 

Lji ^^j-J^J Jla. ^1 Jj (Jj* <uii|j 
gj^-a. jjl jj Alii .JJC- 
J-o jA j (. fljC. Jj .JjC- A Ami 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais bin Abu 
Hazim] bekata: Aku 
mendengar [Mustaurid] 
dari Bani Fihr, berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Duniabagi 
akhirat itu tidak lain 
seperti salah seorang 
dari kalian mencelupkan 
jarinya ke laut lalu 
perhatikanlah apa yang 
dibawa kembali." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Isma'il 
bin Abu Khalid 
kuniahnya Abu 
Abdullah dan ayah Qais 
Abu Hazim namnya 
Abdu bin Auf, salah 
seorang sahabat. 


2246 


(jj jj jill .Ijc Lii^a Aina Ljjii. 
(j-aa/)]! ^JC. (jj £.^L*J! (jc Laa ^ 

Jlalla ojjjA ^jjl (jc- AjjI (jc. 

(j-aj-L]! (j*^ i u Lijill 

(jj ^iil ^jc. (jc. t_iUll ^jijj^^' 

1*11 >li 1 '«« j.l (Jl5 JJ°^<~- 

^ la ■ a (jj^ia. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Alia bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Dunia adalah 
penjara bagi orang 
nufmin dan surga bagi 
orang kafir." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Abdullah bin 'amru. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2247 


jji 1 Vi ' -s (Jjt a l jiI (jj ^ LiS^a 
UJ la glLaia jj 0J1L1C 1 V i ' j 
^jjUall m (jc ' ■ '1 (jj (JJijjJ 

(J « Si (5)1 ajVl ■* "iiS 

^ S^' ** tf s 0 

l*i>ii I<* >ii 1 j jj^ i\<-. i.„SI A'S'i 
^JC. (JLi (j-akj Li (Jls s jJaikLa 
4 alia a IjC. alia V J 4i.lLa (j« 
1 jc all! oil j V] Lgjlc ji-ai 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubadah bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



.jjc. ^!ia 
La, j^J jl jaa (_iLj 4-jIc. 

Loll Jll o jjaLkll iLik ajj.la.ij 
Atll <3 j j .lie. jij AjLjjV lliill 
4jj 4j3 «'j j$i Laic j VUa 
4j3 jilsJj 4 J 4j9 (J h aJ j 
JJC. j Jjllill (jLaSL) lli. 
Vl-o j jj £j j Liic iil A3 jj 

iS^ U' ^J^i i3^= 

jgj (j5la (JiatJ ' " J I VLi 
Alii <3 JjJ liC. j LaA^i.la 
Lafkj j^a UUc Ai j jj ->]j Vl-a 

V j A-a^,j 4j3 (Jj-aJ 
J jU-all liji Ilk AA Ai 

UUc Vl-a Ail! >A ^Sji °A ^P-J 
CAaxi Vli J jl ji JjSj j$i 

^ la i a j i aa L U-Ja 



kami [Yunus bin 
Khabbab] dari [Sa'id Ath 
Tho'i Abu Al Bakhtari] 
berkata: telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Kabsyah Al 
Anmari] ia mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Tiga hal, aku 
bersumpah atasnya dan 
aku akan mengatakan 
suatu hal pada kalian, 
hendaklah kalian 
menjaganya." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Tidaklah harta seorang 
berkurang karena 
sedekah, tidaklah 
seseorang diperlakukan 
secara lalim lalu ia 
bersabar melainkan 
Allah akan 
menambahkan 
kemuliaan untuknya dan 
tidaklah seorang hamba 
membuka pintu minta- 
minta melainkan Allah 
akan membukakan pintu 
kemiskinan untuknya - 
atau kalimat sepertinya- 
dan aku akan 
mengatakan suatu hal 
pada kalian, hendaklah 
kaian menjaganya." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 

"Sesungguhnya dunia itu 
untuk empat orang; 
Pertama, seorang hamba 
yang dikarunia Allah 
harta dan ilmu, dengan 
ilmu ia bertakwa kepada 
Allah dan dengan harta 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ia menyambung 
silaturrahim dan ia 
mengetahui Allah 
memiliki hak padanya 
dan ini adalah tingkatan 
yang paling baik, Kedua, 
selanjutnya hamba yang 
diberi Allah ilmu tapi 
tidak diberi harta, 
niatnya tulus, ia berkata: 
Andai saja aku memiliki 
harta niscaya aku akan 
melakukan seperti 
amalan si fulan, maka ia 
mendapatkan apa yang 
ia niatkan, pahala 
mereka berdua sama, 
Ketiga, selanjutnya 
hamba yang diberi harta 
oleh Allah tapi tidak 
diberi ilmu, ia 
melangkah serampangan 
tanpa ilmu 

menggunakan hartanya, 
ia tidak takut kepada 
Rabbinya dengan harta 
itu dan tidak 
menyambung 
silaturrahimnya serta 
tidak mengetahui hak 
Allah padanya, ini 
adalah tingkatan 
terburuk, Keempat, 
selanjutnya orang yang 
tidak diberi Allah harta 
atau pun ilmu, ia bekata: 
Andai aku punya harta 
tentu aku akan 
melakukan seperti yang 
dilakukan si fulan yang 
serampangan meneglola 
hartanya, dan niatnya 
benar, dosa keduanya 
sama." Berkata Abu Isa: 
hadits ini hasan shahih. 
Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Aj ciil J (ji ilLj j AjIc iul Jr«-i 
AjIU Slu p ijjLOL LgJ jli Alii 



kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Basyir Abu Isma'il] dari 
[Sayyar] dari [Thariq bin 
Syihab] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barangsiapa 
tertimpa kesusahan lalu 
mengeluh-ngeluhkannya 
kepada manusia maka 
kesusahannya tidak akan 
tertutupi dan 
barangsiapa tertimpa 
kesusahan lalu 
mengeluh-ngeluhkan 
kepada Allah, hampir 
saja Allah memberinya 
rizki, cepat atau lambat." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib. 



2249 



(Jjlj (jc (jjiieVlj jj i si 1 a 
(jj ^JulA ^1 JJ 4jjL*Ji iLkJli 

i21 Jajj '^j^.'j L« 

4j a] 1 1» C. JJ >g t~- illoj 

^jSia jx^lA Jc. Ajjlii 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdur Razzaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa'il] dia berkata bahwa 
Mua'wiyah datang 
kepada [Abu Hasyim bin 
'Utbah] yang sedang 
sakit dia datang 
menjenguknya lalu 
berkata: Wahai paman 
apa yang membuatmu 
menangis apakah rasa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sakit yang 

menggelisahkanmu atau 
karena ketamakan 
terhadap dunia? dia 
menjawab: Semuanya 
bukan, akan tetapi 
karena Rasulullah 
pernah memberikan 
wasiat kepadaku namun 
aku tidak melakukannya, 
beliau bersabda: 
"Cukuplah bagimu dari 
semua harta; pelayan, 
kendaraan untuk di jalan 
Allah dan pada hari ini 
aku telah dapat 
mengumpulkannya. Abu 
Isaberkata: [Za'idah] 
dan [Ubaidah bin 
Humaid] meriwayatkan 
dari [Manshur] dari 
[Abu Wall] dari 
[Samurah bin Sahm] dia 
berkata: Mu'awiyah 
datang menemui [Abu 
Hasyim], kemudian dia 
menyebutkan hadits 
yang semakna, dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Buraidah Al Aslami 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. 


2250 


(ji-aC^I (jC (jljiui Ujik £J^J 

(jC- (jC- (JJ .ia-vu (jJ 
(J JJJJ (Jlalla ^ j» (jj 

w ' ; ^ * ; ,' 
l^iv^i Ui> T,,,!-. jil £jlS\Vt.M| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Syimr bin 
Athiyyah] dari [Al 
Mughirah bin Sa'ad bin 
Al Akhram] dari 
[ayahnya] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata: Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Janganlah kalian 
berkutat pada ladang dan 
perdagangan, sehingga 
kalian menyukai dunia." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an. 


2251 


^jj j Ijjia. ujj^Ss. uj.jai 
(jc TtlLLa (jj Aji^jua (jc I ■ )\jai 

a r ' 'o 'a'. a * 
(jj jIll JJC (jC (JJJjS (jj j^ac 

£i\ (J JJ^j lj (Jli IjjI jcl (jl^UlJ 

(JUa (ji (Jli (_)j:Ull jji. (ji 

^^3^ ' j' "^3 s^>-ac 

jji jli jjU>3 " a j^j* t^' ti^ 

4^3^ (j*° 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
dari [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [Amru bin 
Qais] dari [Abdullah bin 
Busr], seorang badui 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, siapa orang 
terbaik itu? Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam menjawab: 
"Orang yang panjang 
umurnya dan baik 
amalnya." Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah dan Jabir. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an gharib melalui 
jalur sanad ini. 


2252 


^Ac (jj jj^c j ^q-v 1 v'i w 
Ujik illjliJI (jj ilLk Ujik 
jjc (jc j (jj (^Ic (jc 4 j» u5 

(j^ilii jii (J jLj u (Jli !^4>-j 

(juia>3 « jit (JUa (j-a (Jli 

(j-o (Jli jJi (jilUll / ell (Jli aIaC 

(JLa^LftC ^-11^3 B^)-aC (Jl-^a 
^ la i a (juia C UJa 1 -1A ^ > a if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Hafsh 
Amru bin Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Ali 
bin Zaid] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [ayahnya], 
seseorang bertanya: 
siapa orang terbaik itu? 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
menjawab: "Orang ya ng 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







panjang umurnya dan 
baik amalnya." Ia 
bertanya: Lalu siapa 
orang yang terburuk itu? 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
menjawab: "Orang yang 
panjang umurnya tapi 
buruk amalnya." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2253 


[$j)Atj2ki\ 1j» lu (jj ^4jAI^)jJ 111 la 

M J jjuij cJlllll OJJJ* cs^ 
( _ s iil ^)JaC. jilvuj illl ,_5-l*-a 
(JlJ<jljj (j it u n ^Jl <lLu tjfi-LU 

jji.i-v i*n\4 I.^A ..nr. jii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Rabi'ah] dari [Kamil 
Abul Ala'] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Umur 
ummatku berkisar antara 
enam puluh sampai tujuh 
puluh tahun." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari hadits Abu 
Shalih dari Abu 
Hurairah, dan hadits ini 
diriwayatkan juga dari 
jalur sanad yang banyak 
dari Abu Hurairah. 


2254 


M ^ji-a <Ul! l! jAj J^^S t*51Li 

<iuill (jj^JS (jli^ll CjjlajJ 

^jjll (jjSjj ^jjllS 4jJaaJl 
A f-.l . (j^j£j^ 4 r-.l , *\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Muhammad Ad Dauri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
'Umar Al 'Umari] dari 
[Sa'ad bin Sa'id Al 
Anshari] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Kiamat 
tidak akan terjadi sampai 
waktu terasa pendek 
(ringkas), satu tahun 
menjadi seperti satu 
bulan, satu bulan 
menjadi seperti satu 
jum'at, satu Jum'at 
menjadi seperti satu hari, 
satu hari menjadi seperti 
sesaat dan sesaat 
menjadi seperti 
sambaran api." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib dari jalur sanad 
ini, adapun Sa'ad bin 
Sa'id dia adalah saudara 
Yahya bin Sa'id. 



2255 



liiik (j^JC. (jj jjJaa a UjJLa 
(jc clyl (jc (jUiui Uliii. Aiki 
ikVla jic (jjl (jc Afcli-i 
aHnj <jic iil (J J*".J 

Ijjil) ^ (jS (Jlaa j'^.n 
ic j (Jjfui _^)jlc jl s-y^)^ *23jLS 

(j« -li. j ^-IjLallj i^Unq'l ' jj.J^J 
<Sjj"Ua (j-aj i^LttaLi (JjS tilla ■ a 
lie U <_Jjij V (SJjJi (2Jjji JjI 

b uijr. jjI (jla 13c Lo 

(ji-aC^I ClyAkll IjlA .13 j 

aj^j ^)-ftC (jjl (jc JAl-^-a (jc 

<ai) a.lic (jj Aa^I 
(jc A) j (jj AlJai. UjAi. ^JT J ' "*.'^ 
^)-aC (jjl (jC AftLiJi (jC Cllll 
ilia j AjIc auI ^lla ^ 1 "I (jc 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Laits] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu 'Umar] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam meraih sebagaian 
badanku lalu bersabda: 
Jadilah didunia seperti 
orang asing atau pelintas 
jalan dan anggaplah 
dirimu termasuk 
penghuni kubur." Ibnu 
'Umar berkata kepadaku: 
Bila di waktu pagi, 
jangan kau bisiku dirimu 
bisa peroleh sore hari 
dan bila di waktu sore 
jangan bisiki dirimu bisa 
kau peroleh waktu pagi, 
manfaatkan kesehatanku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sebelum kau sakit dan 
hidupmu sebelum kau 
mati karena 

sesungguhnya kau tidak 
tahu wahai hamba Allah 
siapa namamu esok." 
Berkata Abu Isa: [Al 
A'masy] meriwayatkan 
hadits ini dari [Mujahid] 
dari [Ibnu 'Umar] 
sepertinya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Abdah Adl Dlabyi Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Laits] dari 
[Mujahid] dari [Ibnu 
'Umar] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam Sepertinya. 


2256 


IjlA j ^51 (jj! liA 

""'J <J' °' "'' "■^ 

J iigXal ^Jj ^Jj 
^ la i a i aa t^JJ^a ^ ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Hammad 
bin Salamah] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Bakar bin Anas] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Ini 
adalah manusia dan ini 
adalah ajalnya" beliau 
meletakkan tangan ke 
tengkuk kemudian 
beliau 

membentangkannya lalu 
bersabda: "Dan di sana 
angan-angannya, di sana 
angan-angannya. " 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







halam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu Sa'id. 


2257 


(jc AjjLiii jjl LuAa, aIjA Lola. 
Aic (jc jiUl ^1 (jc (jjiic^l 
(3 jLij Lulc jilll j^aC (jj <&l 
(ja-jj jiiulj Ajlc ^ u ^ 
Hia3 IjlA Li (JLal HI 1 uaa glUu 

cflSSti (> £jic! V] y&\ u'J 

a , / % ' , .:. ; ,\ 
ijjai^ i ijA^ IAA i Jijr- _ajl 

llxjuj AJujI jiuill ^jl j ~ ■ -i 

(^jjiill lit 1 (jjl (Jlijj l^j (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu As 
Safar] dari [Abdullah 
bin Amru] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
melintasi kami saat kami 
memperbaiki gubug 
milik kami, beliau 
bertanya: 'Apa ini?" 
kami menjawab: Gubug 
ini sudah lemah, kami 
memperbaikinya. Beliau 
bersabda: 'Aku tidak 
melihat kematian 
melainkan lebih cepat 
dari gubuk itu roboh" 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Abu As 
Safar namanya Sa'id bin 
Yuhmad dan disebut 
Ibnu Ahmad Ats Tsauri. 


2258 


(jlua SI LllAa A-lii (jj Aia.1 IjjAa 
(jc 1» in (jj CLyl Lii la jl^^ 
(jia.^11 AlC (jj ^JLLa (jj AjjUti 
Ajj! (jc AjAa. jjSj (jj jj;^ (jj 

(_paUc (jj (jC 
(JjSJ alulj AjIc ill! ^U.-! 

AiiSj Alia Ail (J£J (jj 
CluAa IjlA (_g uijr- jjl (JLslLill 

d * J» 1 1 i ll 1 1 1 jr. 1* l-v i ^1 jj irA 

^JLLa (jj AjjliLo 1 la (j* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Sawwar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits bin Sa'ad] 
dari [Mu'awiyah bin 
Shalih], [Abdurrahman 
bin Jubair bin Nufair] 
barceita kepadanya dari 
[ayahnya] dari [Ka'ab 
bin 'Iyadl] berkata: Aku 
mendengar nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya setiap 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ummat itu memiliki 
fitnah dan fitnah 
ummatku adalah harta." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Mu'awiyah bin 
Shalih. 


2259 


UAla. ^\ (jj Ujik 
111 la It l ji (jj ^<jA I^>jI (jj L—IjSxj 
(jC. (jlLu£ (jj ^JU-a (jC (jjl 
lillLa (jj (_)jijl (jC C_lt^ ua (jjl 
4j1c iil ^jii-a l] jjuij Jlalll 
(j« jjUplj ^51 (jj^ (jl£ ^Ijjj 
AJ (jjSj (jl (Lla/j? <_JA j 

^jl ^ (_iUl| (^ijjjlj (ji ^jlc. 
<2ulc3 \j* "i <_5^j * . (jJ 

^ la i a (j i aa t^J-pa 11a ^LliC 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'ad] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Shalih bin Kaisan] dari 
[Ibnu Syihab] dari [Anas 
bin Malik] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 'Andai anak 
Adam memiliki dua 
lembah emas, nicaya ia 
menginginkan lembah 
lagi dan tidak ada yang 
memenuhi mulutnya 
kecuali tanah dan Allah 
menerima taubat orang 
yang bertubat." Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Ubai bin Ka'ab, Abu 
Sa'id, A v isyah, Ibnu Az 
Zubair, Abu Waqid, 
Jabir, Ibnu Abbas dan 
Abu Hurairah. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih gharib 
melalui jalur sanad ini. 


2260 


(jjl (jc Clylll UjAk 4jjj3 IjliAk 
(jc pfi^ (jj ^Uxall (jc (j!>LLc 

Jta ^ILij <ulc 2jI C5 li-a 

(jjjjjl (- la ( _ s ic <* ll ?ji qylill 4 
jjl (JlllLall ojJ^j S^jaJI J jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Ajlan] dari 
[Al Qa'qa' bin Hakim] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ la i a ^j- t- u.la l-^b ^ * u if*. 


dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah], nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Orang 
tua berhati muda dalam 
mencintai dua hal; umur 
panjang dan banyak 
harta." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2261 


(jc AjI jC jjl Ujik Ajjj3 Ujik 

a * 'I. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 'Anak Adam 
tua sementara itu ada 
dua hal yang 
membuatnya merasa 
muda; ketamakan atas 
usia dan ketamakaan 
atas harta." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


2262 


\'» , i'ii, ^.1 ['lil 1 il i'w, *'*\\ 
V S-y^" 1 q, '".! r - jjl 

is ' * ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [ Amru bin Waqid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Halbas] dari [Abu Idris 
Al Khaulani] dari [Abu 
Dzarr] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam beliau bersabda: 
"Zuhud terhadap dunia 
bukan berarti 
mengharamkan yang 
halal dan bukan juga 
menyia-nyiakan harta, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







akan tetapi zuhud 
terhadap dunia adalah 
keyakinan apa yang ada 
di tanganmu tidak lebih 
kuat dari apa yang ada di 
tangan Allah dan engkau 
berada dalam pahala 
musibah jika tertimpa 
musibah, lebih kau 
senangi daripada jika itu 
tetap ada padamu." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini, 
adapun Abu Idris Al 
Khaulani namanya 
adalah A'idzullah bin 
Abdullah, sedangkan 
Amru bin Waqid dia 
adalah seorang yang 
munkar haditsnya. 


2263 


lie. Ijjii \mA JjJ UisSk 
Clijljjll .jjc Jjj AiUl 
da ala (J13 ' . d mil (jj Cly^a. 

^Jjll jUUe JjJ (jLaiic. JjC. (jUI 

(jjjj ilLij AjIc ill! ^U^i 

< * * * * - * - - 

(JjiJ ^aJjll ^aiLi Jjj JjLajiui 
jjaJl ■ «la (Jjaij Jjj _jyL«alll (Jll 
(JjJ C5"^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdush Shamad 
bin Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Huraits bin As 
Sa v ib] berkata: Aku 
mendengar [Al Hasan] 
berkata: telah 
menceritakan kepadaku 
[Humran bin Aban] dari 
[Utsman bin Affan], 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Anak Adam tidak 
memiliki hak selain 
dalam hal-hal berikut; 
rumah yang ia tinggali, 
pakaian yang menutupi 
auratnya, roti keras dan 
air." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits Al Huraits bin As 
Sa v ib dan aku 
mendengar Abu Dawud 
Sulaiman bin Salmn Al 
Balkhi berkata: Berkata 
An Nadl bin Syumail: 
Roti keras maksudnya 
tanpa lauk. 


2264 


Uj-la jiljc. J^j a Liu-la 

AjL^jjI (jc i_s^)JaJ> (jt ojLoS 
illl ^jl-a ,*Ljjll J] ^^1 

3a j JLi ijl (jjl (Jla 

t'-fi* u vi (2S1U (> ^li 

j\ ["iriili r"iKl jl i**nr*-.*>!i 
1 i* '.,«-. j,l £jla"*i\il» i**i..,il 
^ la i a (j i I -JJ *^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Muththarrif] dari 
[ayahnya], ia tiba di 
hadapan nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
bersabda: "Bermegah- 
megahan telah 
melalaikanmu." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Anak Adam 
berkata: Hartaku, 
hartaku. Kau tidak 
memiliki harta selain 
yang kau sedekahkan 
lalu kau habiskan, yang 
kau makan lalu kau 
habiskan atau yang kau 
pakai hingga usang." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2265 


<-oLal 1)1 Cli-aLi Jll .lit 
Ajic- ^jij-a jil (3 jjuJJ (JlaljiJ 

u! clw' ^'"j 

^i*j 4 *\ . n Sa^j (jj j t^l] ^>J^. (3 ' '*"* Q ^ 
1>J IjuIj i_aUS p& Vj ^ 
Aill jji. Ulill Aill j (3 J*J 

[*n.Ni hi '..«-. j,l £jla<\i..i\l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Yunus Al Yamami] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Hcrimah bin 
Ammar] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





Ahl ~i \c~ (jj JlJul j ^ la i a (j. 

jUac Ul '^j 


kami [Syaddad bin 
'Abdullah] berkata: Aku 
mendengar [Abu 
Umamah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Hai anak 
cucu Adam, 
sesungguhnya bila kau 
memberikan harta 
lebihan itu lebih baik 
bagimu dan bila kau 
menahannya itu buruk 
bagimu, dan kamu tidak 
tercela jika 
menggunakan harta 
sekedar cukup (wajar), 
mulailah dari orang yang 
menjadi tanggunganmu 
dan tangan di atas itu 
lebih baik dari tangan di 
bawah." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih, Syaddad bin 
Abdullah kuniahnya 
Abu Ammar. 


2266 


IjjAa ^g.'^ll ,\\* lji (jj Jjic Ijj^a 
q-j^j (jj a 3^ L^"" ^J^ - * 1 ^ L>^ 
Atll ^jc- (jc j^ac (jJ ^>^J (jc 
^gjl uSjaJI ^loj ^1 (jc ojjjA (jj 
£]liitlS . J L-i\l j° Jii-. jr-. 
alLlj Ajlc AUl <^\*<-\ (J JJJJ 
(Jja. ( _ s ic (jjl^jj ~ i & ^ 

(JljuUaJ J" JJJJ ILaLai. j^x!i 

(ji,.-v i ii W )M> i„ ir. jil 
IV*. V 1 43j»J V £t±a l " 

lillLa (jj .ill Ajc 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Sa'id Al Kindi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Haiwah bin 
Syuraih] dari [Bakr bin 
Amru] dari [Abdullah 
bin Hubairah] dari [Abu 
Tamim Al Jaisyani] dari 
[Umar bin Al 
Khaththab] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Andai saja 
kalian bertawakal 
kepada Allah dengan 
sebenarnya, niscaya 
kalian diberi rizki seperti 
rizkinya burung, pergi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dengan perut kosong di 
pagi hari dan pulang di 
sore hari dengan perut 
terisi penuh." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih, kami 
hanya mengetahuinya 
melalui jalur sanad ini 
dan nama Abu Tamim 
Al Jaisyani adalah 
Abdullah bin Malik. 


2267 


— 7T .-fi , ^77 — ~ — > - , ^ 

UjAi, juuaJ (jj a Hj la 

(jj .jl «-s liiiSa. ^ ...lljUll 

jjlSa alia J 4-jlc. Sll Ls li-a 
Ajic- Alii ^jlll ^jjlj LaA.l=J 
l^2i3 L_Sjlaj jiiuij 
( _ s lLa ^jJjll J) ■ all 

jj lillil Jlla ^IIjj AjIc. 'M 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Daud 
Ath Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata: Ada dua 
orang lelaki bersaudara 
pada masa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, salah satunya 
datang kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam (maksudnya 
untuk memburu ilmu) 
dan yang satunya lagi 
bekerja, maka 
saudaranya yang bekerja 
mengadukan perihal 
saudaranya kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau menjawab: 
"Bisa jadi kamu diberi 
rizki karena dia." Abu 
Isa berkata: hadits ini 
hasan shahih. 


2268 


^j^a t^llLo jj jjJat UJ la 
Ujik ^ll <^.jI.jxj]I (jSlii. (jj 
JJC. liiSa. AjjULo jj (jljji 

^ I lAJjj ^jl (jj (J-<La.j]l 

Alii .JJJC jj 4 aUii jt (^jLLaj^/l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Malik] dan [Mahmud 
bin Khidasy Al 
Baghdadi] keduanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(3 jluj (JllJll AjLLa <J 



' U 1 



berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abu Syumailah Al 
Anshari] dari [Salamah 
bin 'Ubaidillah bin 
Mihshan Al Khatmi] 
dari [bapaknya] yang 
pernah bertemu dengan 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barangsiapa 
di antara kalian di pagi 
hari aman ditengah- 
tengah keluarganya, 
sehat jasmaninya, 
memiliki kebutuhan 
pokok untuk sehari- 
harinya, maka seakan 
akan dunia telah 
dikumpulkan untuknya." 
Abu Isa berkata: hadits 
ini has an gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits 
Marwan bin Mu'awiyah, 
makna: hizat adalah 
Jumi'at (terkumpul). 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
demikian kepada kami 
[Al Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] hadits yang 
semakna, dan dalam bab 
ini ada hadits dari Abu 
Darda v . 



2269 



Telah mengkhabarkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





■lie. gjbjiLall (jc Jy _jj (jj ^j-lt 
' Ljia (j^sjjil (_£Aic- ( _ s j1_i1jI 

jlij V (jjilll! l l '— (jlSj 
lltaS Ajijj ^jU-a'^Li 4jS| 

JS 4 ,<lj', r*i\5 a'liii r*i\^r-. 


kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami ['Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Yahya 
bin Ayyub] dari 
['Ubaidillah bin Zahr] 
dari [Ali bin Yazid] dari 
[Al Qasim Abu 
Abdurrahman] dari [Abu 
Umamah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya wali- 
wali yang terbaik 
menurutku adalah orang 
nufmin yang ringan 
kondisinya, punya 
bagian dari shalat, 
menyembah Rabbnya 
dengan baik, menaati- 
Nya saat sepi, tidak 
dikenali orang dan tidak 
ditunjuk dengan jari, 
rizkinya pas-pasan lalu 
ia bersabar atas hal itu" 
setelah itu beliau 
mematok-matokkan 
tangan beliau lalu 
bersabda: "Kematiannya 
dipercepat, sedikit 
wanita yang menangisi 
dan sedikit harta 
peninggalannya." 


2270 


(J^J ts^ 6^ tJ^ 5^ 
Cilia IjA j <£-a r 1 a laj J J»f 

lijj £f">l U^J S-O ^ * 

j^j jl Ijilii <J^j ^y^j 

(ji^jJI ^JC. (jjl jA IjlA iulUllj 


Dan dengan sanad yang 
sama (Yaitu Telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Suwaid bin Nashr] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 
[Yahya bin Ayyub] dari 
['Ubaidillah bin Zahr] 
dari [Ali bin Yazid] dari 
[Al Qasim Abu 
Abdurrahman] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Umamah]) dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Rabbku menawarkanku 
untuk merubah padang 
pasir Makkah menjadi 
emas, aku berkata: Rabb, 
aku hanya ingin kenyang 
sehari dan lapar sehari - 
beliau mengucapkan 
sebanyak tiga kali atau 
sepertinya- bila aku 
lapar, aku menundukkan 
diri padaMu, 
mengingatMu dan bila 
aku kenyang, aku 
bersyukur padaMu dan 
memujiMu." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan. Dalam hal ini ada 
hadits serupa dari 
Fadlalah bin 'Ubaid dan 
Al Qasim ini adalah 
Ibnu Abdurrahman, 
kuniahnya Abu 
Abdurrahman. 
Dikatakan juga, 
kuniahnya Abu Abdul 
Malik, ia adalah budak 
Abdurrahman bin Khalid 
bin Yazid bin 
Mu'awiyah, ia orang 
Syam, terpercaya, 
sementara Ali bin Yazid 
adalah perawi yang 
lemah haditsnya, 
kuniahnya Abu Abdul 
Malik. 


2271 


■la ui 1 *" '"^ £5 jiill JJJJ (jj &\ 

(j-tt^^!l ^JC. ^j! (jC lill^u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Ad Dauri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid Al Muqri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ayyub] dari [Syurahbil 
bin Syarik] dari [Abu 
Abdurrahman Al 
Hubuli] dari [Abdullah 
bin Amru] bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Beruntunglah 
orang yang berserah diri, 
rizqinya dicukupkan dan 
Allah menjadikannya 
menerima apa adanya." 
Dia (Abu Isa) berkata: 
hadits ini hasan shahih. 


2272 


(j"°l ij^J^ 3 cJj^J iljjlj 4-il £ - ^1 
A ui'ir. (jlSj ji^/LLi^l (^^A 

^ la i a gj i aa CJ-pa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Ad Daruri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid Al Muqri v ] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Haiwah bin 
Syuraih] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Abu Hani v Al 
Khaulani] bahwa [Abu 
Ali Amru bin Malik Al 
Janbi] telah 
mengkhabarkan 
kepadanya dari 
[Fadlalah bin 'Ubaid] ia 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Beruntunglah orang 
yang diberi petunjuk 
menuju Islam, hidupnya 
pas-pasan dan menerima 
apa adanya." Berkata 
Abu Isa: Abu Hani v 
namanya Humaid bin 
Hani\ Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2273 


^jl^-ij (jJ j^aC. ^jj l^aa .a l^J ^ 
31-lJu 1 * la ^luil (jj ^ jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Amru 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




bin Nabhan bin Shafwan 
Ats Tsaqafi Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Rauh bin 
Aslam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaddad Abu 
Thalhah Ar Rasibi] dari 
[Abul Wazi'] dari 
[Abdullah bin 
Mughaffal] dia berkata 
bahwa ada seorang lelaki 
berkata kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam: Wahai 



Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
sangat mencintai 
baginda. Beliau 
bersabda: "Perhatikan 
apa yang kamu katakan." 
Dia berkata lagi: Demi 
Allah sungguh aku 
sangat mencintai 
baginda. Nabi bersabda 
lagi: "Perhatikan apa 
yang kamu katakan." 
Dia berkata lagi: Demi 
Allah sungguh aku 
sangat mencintai 
baginda. tiga kali dia 
mengucapkannya, lalu 
beliau bersabda: "Jia 
kamu mencintaiku maka 
persiapkanlah perisai 
untuk kefakiran, karena 
kefakiran lebih cepat 
kepada orang yang 
mencintaiku melebihi 
aliran menuju hilir." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [bapakku] 
dari [Syaddad Abu 
Thalhah] dengan hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







yang semakna, Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, adapun Abul 
Waza' Ar Rasibi 
namanya adalah Jabir 
bin Amru, dia adalah 
orang Bashrah. 


2274 


(jc ijc. (jj jIj j 

iil ^jii-a jil l] jjuJJ cJlllll Aului 

0 ? ' o J f 

1*11 >li 1 t.,lf. j,l (jlS jllij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Musa 
Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin 
Abdullah] dari [Al 
A'masy] dari [Athiyyah] 
dari [Abu Sa'id] dia 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: " "Orang- 
orang fakir dari kalangan 
muhajirin mereka lima 
ratus tahun lebih dahulu 
masuk syurga sebelum 
orang orang kaya 
mereka." Dan dalam bab 
ini ada hadits dari Abu 
Hurairah, Abdullah bin 
Amr dan Jabir. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini. 


2275 


£j djjUll ti&i ^ij&l Lull 

ifrlll (311 (ilLiJ Ajlt 2jI ^jij-a 

lllNi.nl 1 llSi.nl n-vl 

U ^ Ajijlc. ciillaa ijj 

j*j (J i^i.mll <_J 1 J' V 2 .'.'.Mr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Ala bin Washil Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Tsabit bin 
Muhammad Al Abid Al 
Kufi] telah menceritakan 
kepada kami [Al Harits 
bin An Nu'man Al 
Laitsi] dari [Anas] 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam membaca do'a: 
ALLAAHUMMA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



AHYINII MISKIINAW 

WA AMITNII 

MISKIINAW 

WAHSYURNII FI 

ZUMRATIL 

MASAAKIINI 

YAUMAL 

QIYAAMATI (Ya Allah 
hidupkanlah aku dalam 
keadaan miskin dan 
wafatkanlah aku dalam 
keadaan miskin dan 
kumpulkanlah aku pada 
hari kiamat bersama 
golongan orang orang 
miskin), A'isyah 
bertanya: Kenapa wahai 
Rasulullah? beliau 
menjawab: 

"Sesungguhnya mereka 
akan masuk surga empat 
puluh tahun lebih dahulu 
dari pada orang orang 
kaya, wahai A'isyah 
jangan kamu tolak orang 
orang miskin walaupun 
hanya dengan 
memberikan secuil 
kurma, wahai A'isyah 
cintailah orang orang 
miskin dan dekatilah 
mereka karena Allah 
akan mendekatkan 
padamu pada hari 
kiamat." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib. 



2276 



2jI ^glt-a J jj^J cjlllll »JJjA 

AiaJI iljaall dlaj 4j]c. 
ale AjU 

^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qabishah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Orang-orang 
miskin masuk surga 
limaratus tahun setengah 
hari terlebih dahulu 
sebelum orang-orang 
kaya." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2277 


igJjl all ^ " s-yjS Jjl UliAk 
(Jlall^ SjJjA ^1 (jc 4 alia 

illuj aAIc au! ^U^i auI (J jjjj 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Orang-orang 
miskin masuk surga 
setengah hari terlebih 
dahulu sebelum orang- 
orang kaya, lamanya 
limaratus tahun." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2278 


■la m Hi la jiill -iijj l>j 

' ' ' ' a ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Ad Duri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid Al Muqri v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Ayyub] dari [Amru bin 
Jabir Al Hadlrami] dari 
[Jabirbin Abdullah], 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Orang-orang 
miskin masuk 
empatpuluh tahun 
terlebih dahulu sebelum 
orang-orang kaya." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an. 


2279 


jilt LiiJa. (jj LllAa 
^ w l'MI jjc- jllaJi (jc Jut (jj 
^glc. ' Ilia jlll (Jjj^uii (jt 

Li ciullj -i » kj J Cutis 4Jijlt 

jSil cJLa il ciila <Jla CjjSj 
ill (3 LjjJc. jjli j^3l| JlaJI 
alii j Uiill ilLoj <jlt alii ^U^i 

UT* Ltf L> ^-f" ^ 

m - „ „ 
^ la i a ^uci 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin 
Abbad] dari [Mujalid] 
dari [Asy sya'bi] dari 
[Masruq] dia berkata: 
aku masuk menemui 
[Aisyah] lalu dia 
memanggilku untuk 
makan dan berkata: 
Tidaklah aku kenyang 
karena makanan 
melainkan aku ingin 
menangis. Masruq 
berkata: Aku bertanya: 
Kenapa? dia menjawab: 
Aku teringat saat-saat 
yang ditinggalkan 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, demi 
Allah beliau tidak 
pernah kenyang dari roti 
dan daging dalam sehari 
sampai dua kali. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


2280 


li&a. (j^Lit (jJ S_aiaa < LliJa 

(Ja-Llll (jt 4 J k'j'l uLijl J jlj 

Jjjj (jJ jjia/)JI Ait i"i»«lh Jla 

(J_&jjj £f"> LaiSta <2ijlt 

la jl 1j <a ^i-a^cJ i» uj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] berkata: 
Aku mendengar 
[Abdurrahman bin 
Yazid] bercerita dari [Al 
Aswad bin Yazid] dari 
[Aisyah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam tidak 
pernah kenyang makan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







roti dan gandum selama 
dua hari berturut-turut 
hingga beliau wafat. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah. 


2281 


L5 j\ (jt (jlLjjS (^jj .1) jj ^ 
alluj AjIc Alii ^U.-i AUl (3 _J**J 

(j -0 ^-W^ lii^lj <1aIj 

i ; - e i< ; ^ ^ ^ it 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Kaisan] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam dan 
keluarga beliau tidak 
pernah kenyang makan 
roti gandum selama tiga 
kali berturut-turut 
hingga beliau meninggal 
dunia. Hadits ini shahih 
hasan gharib melalui 
jalur sanad ini. 


2282 


Lai jij "LaLol IjI ("w «ui Jla j*l<-. 
^jil! Clyj (JaI (jt (3^=SJ 
^ji, alltlj AjIc AUl 

1 (j-o C_1J^)C. ^ la i a i aa 
LSj'j <_s^ -^J ji^ Jj'j t^J* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Muhammad Ad Dauri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Abu Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hariz bin 
Utsman] dari [Sulaim 
bin Amir] berkata: Aku 
mendengar [Abu 
Umamah] berkata: Tidak 
ada makanan keluarga 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam yang lebih 
baik dari roti gandum. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib 
melalui sanad ini dan 
Yahya bin Bukair 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tersebut adalah orang 
kufi, Abu Bukair adalah 
ayah dari Yahya, Sufyan 
Ats Tsauri 

meriwayatkan untuknya, 
sedangkan Yahya bin 
'Abdullah bin Bukair 
adalah orang Mesir, 
teman Al Laits. 


2283 


A ijt»i jji a"\\\ lir. tVil-v 
(jJ (JilA (jt jj l>j CIijIj IjjAa 
(jjilx (^jjI (jt <Cij5ic- (jt ' t " *~ 

(JlljjT l'MI _)ia. ^»A_)ja. 
^ la i a ^j^'^i I lj.la. IJA ^ > ii if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit bin Yazid] 
dari [Hilal bin Khabbab] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam pernah 
tidur beberapa malam 
secara berturut-turut 
dengan perut kosong dan 
keluarganya tidak 
memiliki makan malam, 
roti mereka yang paling 
banyak adalah roti 
gandum. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2284 


(jc fc&j liiiik jUaC- ulla 

a . ' a - / a , a f 0 

AjIc. Alii ^jij-a J JJ-aj (Jlllll 
"U^ <■ (Jl (jjjj (J*-?-l ilLij 

^ la i a ^j- aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waqi'] dari [Al 
A'masy] dari ['Umarah 
bin Al Qa'qa'] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata " 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
membaca do'a: 
ALLAAHUMMAJAL 
RIZQA AALI 
MUHAMMADIN 
QUUTAN (Ya Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







jadikanlah rizki keluarga 
Muhammad dari bahan 
makanan pokok). Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. 


2285 


(jj Ujik UB^a 
(jl^lla (jjijl (jc diAii (jc (jLajlui 

V &l ts^ 1 cr^' 
IjsA ^ uijr. jjI (Jll^il Ul2j 

I s - - » , « *; 1 - 

I.M) . J jj Mji 1 1JC. 1 u. W 
jjtittiu (jl j«»-v (jr. t*ll.w\l 

Mil ."^ (jC dub (jc 

i „j j\ a J JJJ J 4 uC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Tsabit] 
dari [Anas] dia berkata 
bahwa Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam tidak 
pernah menyimpan 
sesuatu apapun untuk 
esok hari." Abu Isa 
berkata: hadits ini 
gharib, hadits ini 
diriwayatkan dari Ja'far 
bin Sulaiman dari Tsabit 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam secara 
mursal. 


2286 


(j«^» jll Ijc. (jj auI lijii. 

(jj Alii ^JC jix-o jjl ljjji.1 

(jc Clijljll I»v jjic 

S-iUS (jC 4jJjC ^jjl (jj i'IJT III 

J j^J (1)^1 LaIU (jjiSl (jc 

(jl ji. ^^jic alia J AjIc auI t^j-lj-a 

JlajLi ^jja. llajii 1 jlL (JSS Vj 

j ; .. , - | • - 

2 i jjf- il (j i 1 1» i,. i-v (j.« 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abu Ma'mar 
Abdullah bin Amru] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits] dari [Sa'id bin 
Abu 'Urubah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam tidak pernah 
makan di atas meja 
makan dan tidak pernah 
makan roti lembut 
hingga meninggal dunia. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib 
dari hadits Sa'id ibn Abu 
'Urubah. 


2287 


(j«^» jll ijc (jj ijc. Ujik 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^jj jji^jll ^jc- HiSa jgilaJl 
jj! ujoil jlip (jJ ^ill ^Jt 
<J Jj3 AjI.H La (jj (J^jua (jt g jLk 
4ilc. Alii ^jii-a aill J juij 

Jlaa (jjljaJI ^Lsill ^3 

iiil / j3 ,«3i ^iill aILuj 

' ~ t ~ » * • - - ik-' it 

^jic. Ja.ua ISLI ClijlS Ja «U tjjaa 
<jlt iiil ^j-lj-a auI J jujj ^c- 

(JjS (3^.11* lj] ClljlS La (Jll alLaj 
(Jla jjt l'MLi (jjajj-aj -ii^ I jjSa 
aj j ^ t-> La 4 J a jiJaj9 4 a fl lj I 

ol jj ^3 j ^ la i a j' < 

g jLi (jc- (j-ujl jJ t*ULa 



kepada kami ['Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Abdul Majid Al Hanafi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Dinar] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abu 
Hazim] dari [Sahal bin 
Sa'ad], ia diberitahu 
bahwa katanya 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam pernah 
menyantap gandum 
halus (bubuk gandum). 
Langsung Sahal 
menjawab: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam tidak pernah 
melihat gandum halus 
(bubuk gandum) hingga 
bertemu Allah. Ia 
ditanya: Apakah ada 
ayakan (tapis) dimasa 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam? Sahal 
menjawab: Kami dulu 
tidak memiliki ayakan 
(tapis). Ia ditanya: Lalu 
gandum kalian apakah? 
Sahal menjawab: Kami 
meniupnya hingga 
berterbangan, lalu kami 
basahi, setelah itu kami 
jadikan adonan. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. [Malik bin 
Anas] meriwayatkannya 
dari [Abu Hazim] . 



2288 



•JliJi (jj (Jj* a l al (jj jic lliAa 
(jc (jLu (jc ^1 Luik Ijt lji (jj 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Isma'il bin Mujalid bin 
Sa'id] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





c^j y^j <Jj^ t^jj *l 

VI i_S - li ^Iluj AjIc. 'M ts I— a 
(jj cs-^ 5^—- " J J?-— '1 tJJJ 

jl ol_JI ^ i '-»* La£ ^. >nl UA_I 

^tul j'l 1 l"°l-V 1, .-ll J J )» )\l 

(J-a jc. ^ la i a (J- a— L UJ— 

(J'" ' "^ 


menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Bayan] dari [Qais bin 
Abu Hazim] berkata: 
Aku mendengar [Sa'ad 
bin Abu Waqqash] 
berkata: Aku adalah 
orang pertama yang 
menumpahkan darah di 
jalan Allah, aku adalah 
orang pertama yang 
melesakkan panah di 
jalan Allah, aku 
berperang bersama 
sekelompok sahabat 
Muhammad Shallallahu 
'alahi wa Salam, kami 
hanya makan dedaunan 
pohon dan pohon anggur 
hingga salah seorang 
diantara kami merebah 
seperti kambing atau 
unta. Di kemudian hari 
Bani Asad mencelaku 
dan menjelek-jelekkanku 
karena agamaku (yang 
dianggapnya kurang 
baik), kalau itu benar, 
rugilah aku dan sesatlah 
amalku. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 
Bayan. 


2289 


uj^j — — — i > jL— i (Jj — — < UjAk 

^1 (Jj (Jj* « l nl 1 " _> Aiuji (Jj 
_L la ("w ol)i (Jll (JjuS _i_k JLk 

(Jjjjij ^-^J — ilj 

al » la Ul Laj a—M J 4 } '<*- illl (^1—3 
jl (^j— J— —11 lift j VI 
el?.';ll x i iaj Lo£ ^ . 
4 "'Jjj* 1 v "' J" '°° , " v u -^' 

Jliilic. lJj-^j I^J '"V - ^ •— J (jplt 

- - "-' 4 -)-'-" n ' " 

(Ji.v%. 1 ))1-v 1 Die jll 

jj ) 5 )V. jjr. i )1 )\l 4 j — )-v . 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais] berkata: 
Aku mendengar [Sa'ad 
bin Malik] berkata: Aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



j tlw ^j*^ IjjSk I" ^ 

asm 

^■■^ (Jll La&ikl 

^i?-J g/Kft LS^^' *Lr?^ 



adalah orang arab 
pertama yang 
melesakkan panah di 
jalan Allah, aku 
berperang bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, kami 
hanya memiliki 
makanan berupa pohon 
anggur dan rumput ini, 
hingga salah seorang 
diantara kami merebah 
seperti kambing. Di 
kemudian hari Bani 
Asad mencelaku dan 
menj elek-j elekkanku 
karena agamaku yang 
dianggapnya kurang 
baik, kalau itu benar, 
tentu rugilah aku dan 
sesatlah amalku. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih dan salam 
hal ini ada hadits serupa 
dari 'Utbah bin 
Ghazwan. 



2290 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] berkata: Kami 
pernah berada didekat 
[Abu Hurairah], ia 
mengenakan dua baju 
katun berwantek tanah 
merah, ia menggigil di 
salah satunya, ia berkata: 
Beruntunglah, 
beruntunglah, Abu 
Hurairah menggigil di 
kain katun. Sungguh 
kulihat diriku tersungkur 
pings an di antara 
mimbar Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Shallallahu 'alahi wa 
Salam dan kamar 
'Aisyah karena lapar, 
lalu ada seseorang 
mendatangiku, ia 
letakkan kakinya di atas 
leherku, menurutnya aku 
gila padahal tidak, itu 
tidak lain hanya karena 
aku kelaparan. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih gharib dari 
jalur sanad ini. 


2291 


jej^uj (jj SjJ^ Lii-lk Jy jj (jj <d)l 
jl ^J^JpJI yp> JJl yjjJ^ 

(jl-luc (jj 4JLja3 (jt oji^' 
■iUnj Ajlc illl ( _ s ij-a <&l (J y^'j 

4 q r \ | ( *i ^ . ^ \ j a r l ^ \ | 

( _ s iLa Ijlla (_j_jjLi_ii jl (jjjLa-o 

jilLij 4jle iiil auI (Jjjoij 
1 jjbjj jl r"°f:~-y M iit aSJ 

Aill (^gli^a <&l (JjJ-^J ^^JJ 
IjlA (^ Tjijc- jjl (Jlsilluj 4j1c 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Ad Duri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwah bin 
Syuraih] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Abu Hani v Al 
Khaulani] bahwa [Abu 
Ali bin Malik Al Janbi] 
memberitahu padanya 
dari [Fadlalah bin 
Ubaid], saat Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam shalat bersama 
orang-orang, beberapa 
orang jatuh tersungkur 
saat berdiri dalam shalat 
karena lapar, mereka 
adalah para penghuni 
emperan masjid hingga 
orang-orang badui 
berkata: Mereka orang- 
orang gila. Sesuai shalat, 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
menghampiri mereka 
lalu bersabda: "Andai 
kalian mengetahui 
bagian milik kalian di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sisi Allah, niscaya kalian 
akan suka untuk lebih 
miskin dan susah." 
Berkata Fadlalah: Saat 
itu aku bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
shahih. 



2292 



Uilk 

JJ-aC jJ i^ll^Il .AjC- 1 Vi ' -s 4jjlki 
V <C.Luj illuj AjIc ill ^jJj-a 

U ilk. U JUs j£j jj] sIjU 

jiajij alluj AjIc ill (j-La Atll 

U <2L ilk U Jua *\k , : ,i 

Jll ill J jlaj U p jaJI (Jll j-aC 
AjIc- ill Ls i-a ill J jj-aj (jLaa 

(JjI "Cil jJaV I jlla a j-laj ali »ik 
UJ ujij (jBail tlulia t*LaJ La 



J*' 



ilk 



I jJjL all 



.Ull 



illuj AjIc ill ( -5 it-a ^. f j^i 
^ 1 Jjllajl 4jalj <Liili 4jiiij 
1 Ul I aj lalaja ik ^J) 
jji) s-lki AiLj J) jUaj! 

u] cljjajj ilal illuj 4j1c 
ill <J jjojj U Jlaa <ilaj 
I jjjkj (Jla jl I jjliLj (jl ciiiji 

I jjjxu j I jiSla a^yjijj Ajiaj (j-a 
ill (3 jiaj (Jlaa «-Lall i251j (J-a 
^illj IjlA ilLij 4jlc ill ^jJj-a 

llajj JjIj AJaUslI ajy Alt 
(jSjajlj J )tj pLaj ■ ■ UJa 
(Jlaa UalkL £aLaJ j»JJ^JI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban Abu 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Abu 
Salamah bin Abdur 
Rahman] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata: 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam keluar rumah 
pada saat yang tidak 
biasa beliau keluar dan 
tidak ada seorang pun 
yang bertemu 
dengannya, kemudian 
Abu Bakar menemuinya 
lalu beliau bertanya: 
'Apa yang membuatmu 
datang wahai Abu 
Bakar?" Abu Bakar 
menjawab: Aku keluar 
untuk menemui 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam dan aku 
melihat ke arah wajah 
beliau dan beliau 
menerimanya. Tidak 
lama kemudian 
datanglah Umar lalu 
beliau bertanya: 'Apa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



V ^Iujj Ajic. Mil ^ji-a (^Jjll 

alljjj AjIc Ml (_si-a ^jjII (Jlaa 
llM ilia Jll V f ill <2fi <> 
Mil t^ilo (^jill (^jla llili ^LaLi 

^-fill (Jill ^£fc SI jjI oIjU diiu 
LafrLa JJ^I ^lla j Ajlc Ml 

Jlaa J alii Ij <Jlla 

(jl allnj 4jIc Ml ( _ s i-a i^g-jlll 
ic^p IjlA (jijjii _j\ i'iuiuM 
4_j (j^ajlujlj ^it-aJ AjjIj 
(^Jl j»JJ^JI jjI (jiiajla U JJ*^ 1 

auI (J jjjj Jjsj La jjiii AjI^JoI 
tliSlSa ^iuij Mil ^U^i 

Aj3 <Jls La iJUj (lil Li 4jI jil 
(jl VI iiloj 4j]c Mil ^jij-a ^ji5l 

(^jjll (Jlaa (Jjjc. j^i (Jll 

p Mil (jj alia j 4j]c Ml (^glLa 
Ajj VI 3 Vj Uni ('"nr V; 

V Aillajj iiail (jc oLgijj 
4jUaJ (JjJ (j-«J Vlj^ S jllj 

IjlA ^ '"JC jjI (Jlij3j ^33 p jjJI 

» : •> ' - - - ' 1. 
ujjjc ^ la i a j i t- 

^j| LiiSk Alii -ijc (jj ^JLLa Ijlla 

JJ-aC (jj lilLall .IjC (jC "LjljjC 

(jl (j-<L^^]l ^jc. jj AJftlwi ^jl (jc. 

^ilLlj 4jlc Alii u^'^* Mil (Jjajj 

y^lk ^ysc-j jjIj L«jj 
4j3 ^aJj CliiAkll IjlA i 

(jljiui ClyAkj SjJjA ^1 (jc 
(Jjial j 4jI jC ^jjl ' *<j la (j« ^j| 



( . \\ ^ ( 1^,1 T ^ ^AAic AAi j ' u i n j 
IjlA ojJjA (-j| (jc is3J 
aAjII IjlA JJC (j-o ClliAiJI 
LLiajl (JjiUc (jjl (jc (Jjj'j 



yang membuatmu 
datang wahai 'Umar?" 
'Umar menjawab: 
Karena lapar wahai 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Sayajuga 
merasakan sedikit lapar, 
maka pergilah kalian ke 
rumah Abul Haitsam bin 
At Taihan Al Anshari, 
dia adalah seorang lelaki 
yang mempunyai banyak 
kurma dan kambing tapi 
dia tidak mempunyai 
pelayan, " namun 
mereka tidak 
menemukannya, mereka 
bertanya kepada istrinya: 
Dimana suamimu? 
istrinya menjawab: Dia 
sedang mengambil air 
untuk kami. Tidak lama 
mereka menunggu tiba- 
tiba datanglah Abul 
Haitsam dengan 
membawa tempat air 
yang berisi air penuh 
lalu dia meletakkannya, 
kemudian dia datang dan 
mendekap Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sambil bersumpah 
rela mengorbankan 
bapak dan ibunya demi 
beliau, kemudian dia 
pergi bersama mereka 
menuju perkebunannya 
dan menghamparkan 
tikar untuk mereka, lalu 
dia pergi menuju sebuah 
pohon kurma dan 
kembali dengan 
membawa setangkai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kurma kemudian 
meletakkannya, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bertanya: 
"Maukah kamu 
memilihkan kurma 
basahnya untuk kami?" 
dia menjawab: Wahai 
Rasulullah, aku ingin 
baginda sendiri yang 
memilihnya -atau dia 
berkata: Silahkan kalian 
pilih kurma basah dan 
kurma mudanya, lalu 
mereka makan kurma 
dan minum dari air itu, 
setelah itu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwaku ada di 
tanganNya, ini termasuk 
kenikmatan yang akan 
ditanyakan kepada 
kalian kelak pada hari 
kiamat; tempat berteduh 
yang dingin, kurma 
basah yang lezat dan air 
tawar." Abul Haitsam 
pergi untuk membuatkan 
makanan untuk mereka 
lalu Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m berkata " Janganlah 
kamu menyembelih 
hewan yang ada air 
susunya. Abu Hurairah 
berkata: Abul Haitsam 
menyembelih seekor 
kambing kacang betina 
atau jantan (perawi ragu 
apakah betina atau 
jantan) untuk mereka 
lalu mereka 
menyantapnya, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bertanya: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Apakah kamu punya 
seorang pelayan?" Dia 
menjawab: Tidak. Abu 
Hurairah berkata: Tiba 
tiba seorang tawanan 
datang kepada kami, lalu 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam di serahi dua 
orang budak yang 
didatangkan oleh Abul 
Haitsam, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Pilih 
salah satu dari 
keduanya!" Abul 
Haitsam berkata: Wahai 
nabi Allah pilihkan 
untuk saya, " Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya orang 
yang dimintai pendapat 
adalah orang yang jujur, 
maka ambillah yang ini 
karena sesungguhnya 
aku melihat dia shalat, 
perlakukanlah dia 
dengan baik, " Abul 
Haitsam pergi menemui 
istrinya dan 

menceritakan kepadanya 
apa yang dikatakan oleh 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, istrinya 
berkata: Tidaklah kamu 
menyampaikan apa yang 
dikatakan oleh Nabi 
kecuali hendaknya kamu 
memerdekakannya. Abul 
Haitsam berkata: Dia 
merdeka. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
tidak mengutus seorang 
Nabi dan tidak juga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



khalifah kecuali 
memiliki dua kubu, satu 
kubu yang menyuruhnya 
kepada kebaikan dan 
mencegahnya dari 
kemunkaran, dan kubu 
lain yang tidak henti- 
hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu, 
dan barangsiapa yang 
dihindarkan dari teman 
yang jahat maka dia 
telah terjaga." Abu Isa 
berkata: hadits ini hasan 
shahih gharib. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih bin 
'Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman], pada 
suatu hari Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam, Abu Bakar dan 
Umar keluar, kemudian 
dia menyebutkan hadits 
yang semakna dengan 
hadits ini, namun dalam 
isinya tidak 

menyebutkan: dari Abu 
Hurairah dan hadits 
Syaiban lebih sempurna 
dan lebih lengkap dari 
hadits Abu Awanah, 
Syaiban adalah perawi 
terpercaya menurut 
mereka dan dia memiliki 
kitab, hadits ini 
diriwayatkan dari Abu 
Hurairah dari jalur sanad 
yang lain dan 
diriwayatkan juga dari 
Ibnu Abbas. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2293 


Ijlla .jIj j (jj .jjc. Ijlla 
jiiull (jj (J^-ul jC (jj J)^ M 
(jC. JJ.^lM (jjl (jj il jj jC 

4-a.Ua (jC lillLa (jj (jjiji 
(jC Ux3jj ^ j^JI ^ikJj ^J'- 

^i^a j?-^. '-' c ' 

iliuj aAIc auI ^U^i auI (J jjjj 

s Si ji a' ' *' 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sayyar bin Hatim] 
dari [Sahl bin Aslam] 
dari [Yazid bin Abu 
Manshur] dari [Anas bin 
Malik] dari [Abu 
Thalhah] dia berkata: 
Kami mengadukan 
kelaparan kami kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam dan 
kami mengganjal perut 
kami dengan satu batu 
sedangkan Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam mengganjal 
dengan dua batu. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini. 


2294 


(_^aJj^.V UJJa UJJa 

( j j'aj (JJ (jli«j!l 
l— ulj as] i " La Jjjj ^lx_Ls 
La j ^lulj 4-jio iill u^'^* f ■•■ 

-l,S - '' - , - - 

UJJ^ (jj l£3Loj^ ^jc. A^lj JJC- j 

JAC. (jC. Jf»jiJ jj jLoJLi]! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Simak bin 
Harb] berkata: Aku 
mendengar [An Nu'man 
bin Basyir] berkata: 
Bukankah kalian makan 
dan minum semau 
kalian? Dulu aku melihat 
nabi kalian Shallallahu 
'alahi wa Salam sekedar 
kurma jelek (kualitas 
rendah) pun tidak beliau 
miliki, untuk sekedar 
mengganjal perut. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. [Abu 
Awanah] dan perawi lain 
meriwayatkan dari 
[Simak bin Harb] seperti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits Abu Al Ahwash, 
sementara [Syu'bah] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Simak] dari [An 
Nu'man bin Basyir] dari 
['Umar]. 


2295 


(jj jjI Uiiia. jSlI j^-oIjII 

^j] jjt gj^aa. ^1 (jc. jibo 
(315313 SjJjA ^1 (jc- ^JLLa 
alluj AjIc Jill ^U.-i Alii J 
(jiajiJ! ojiS (jc. ^jjiJI (341 

jj| Jin,, .ait) ^^jc. ^j^iJI 

a' , , , % , \t. ', 
^ la i a (j i aa t u.^ IJA ^ tnir- 

* e ; t , ' ' ^ ° l . - >\~ 

(jj (jl <aJC A-ajujI (j J i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Budail bin Quraisy 
Al Yamami Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Ayyasy] dari [Abu 
Hashin] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Orang kaya 
itu bukan yang banyak 
barangnya tapi orang 
kaya adalah orang yang 
kaya hati." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih dan nama Abu 
Hashin adalah 'Utsman 
bin Ashim Al Asadi. 


2296 


Iixjjj (jc. duill 1 1j la *Llli9 1 lj 
Jlii Aujll ^jjl (jc- ^gj/q^ll 
ClijlSj (_>aj3 Cliii <Uja. <"» 

(JLaJI 1 (j) (Jjij jiUjij AjIc 
A J 4jLLal (j-a ajjl^. a^kiaa. 
LajS (_^ajaJlia S-SJJ 4j9 4J lilj jJ 

(JLa (j-a <Luiaj 4j Cllplli 
V) 4-aUall ^jJ AJ (_)jJ aJjajjj 
I'lv^i Ui> ;"„,<-. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Al Walid] 
berkata: Aku mendengar 
[Khaulah binti Qais], 
saat itu ia adalah istri 
Hamzah bin Abdul 
Muththallib, berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 

"Sesungguhnya harta ini 
hijau ranau manis, 
barangsiapa 
mengambilnya sesuai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







haknya, ia diberkahi 
dalam harta itu, dan 
berapa banyak orang 
yang mengelola harta 
Allah dan rasulNya 
sesuai kehendak 
nafsunya sendiri, yang 
pada hari kiamat tidak 
ada balasan baginya 
selain neraka." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih dan Abu Al 
Walid namanya 'Ubaid 
Sanutha. 


2297 


(jc n» m (jj Clljl jll ^Jt Lil^a 
AjIc Alii (jlla 4Jll (1! JJ"iJ tJllSli 

<jlc Atll (_5-lj-a ^ J ill (jC- O^JjA 
J jkl j ^j-o ^jl LLcajl ( i V"' j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin Sa'id] dari 
[Yunus] dari [Al Hasan] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Terlaknatlah hamba 
dinar dan hamba 
dirham." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini, dan hadits ini 
diriwayatkan juga dari 
jalur yang lain dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dengan lebih 
sempurna dan lebih 
lengkap. 


2298 


^ ir-. 1 J j i-v 1 j, *y ^jj ^Jjxjj \ '\\ *W 
(jj IjjS j (jt liljllall (jj 

Sac. (jj laa < (jc oijl j ^1 
CP *j'jJ lW LW (j-^J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Zakariya 
bin Abu Za v idah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





JLttll ^jic- «-J-tt!l 

IjlA ^ uijr- jjl (Jli^jjJ l_s^>2u]Ij 
es^ t-SjJiJ gJ? ' *~* '"''l!,^ 

^jjlll (jt ^ttC (jjl (jt t_lUll IjlA 
^ ■ <3J ^ j ^luij iil ^U^i 
ajLiuil 


[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Sa'ad 
bin Ruzarah] dari [Ibnu 
Ka'ab bin Malik Al 
Anshari] dari [ayahnya] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Dua 
serigala lapar yang 
dilepas menyerang 
sekawanan kambing, 
pengrusakannya tidak 
melebihi ambisi 
seseorang untuk 
memperoleh harta dan 
kemuliaan yang merusak 
agamanya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih dan ada hadits 
serupa diriwayatkan 
berkenaan dengan hal ini 
dari Ibnu 'Umar dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam tapi sanadnya 
tidak shahih. 


2299 


(jjtt^^ll ^JC. (jj ^-wj ^j-tt Lu ^ 
■ . lUa (jj j LuSk (_5^^1l 

A-ttaic. jC. ^aJA 1 jC (jj 
Jh\ J JJ^J iLull aill .lit (jC- 
JJj-ai. ( _ s ic illuj Ajlc Alii (_git-a 

U ulaa -Uia. (J jiil jSj ^lia 

«.Ua j lill U laJil jj Jill J jj^jJ 

,j li Lu^H L«3 J La JLu 
ySljS XI UiSll 

(_)JlLlC (jjlj ^>-ttC- (jjl (jt ^-iLill 

^ * < f ' ^* * - 

(jiU-N. L*lt.W 1 14v liC jll (JU 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Abdurrahman Al Kindi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Hubab] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Al Mas'udi] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Murrah] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam tidur 
diatas tikar lalu beliau 
bangun, tikar itu 
membekas di lambung 
beliau, kami berkata: 
Andai kami 
membuatkan hamparan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







lunak untuk anda. Beliau 
bersabda: "Apa urusanku 
dengan dunia, aku di 
dunia tidak lain seperti 
pengendara yang 
bernaung di bawah 
pohon setelah itu pergi 
dan meninggalkannya." 
Berkata Abu Isa: Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Ibnu 'Umar dan 
Ibnu Abbas. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2300 


^o-ii IjjSi. jLuW (jj l^a a UliAk 
jjA j uiiAk Vis 3 jli jjI j __)^>lc 

alluj AjIc Alii ^U.-i Aill (3 J^J 
juV'tt 4±ilk (jO j^ic. ci=>-jll 
^ ^ njr- (JlallLkj (j-a 1^.1 

- ' -. - ' - - % ' 1- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Amir] dan [Abu Dawud] 
keduanya berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepadaku 
[Musa bin Wardan] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Seseorang itu 
akan mengikuti agama 
temannya, karenanya 
hendaklah salah seorang 
diantara kalian 
mencermati kepada 
siapa ia berteman." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan gharib. 


2301 


1 1C i *^ ) jj^aj jj ' i j. 1 la 

es^ (jj Atll ^jc- (jc Ajjjc 
(jj j^ac (jj ^.a"\ .a (jjl ^oA 
jj (jjjl (Jll ^JjLLaj^l 
2jl ^jii-a (3 jjujJ JliljiJ tilSLi 
ijliilj CllLaJI ^Ujij AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Sufyan 
bin 'Uyainah] dari 
[Abdullah bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



4M\ £f-JJ9 AJLa^ 4m\ 

» - » - - 1 i • - 

^ la i a /j> I lj.la. 



Bakar bin Muhammad 
bin 'Amru bin Hazm Al 
Anshari] berkata: Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Mayit diikuti 
oleh tiga hal, yang dua 
kembali dan yang satu 
menetap; ia diikuti 
keluarga, harta dan 
amalnya, keluar dan 
hartanya kembali 
sedangkan amalnya 
menetap." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 



2302 



al^La (jt /LSI m __)Aa- (JJ ^J^J 
La (Jj£j -iKnj <jlc iill Ai\ 

I— lli SjlaJi *i (jll 4jlLa 
t " ijj ^ Ajl^Iio] CjL j 4 a l M la3 
<3jC (jj ^jLiaJI 1 * la^ i najj 

jjc. *Li^ clW ^ 1-^oJI (J^ 

-iUnj AjIc Alii 
^ la i a i oa CJJ^a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Salamah Al 
Himshi] dan [Habib bin 
Shalih] dari [Yahya bin 
Jabir Ath ThcTi] dari 
[Miqdam bin 
Ma'dikarib] berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Manusia 
tidak memenuhi wadah 
yang buruk melebihi 
perut, cukup bagi 
manusia beberapa 
suapan yang 
menegakkan tulang 
punggungnya, bila tidak 
bisa maka sepertiga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







untuk makanannya, 
sepertiga untuk 
minumnya dan sepertiga 
untuk nafasnya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
'Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] Sepertinya dan 
berkata Al Miqdam bin 
Ma'dikarib dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam namun 
didalamnya ia tidak 
menyebut: Aku 
mendengar nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2303 


(jj 4jjULi liliSk <_JJ j{L _jjl 1 "''* la 
(jc. (_hI j9 L^"" j ] A *^ 
Jlalla \;t ui ^1 (jc- Alike 

alLij Ajlc iiil ^U.-! *&l J 
(ji) <j iul ^1 jj ^1 jj 

Jlij (Jlii 4j iill ^aiiii 

jiiuij AjIc auI t^jjj-a (Jj-^J 

4Jo^.jj V (juUll j»^JJ V (j-a 

IjsA ^ uijr- jjI (Jli jjac jj auI 
j-o c_jj jc. ^jaj^ j-"". L u.ja 
<lLjjI liA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mua'wiyah bin 
Hisyam] dari [Syaiban] 
dari [Firas] dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barangsiapa 
tidak menyayangi 
sesama, Allah tidak 
menyayanginya." Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Jundub dan 
Abdullah bin Amru. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib 
melalui sanad ini. 


2304 


^ \ f. \ jj ^ 1 j, (jj ^j^jxjj 1 *w 
(jj ojJ^. ljjji.1 liljUill jj Atll 

jl ^jjljLall jl air- jjl .jJjII 
1 iQ yj jl <\ 'i w j \ , li (jj 4 Var*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jj| I jllls IjlA (J-a (jaUll 
Cll.liS (^ji^ <La Cll o jA 

Lais (jAill '"'''^j jA j (jjj 

(ja J iSlliVil Cilia CliSLLu 
A In <n a 1 la Vi'i s -, Lai (Jj^-Jj 

aAIc iiil ^U^i auI (J jjjj 

^ftjl (^JlaS AIIaIC'^ AjlsC- aJ J> B Jj 

AjIc iiil ''^ <&l J y^'j A i'"^ 

(jjlil iLjla ' - Q ^ A * l n'l SjJjA 

alia J AjIc A)jl t^jl-La (J J-^J 
(_£ JJC- .li.1 lii-a La Cluill IjlA ^jS 
AjlCoj a^jj^A ^ajl ^jJuj a^)^ j 

^ jA j ulj alia j 4-jlc. iill ( _ ? lj-a 
(_5 JJC- .lij liLa La Clyjll IjlA 
4 » uaj o^jj^A ^ajl £^oj ojJC- j 

Jlaa a^Aj ^ajiaj (jjlal £j <_s^>=>.l 

Ajiiik liiAa. liliilkV cJ*a' 
alia j AjIc auI *&)l (J JJ^J 

AjLa La dmll IjlA ^ 4jLa Ljl j 
_4J| aJ OJJC- j (_£JJC A^l 

IjL^ (jLa oAj^-u A * >Vi o^jj^A 
iLijia (^it 4jYujila At-^j ^ic- 

auI J jj^j ^j* la Jlaa Jjlal 

iil (jl allaj 4-jIc. 'M ^jli-a 

<iUall ^ (jl£ iSj ^jJUj^ lilJLu 

a$ \n ^ CiaiijJ jUxll Jl J_)^J 

a^L> a!\ 

(jLall (Ja.jj Ai\ (Jjfui ^ 

La i21«lc.l jLlI j_5jllll iil (H j^a 

("i«lr- Laja * - il ac. IjiLia Jla Ljj 
iljljj Jjill iUl ^jal Ciji Jla 
J jiij CijjiS a\ 'Jh\ J jiia jLjIll 

(3j iil cjj^JJ <ij!)Lall aJ 

jiaa £jjla li!>la jl <Jllj jl Cijijl 

(JLall ' . LaJ j^jjyj lilljl (Jja 

Ls ji. i21j1c- ^IijI j»ll a} auI J jiia 

Jii Ji -A 



Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Haiwah bin 
Syuraih] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Al Walid bin 
Abu Al Walid Abu 
Utsman Al Mada v ini] 
bahwa ['Uqbah bin 
Muslim] telah 
menceritakan padanya 
bahwa [Syufaiya Al 
Ashbahi] telah 
menceritakan padanya 
bahwa ia masuk ke 
Madina, ternyata ada 
seseorang yang 
dikerumuni orang-orang. 
Syufaiya bertanya: Siapa 
dia? Mereka menjawab: 
Abu Hurairah. Aku 
mendekatinya hingga 
aku duduk di 
hadapannya sementara ia 
tengah menceritakan 
kepada orang-orang. 
Saat diam dan selesai, 
aku berkata padanya: 
Aku menyumpahmu 
dengan kebenaran dan 
dengan kebenaran, 
ceritakanlah suatu hadits 
padaku yang kau dengar 
dari Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam yang kau fahami 
dan yang kau ketahui. 
Berkata [Abu Hurairah] : 
Baik, aku akan 
menceritakan suatu 
hadits kepadamu yang 
diceritakan Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam kepadaku yang 
aku fahami dan aku 
ketahui. Abu Hurairah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Lijj I'li.r. Ijlia Jli t_ij U 
duiS a! iul J j£j3 j 

JjiJJ Oj.i£ Aiu!>La]l A] J jii^ 
^jillj (jJ^Jj t*lli i}£ ^ ^ J=>- 

^ a! auI cJ jiia lW^j lJj3 

J » ^ il j Clival (J ■ " UjS IjlLo 

Cilia ^jli. diBUa i^SlijLi ,_a 

jii j ciij^S aJ (_ylLij iiil (U jSja 
dJj 2il d]jij3 iuSi aJ 

^JSjSj ( _ s ic alLlJ Ajlc All! ^U.-l 

Ajilili s^ja li u Jill 

^jj jull jLgJ J* l Jl'i Alii Jj' 

I j° ■'' (jl ■ (jj Ajac. ^j^iiU 

AjjLLi ( _ s ic (3^.5 jA 
(jLaiic- jjI (Jla Ia^j ajjiAi 
Ail ftj^ l>J i^Jtll j'i'l^ j 
Ajic. £ja.ia AjjUA] llljLi (jlS 

ojjjA (j*" *J^=>-^ <Jt>-J 

(jr^J ^ L>? cs^ lW 

Ail llHi 

^jc. ^ujlaj AjjliLa (jlil 

A] jj^jj auI (j^j-a (JlSj Ag-^j 

1 frJJJ jj LuJiJI aU&JI AjJJ (jlS (ji 

-L$i clM^ i21iJjl ^jj'"^.'.; V 

llu-la I^A ^ njr. jjI (jli (jjliaj 



terisak-isak, setelah itu 
ia diam sejenak, setelah 
sadar ia berkata: Aku 
akan menceritakan 
kepada hadits yang 
diceritakan Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam kepadaku di 
rumah ini, tidak ada 
orang lain bersamaku. 
Setelah itu Abu Hurairah 
terisak-isak lagi, setelah 
mereda ia membasuh 
wajahnya lalu berkata: 
Aku akan menceritakan 
kepadamu hadits yang 
diceritakan Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam kepadaku, aku 
dan beliau di rumah ini, 
tidak ada orang lain 
bersamamu. Setelah itu 
Abu Hurairah terisak- 
isak lagi, setelah mereda 
ia membeslah wajahnya 
lalu berkata: Baik, aku 
akan menceritakan suatu 
hadis kepadamu yang 
diceritakan Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam kepadaku, aku 
bersama beliau di rumah 
ini, tidak ada orang lain 
bersama beliau selain 
aku. Setelah itu Abu 
Hurairah terisak-isak 
dengan keras, setelah itu 
ia miring tersungkur di 
atas wajahnya lalu aku 
menyandarkannya 
dibadanku selang berapa 
lama, setelah sadar ia 
berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, bahwa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Allah Tabaaraka wa 
Ta'ala pada hari kiamat 
akan turun kepada para 
hamba untuk 
memutuskan di antara 
mereka dan masing- 
masing ummat berlutut. 
Orang pertama yang 
dipanggil adalah orang 
hafal al-Qur v an, orang 
yang terbunuh di jalan 
Allah dan orang yang 
banyak hartanya lalu 
Allah berkata kepada 
penghafal al-Qur v an: 
Bukankah Aku 
mengajarimu sesuatu 
yang Aku turunkan pada 
rasulKu? Ia menjawab: 
Benar, wahai Rabb. 
Allah bertanya: Apa 
yang kau amalkan dari 
ilmu yang diajarkan 
padamu? Ia menjawab: 
Dengannya, dulu aku 
bangun shalat di malam 
hari dan di siang hari. 
Allah berfirman 
padanya: Kau dusta. 
Para malaikat berkata 
padanya: Kau dusta. 
Allah berfirman: Tapi 
kau ingin memperoleh 
pujian bahwa si fulan 
ahli baca al-Qur v an dan 
memang telah kau 
peroleh ujian itu. Setelah 
itu pemilik harta 
didatangkan lalu Allah 
bertanya kepadanya: 
Bukankah Aku 
melapangkan rizkimu 
hingga Aku tidak 
membiarkanmu 
memerlukan kepada 
siapa pun? Orang itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menjawab: Benar, wahai 
Rabb. Allah bertanya: 
Lalu apa yang kau 
lakukan dengan apa 
yang Aku berikan 
padamu? Ia menjawab: 
Aku menyambung 
silaturrahim dan 
bersedekah. Allah 
berfirman padanya: Kau 
dusta. para malaikat 
berkata padanya: Kau 
dusta. Allah berfirman: 
Tapi kau ingin peroleh 
gelar bahwa si fulan 
dermawan dan memang 
telah kau peroleh gelar 
itu. Kemudian orang 
yang terbunuh di jalan 
Allah didatangkan, Allah 
bertanya kepadanya: 
Karena apa kau 
terbunuh? Ia menjawab: 
Aku diperintahkan 
berjihad di jalanMu lalu 
aku berperang hingga 
aku terbunuh. Allah 
berfirman padanya: Kau 
dusta. para malaikat 
berkata padanya: Kau 
dusta. Allah berfirman: 
Tapi kau ingin peroleh 
gelar si fulan pemberani 
dan menag telah kau 
peroleh gelar itu." 
Setelah itu Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam memukul lututku 
dan bersabda: "Hai Abu 
Hurairah, ketiga orang 
itulah makhluk Allah 
pertama-tama yang 
neraka dinyalakan 
karena mereka pada hari 
kiamat." Berkata Al 
Walid Abu 'Utsman: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



telah mengkhabarkan 
kepadaku 'Uqbah bin 
Muslim bahwa Syufaiya 
dialah yang menemui 
Mu'awiyah lalu 
memberitahukan hadits 
ini padanya. Berkata 
[Abu 'Utsman]: telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Alia bin Abu 
Hakim] ia adalah algojo 
Mu'awiyah, ia memasuki 
kediamannya, ia 
bersama seseorang lalu 
ia memberitahukan 
hadits dari Abu Hurairah 
ini padanya lalu 
Mu'awiyah berkata: 
Mereka diperlakukan 
seperti itu lalu 
bagaimana sekiranya 
dengan semua orang? 
Mu'awiyah menangis 
dengan keras hingga 
kami mengira ia 
meninggal. Kami 
berkata: Orang ini 
datang membawa 
keburukan. Setelah itu 
Mu'awiyah sadar dan 
membeslah wajahnya, ia 
berkata: Maha Benar 
Allah dan rasulNya: 
"Barangsiapa yang 
menghendaki kehidupan 
dunia dan perhiasannya, 
niscaya kami berikan 
kepada mereka balasan 
pekerjaan mereka di 
dunia dengan sempurna 
dan mereka di dunia itu 
tidak akan dirugikan. 
Itulah orang-orang yang 
tidak memperoleh di 
akhirat, kecuali neraka 
dan lenyaplah di akhirat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







itu apa yang Telah 
mereka usahakan di 
dunia dan sia-sialah apa 
yang Telah mereka 
kerjakan." (Huud: 15-16) 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an gharib. 


2305 


AjIc- Alii Ji^l jil J yji'j JlUll 
lj ula s 4jLa (3^ ^'3 7- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Muharibi] dari 
[ Ammar bin Saif Adl 
Dluba'I] dari [Abu 
Mu'an Al Bashri] dari 
[Ibnu Sirin] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
Berlindunglah kalian 
kepada Allah dari dari 
Jubbil hazan." para 
sahabat bertanya: Apa 
itu jubbil hazan wahai 
Rasulullah? beliau 
menjawab: "Sebuah 
lembah di neraka 
jahannam, sementara 
neraka jahannam sendiri 
berlindung darinya 
setiap hari sebanyak 
seratus kali, " kami 
bertanya: Dan siapakah 
yang akan 

memasukinya? beliau 
menjawab: Para 
pembaca Al Qur v an yang 
memamerkan perbuatan 
mereka." Dia (Abu Isa) 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib. 


2306 


(a ^ ... U^" 1 ' - J^- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Ls lLa <&l (U <Jls (211} Ajkt I 
(jl j=J aJ illuj AjIc alll 

jjI JllAjj^UUI jllj jLill 

(_JJ^)C (jj~u^ ' ' Lj la IJA ^ i n ;r- 

(JU OJJjA (eJI (jC- 4j3 I JjfijlJ a] 

(Jil (J laa J ^jLiS J3j Injr. jjl 

£jLi ill Jill (Lj^Ji & gQi 

^i^JLj A^ic J ^]| p I 4_i2kjo 
alluj AjIc. iil ^jii-a <*ef"l 

Li] Ij^J ajIc (jjiliJI pLu Aj^aja 

lil Loll Ajic (JjiUII pLuj jij^ 

lil jJ*JI (JaI tj^axJ (Jla j pUjj 
(jl ?L>J Aaktla AjIc. ^-llal 
(JiLo AJ jjjSjS 4i-a*j (_1a*J 



menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Sinan Asy 
Syaibani] dari [Habib 
bin Abu Tsabit] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata: 
Seseorang berkata: 
Wahai Rasulullah ada 
seseorang yang berbuat 
suatu amal kemudian dia 
rahasiakan namun 
apabila diketahui oleh 
orang dia menjadi takjub 
karenanya. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Baginya dua pahala; 
pahala dia merahasiakan 
dan pahala dia 
menampakkan." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, [Al A'masy] dan 
yang lainnya telah 
meriwayatkan dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Abu Shalih] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam secara mursal, 
dan sahabat sahabat Al 
A'masy tidak 
menyebutkan dalam 
hadits: Dari Abu 
Hurairah. Abu Isa 
berkata: Sebagian ahli 
ilmu menafsirkan hadits 
ini dan berkata: Apabila 
diketahui dan dia takjub 
karenanya maka itu 
artinya dia takjub 
dengan pujian baik 
orang orang kepadanya, 
karena sabda Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam: Kalian adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



u Jiia ^i^j iiii ^iii 

^laa <c-LLJI ^Ua ^jia j jj^j 

JlJ 4j!>L-a LIJa 

Jlla <c-llill ^Ua (jc- (JjI 

La Jla J j^j ^ 

La ^iil J jajj Lj cJla LjJ Cijic I 

^ o!/U-£j JJJ^ L^J dliic-l 
(jja £-a Cljl j C-J^l ^j-a £-a c-^^a]! 

jjjjiloiiH ^^>a ciyl^j Laa 

jjI <Jlaligj ja pLVil iij 



saksi saksi Allah di 
bumi." Alhasil, pujian 
manusia terhadapnya, 
memang hanyalah 
sekedar untuk syahadat 
(persaksian manusia) 
yang diharapkan. adapun 
jika dia takjub agar 
orang orang tahu 
kebaikannya supaya 
dihormati karenanya dan 
diagungkan karenanya 
maka ini namanya riya'. 
Dan sebagian ahli ilmu 
berpendapat jika 
diketahui amalnya oleh 
orang lalu dia takjub 
dengan harapan orang 
melakukan apa yang dia 
lakukan sehingga dia 
mendapatkan seperti 
pahala mereka, maka ini 
ada pendapat lain lagi. 



2307 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Hujar] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] ia berkata: 
Seseorang mendatangi 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam lalu 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, kapankah 
kiamat terjadi? Lalu nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam berdiri untuk 
shalat, seusai shalat 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
bertanya: "Mana si 
penanya tentang hari 
kiamat tadi?" orang itu 
menjawab: Saya wahai 
Rasulullah. Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Shallallahu 'alaihi wa 
salam bertanya: "Apa 
yang telah kau 
persiapkan untuknya?" 
orang itu menjawab: 
Aku tidak menyiapkan 
sekian banyak shalat dan 
puasa untuknya, hanya 
saja aku mencintai Allah 
dan rasulNya. Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam bersabda: 
"Seseorang bersama 
orang yang ia cintai dan 
engkau bersama orang 
yang kau cintai. " Aku 
tidak mengetahui 
kebahagian kaum 
muslimin setelah Islam 
seperti kegembiraan 
mereka karena hal ini. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini shahih. 


2308 


Ujii. ^C-lijJI al2dA jjl Ujik 

(jc t " a l7iI (jc- t - il ir- (jj j aaa 
Jlalla lillLi jjj jjjijl jjc- (jjoia SI 

La <\Jj < -la I (jJo £-0 £ J-all 

^jljiLaj Jj* t iba ^jj Jdll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam Ar Rafi'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari [Asy'ats] 
dari [Al Hasan] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Orang 
itu bersama orang yang 
ia cintai dan ia 
mendapatkan apa yang 
ia kerjakannya." Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Ali, Abdullah bin 
Mas'ud, Shafwan bin 
As sal, Abu Hurairah, 
Abu Musa. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib dari hadits Al 
Hasan dari Anas bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Malik dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Hadits ini juga 
diriwayatkan melalui 
banyak sanad dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 


2309 


(jC (j\j4jb0 liiik ^5] (jj 

(j£- j5 JJ L)^ C^^" 

^jl^cl iLklla JLLiC (jj (jljiLa 

AjIc 'M ^ji-a J JJ^J cJlaa 
^jjl (Jl flja 1 (jJo ^ai^J 
^ la i a j i aa lljjja laA ^Ljjc 
,_ljJall s-Ijc (jj 1 uljja 
a I ^ C (jC J4J (jj jULi. Ijj ^ 
JlluC (jj (jljSla (jC jj (jC 
aiLlj 4jlc <&l ^jlj-a Is ."^ (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dar ['Ashim] dari [Zirr 
bin Hubaisy] dari 
[Shafwan bin Assal] 
berkata: Seorang badui 
bersuara lantang datang, 
ia bertanya: Hai 
Muhammad, bagaimana 
nasib seseorang yang 
mencintai suatu kaum 
tapi tidak bertemu 
dengan meraka? 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
menjawab: "Orang itu 
bersama yang ia cintai." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Abdah Adl Dlabyi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ashim] dari 
[Zirr] dari [Shafwan bin 
Assal] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam seperti hadits 
Mahmud. 


2310 


(jC ^J^J l^ik t— SJ jfi jjjJLa 

Ltf Ji CP lMJJ L« 
JliJla SJj^A ^-J (jc ^LaVl 

alluj 4j1c Alii ^jJ-^-a (J J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(CAlt (jja Ait IjI cJjSj ^ll (jj 
jjl (Jliijlc-A Ia] 4jLo UI3 <_jJ 
^ la 1 a ^j"'^> I liAa. IAA ^ > a it 


kami [Waki'] dari [Ja'far 
bin Burqan] dari [Yazid 
bin Al Asham] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Allah 
berfirman: Aku berada 
pada prasangka hamba- 
Ku terhadapKu dan Aku 
bersamanya bila ia 
menyeruKu." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2311 


^jjft^^ll Alt ^jj ^-o Uu la 
(Jj Ajj LuAa. /J jSlI (^Ai£ll 
^JLLa (jj "LijlaLo LuAa, ' ■ itja 
jjj jjja. (jj (jia/)]l Alt LuAa 

(jllu ^-a.^) (jlilxJftj-u {yi ^Ijlll 

j^La ^jjll JUa gSVIj jJI Ot 

(jjiaJI (jjuia. ^u]l jiiulj ^Jt Alii 

CiA jSj liLuii <25La. La ^jVIj 

liaa a Hi la 1 aull 4 Vlo (J-iia-J jjl 
jjj ^jia/jJI Alt LuAa. jl2uJ (jJ 
^JLLa (jj AjjLLo LijAa. (_£AgJo 

^ill cjL Jll aj! V] ajai 

jjl (Jli ^Kjij 4jlt jIll <_sALa 
^ la i a ^j- aa t ljAa. IAA ^ > u it 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Abdurrahman Al Kindi 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah bin Shali] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Jubair bin Nufair Al 
Hadlrami] dari 
[ayahnya] dari [An 
Nawwas bin Sam'an], 
seseorang bertanya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam tentang kebajikan 
dan dosa, nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menjawab: 
"Kebajikan adalah 
akhlak yang baik dan 
dosa adalah sesuatu yang 
menggelisahkan dalam 
jiwamu dan kau tidak 
mau orang-orang 
mengetahuinya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Shalihl sepertinya hanya 
saja ia berkata: Aku 
bertanya kepada nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2312 


jJ& US^a jui jj 1 IjjJLa 

L^- OJJJ* iff L>i '. VP ^=>- 
iff CP 

auI <J jj^j (Jji- 

jf. 'Jh\ Jll cJjSj illoj 4jIc iil 
^1 (jt ^-llj^ ^je-l^-klllj 

IjlA ^ unr- jjl (Jli £gj» uSYl 
^3 1 a<a jjl j ^ la i a (j i aa I Ijj ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 
His yam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin Burqan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Habib bin 
Abu Marzuq] dari 
[Atho v bin Abu Rabah] 
dari [Abu Muslim Al 
Khaulani] telah 
menceritakan kepadaku 
[Mu'adz bin Jabal] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 'Allah 'azza 
wajalla berfirman: 
Orang-orang yang saling 
mencintai karena 
keluhuranKu, mereka 
mendapatkan mimbar- 
mimbar dari cahaya 
yang membuat para nabi 
dan syuhada v iri." Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Darda\ Ibnu 
Mas'ud, 'Ubadah bin 
Shamid, Abu Hurairah 
dan Abu Malik Al 
Asy'ari. Berkata Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



rf s 3 Js~3 

(ja-i L 11 la w^jl LajVl Lii-li. 
lie (jj ' . uia (jc 
^xwalc (jj (j -~ >a ^ (jc (j-a^j]l 
(^jj (jc. jUjjjA ^jj (jc 

4 lie ijl (J J*-»J (jt'\!» 

All) 5 Uij Ajiful (Jll alLij 

0-jUaJ Uij L. it l nj (J-jlc. 
laJLiafl J liLLa <ula (jl£ (Ja.J j 

-cai 

iil j£js 34- Jj ^J^j es-^ 

(Jlla (Jl «t» j ' . llua dilj oljJol 

( ii*J V (^ii UllLLs AliLaj 

jjI (Jla^il«J (Jjajj ^* 4^-"^ 

^ 1 a i ha lljJ^A IjA ^ ^ n if*. 

(Jla <=>-j JJC- (j-o (jjijl (jj 

IjjC. j .la in ^1 (jt jl OJJjA 

: - U" - - ' {• ?i 
jjj ( . uja (jc al jj j-ftC (jj ail) 

(JjSj 4j3 i^l *n ^aJj (j-a^jl! \io 

(jj jIjaji 1 Jjaa ojjjA ^1 (jc 

(jj i^La *j (_j jlixll -lac 

,\\n'\\\ (jj uJ^J ^i^- Vu m"^^ 

i-ljaa j-ic (jj auI -Uic (jc 

(jC. j . ^.1 r-. ^jj (j ^Q-v ^jc. j . ij^a 
M ^Jill (jC o^JjA 

j=J jilulj 4jlc 
(jl£ J*ll 4jI VI olIsLaJ (JjijI 

(jLaij 



Isa: Hadits ini hasan 
shahih dan Abu Muslim 
Al Khaulani namanya 
Abdullah bin Tsaub. 



2313 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'an] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah] atau dari 
[Abu Sa'id], Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Tujuh 
(golongan) yang akan 
dinaungi Allah pada hari 
di mana tidak ada 
naungan lain kecuali 
naunganNya; pemimpin 
adil, pemuda yang 
tumbuh dalam beribadah 
kepada Allah, orang 
yang hatinya terkait 
dengan masjid bila ia 
keluar meninggalkannya 
hingga ia kembali lagi, 
dua orang yang saling 
mencintai karena Allah, 
keduanya berkumpul 
karena itu dan berpisah 
karena itu, orang yang 
mengingat Allah saat 
menyendiri lalu kedua 
matanya berlinang, 
lelaki yang diajak oleh 
wanita yang memiliki 
kedudukan dan 
kecantikan lalu ia 
berkata: Aku takut 
Allah, seseorang 
bersedekah lalu 
menyembunyikannya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



hingga tangan kirinya 
tidak mengetahui apa 
yang diinfakkan oleh 
tangan kanannya." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Seperti 
itulah hadits ini 
diriwayatkan dari Malik 
bin Anas tanpa sanad 
seperti ini dan ia ragu 
didalamnya. Ia berkata: 
Dari Abu Hurairah, atau 
dari Abu Sa'id dan 
'Ubaidullah bin Umar. Ia 
meriwayatkannya dari 
Khubaib bin 
Abdurrahman, ia tidak 
ragu dalam sanad ini, ia 
berkata: Dari Abu 
Hurairah. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sawwar bin 
Abdullah Al Anbari] 
dan [Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari ['Ubaidullah bin 
Umar] telah 
menceritakan kepadaku 
[Khubaib] dari [Hafsh 
bin Ashim] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam seperti makna 
hadits Malik bin Anas, 
hanya saja ia berkata 
dalam riwayatnya: 
Hatinya terpaut dengan 
masjid. Ia juga berkata 
dalam riwayatnya: Yang 
memiliki kedudukan dan 
kecantikan. 



2314 



■la l ii (jj j^j Hj^a jliij Hj^a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jji al^Lall (jc AjJC (jj ' LUA 
£i\ (J JJ^J (JllJla *^-l^P 

la 1 1 jj ilLij 4j1c <&l C5 Jj-a 

Sitt'B Mil :<Aii 

jji (jii (_>ujij jj (ej) (jc <_ iuii 

(ji,.-v ,IVa^\l i"°ti1-v i»« 


telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al Qaththan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsaur bin Yazid] 
dari [Habib bin 'Ubaid] 
dari [Al Miqdam bin 
Ma'dikarib] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Bila salah 
seorang dari kalian 
mencintai saudaranya, 
hendaklah 
memberitahukan 
padanya." Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Dzarr dan Anas. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
Al Miqdam adalah 
hadits hasan shahih 
gharib dan Al Miqdam 
kuniahnya Abu 
Karimah. 


2315 


aLmja (jj (jl^J-ftC (jC (J UtJujjj (jj 
(jC (jLaluJ (jj Ul I " (jC ] I aflll 

JlallJ * '-~\) 4-alij (jj ii jj 

aHnj <jlc Alii (^1^ Ai\ (J _JJJJ 

Aillii (Jijll iijll Ijj 

jjA (j-ft-oj A-ijI ^wjIj (jc 
( _ r uiiC jjl (Jlioij-all (jLajl 
VI Aijxj V tlujc t*<oi liA 

^ALa (j-o IcLaLj A-aLij (jj 
(jjl (jc <_J JJJJ jii^J iul 
AjIc Jill ^U.-i ^ m\ (jC j-aC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
dan [Qutaibah] 
keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isam'il] 
dari ['Imran bin Muslim 
Al Qashir] dari [Sa'id 
bin Salman] dari [Yazid 
bin Na'amah Ad Dabbi] 
berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Jika 
seseorang berteman 
dengan seseorang maka 
hendaknya dia 
menanyakan tentang 
siapa namanya, siapa 
nama bapaknya dan dari 
mana asalnya, Karena 
hal itu dapat lebih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menyambung rasa 
kecintaan." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini, dan 
kami tidak mengetahui 
Yazid bin Nu'amah 
pernah mendengar dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, dan telah 
diriwayatkan dari Ibnu 
Umar dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam hadits yang 
semakna dengan ini 
namun sanadnya tidak 
shahih. 



2316 



Jjl Ifl > u UJ^a Jo Jj-a^/}ll 



(J^J ^lalll (jC AAliJi 

pljiVl (j-a JJ-ai ^jic. ^j-lili 

(jj ij ji (jp oil j ^JjJ 

o_iC- iSi'il ^jasua ^jJ^j ^ 1 
Jj-uj^I Jo oloLall j o^±i-uj Jo 
(go^II jj^c- Jo jIoIaII JjA 

c_LuO l-a^jj a Lji i _ 5 i£jj 
Jjl£ AoV ^-ij*o JJO Jo jj^ujVI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Mujahid] dari [Abu 
Ma'mar] berkata: 
Seseorang berdiri lalu 
dia memuji salah 
seorang pemimpin, 
kemudian [Al Miqdad] 
menaburkan debu ke 
wajahnya, dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
memerintahkan kami 
untuk menaburkan debu 
ke wajah orang orang 
yang suka memuji. Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Abu Hurairah, Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih, [Za'idah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







telah meriwayatkan dari 
[Yazid bin Abu Ziyad] 
dari [Mujahid] dari [Ibnu 
'Abbas], adapun hadits 
Mujahid dari Abu 
Ma'mar lebih shahih, 
Nama Abu Ma'mar 
adalah Abdullah bin 
Syakhbarah sedangkan 
Al Miqdad dia adalah Al 
Miqdad bin Amru Al 
Kindi dan kuniyahnya 
Abu Ma'bad, 
hanyasannya dinisbatkan 
kepada Al Aswad bin 
Abdi Yaghuts karena dia 
telah merawatnya 
semasa dia kecil. 


2317 


jfill (jLait (jj l^ka a Ijj la 
(jc (^jjj^ji (jj IjJC Hi.la 
^j) (jc. (jLnaJI (jc. Ia\ja 11 ^JLLu 
( _ s lLa Alii (Jjjjj u^iVlii ojj^A 
ol jjl [j ji^ j (jl illuj AjIc 
IjlA (jluJC Jjl (JUsjIjjII (ji^llill 

,1 < ja i "jr. i n.V». 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Utsman Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Salim Al 
Khayyath] dari [Al 
Hasan] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
memerintahkan kami 
agar menaburkan debu 
ke mulut orang orang 
yang suka menyanjung. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib dari hadits 
Abu Hurairah. 


2318 


(jjl U^fil (jj -llj^ 
^U t ^xii (jj o^l^. (jC ^IjIIaII 

aJjJI (j| (j5Lc. (ji ill_ui "i^-v 

• *m 4 ll ijvil " (j„l5 (jl 

(jc jl tSuji (3-3 (JTJ la SI Ljl 

£AUl ' IT . i' (^j| (jC -^Jg SI (_jjl 

Vj \±aya VI tLlaAjLaS V cJj^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Haiwah bin 
Syuraih] telah 
menceritakan kepadaku 
[Salim bin Ghailan] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bahwa [Al Waid bin 
Qais At Tijiyi] telah 
memberitakan 
kepadanya bahwa ia 
mendengar [Abu Sa'id 
Al Khudri], berkata 
Salim atau dari [Abu Al 
Haitsman] dari [Abu 
Sa'id] ia mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Janganlah 
berteman kecuali dengan 
orang nufmin dan 
jangan ada yang 
memakan makananmu 
kecuali orang yang 
bertakwa." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hanya 
kami ketahui dari sanad 
ini. 


2319 


(jliui (^jj H La (jt ' ■ u±a ^1 jjj 
(^glla Alii (3 J*"J i^y^ (jC- 
O^JXJ Aljl Jl! jl IjJ jilluj AjIc- 2jI 

A-iUall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Sa'id bin 
Sinan] dari [Anas] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Apabila Allah 
menghendaki kebaikan 
kepada hambaNya, maka 
Allah menyegerakan 
hukumannya di dunia, 
dan apabila Allah 
menghendaki keburukan 
kepada hambaNya maka 
Allah menahan dosanya 
sehingga dia terima 
kelak di hari Kiamat." 


2320 


S.I_)=JI -Uir. jjj (JlJ alia j 4j1c- 

la] lj) iil jlj giac £i 
Ail ^ jjx3 ^aA^Ajjl Uij5 


Dan dengan sanad ini 
(Yaitu; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Sa'id bin Sinan] 
dari [Anas] berkata:) 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya besarnya 
balasan tergantung dari 
besarnya ujian, dan 
apabila Allah cinta 
kepada suatu kaum Dia 
akan menguji mereka, 
barangsiapa yang ridla 
maka baginya keridlaan 
Allah, namun 
barangsiapa yang murka 
maka baginya 
kemurkaan Allah." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan gharib dari jalur 
sanad ini. 


2321 


— jri — 3 ~ — ~T"~ ~ — 5 o , ~f ^ — 

LI] la (jiuC- ^jj 3 jA^-a Lil la 

Aa.i ^^jlc. *— y' j ^ 'Vile- 

illl (J JJ^J ^^jit Ala iiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] berkata: Aku 
mendengar [Abu Wa v il] 
berkata: Berkata ' 
[Aisyah] : Belum pernah 
kulihat rasa sakit pada 
seseorang melebihi rasa 
sakitnya Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 


2322 


j L)^ -L^- Lii-i^. AjjjS Lxj^a 
(J JJJJ Lj dllkllii (jc- ,li id (jj 

Jll f.'Xi lil (jjilill ^ji M 
(jl£ (jli < iui->> ^jic. (J=/>^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ashim 
bin Bahdalah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





' Un-S ^jlt £jJjjl 4Jj * 
^J«JIj AiJ 

(jj 4 L la C1±=J j ojjjA ^1 (jc 

cJ5iV\i Ml ^ £Uj&I 


[Mush'ab bin Sa'ad] dari 
[ayahnya] berkata: Aku 
berkata: Wahai 
Rasulullah, siapakah 
manusia yang paling 
berat ujiannya? Beliau 
menjawab: "Para nabi, 
kemudian yang 
sepertinya, kemudian 
yang sepertinya, 
sungguh seseorang itu 
diuji berdasarkan 
agamanya, bila 
agamanya kuat, ujiannya 
pun berat, sebaliknya 
bila agamanya lemah, ia 
diuji berdasarkan 
agamanya, ujian tidak 
akan berhenti menimpa 
seorang hamba hingga ia 
berjalan dimuka bumi 
dengan tidak 
mempunyai kesalahan." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah dan 
saudari Hudzaifah bin Al 
Yaman, nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam ditanya 
tentang siapa orang yang 
paling berat ujiannya, 
beliau menjawab: "Para 
nabi, kemudian orang- 
orang serupa kemudian 
orang-orang serupa." 


2323 


uj.la ^^ic^l -ijc (jj l!aa a uj.la 
(jj Aa=J> (jc. £Jjj (jJ Ajjj 
^j) (jc. ^-il (jc. jj^c. 

Jill ^jij-a J jj^J cjlllll »JJjA 

(Jl jj La alLlJ 4jle 
fi-ll^o A ' " Q i ^9 4_LaJjA]l^o (j-aJjAlLl 
Laj iil ^jllj AJLaj 

^ la i a ^j-"". 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdu 
Ala] telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] dari [Muhammad 
bin Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'alaihi wa salam 
bersabda: "Ujian 
senantiasa menimpa 
orang rmTmin pada diri, 
anak dan hartanya 
hingga ia bertemu Allah 
dengan tidak membawa 
satu kesalahan pun 
atasnya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2324 


lillLa (jj (jjijl (jC (JiUa jjl 
Ul (Jjij Alii (jj alljlj 

^jlj Aj^j^II laA (j-o ujj^)C. j i 

3iU <iL,i jlii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dzilal] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: " Allah 
berfirman: "Bila Aku 
ambil kedua biji mata 
hamba di dunia, tidak 
ada balasan baginya 
disisi-Ku selain surga." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 
Hurairah, Zaid bin 
Arqam. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan gharib 
dari sisi sanad ini dan 
nama Abu Dzilal adalah 
Hilal. 


2325 


Hi ja j^JC (jj jjAa-o LI] la 
(jC (jl-jiul Ljj>jiJ (jjl -^JC. 
^1 (jC- ^JLLa ^jjl (jC. (ji-acVI 
Atll (jl^a Jull AiljijjjA 
(JL>j _)c auI j] j£j (Jll alluj AjIc 

Jl.^li 4 I'illl-V t'lA.^I (ji\ 

(jj^ 1 llji *\ C)^*jy ^ ' , '""'*>-!j 
(jj (_palj^)C (jC t_lUll Jj^ikJI 

[*!!.Ni T„,<-. j,l (J1S S'ljK.i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Hurairah] ia 

memarfu'kannya kepada 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, ia berkata: 
Allah 'azza wajalla 
berfirman: "Barangsiapa 
yang Aku lenyapkan 
kedua matanya, lantas ia 
bersabar dan mengharap 
pahala, aku tidak 
merelakan pahala 
baginya selain surga." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari 'Irbadl bin 
Sariyah. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2326 


alluj AjIc Jill ^U.-i Ai)l (3 J±»J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid Ar Razi] dan 
[Yusuf bin Musa Al 
Qattan Al Baghdadi] 
keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Maghra' Abu Zuhair] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir] berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Pada hari 
Kiamat ketika orang 
orang yang di uji diberi 
pahala, orang orang 
yang sehat 
menginginkan 
seandainya kulit-kulit 
mereka di dunia 
dipotong dengan 
gunting." Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dengan 
sanad seperti ini kecuali 
dari jalur sanad ini, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sebagian rawi telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Al A'masy dari 
Thalhah bin Musharrif 
dari perkataan Masruq 
yang mirip sedikit 
dengan hadits ini. 



2327 



Ljl ("it ala ■"'» (J^3 

^jlLa Alii J j^j (Jllljij a jj jA 
CLijAJi Ail jj^i La iLc j 4jlc iiil 
(J JJ^J L 4A«lAj Laj I jlla ^Aj V] 

V (jl ^a5 HurLi (jlS (jl Jli ^iil 

IA4 (j^i Aijaj LajJ lluAa Ia& 
alSj A9 auI lu& (jj ( _ s iajj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Yahya bin 
'Ubaidillah] berkata: 
Aku mendengar 
[bapakku] berkata: Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidak ada 
seorangpun yang 
meninggal dunia kecuali 
dia merasa menyesal, " 
para sahabat bertanya: 
Apa penyesalannya 
wahai Rasulullah? beliau 
menjawab: "Jika orang 
baik dia menyesal 
kenapa tidak menambah 
(kebaikannya) dan jika 
orang jahat dia menyesal 
kenapa tidak 
melepaskannya 
(kejahatannya)." Abu Isa 
berkata: Hadits ini kami 
mengetahuinya hanya 
dari jalur sanad ini, 
sedangkan Yahya bin 
'Ubaidillah telah 
dibicarakan oleh 
Syu'bah, dia adalah 
Yahya bin 'Ubaidillah 
bin Mauhab orang 
Madinah. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2328 



Jta A) ajjo (jj , 

IjI da «ui 



1 ^ Lj^>f^ 



LI ^1 (' »«n 



( _ s lLa Alii (J jjjj (JUljij o jA 

^ii Alia La jI ^^jlc 

jjc. ^jul jji. La Sola 11 

j-at (jjl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Yahya bin 
'Ubaidillah] berkata: 
Aku mendengar 
[bapakku] berkata: Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Pada akhir 
zaman nanti akan 
bermunculan orang- 
orang yang mencari 
dunia dengan agama, 
mereka mengenakan 
pakaian di antara 
manusia dengan bulu 
domba kerena saking 
halusnya, lisan mereka 
lebih manis dari gula 
dan hati mereka adalah 
seperti hati serigala, 
Allah 'azza wajalla 
berfirman: Apakah 
terhadap-Ku mereka 
berbuat tipu daya, 
ataukah kepadaku 
mereka menantang, 
maka dengan nama-Ku 
aku bersumpah, akan 
Aku kirimkan sebuah 
fitnah di kalangan 
mereka yang membuat 
orang sabar 
kebingungan." Dan 
Dalam bab ini ada hadits 
dari Ibnu Umar. 



2329 



^ajIaII ,1a id (jj Aa^.1 UlAa 

^jl (jj a^A^ (JjaLajbiij ^jj 

(jc jLip (^jj Aic- (jc laa e 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Ad Darimi] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





iaJ <Jla JUj iiil jl (Jll ^Luj 

jj^v i ujr. (j"'-- i°°tVw tli> 


kepada kami 
[Muhammad bin 
'Abbad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Hamzah 
bin Abu Muhammad] 
dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam beliau 
bersabda: 'Allah Ta'ala 
berfirman: telah Aku 
ciptakan suatu makhluk 
yang lidah mereka lebih 
manis daripada madu 
sedang hati mereka lebih 
pahit dari pohon shabir, 
maka dengan nama-Ku 
Aku bersumpah, pasti 
akan Ku-turunkan fitnah 
kepada mereka sehingga 
membuat orang sabar 
kebingungan, maka 
apakah mereka 
memperdayakan-Ku atau 
mereka menantang 
kepada-Ku?" Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari Hadits Ibnu 
Umar, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini. 


2330 


dilalla j-alc- (jj 4jac (jc. <LaLol 

i^l ma] Jli SLilll Li M [] jLtj Lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al 
Mubarak], dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Yahya bin Ayyub] 
dari ['Ubaidillah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Zahr] dari ['Ali bin 
Yazid] dari [Al Qasim] 
dari [Abu Umamah] dari 
['Uqbah bin Amir] 
berkata, Aku bertanya: 
Wahai Rasulullah 
bagaimana supaya 
selamat? beliau 
menjawab: "Jagalah 
lisanmu, hendaklah 
rumahmu membuatmu 
lapang dan menangislah 
karena dosa dosamu." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an. 



2331 



I iVll Ailj (^ji4jl Aula ^1 

liia ill J jiia jllAll ja£Z 



(j-o V] 4ijij V '"'j^ la* 

ol jj 09j Aj j (jj .jULk ■ - u la 
^aJj Ojj (jj Aljai. A^Ij jjA 
*dll AlC. (jj ^JLLa UjAk aj*3 jj 
^1 (jt Oij (jj AlJak uiiAa 
(jc. jjj^ (jj ijx" 1 CP" ^ 

4 lutaj tjLS (_£ jA^JI Autla ^1 
alLlj <jlc AUl (^lla ^ J "I (jC 
oj^j j£a3 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Musa 
Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Abu Ash 
Shahba ] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia 
memarfu'kannya, ia 
berkata: "Bila manusia 
berada di waktu pagi, 
seluruh anggota badan 
menutupi (kesalahan) 
lisan lalu berkata: 
Takutlah pada Allah 
tentang kami, kami 
bergantung padamu, bila 
kau lurus kami lurus dan 
bila kamu bengkok kami 
bengkok." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hammad bin Zaid] 
sepertinya tapi ia tidak 
memarfu'kannya. Dan 
ini lebih shahih dari 
hadits Muhammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(^jit^/l ^jc- (jj ^aa ^ Hi la 



Musa. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hanya kami 
ketahui dari hadits 
Hammad bin Zaid, 
banyak perawi 
meriwayatkannya dari 
Hammad bin Zaid tapi ia 
tidak memarfu'kannya. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Abu Ash 
Shahba v ] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata: Aku 
mengiranya dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, lalu ia menyebut 
sepertinya. 



2332 



<Sf^ Of- gj^- cs^' CP (J**™ 
( _ s lLa auI (J j^ij iJLalLa ~i» in (jj 

(Jaiil AjI^j (jjj Lij A .ua 1 jjjj 

^1 (jc- s-iLill ^^AiaJL; ^ 

i aa t^J-pa (Jg-uJ < ^ ^ njc- 

(J^-wj t^JJ^a ^j-a C_1J^)C. ^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Ash Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ali Al 
Muqaddami] dari [Abu 
Hazim] dari [Sahal bin 
Sa'ad] berkata: 
"Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barangsiapa 
menjamin apa yang ada 
diantara dua jambangnya 
(lisan) dan apa yang 
diantara kedua kakinya 
(kemaluan) untukku, aku 
menjamin surga 
baginya." Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah dan Ibnu 
Abbas. Berkata Abu Isa: 
Hadits Sahal adalah 
hadits hasan gharib dari 
hadits Sahal bin Sa'id. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2333 


b , . ' , 7 o % ' f o f 8 * 

4 jj^ S (jjj La _^uS Alii oliij (ji 
(_)^A ^ 3 la La ^Jj^jj 

L> LSJJ lS^ g jj'j ii£ 

A j ^gjA-a AAl^ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Ibnu 
Ajlan] dari [Abu Hazim] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
dijaga Allah dari 
kejahatan sesuatu yang 
ada di antara kedua 
jambangnya (lisan) dan 
kejahatan apa yang ada 
di antara kedua kakinya 
(kemaluan) maka dia 
masuk surga." Abu Isa 
berkata: Abu Hazim 
yang telah meriwayatkan 
dari Abu Hurairah 
namanya adalah Salman 
budak Azzah Al 
Asyja'iyyah dia adalah 
orang Kufah, sedangkan 
Abu Hazim yang telah 
meriwayatkan dari Sahl 
bin Sa'ad dia adalah Abu 
Hazim Az Zahid dan dia 
adalah orang Madinah, 
namanya Salamah bin 
Dinar, dan hadits ini 
hasan gharib. 


2334 


^jC. ^)-a*-a ^jC. iaI^LIa]! 
^jC. ^C-La (jj (j-aa/}]l AjC. (jC. 

U CilallJ '"'II jil Ait (jj / jUiLi 

' »1 a J La L_ifaaJ La £i\ [} J^J 

- ' a - ;'~ £ ~ ' 

ClyAa. lift ^ uiir- jjI (JlslAA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari 
[Abdurrahman bin 
Ma'iz] dari [Sufyan bin 
Abdullah Ats Tsaqafi] 
berkata: Aku berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jj i^a a aIiI ic Uli^k 

aia (jj (^Ic Uiiik (Jjia. 

(jjl (jc jlip (jJ Ajc (jc 
"Jk\ ^jii-a «&l l! J^J J^^l J-at 
JJJU ^!>ISJI I JJJ^J V alLlj 4jlc 
JJJU (p^fLJt ojiS (jU <&l j£j 

juLjI (jj j ' . iMJ SjluS auI ^£js 

^lilk jloill ^1 (jj j£j jjI 
Ajc (jj iiAl'^jl (jc y <aj]| 
(jj auI Ajc (jc i— ilaLa (jj 
^jS1| (jc (jj! (jC jUjJ 

(jlua. ■ - u la IjlA ^ Jijr- (Jll 
tllpa (j« VI Aijai V t-lJ^C 
L-liala (jj Aii\ ^jj I^jJ 



Wahai Rasulullah, 
ceritakan padaku suatu 
hal yang aku jadikan 
pedoman. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Katakan: Rabbku Allah 
kemudian 

beristiqamahlah." Aku 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, apa yang 
paling anda takutkan 
padaku? Beliau 
memegang lidah beliau 
lalu menjawab: "Ini." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih dan 
telah diriwayatkan 
melalui beberapa sanad 
dari Sufyan bin 
Abdullah Ats Tsaqafi. 



2335 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Abdillah Muhammad 
bin Abu Tsalj Al 
Baghdadi] sahabat 
Ahmad bin Hambal, 
telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Abdillah bin Hatib] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] berkata 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Janganlah kalian 
banyak bicara tanpa 
berdzikir kepada Allah, 
karena banyak bicara 
tanpa berdzikir kepada 
Allah membuat hati 
menjadi keras, dan orang 
yang paling jauh dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Allah adalah orang yang 
berhati keras." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Abu An Nadlar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadlar] 
dari [Ibrahim bin 
Abdullah bin Hatib] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam dengan hadits 
yang semakna. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Ibrahim bin 
Abdullah bin Hatib. 


2336 


.l^Jj clw * ^ 
~n» In t J )T an) (Jll (^-all 

^ J 1 yj 1 " ) 1 1 ^ IQ . t^J^" ^ ^ ** ^1 

Atll C5 -lj-a ."^ (J» alinj Ajlt Alii 

VI « 5 ? - t * - i ■ ' 

^j) ^i-vi i - '))^-v y\ ^4j»') 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan yang lainnya mereka 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yazid bin Khunais Al 
Makki] dia berkata: Aku 
mendengar [Sa'id bin 
Hassan Al Makhzumi] 
berkata: telah 
menceritakan kepadaku 
[Ummu Shalih] dari 
[Shafiyyah binti 
Syaibah] dari [Ummu 
Habibah] istri Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam beliau bersabda: 
"Setiap perkataan anak 
cucu Adam itu 
membahayakannya, 
tidak berguna baginya 
kecuali amar ma'ruf, 
nahi munkar, atau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



La JUa a\'<?<« plij^JI £1 (_ji^a 
(_Jj3 jjl *L> UJa Jla 

^L-a 3i Jill uuL ajIi 

jjI (^jill (jlS UJa J£tl 

jLalLi <U <JUa ^ jiil plijSlI 
^Ua ^ <] Jlla ^jsj c_ja ji p ^Ua 
<J Jla ^tlLall it (jlfi UJa 
Jlia UL-aa Lalla £a «U» 
<23jSc ^jlj ik. i23j!c iS Lijj 5! 

(jlj lla. iSSjJc iSlallaij Ilk 
(fi j ^ 

(^glla <^jj!I Ujla Aii. (ji. 
aJ JUa I j£ia ^Lij 4j3c 

lie jA j au! ^jc- (jj a fie 

(_g^J» mall Alii ^JC- (^jj (j-a^jll 



berdzikir kepada Allah." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits 
Muhammad bin Yazid 
bin Khunais. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Aun] telah menceritakan 
kepada kami [Abul 
Umais] dari [Aun bin 
Abu Juhaifah] dari 
[bapaknya] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
mempers audarakan 
antara Salman dengan 
Abu Darda\ kemudian 
Salman mengunjungi 
Abu Darda v dan melihat 
Ummu Darda v 
berpenampilan kusam, 
lalu Salman bertanya 
kepadanya: Kenapa 
kamu berpenampilan 
kusam? dia menjawab: 
Sesungguhnya 
saudaramu (yaitu Abu 
Darda v ) tidak 
memerlukan dunia. Abu 
Juhaifah berkata: Ketika 
Abu Darda v tiba, 
didekatkanlah makanan 
kepada Salman lalu dia 
(Abu Darda v ) berkata: 
Makanlah karena aku 
sedang berpuasa, Salman 
menjawab: Saya tidak 
akan makan sampai 
kamu ikut makan. Abu 
Juhaifah berkata: Abu 
Darda v akhirnya makan, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



4_JujIc. J J AjJJla (IjSILS AjjAaII 
^ JaJ A i* 'ilc, ' " IJuSi (^jit (fi jjfLi 

(j-o (JjAj j»i^J AjJe, ^ u 

(jjiijll (j-oj (JjUJI <jjJ> illl oliS 
Aifij M LLlaj (jjalill Uij 

^C, ^jC, oj^jC, ^al2oA 

<JjU«Jl ' " IjSS Ijjl Ajijlc. 

<x3jj ilj aliaLaJ iluiaJI jfiia 



kemudian ketika tiba 
waktu malam Abu 
Darda v pergi untuk 
melaksanakan shalat 
namun Salman berkata 
kepadanya: Tidurlah. 
Dia pun tidur, kemudian 
dia pergi untuk sholat 
malam dan Salman 
berkata kepadanya: 
Tidurlah, akhirnya dia 
tidur, dan ketika 
menjelang shubuh 
Salman berkata 
kepadanya: Sekarang 
bangunlah, akhirnya 
keduanya bangun dan 
melaksanakan sholat, 
Salman berkata: 
Sesungguhnya dirimu 
mempunyai hak atasmu, 
Rabbmu juga 
mempunyai hak atasmu, 
tamumu juga 
mempunyai hak atasmu 
dan keluargamu juga 
mempunyai hak atasmu. 



2338 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Abdul 
Wahhab bin Al Ward] 
dari [seorang penduduk 
Madinah], dia berkata: 
Mu'awiyah menulis surat 
kepada Aisyah Ummul 
Mu v minin radliallahu 
'anna supaya dia menulis 
surat yang berisi wasiat 
kepadanya dan isinya 
tidak panjang panjang, 
[Aisyah] menulis surat 
kepada Mu'awiyah: 
SALAAMUN 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'ALAIKA, aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
mencari keridlaan Allah 
sekalipun memperoleh 
kebencian manusia, 
Allah akan 

mencukupkan dia dari 
ketergantungan kepada 
manusia dan barangsiapa 
yang mencari keridlaan 
manusia dengan 
mendatangkan 
kemurkaan dari Allah, 
maka Allah akan 
menjadikannya 
bergantung kepada 
manusia, 
WASSALAMU 
ALAIKA. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] dari [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [bapaknya] 
dari [Aisyah], dia 
menulis surat kepada 
Mu'awiyah, kemudian 
dia menyebutkan hadits 
yang semakna namun 
tidak memarfu'kannya 
(tidak menyambungkan 
sampai Nabi). 



2339 



'M tjALa M jLij ^jLk 

(j-ojl j laid (jLa^jj Ajjjj Ajjj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari 
[Khaitsamah] dari [Adi 
bin Hatim] berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Tidaklah ada 
seorang dari kalian 
melainkan akan diajak 
bicara Rabbnya pada 
hari kiamat yang tidak 
ada penerjemah antara 
keduanya, ia melihat ke 
sisi paling membawa 
berkahnya, ia tidak 
melihat apa pun kecuali 
sesuatu yang telah 
diperbuat, lalu ia melihat 
ke sisi kirinya, ia tidak 



melihat apa pun selain 
sesuatu yang telah 
diperbuat lalu ia melihat 
ke arah depannya, lalu 
neraka menyambutnya." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barangsiapa 
di antara kalian bisa 
menjaga wajahnya dari 
panasnya neraka meski 
dengan sebelah kurma 
hendaklah ia lakukan." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu As Sa v ib] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
pada suatu hari hadits ini 
dari [Al A'masy], setelah 
usai menyebut hadits ini 
Waki' berkata: Siapa pun 
penduduk Khurasan 
yang ada di sini, 
hendaklah mengharap 
pahala dengan 
menyebarkan hadits ini 
di Khurasan karena 
jahmiyah mengingkari 
hadits ini. nama Abu As 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Sa v ib adalah Salm bin 
Junadah bin Salm bin 
Khalid bin Jabir bin 
Samurah Al Kufi. 



2340 



uS la a,H h\a (jj lijaa \ Vi ^ ~s 
/j , aa a jji ^f^- 1 o° U - ' ^ ^ 
Jjj^^ll (_)Jii3 (jJ (J j ' n"> LlLla 

(jC- > nifl (jjl (jc. ^)-ftC. (jjl 

V Jll ^L/j AjIc auI fj^-a (^ull 

(j-o A-aUall ^jj (jjl (J jjj 

(jc. (Jl-uiJ j^^jJa. Ajj Aic. 

(jt j oljal ^jj Djit (jt 
<jLii£l (jjl (j« 4JLij o5ijl 
Lajj (J^C- IjlLaj ^j3j 
ilu-la laA ^ ^ njr. jjl (Jlialc 
(jjl ■ - u la (j^i <3^)«j V i_jj^)C 

Ajlc Jill ^U«-l ("ijul (jC J 

(jj (jjLiaJI ' - 1J la (j^i V) (^"J 
l i ' (_>uj3 (jJ (j_; l aa j (_>uj3 

c_lUll <iaia. (Jj3 (j« ClyAaJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hushain bin 
Numair Abu Mihshan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Qais Ar Rahabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Atho" bin Abu 
Rabah] dari [Ibnu Umar] 
dari [Ibnu Mas'ud] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam beliau 
bersabda: "Kaki Anak 
Adam tidaklah bergeser 
pada hari Kiamat dari 
sisi Rabbnya sehingga 
ditanya tentang lima hal; 
tentang umurnya untuk 
apa dia habiskan, 
tentang mas a mudanya 
untuk apa dia 
pergunakan, tentang 
hartanya dari mana dia 
peroleh dan kemana dia 
infakkan dan tentang apa 
yang telah dia lakukan 
dengan ilmunya." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Ibnu Mas'ud dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam kecuali dari 
Hadits Al Husain bin 
Qais, sementara Husain 
bin Qais dilemahkan 
dalam masalah hadits 
karena sisi hafalannya, 
dan dalam bab ini ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits dari Abu Barzah 
dan Abu Sa'id. 


2341 


Hi la j-alc- (jj 

(ji-aC-VI (jC (JjiLlC. (jj ^)5Lj 

^j^^ jjj ^i) ^jt (jj ij» ui (jc 

tjlSSlI ^-ailiVI OJJJ (jjl (jC 
V alia J 4jlc Jill (^glLa Jill (J 

(jc j olial Liia o^ac jc JLuij 

(jjl (j« 4JLi (jc j (Jx3 4-olc 

a jfl ^ . n-v (jC^J ^flflJI a ifl ^ A jjgiSSl 
(j'""" t*"^ 1 £jla4y"5tl 

, < ' . , » . L '.. > , > . , 

jA (jj -^C (jj liX Ul J 

.InC (jj 4 1 1 «aj AJujjI a^)^ J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Aswad bin 
Amir] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Al 
A'masy] dari [Sa'id bin 
Abdullah bin Juraij] dari 
[Abu Barzah Al Aslami] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Kedua 
telapak kaki seorang 
hamba tidak akan 
bergeser pada hari 
kiamat sampai ditanya 
tentang umurnya untuk 
apa dia habiskan, 
tentang ilmunya untuk 
apa dia amalkan, tentang 
hartanya dari mana dia 
peroleh dan kemana dia 
infakkan dan tentang 
tubuhnya untuk apa dia 
gunakan." Dia berkata: 
Hadits ini hasan shahih, 
adapun Sa'id bin 
Abdullah bin Juraij dia 
adalah orang Bashrah 
dan dia adalah budak 
Abu Barzah, sedangkan 
Abu Barzah namanya 
adalah Nadlah bin 
'Ubaid. 


2342 


(jj jj jill ^jc Hi.la AjjjS Ujik 
(jA^^]| ^jc (jj ^.^Ixll (jc La^ ^ 
(jlojJJ* ^1 (jc 4^1 (jc 
alLij AjIc iil (J _>"0 

\ jllI (jiiUall U jjjiil Jli 

V (ji jil (J jjuiJ lj lilS (jJiill 
Ji\\ J J*JJ (IJI-S ^lla jiA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Alia bin 
Abdurrahman] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





IjiA i—ijjja^ ^ i25al»ij 1 iA 

'"*''■'» (jli Ajl hn-i (j^l I^A j 
AjIc La ajjj oi AjLiui^ 
a&UI laa j-a A^l U1 laa SI ^ya 
JlljUll J- jL P £ jla3 
j'« ' » W 1 14v ..nr. jil 


[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bertanya: 
"Tahukah kalian siapa 
orang yang rugi itu?" 
mereka menjawab: 
Orang rugi di antara 
kami wahai Rasulullah 
adalah orang yang tidak 
memiliki dirham dan 
barang. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Orang 
rugi dari ummatku 
adalah orang yang 
membawa shalat, puasa 
dan zakat pada hari 
kiamat, ia datang 
sementara ia dulu pernah 
mencela si anu, 
menuduh berzina si anu, 
memakan harta si anu, 
menumpahkan darah si 
anu dan memukul si anu. 
Ia duduk lalu kebaikan- 
kebaikan si ini diqisas 
dari kebaikan- 
kebaikannya, bila 
kebaikan-kebaikannya 
habis sebelum sepadan 
dengan kesalahan- 
kesalahannya, 
kesalahan-kesalahan 
mereka diambil lalu 
dibuang kepadanya, 
setelah itu dia dilempar 
ke neraka." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2343 


2jl ^jii-a <&l J JJ^J cJLsllI OJJJA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
dan [Nashr bin 
Abdurrahman Al Kufi] 
keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jll ^AjJ Vj ^)Ly^ L>4^J 

I jl«-\ '"'I iLia <1 (j^j (jjj 
_uijc. jjl (J l Q a^jl ij i n (j-o Ajlc 



Juala (jc. (jjijl (jj 

oj^j ^iLij AjIc. aSi! ~ ^jill 



kami [Al Muharibi] dari 
[Abu Khalid Yazid bin 
Abdurrahman] dari 
[Zaid bin Abu Unaisah] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 'Allah 
memberikan rahmat 
kepada seorang hamba 
yang dizhalimi harga diri 
dan hartanya oleh 
saudaranya, kemudian 
dia (yang zhalim) 
mendatanginya dan dia 
(yang dizhalimi) 
merelakannya sebelum 
meninggal, tidak ada 
balasan uang dinar 
maupun dirham (di 
akhirat), jika dia (orang 
yang dizhalimi) 
memiliki kebaikan 
niscaya akan dipenuhi 
kebaikannya namun jika 
tidak mempunyai 
kebaikan maka (dosa 
dosa yang zhalimi) akan 
di berikan kepadanya 
(orang yang 
menzhalimi)." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 
Sa'id Al Maqburi, 
[Malik bin Anas] telah 
meriwayatkannya dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam dengan hadits 
yang semakna. 



2344 



(jj jj jxi\ Uliii. AjjjS Uliii. 
(j-<L^j]| ^JC. (jj £^ilx]! (jc- Iaa a 

aHaj Ajlc. Itll ( _ s ij-a Alii (J JJJJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ollill jj-a plaia SI St I nil ill) 

^ ^ jijr- lJLS (_>u^jl (jj -^-j 
(jj^ia. ■ "'j la ojj^)A ' la j 
^ la i a 



Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Alia bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Hak- 
hak akan ditunaikan 
kepada pemiliknya 
hingga kambing 
bertanduk di qisas 
karena kambing botak." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 
Hurairah, Abu Dzarr, 
Abdullah bin Unais. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
Abu Hurairah has an 
shahih. 



2345 



^jj ^jia/)JI -iJC. U^)JaJ liljllill 
(jj ij i <• 11.1a __>jl-^ (jJ 
■ ' la] La St&all llila. jAc. 
aHnj <j1c auI £i\ (J 

Atll ^U^i Alii J JJ-aj t"w ainllj 
^ajj (jl£i lil ^Ujij Ajic 

jlinJI (j^i (jjiAuiSI i'lj'iM AJiUall 
Jll jjjjjjl j! (Jj-o JUS ^jia. 

sia.lj 

oAaij (ji La j Ajjj£j 
iJaLaJj A .aa L /j-o ^ '10 j <jjka. 

4j3 Ojjj JAkJJ 

I j>A ^Lajr. jj! JllUlaJj 4AaJj 
t_iUll ^ja i a (jj^ia. ■ '"''j la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Yazid 
bin Jabir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaim bin Amir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Miqdad] 
sahabat Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam, berkata: Aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Pada 
hari kiamat, matahari di 
dekatkan ke manusia 
hingga sebatas satu atau 
dua mil -berkata Sulam: 
Aku tidak tahu apakah 
maksud dua mil itu jarak 
bumi ataukah mil yang 
dipakai bercalak mata- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







lalu matahari melehkan 
mereka, lalu mereka 
berada dalam keringat 
sesuai amal perbuatan 
mereka, di antara 
mereka ada yang 
berkeringat hingga 
tumitnya, ada yang 
berkeringat hingga 
lututnya, ada yang 
berkeringat hingga 
pinggang dan ada yang 
benar-benar tenggelam 
oleh keringat." Aku 
melihat Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam menunjukkan 
tangan ke mulut, 
maksudnya benar-benar 
tenggelam. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih dan dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Sa'id dan Ibnu 
Umar. 


2346 


■ " ' I " J S (jj JOlJ Ujik 

(jc j (jj j\ UjSk fff^Lajll 
(Jll ^-aC (jjl (jc ^alj (jc t_ljjS 

(jjJijij (Jl! (jj-allill oH^' 
Jli^jl j| ■ 'al r" — . t ^J) ^rji^ll J 

Atll m^'^* Cfi- _>»C (jjl (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Zakariya Yahya bin 
Durusta Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar], 
berkata Hammad: Itu 
menurut kami marfu': 
Pada hari manusia 
berdiri untuk Rabb 
semesta alam. Ia 
berkata: Mereka berdiri 
dalam keringat hingga 
mencapai pertengahan 
telinga mereka. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



LI] la j^Lic- (jj 3 j*-* Lil la 
(jc jl j° i " lil^a. (_g jjj^II ,Ya-\\ 
^jj "u* . n ^jc. ^jLaxill ^jj ' 



menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Ibnu 'Aun] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
sepertinya. 



2347 



alia. <Calja]l ijj (jjlill j uaa j 
LaS I j3 £j I jSla LaS V jC. ol jC. 
Lille lie j a.^i* 'i (jjli. (Jj! LjljlJ 
' aSj (j-o (Jjlj jjlcla U£ Li] 
^LiaI^jJ (jjiLkJI j^i 

iljj Lj (3 jSli (JLaijI tlllij 
La ^ cJLajS .-jl*. Lai 

jJllaJI JLUtll (Jls LaS (} jiiU 
j] j lililjC- j 

jj io^a j ^)l2cJ jj ^ ^ Liilk 

(jj l^aa a Lii^a. VL9 
nLaiill ^jj a^^jx-all (jc. 4 uj ^jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
Mughirah bin An 
Nu'man] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Manusia 
dikumpulkan pada hari 
kiamat dalam kondisi 
tanpa alas kaki, 
telanjang dan belum 
disunat." Kemudian 
beliau membaca: 
"Sebagaimana kami 
telah memulai 
panciptaan pertama 
begitulah Kami akan 
mengulanginya. Itulah 
suatu janji yang pasti 
kami tepati." (Al- 
Anbiyaa": 104) dan 
makhluk pertama yang 
diberi pakaian adalah 
Ibrahim dan di antara 
para sahabat-sahabat 
kami ada yang diambil 
dari kiki dan kanan, aku 
berkata: Wahai Rabb, 
sahabat-sahabatku. 
Dikatakan: 

Sesungguhnya engkau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tidak tahu apa yang 
mereka buat-buat 
setelahmu, mereka tetap 
murtad sejak kau 
tinggalkan mereka. Lalu 
aku berkata seperti yang 
diucapkan hamba shalih: 
"Jika Engkau menyiksa 
mereka, maka 
sesungguhnya mereka 
adalah hamba-hamba 
Engkau, dan jika Engkau 
mengampuni mereka, 
maka sesungguhnya 
Engkaulah yang Maha 
Perkasa lagi Maha 
Bijaksana." (Al- 
Maa v idah: 118) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dari [Al Mughirah bin 
An Nu'man] dengan 
sanad ini lalu ia 
menyebut sepertinya. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 


2348 


Jjjj Ljj-l^k liaa 1 iS^a 
<oi. (jc- 

^ la ■ a j. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Bahz bin 
Hakim] dari [ayahnya] 
dari [kakeknya] berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jc £J^j Ijjik (_u j{L Ijlla 

iff if- £p- IJf- l)J IJ^- 

illl ^jij-a <Ui! J JJ-aj (JlUll OJJJA 

Ualj ^jjjliLaj (Jl.1^3 (jLiwa^)C. 
JjlaJ l251i i«i AjJIjSI 4jjajill 

ojjjA (_jjl (j^i ^aiin jLl (j II 

4_llc *&l (_5-1j-=> i^A^ (jC- (j^" .>* 
^j-aJ ^ "'Jt- ^1 (J^ 
a] (jluiJI (jl (Jj3 (j^i iJlljAkJI IjlA 
(^ji ^f (j-o £-aiuJ 



"Sesungguhnya kalian 
akan dikumpulkan 
dengan berjalan kaki, 
berkendaraan dan diseret 
di atas muka-muka 
kalian." Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 



2349 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ali 
bin Ali] dari [Al Hasan] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Pada 
hari kiamat manusia 
diajukan sebanyak tiga 
kali, dua kali pengajuan 
untuk bantahan dan 
alasan-alasan dan pada 
pengajuan ketiga, saat 
itu lembaran-lembaran 
berterbangan ditangan, 
ada yang mengambil 
dengan tangan kanannya 
dan ada yang mengambil 
dengan tangan kirinya." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini tidak shahih karena 
Al Hasan tidak 
mendengar dari Abu 
Hurairah dan sebagaian 
dari mereka 
meriwayatkannya dari 
[Ali Ar Rifa'i] dari [Al 
Hasan] dari [Abu Musa] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini tidak shahih karena 
Al Hasan tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mendengar dari Abu 
Musa. 


2350 


(jjl L^>J^I (jj Ajj^ Hl^a 
JJjjj^/I (jj (jLuC (jt liljliall 
<2ijlc. (jC 4iLlli ls j\ (jjl (jC 

•J&l J jjoij Lj Cilia lill* (_llLr=JI 
(j-o Lata (3jiJ u! 

( * . ill ^ \ l a^^A A\ \ \ A \\ j£ 
(jU'^ijaJI Jll 1 JAuij UK,.'. 

^jc. LLiajl ^^ftjl ^J^)J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Utsman bin Al 
Aswad] dari [Ibnu Abi 
Malikah] dari [Aisyah] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barangsiapa 
didebat saat 

penghisaban, ia celaka." 
Aku berkata: Wahai 
Rasulullah, Allah Ta'ala 
berfirman: 'Adapun 
orang yang diberikan 
kitabnya dari sebelah 
kanannya, maka dia 
akan diperiksa dengan 
pemeriksaan yang 
mudah." (Al-Insyiqaaq: 
7-8) Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Itu 
pengajuan." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini shahih 
hasan, dan [Ayyub] juga 
meriwayatkannya dari 
[Ibnu Abi Malikah]. 


2351 


iJ i *lo (jj (JjjiAuil liljllill 
m'll ^jC. oJuaj ^jLi^JI (jC 

i-iii'vlj 3K°U(-J <t\ 1W 
U (3 jaja i'wu<-i IjsLaa i'A\\r. 

La jlSI Aj£ j!i3 A^jjUj AjjLa^. 

l_JJ Lj (3 J^3 Cliiia La (^jl 
La JJ^I Aj£ j!ia Aj^)JaJ j 43x 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Isma'il bin 
Muslim] dari [Al Hasan] 
dan [Qotadah] dari 
[Anas] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam beliau bersabda: 
"Pada hari Kiamat anak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





IjlA <_Sjj 35j '"jr. jjI (JUijUll 
(jj (Ju.,A,kJ j ojAIwjj ^Llj aJ j3 

(J |5 (j^v l"\ 4 L i»r>>l »\iui 

ojjjA ls j\ (jc- t_lUll AJai=L 


Adam akan didatangkan 
seperti anak domba 
kemudian terhenti di 
hadapan Allah lalu Allah 
bertanya kepadanya: 
Aku telah memberimu, 
menganugerahkan 
kepadamu dan 
memberimu nikmat, lalu 
apa yang telah kamu 
lakukan? dia menjawab: 
Wahai Rabbku, aku 
telah mengumpulkannya 
dan mengembangkannya 
lalu aku tinggalkan 
menjadi semakin 
banyak, maka 
kembalikanlah aku 
supaya aku bis a 
membawanya semuanya 
kepadamu, ternyata 
hamba ini tidak 
membawa kebaikan 
kemudian Allah 
menyeretnya ke neraka." 
Abu Isa berkata: Banyak 
perowi yang 
meriwayatkan hadits ini 
dari perkataan Al Hasan 
dan mereka tidak 
memusnadkannya (tidak 
menyambungkannya 
sampai Nabi), adapun 
Isma'il bin Muslim dia 
dilemahkan dalam 
masalah hadits dari sisi 
hafalannya, dan dalam 
bab ini ada hadits dari 
Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id Al Khudri. 


2352 


(_J jA^)ll i* ^ < (jj IjCv UjSi. 
jjir l n (jj lillLa UjJLa ajll 

(jC ^JLLa ^jjl (jC (jiicVI 

Jla^/la ^1 (jc j ojjjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Az 
Zuhri Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Syu'air 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Abu Muhammad At 
Tamimi Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dan [Abu 
Sa'id] keduanya 
bercerita bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Pada hari 
Kiamat seorang hamba 
akan didatangkan 
kemudian Allah 



bertanya kepadanya: 
Bukankah Aku telah 
membuatkan 
pendengaran, 
penglihatan, harta dan 
anak untuku, dan Aku 
telah menundukkan 
hewan ternak dan 
tanaman untukmu, Aku 
telah tingagalkan kamu 
menjadi pemimpin dan 
mendapatkan 
seperempat (harta 
rampasan), apakah kamu 
mengira akan 
menemuiKu saat ini?" 
hamba itu menjawab: 
Tidak. kemudian Allah 
berfirman kepadanya: 
Pada hari ini Aku 
melupakanmu 
sebagaimana kamu telah 
melupakanKu." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
shahih gharib, adapun 
makna firman Allah 
"Pada hari ini Aku 
melupakanmu, " dia 
berkata maksudnya pada 
hari ini Aku biarkan 
kamu berada dalam 
siksaan. Demikianlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







para ulama menafsirkan 
firman tersebut. Abu Isa 
berkata: Sebagian ahli 
Ilmu menafsirkan ayat 
ini " FAL YAUMA 
NANSAAHUM (maka 
pada hari ini (akhirat) 
kami melupakan 
mereka) ". (Al A'raaf: 
51) mereka berkata: 
Maknanya adalah pada 
hari ini Kami biarkan 
mereka berada dalam 
siksaan. 


2353 


^ ir*. 1 j^j ^ 1 ^j^aj (jj I V* *w 
(jj Ijt m lj^)iil liljljxll (jj jIll 

yr^ tlW t5#^J ts^' 
(jC. (G^I&jBM ^JXjjj (jC. (jLiuluJ 

' Ll^aJ -iiijJ j 4alc Alii (^gHa 

(jla Jl! ^1 jj^jj iiil 1 jlta 

jl IjC (JS ( _ s it i» uS (jl lA jllkl 
(jl lA^Ja (.s^ J- 01 - 

|1S ij£ I^Sj iSS (3-aC. J jSj 

( _ r uiiC- jjI (JlalAjliLl sAji JUi 

» : - - - % - 

' 1 'J 1 "' U ' 1 1 ' w 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Ayyub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Sulaiman] dari [Sa'id Al 
Maqbari] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
membaca: "Pada hari itu 
bumi menceritakan 
beritanya." (Al-Zalzalah: 
4), belia bertanya: 
"Tahukah kalian apa 
berita-beritanya?" 
mereka menjawab: Allah 
dan rasulNya lebih tahu. 
Beliau bersabda: 
"Berita-beritanya adalah 
perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan oleh 
hamba lelaki atau 
perempuan di atas bumi 
berkata: la melakukan 
ini dan ini, pada hari ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan ini." beliau 
bersabda: "Itulah berita- 
beritanya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib. 


2354 


^ if. 1 jj ^ 1 jj^aj ^jj j . .> 

jj! (JUg-iS jtiii jj3 Jli jjUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami ['Abdulah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Sulaiman At 
Taimi] dari [Aslam Al 
Tjli] dari [Bisyr bin 
Syaghaf] dar [Abdullah 
bin Amru bin Al Ash] 
berkata: Seorang badui 
mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, ia berkata: Apa 
itu sangkakala? Beliau 
menjawab: "Tanduk 
yang ditiup." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan dan beberapa 
perawi meriwayatkan 
dari Sulaiman At Taimi, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Sulaiman. 


2355 


(jc AjJaS (jt s-iUJI jjl ujj^I 
i iX alia j 4_jlo jill 

AjIc. 2jI Ls ii-a (^^1 L- llajlal 

'i ' >\ 
j (j"'"" ' " * "" r " j 

t*iiW\| 1 li> 4-vj jir. jj^v jj 
fljAJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abu Al 
AhV] dari [Athiyah] 
dari [Abu Sa'id] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Bagaimana 
aku bersenang-senang 
sementara malaikat 
peniup sangkakala telah 
menelan tanduk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







(terompet) dan 
mendengar izin 
kapankan diperintahkan 
untuk meniup lalu ia 
akan meniup." 
Sepertinya hal itu terasa 
berat oleh para sahabat 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam lalu beliau 
bersabda kepada 
mereka: "Ucapkan: 
HASBUNALLAAH 
WA NI'MAL WAKILL 
ALALLAAHI 
TAWAKKALNAA." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan dan hadits ini 
diriwayatkan melalui 
beberapa sanad dari 
Athiyah dari Abu Sa'id 
Al Khudri dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya. 


2356 


Qi (j-a^jll -lit (JO jfruii (jJ 

a . ' g 8 ' a * tf e * a 

H til (jj (jLaxill (jC. J^"* i J 
(J JJ^J (Jlilll 4 J» l'j'i (jj ojjxJJI 

(jj ojjxJJI ' "'j la (j-o ujjjC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Mushir] dari 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [An Nu'man 
bin Sa'ad] dari [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Syi'arnya orang 
mukmin pada saat di 
atas shirath (jembatan 
penyeberangan) adalah: 
Wahai Rabb 
selamatkanlah, 
selamatkanlah." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib dari hadits Al 
Mughirah bin Syu'bah, 
kami tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abdurrahman 
bin Ishaq, dan dalam bab 
ini ada hadits dari Abu 
Hurairah. 



2357 



^ULall jj jil) Jjc UiiSk 
j;^- all (jj (J3j a-iSUjJl 
jj-aj-a jj c_l \2k 

Ajic. 'A\ Jk-a ciilUJla 
J jLj Lj Cila Jl! Jc-li ^ l]^ 

Jj! i jlL\ Jll ddU jjtl ill 
Cilia Jll ial jLall ^jit (^jjiiaj La 
Jll Jal jLJI ^ Cilail ii jll 

i] jLa ciila jl lie *'*''1-V' 

4^j]l I^A j-a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ash Shabbah Al 
Hasyimi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Badal bin Al 
Muhabbir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Harb bin Maimun 
Al Anshari Abu Al 
Khaththab] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Anas bin Malik] dari 
[ayahnya] berkata: Aku 
meminta nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam agar memberiku 
syafaat pada hari kiamat, 
beliau bersabda: "Aku 
akan melakukannya." Ia 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, ke mana aku 
mencari baginda? Beliau 
menjawab: "Carilah aku 
pada saat pertama kali 
kau mencari di atas 
shirath." Ia bertanya: 
Bila aku tidak bertemu 
dengan baginda di atas 
shirath? Beliau 
menjawab: "Carilah aku 
di dekat mizan." Ia 
bertanya: Bila aku tidak 
bertemu dengan baginda 
di dekat mizan? Beliau 
menjawab: "Carilah aku 
di dekat telaga, karena 
aku tidak luput dari tiga 
tempat itu." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



gharib, kami hanya 
mengetahuinya melalui 
jalur sanad ini. 



2358 



AjIc. Jill Jj-=> J J^La 

<Ms ^Ijill ^ija ^LL ^3 

4 . ,< * * 1 ^ Lo *a 4 KJ "»K j 



tilt 



l_Jj5i]lj ^aill (j-a (_)j:Ull gXlS »fl La 
(J jilS (jjLttO^J (jjillaJ V Li 
jjJJ '} 0-"LlS> 

i nj (ji (jjjili VI L La 

Jllll i^jija Jl -£\ 

dilala j?n;ll Jl Clljl (jjl jiLiS ^51 

<ua ^Li La ^ J Vi J) Li] 
^51 (} jiia U*Jj Li (_s jj Vl 

1 ll p (»J^I '' . '' ""^ L5^J (j! 
o-ixj il lliaau ^jlj <La ■ ■ llia«j 
jjtll (jc (_jjLjj <lia 

J) I jjAJll I JJA^I 

^ Li (j^jljija LL (jjjLja ^ jj 

OJ»jVl Jit Jt L&jll <3jl ^1 
£iiil I jjVn I \""- <&)l till aiii J3j 
^ La Jl ^ J Vl J] UJ 

J jiia LlxJj La (j 'Jl <ia 

jjj <l!La <la9 ' . '''-»» j jLl 1 J l aC. 
J (jLS J13 Ai)j <SLa o^xj t_bja*j 
i - uiq'i (_5-aj3 Jc LjjjC-5 ojti 
J^=- J] IjJA^ C5"^ 

jjjLja ^jaIjjJ Jj I jja^I 
Cijl ^ijaI^jJ Lj (jjl jSja ^ijAljjJ 

(JaI (j^i Aillij M Jj 
La (_S y VI J] UJ ^Hil 

^ Jj 6! ^ lp-" 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abu Hayyan At 
Taimi] dari [Abu Zur'ah 
bin Amru bin Jarir] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam diberi 
daging lalu lengan 
diangkat pada belia, 
beliau memakannya dan 
lengan itu membuat 
beliau senang, beliau 
lalu menggigitnya, 
setelah itu beliau 
bersabda: "Aku 
pemimpin manusia pada 
hari kiamat, tahukah 
kalian kenapa? Allah 
mengumpulkan semua 
manusia dari yang 
pertama hingga yang 
akhir dalam satu tanah 
lapang, penyeru 
memperdengarkan 
mereka, pandangan 
menembus mereka dan 
matahari mendekat, duka 
dan kesusahan manusia 
sampai pada batas yang 
tidak mereka mampu 
dan tidak mampu 
mereka pikul. Orang- 
orang saling berkata satu 
sama lain: Apa kalian 
tidak melihat yang telah 
menimpa kalian, apakah 
kalian tidak melihat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



CLu.la.ll ^ (jlik jjI (JA^^ 
I jJA.il ts^^ 

dul ^uj^Ji Li ^j^l^^a ^wj^Ji 

Ul ^iiil __>2uj]I ^jic- "La!>l5L)j 
(J jiiS Aj3 (j^j La (_SJJ 'il <^JJ 

1 y'^f-. ' _1 1 ia& .13 CS^J lj! 

' ■ ''-"'J (_PJ AXU 4Jj3 ' . '''-»» j 



J) I jja.iI <_sjjc- I jjajsI 

<2i]£j jIll (Jjujj Clljl ^ \ njr- 
<i« ^ JJJ <J! 

<jS ^ La <_£ jj t*5jj 

l ^>ir. ,ia j! ^ unr - J jiia 

<lLa ' ■ lliaau ^ 1 j l iaC jijjll 
j£i) jLlj 4ilLa olaj ' . J^j 

I JJAll '"^'l /< "l^'l ig "l^'l Lui 
Jls AAi_i I jJAJll <_£ JJC. 

.13 j fljjjVI jajLkj A)jl (J JJ-UJ Clljl 
Laj liljjjl (j^i ^lii La lill jic. 
<_£ jj <21jj Lil ^1 jifc 
CLlLj ^L? (jSJajll Aj3 (j^j La 

^ \r-. < \ ia 1 ^] 1 xLyj <Liic. p 1 1^1 1 
^^-^ ^ Lj (JUj (_jij3 Akl 
t'tVi jjiiil j AJaxj (JLj i 3 V> ''I j 



o3 ^j-i-al *-;-lJ Lj tljj Lj 

V (ji i23iil (j^i (J^jl l^a a Lj 

£j ujIjjVI cSj^j Laja 

^JJ LaSj ^}2lA j <£-a ^JJ LaS 



siapa yang memberi 
kalian syafaat kepada 
Rabb kalian. Orang- 
orang saling berkata satu 
sama lain: Hendaklah 
kalian menemui Adam. 
Mereka menemui Adam 
lalu berkata: Engkau 
adalah nenek moyang 
manusia, Allah 
menciptakanmu dengan 
tanganNya, meniupkan 
ruhnya padamu dan 
memerintahkan para 
malaikat lalu mereka 
sujud padamu, berilah 
kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa 
kau tidak melihat yang 
menimpa kami? Adam 
berkata kepada mereka: 
Rabbku saat ini benar- 
benar marah, la tidak 
pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak 
akan pernah seperti itu 
sesudahnya, dulu la 
melarangku mendekati 
pohon tapi aku durhaka, 
diriku, diriku, diriku. 
Pergilah pada selainku, 
pergilah ke Nuh. Mereka 
mendatangi Nuh lalu 
berkata: Hai Nuh, 
engkau adalah rasul 
pertama untuk penduduk 
bumi, Allah 
menyebutmu hamba 
yang sangat bersyukur, 
berilah kami syafaat 
kepada Rabbmu, apa kau 
tidak lihat kondisi kami, 
apa kau tidak melihat 
yang menimpa kami? 
Nuh berkata kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^ \ Jijr- (Jls ,}n In ^olc- 



mereka: Rabbku saat ini 
benar-benar marah, la 
tidak pernah marah 
seperti itu sebelumnya 
dan tidak akan pernah 
seperti itu sesudahnya, 
dulu aku pernah berdoa 
keburukan untuk 
kaumku, diriku, diriku, 
diriku, pergilah kepada 
selainku, pergilah ke 
Ibrahim. Mereka 
mendatangi Ibrahim lalu 
berkata: Wahai Ibrahim, 
engkau nabi Allah dan 
kekasihNya dari 
penduduk bumi, berilah 
kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa 
kau tidak melihat yang 
menimpa kami? Nuh 
berkata kepada mereka: 
Rabbku saat ini benar- 
benar marah, la tidak 
pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak 
akan pernah seperti itu 
sesudahnya, dulu aku 
pernah bedusta tiga kali 
-Abu Hayyan menyebut 
ketiga-tiganya dalam 
hadits ini- diriku, diriku, 
diriku, pergilah kepada 
selainku, pergilah ke 
Musa. Mereka menemui 
Musa lalu berkata: 
Wahai Musa, engkau 
utusan Allah, Allah 
melebihkanmu dengan 
risalah dan kalamNya 
atas seluruh manusia, 
berilah kami syafaat 
kepada Rabbmu, apa kau 
tidak lihat kondisi kami, 
apa kau tidak melihat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



yang menimpa kami? 
Musa berkata kepada 
mereka: Rabbku saat ini 
benar-benar marah, la 
tidak pernah marah 
seperti itu sebelumnya 
dan tidak akan pernah 
seperti itu sesudahnya, 
dulu aku pernah 
membunuh jiwa padahal 
aku tidak diperintahkan 
untuk membunuhnya, 
diriku, diriku, diriku, 
pergilah kepada 
selainku, pergilah ke 
'Isa. Mereka mendatangi 
'Isa lalu berkata: Hai 
'Isa, engkau adalah 
utusan Allah, 
kalimatNya yang 
disampaikan ke maryam, 
ruh dariNya, engkau 
berbicara pada manusia 
saat masih berada dalam 
buaian, berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, 
apa kau tidak lihat 
kondisi kami, apa kau 
tidak melihat yang 
menimpa kami? Isa 
berkata kepada mereka: 
Rabbku saat ini benar- 
benar marah, la tidak 
pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak 
akan pernah seperti itu 
sesudahnya, ia tidak 
menyebut dosa, diriku, 
diriku, diriku, pergilah 
ke selainku, pergilah ke 
Muhammad. Mereka 
mendatangi Muhammad 
lalu berkata: Wahai 
Muhammad, engkau 
adalah utusan Allah, 
penutup para nabi, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dosamu yang telah lau 
dan yang kemudian telah 
diampuni, berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, 
apa kau tidak lihat 
kondisi kami. Lalu aku 
pergi hingga sampai di 
bawah 'arsy, aku 
tersungkur sujud pada 
Rabbku lalu Allah 
memulai dengan pujian 
dan sanjungan untukku 
yang belum pernah 
disampaikan pada 
seorang pun sebelumku, 
lalu ada suara: Hai 
Muhammad, angkatlah 
kepalamu, mintalah pasti 
kau diberi, berilah 
syafaat nicaya kau 
diizinkan untuk memberi 
syafaat. Lalu aku 
mengangkat kepalaku, 
aku berkata: Wahai 
Rabb, ummatku, wahai 
Rabb, ummatku, wahai 
Rabb, ummatku. Ia 
berkata: Hai 
Muhammad, masukkan 
orang yang tidak dihisab 
dari ummatmu melalui 
pintu-pintu surga 
sebelah kanan dan 
mereka adalah sekutu 
semua manusia selain 
pintu-pintu itu." Setelah 
itu beliau bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada ditanganNya, 
jarak antara dua daun 
pintu-pintu surga seperti 
jarak antara Makakah 
dan Hajar dan seperti 
jarak antara Makkah dan 
Bashrah." Dalam hai ini 
ada hadits serupa dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Bakar Ash Shiddiq, 
Anas, 'Uqbah bin Amir, 
Abu Sa'id. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih dan nama Abu 
Hayyan At Taimi adalah 
Yahya bin Sa'id bin 
Hayyan, orang kufi, 
terpercaya, dan nama 
Abu Zur'ah bin Amru 
bin Jarir adalah Harim. 


2359 


jc CIijIj jc ^)-ftX-a (jc. 
iil ^ji^a .ail clj^J (3^1 

i*iiY%. 1 i,,ir. jil (Jliii'ill (j^v 
IJA (ja c_ij^)C. ^ la i a i oa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Al Ambari] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari 
[Tsabit] dari [Anas] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Syafaatku untuk 
pemilik dosa-dosa besar 
dari ummatku." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih gharib 
melalui sanad ini dan 
dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Jabir. 


2360 


jji UjAk jl-^J jJ < Hj^a 
(jj a jc ^ . aSUJaSl 
&a < (jj (jc ^jjuJI CliAii 
auI -Ijc (jj __>Ai. (jc AjjI (jc 
AjIc auI ^U.^ J j^j Jla5la 

(j-o JjUSill (Ja^ ^V.l a.* ^Hu^g 
J (JlaS ^ic (jj lLa ^ Jaj'^il 
(JaI (j-a (j^-J (j-o ^ U P^-k 

jjI (Jli <cU?Ml3 <U Lai jjUSII 

- : ?- - t.' - r- ' '- ' 
' ' 'J 1 "" j ' " "' """ 

(j-o I— 1^) in ml 1 ^A (j-o 
Laa .a jj ^j 0 **^ cLu^a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Daud 
Ath Thayalisi] dari 
[Muhammad bin Tsabit 
Al Bunani] dari [Ja'far 
bin Muhammad] dari 
[bapaknya] dari [Jabir 
bin Abdullah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Syafa'atku 
untuk ummatku yang 
berbuat dosa dosa 
besar." Muhammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ali berkata: kemudian 
Jabir berkata kepadaku: 
Wahai Muhammad 
orang yang tidak 
melakukan dosa besar 
tidak lagi membutuhkan 
syafa'at. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini, dan dianggap gharib 
dari hadits Ja'far bin 
Muhammad. 


2361 


(J jSJ alLlJ Ajlc iill 

' all 3^ S-il^c- Vj 

(J lagjljUa (j^i ililjja CLi!xij lill 

* - - \ - V* " - J i 

«■ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari 
[Muhammad bin Ziyad 
Al Alhani] berkata: Aku 
mendengar [Abu 
Umamah] berkata: Aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Rabbku berjanji padaku 
untuk memasukkan 
tujuhpuluh ribu orang 
dari ummatku tanpa 
hisab dan adzab, setiap 
seribunya bersama 
tujuhpuluh ribu dan tiga 
tangkup (mengambil 
dengan dua telapak 
tangan) dari tangkupan 
(tangan) Nya." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan gharib. 


2362 


(Jj» « l ill lij^a jjl uJ^a 
(jc fl^H JLL (jc- ^ijAl^jl (jj 

Clii^lla (jjiuS (jj auI ^jc- 
^ u Ja. j JUa «-Ij1jIj j 
4j1c auI *dil (J jjjj 

4 C, 1 Q ■ jj ) ^ )^ 1| (_J^ ^J^Q ) ^llaij 

Jil i21i3^ d] jj^j Ij CSj3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Khalid Al 
Hadzdza v ] dari 
[Abdullah bin Syaqiq] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





1 jit! IjlA <^ Lai! 
jjl (Jl!«.lc.i=JI (^jS (JjI IjlA 

^ la i a i oa I Li.1^ IJA ^ m if*. 

jA «.lc..liJI ^1 (jjl j i_jjjC 
IjlA l_ aj*j LajIj *&l ^JC- 


berkata: Aku pernah 
bersama serombongan 
orang di Iliya\ 
seseorang dari mereka 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Akan masuk 
surga karena syafaat 
seseorang dari ummatku 
lebih banyak dari Bani 
Tamim." Dikatakan: 
Wahai Rasulullah, selain 
baginda? Beliau 
menjawab: "Selain aku." 
Saat ia berdiri, aku 
bertanya: Siapa dia? 
Mereka menjawab: Dia 
[Ibnu Abi Al Jadz 
Abdullah']. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih gharib dan Ibnu 
Abi Al Jadz'a v adalah 
Abdullah, hanya satu 
hadits ini saja yang 
dikenal miliknya. 


2363 


/Li jill ^lljll ^UiA jjl Ujjii. 

^j^""*- 11 a ^jl j i 

^jiLa <&l J jj^j dJlalla (C-tLajll 
'CiUall jijj 4ic. 'M (jlic. 

j . v> * j AjLijj tj-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam Ar Rifa'I Al 
Kufi] berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Yaman] dari [Jisr Abu 
Ja'far] dari [Al Hasan Al 
Bashri] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: '"Utsman bin 
Affan radliallahu 'anhu 
pada hari Kiamat 
memberikan syafa'at 
untuk seperti kabilah 
Rabi'ahdanMudlar." 


2364 


^jj ^jjLia 11 jlJat jjI lil^a 
^^jj jJi (jj (JjJaall Ljjji.1 Clyj^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar Al Husain bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(J^jjjj (jc 4jlaC 

(_jjAi]l (j-o ^auall ^3 i JJ (ji ^^jiil 
(jjo jijjjj 4 1 Ufllj t'n 1 (ji jijjjj 

"''1. 1 • - 


Huraits] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Zakariya bin 
Abu Za v idah] dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Sesungguhnya diantara 
ummatku ada yang 
memberi syafaat kepada 
sekelompok orang, ada 
yang memberi syafaat 
untuk sekabilah, ada 
yang memberi syafaat 
untuk segolongan dan 
ada yang memberi 
syafaat untuk seseorang 
hingga mereka masuk 
surga." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan. 


2365 


iVit Tn (jc o.jjc IjjAi. jIjA 1 ^ 
jc TCjlall jc o51j3 (jc 

3 'ill i. i.^i 'i (J-i. ii jj! (jn 

4 r-.l Q ,n\l CllJJjklS 4 d fl judll j 1 )jp 

jib i^l^ij V CllLa (jil ^Aj 
(jc g^lLaSl ^1 jc 
^jill L-llaj^al (j« ji.] (J^J 
^jjjll (jc alii j Ajic Aill ( _ s i-a 
J^ij jLlj jil^J Alii 

jjl 1 jj i^ 4jjj9 \ 4 J 1 j ^ 
^tjXall ^jjl (jc SiuS (jc "LiljC 
^jjill (jC lillLa (jj l_SjC (jC 
O^-J ^lulj 4_llc Alii 0 1. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abdah] 
dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abu Al 
Malih] dari [ Auf bin 
Malik Al Asyja'i] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Ada 
yang mendatangiku dari 
Rabbku lalu memberiku 
pilihan antara separuh 
dari ummatku masuk 
surga atau syafaat lalu 
aku memilih syafaat, 
syafaat tersebut untuk 
orang yang meninggal 
tanpa menyekutukan 
Allah dengan apa pun." 
Diriwayatkan dari Abu 
Al Malih dari seorang 
sahabat nabi Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'alaihi wa Salam lain 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, ia tidak 
menyebutkan: Dari 'Auf 
bin Malik. Dan dalam 
hadits ini ada kisah 
panjang. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 
dari [Qaadah] dari [Abu 
AlMalih] dari [Auf bin 
Malik] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya. 


2366 


jjS^ IjjAa. J (jJ ^""^ * \ 

- "f = 

jJi^ o _>»^ (cJl lW ',.'■!»'" Oi 

of is^'s*- u] cJ2 

« - ' » ' !<■- ' - ; ' "' >\ 
ijjoi^ i sj.jj». i .nr. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Syu'aib bin Abu 
Hamzah] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Az Zuhri] 
dari [Anas bin Malik], 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 

"Sesungguhnya gelas- 
gelas di telagaku 
sejumlah bintang- 
bintang di langit." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib 
dari jalur sanad ini. 


2367 


i21 jjj (jj jxa a (jj Aa^I Uj,la 
jli llaa a 1 * la ^j.jI.jxj]I 
j_; uij (jj Ijlui liiiia. ^Liiill 
a^yijji (jlua 11 (jC- aJuii (jc 

aAIc iil t5 Ilo alii J jj^j lJuILS 
*^ j'3 J^' ffcS' UJ*^ 

Jlioijlj aA JJ^I (jj5il (jl Jr>-J 

9 * - * ^ ft ' ' ' f \ 

J' "J 1 "' ' J" 
IjlA lill&ll .JJC- (Jj djjLuSVI <_SjJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad bin 
Nizak Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Bakkar 
Ad Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Basyir] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



,_jj3! (jc (j'"^ SI (jc ' la SI 
^j^l jjA j a^aj^i (jc <Li9 ^)^AJ 



dari [Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Samrah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya tiap tiap 
nabi itu memiliki telaga, 
dan sesungguhnya 
mereka saling 
membangga-banggakan 
telaga siapakah di antara 
mereka yang paling 
banyak pengunjungnya, 
dan sesungguhnya aku 
berharap menjadi orang 
yang paling banyak 
pengunjungnya." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, [Al Asy'ats bin 
Abdul Malik] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Al Hasan] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam secara mursal 
dan di dalamnya tidak 
menyebutkan: Dari 
Samuroh dan inilah yang 
lebih shahih." 



2368 



iff CP- 0>&xl\ Jr-W-^ 
( _ s Jc dllaai jj jill IjC (jj 
^ic (3*1 jji] (j ; lLaJj-a]l ^i-al 

La g5Li Ul U Jlaa IjjjSI c^j-o 

, - 'itIj (j^Sj iSlllc (Jjjjl (jl dljljl 

(jc (jLjJ (jc 4jAaJi ■ - u la i21ic 
,«i alia j 4jIc iil ^jli-a (^4^1 
4_j (jl dujaAj (_pajiJI 

(jC (jtjjJ li-la a^SLijj (Jll 
(Jll aluij 4jIc iil ^jiLa (^jjSI 
(jlic Jl (j^C (j-a ^gjJa'jL 
(jjlll (j« I JaUj iil a jUa $.lilj]l 
JJC AjjjISSj (Jla» II (j« ( _ s i^.i j 
Aj^tjj 4_i-a (j-a g.1 a\ nil a^aJ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Muhajir] dari [Al 
Abbas] dari [Abu 
Sallam Al Habasyi] 
berkata: Umar bin Abdul 
Aziz mengutusku untuk 
menjadi tukang antar 
surat, Abu sallam 
berkata: Ketika masuk 
dia berkata: Wahai 
Amirul mukminin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




kendaraanku telah 
keberatan untuk 
dijadikan transportsi 
surat menyurat. lalu 
Umar bin Abdul aziz 
berkata: Wahai Abu 
Sallam, aku tidak ingin 
memberatkanmu akan 
tetapi karena telah 
sampai kepadaku hadits 
yang diriwayatkan 
olehmu yang kamu 
ceritakan dari [Tsauban] 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dalam 
masalah telaga, maka 



aku ingin bertatap muka 
denganmu dalam 
masalah ini, Abu Sallam 
berkata: Tsauban telah 
menceritakan kepadaku 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam beliau 
bersabda: "Luasnya 
telagaku adalah seluas 
antara Aden sampai 
Oman Al Balqa', airnya 
lebih putih dari air susu, 
lebih manis dari madu 
dan cangkir-cangkirnya 
sebanyak bilangan 
bintang di langit, 
barangsiapa yang minum 
satu tegukan air darinya 
niscaya setelah itu tidak 
akan merasa haus 
selamanya, orang yang 
pertama kali akan 
mengunjunginya adalah 
orang orang fakir dari 
sahabat muhajirin, yang 
rambut kepalanya acak 
acakan, pakaiannya 
kumal dan mereka 
mereka yang tidak 
menikahi wanita wanita 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







yang hidup dalam 
kemewahan, dan orang 
yang tidak dibukakan 
pintu (apabila bertamu 
atau mengetuk pintu 
rumah orang)." Umar 
berkata: Akan tetapi aku 
telah menikahi seorang 
wanita yang hidup dalam 
kemewahan, pintu-pintu 
rumah juga dibukakan 
bagiku, dan aku telah 
menikahi Fathimah binti 
'Abdul Malik, tidak ada 
salahnya aku tidak 
membasuh kepalaku 
hingga menjadi acak 
acakan, aku tidak 
mencuci pakaian yang 
ada di tubuhku sampai 
menjadi kumal." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib dari jalur sanad 
ini, hadits ini telah 
diriwayatkan dari 
[Ma'dan bin Abu 
Thalhah] dari [Tsauban] 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, adapun 
Abu sallam Al Habasyi 
namanya adalah 
Mamthur dan dia adalah 
orang Syam yang 
tsiqah." 


2369 


^a-ii LuSi. jLuU (jj l^a < LuSi. 
j' * i;,r^.\l 

^_c^j jit (j« jj^I oJjj 

4-allaJ> Ail ,j tfljSljSj e-LaUl 
ujil (j-a *G^JI (j-a 4 la i ^ 
Ajic. La 1 1 <a a 1 aj 4 J^j Lj 3 a 
(jLaC. (jiJ La Aj^aia (JlLa *L-*a^)C. 

(jjill (j« LLbLu Aiil ojLa <LI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Abdush Shamad Al 
Ammi Abdul Aziz bin 
Abdush Shamad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Imran Al 
Juwaini] dari [Abdullah 
bin Ash Shamit] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ \ n if*- ^jjl (Jl alL»ail ^ja ^I-sJj 

Mil ( _ s i-a ^iill (jt jic (jjl (jc 
JjL&l jail! J] aijiSi 


[Abu Dzarr] berkata: 
Aku bertanya: Wahai 
Rasulullah, telaga itu 
bejananya apa? Beliau 
menjawab: Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tanganNya, sungguh 
bejana-bejananya lebih 
banyak melebihi 
bilangan bintang-bintang 
langit pada malam gelap 
yang tidak ada mendung 
dan aw an, bejana itu 
kesemuanya dari bejana- 
bejana surga, 
barangsiapa meminum 
satu tegukan darinya, ia 
tidak akan dahaga 
hingga tanggungan 
terakhirnya, lausnya 
seluas antara Omman 
hingga Aila, airnya lebih 
putih dari susu, lebih 
manis dari madu." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib. 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Hudzaifah 
bin Al Yaman, Abdullah 
bin AMru, abu Barzah 
Al Aslami, Ibnu Umar, 
Haritsah bin Wahab, Al 
Mustaurid bin Syadad. 
Dan diriwayatkan dari 
Ibnu Umar dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
Telagaku sepanjang 
antara Kufah hingga 
hajar aswad. 


2370 


^ji jtll lir. jju^i-v jil IWl-v 

jjll J& jjll.-1-V I'l'il-v ,i,itS\l jjl 

(Ji^. jilljJj A-ilc- iill ^lLa £5^^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hashin Abdullah bin 
Ahmad bin Yunus Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abtsar bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Akl a (_>uJj (jAujll j ^jjillj 
jji i " ilaa gj lac jl^uij <_yi^ 

t ■ it uia JJ«J 4ia 11 tjjla \; lill 
1 ^luAJ ^ j 0 ^al l ' u 1 (_3a.^3 

ihl ^glla ^jil! jT^pi jj^LLiVlj 
V (JjjJI Jlls AjSc 

l^j ,'Aau« Jlaa La Ul (Jlaa ^>i.l 

^jjl ^jc. t ■ A^II ^ la i a i aa 



Al Qasim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hushain bin 
Abdurrahman] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] berkata: 
Saat nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam isra\ ia 
melintasi satu nabi dan 
beberapa nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersama kaum 
mereka, satu nabi dan 
beberapa nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersama beberapa 
orang, satu nabi dan 
beberapa nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tidak bersama 
seorang pun hingga 
beliau melewati 
sekumpulan besar 
manusia, aku bertanya: 
Siapa dia? Dijawab: 
Musa dan kaumnya, tapi 
angkatlah kepalamu lau 
lihatlah. Ternyata 
sekelompok besar 
manusia menutupi ufuk 
dari sisi ini dan sisi ini. 
dikatakan: Mereka 
adalah ummatmu dan 
diantara ummatmu itu 
ada tujuhpuluh ribu yang 
masuk surga tanpa hisab. 
Beliau masuk lalu para 
sahabat tidak bertanya 
kepada beliau dan beliau 
tidak memberi 
penjelasan pada mereka, 
lalu mereka bertanya: 
Kamikah mereka itu? 
Ada yang menjawab: 
Mereka adalah anak- 
anak kami yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







meninggal dunia diatas 
fitrah dan Islam. Lalu 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam keluar dan 
bersabda: "Mereka 
adalah orang-orang yang 
tidak mengecos (berobat 
dengan sundutan api), 
tidak meminta diruqyah, 
tidak berfirasat buruk 
karena kedatangan 
hewan dan mereka 
bertawakal kepada Rabb 
mereka." 'Ukkasyah bin 
Mihshan berdiri lalu 
bertanya: Saya termasuk 
dari mereka wahai 
Rasulullah? beliau 
menjawab: "Ya." Yang 
lain berdiri lalu 
bertanya: Saya termasuk 
dari mereka? Beliau 
menjawab: "Kau sudah 
didahului 'Ukkasyah." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih dan 
dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Ibnu Mas'ud 
dan Abu Hurairah. 


2371 


(jj A\\ ^Jt (^jj Laa < 111 la 

ILo 1^2, iLsjC.1 LaJli lilLa 
^jiLa ^jJjll AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Yazi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin Ar 
Rabi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Imran Al 
Jauni] dari [Anas bin 
Malik] berkata: Aku 
tidak mengetahui apa 
pun yang ada pada kami 
di masa nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Aku 
bertanya: Mana shalat? 
Ia menjawab: Bukankah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(_5^jVI (jJ ^aa a I * la 

Jjj alia jSlI Lu 

gj afv Clljj g.1 Ami ^jc. ^ ajt^a II 
*d)l (J JJ^J ^LttaJa 11 

(JjiJ j»ij^J '^4 C - u^'^* 

IjC \it1I (jaij (JLiiill jjAII 

l^Jj l^_ul ^Jt ^jill (_>uJJ ( _ s itVI 

cr^'j jAiall cr^jj 
I^jaaII » ^"3 

lie. ^jaJI jjjUJ '"'^ B .' cly^ 

l— IC.J ^JC- ^jaJI (_^uJJ ** L «aJ 
Clu^a IjsA ^ <nr. jjI J « « S \"; 

(_J jalU aiLiuil (_>uJj 4-^3^ 



kalian lakukan dalam 
shalat kalian yang telah 
kalian tahu? Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan gharib dari jalur 
sanad ini dari hadits Abu 
'Imran AL Juwaini dan 
diriwayatkan melalui 
beberapa sanad dari 
Anas. 



2372 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
Al Azdi Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Shamad 
bin Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim bin Sa'id 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Al 
Khats'ami] dari [Asma v 
binti 'Umais Al 
Khats'amiyah] berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Seburuk 
buruk hamba adalah 
hamba yang sombong, 
berbangga diri dan lupa 
terhadap Dzat yang 
maha besar dan maha 
tinggi, seburuk buruk 
hamba adalah hamba 
yang diktator dan kejam 
dan dia lupa terhadap 
Dzat yang maha perkasa 
lagi maha tinggi, 
seburuk buruk hamba 
adalah hamba yang lupa 
dan lalai dan lupa akan 
kuburan dan ujian, 
seburuk buruk hamba 
adalah hamba yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







melampaui batas dan 
berlebih lebihan, lupa 
terhadap adanya 
permulaan dan 
kesudahan, seburuk 
buruk hamba adalah 
hamba yang mencari 
dunia dengan 
mengorbankan agama, 
seburuk buruk hamba 
adalah hamba yang 
mencari agama dengan 
hal hal yang syubhat, 
seburuk buruk hamba 
adalah hamba yang 
dikendalikan oleh sifat 
tamak, seburuk buruk 
hamba adalah hamba 
yang dikuasai oleh hawa 
nafsu yang 
menyesatkannya dan 
seburuk buruk hamba 
adalah hamba yang 
dikuasai sifat rakus yang 
menjadikannya hina." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini 
sedangkan sanadnya 
tidak kuat." 


2373 


^jjLk (jj Ixa a Lii-la. 
dial (jjl jJka a (jj jLaC Lj^ja 
J jjLaJI jjl LiUa ^jjjiill (jl j« i a 
jYiaII (jj .jLj j 4 aIjiI j ^^j-acVI 

J jj^j tJLalls ^l 

LajI allaj Ajic &l ^U^i 

^ic (j^3^ 

jLaj (jA A-aUall ^jj iill 
Liaja ^ fl i " (j-oj-a LajI j Aja 11 

(j-o "LaLiall ^jj iiil plain LaIs C5 ic 

Ll^S (j-o ja LajI j -ajlia-all (jjia. j]l 
(jA Ail! flLuiS (_£JC (^gAc LIaja 

IjlA ^injr. jjl tjliVGa 11 j' '— a 

jr-. 1 ii ,> jj Viji"i,jr-. [*n.Ni 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Mu addib] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Ammar bin 
Muhammad bin ukhti 
Sufyan Ats Tsauri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Jarud Al 
A'ma, namanya Ziyad 
bin Al Mundzir Al 
Hamdani] dari [Athiyah 
Al Aufi] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jA J ll j5 ji Auuui ^\ (jt 4 J lac 
4_u^i j IjAit £U^a\ 


Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Siapapun 
orang rmTmin yang 
memberi makan rmTmin 
lain saat lapar, Allah 
akan memberinya makan 
dari buah surga, 
siapapun rmTmin yang 
memberi minum rmTmin 
lain saat dahaga, Allah 
akan memberinya 
minum pada hari kiamat 
dengan minuman yang 
penghabisannya adalah 
beraroma wangi kesturi, 
siapapun rmTmin yang 
memberi pakaian 
rmTmin lain saat 
telanjang, Allah akan 
memberi pakaian dari 
sutera surga." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
gharib. Hadits ini 
diriwayatkan dari 
Athiyah dari Abu Sa'id 
secara mauquf dan 
menurut kami itu lebih 
shahih dan lebih mirip. 


2374 


a f — ~ T ^' ^ 

_j" '-»''! ^jjl j^JJ jfij jj| LjjAk 

(JjSC jjI 1 ^ j'^'H jji IjjJli. 

ojjjA IjI i"i»«in (Jli jjJJS 
^Jjl (j-oj L_flljk (j-o ^Ij^j 

jji (JimIlii m 4ilui (jj Vi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Nadlar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadlar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Aqil 
Ats Tsaqafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Farwah 
Yazid bin Sinan At 
Tamimi] telah 
menceritakan kepadaku 
[Bukair bin Fairuz] 
berkata: Aku mendengar 
[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'alaihi wa Salam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang takut maka dia 
berjalan, dan 
barangsiapa yang 
berjalan niscaya dia akan 
sampai ke tempat 
tinggal, ketahuilah 
sesungguhnya barang 
dagangan Allah itu 
sangat mahal, ketahuilah 
sesungguhnya barang 
dagangan Allah itu 
adalah surga." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abu An 
Nadlar. 


2375 


a r * 1 ~ T f i ^ 

.'<ar*. jj) 1 w , %i \\\ jj) 1 V. *w 
jv4.„j 1 1 1-v A i j i jj i j»l 1 ir. 
£^j_J| L-ltaj-al jj^i (jl-ij 'nil 

La! Ijik <J (_>ij V t-a ^Jii. 

[*n.Ni '..«-. j.l £jla..,rill Ay 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu An Nadlar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nadlar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Aqil Ats 
Tsaqafi Abdullah bin 
Aqil] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rabi'ah bin Yazid] 
dan [Athiyyah bin Qais] 
dari [Athiyyah As Sa'di] 
dia adalah termasuk 
sahabat Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dia 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Seorang hamba tidak 
akan sampai pada derajat 
orang orang muttaqin 
sehingga dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







meninggalkan sesuatu 
yang boleh (mubah) 
karena berhati-hati dari 
hal-hal yang dilarang." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur sanad 
ini." 


2376 


jji iL^a ^ jjjaJI jilx. liUa 
(jc. (jUaill (jl jJaC Ijjia. Jjlj 
(jj *)I)I ^JC (jj -iijj (jc b5u3 
•*^J->''^ (jf- jvi.*\| 
AjIc a«I ^jii-a M J JJ^J djl^ll 
La£ (jjjjfLl ^ ^ ^ ^ 1 1 1' j 

4i£Lll i^VhV <_s^c (jjj j£j 

1 li> jll (JUl j'i-v 'l-vi 1 

|A4( jj^ i ujr. (ji«-v i"°u1-v 

jjy> ['liNill \ <b, /> jj Vij^^jll 

AjIc 'M ^ji-a (^4^1 (j^ (lg 
"aji'Jk (jc S-ll-jll es^J pk-»J 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abbas Al 
Anbari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tmran Al 
Qaththan] dari [Qatadah] 
dari [Yazid bin Abdullah 
bin Asy Syakhir] dari 
[Hanzhalah Al Usaidi] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 'Andai 
saja kalian seperti saat 
berada didekatku 
niscaya para malaikat 
akan menaungi kalian 
dengan sayap- 
sayapnya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini. Dan hadits ini 
diriwayatkan melalui 
sanad lain dari 
Hanzhalah Al Usaidi 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dan 
dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 
Hurairah. 


2377 


^aC jjI (jl a! > n (jj ( La j; IjjA^ 
(Jjt « l jiI (jj 1 a (C jj-aJI 
(jj ^lliUl (jc (j!ilc (jj! (jc 
^l (jC jJ-i-a <_^l (jC jxjii. 
AjIc Atll C5 -lj-a ^ ; "1 (jc'ijjjA 

OJjJ S-^j-ki (Jfil (jl (Jli j»^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Salman Abu Amir Al 
Bahsri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





1 \<-\ (jla ojja (JSLlj 

jj! <JlaA !Aa £jL-aVlj 

^ la i a (j i aa t^Jj.3a ^ ^ a if*. 


dari [Ibnu 'Ajlan] dari 
[Al Qa'qa' bin Hakim] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya pada 
setiap sesuatu itu ada 
saat kesungguhannya 
dan setiap kesungguhan 
ada masa melemahnya, 
jika pelakunya 
senantiasa bersikap 
istiqomah dan mendekat, 
berharaplah dia bisa 
tetap (semangat), 
sebaliknya jika ia hanya 
ingin ditunjuk dengan 
jari (berbuat karena riya', 
pent.) maka janganlah 
orang itu kalian anggap 
(tidak termasuk orang 
yang baik, pent.) ". Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih gharib dari 
jalur sanad ini, telah 
diriwayatkan dari Anas 
bin Malik dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bahwa beliau 
bersabda: "Cukuplah 
keburukan bagi 
seseorang dengan 
ditunjuk dengan jari 
(sekedar mencari 
perhatian) dalam 
masalah agama atau 
dunia kecuali orang yang 
di jaga oleh Allah." 


2378 


mJ^J u^-^a juujj (jJ ^aa a 1 ±L la 
(jc ;j1 j« i a UjJla .la m (jj 

Ul JaaJla J j» (jj Aill ^jc- (jt 

iaaJI Jalu j ^-i iaa. j L*J j-a Una. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





Ua jjaa Jalajll ,j UJ^J 
<i=J liij ^il (JjI |iA cJlla 

i Lj'^' ' a ' ^"^ ' 
4_wa -la ^laiJI fl^A j ^jlLij^l 
U-s 11 j IjiA 4 .'i^ n IjiA /^a lij j) 
I'lVli 1 V. UV/I i-jl -ill 


menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Ya'la] dari [Ar Rabi' bin 
Khutsaim] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam membuat garis 
kotak, ditengah- 
tengahnya beliau 
membuat satu garis, satu 
garis diluarnya dan 
beberapa garis disekitar 
tengahnya lalu beliau 
bersabda: "Ini adalah 
anak cucu Adam, ini 
ajalnya mengitarinya, 
yang ada ditengah ini 
manusia dan garis-garis 
ini halangan- 
halangannya, bila ia 
selamat dari yang ini ia 
digigit oleh yang ini 
(maksudnya kematian), 
sementara garis yang di 
luar adalah angan- 
angan." Hadits ini 
shahih. 


2379 


(jc AjI jC jji HiAa AjjjS LlUa 

alii i] jL'j (Jlllla (jj>jl (jc. ojiliia 

^>jl »I"iJ 4Jc illl ( _ s ij-a 
(_^a^iJI (ju!il Aam < . 1 ^51 
^ ^a^aJljj JUll ^ 
^ la i a ^j- < l-^Si j-o*_SI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Qatadah] 
dari [Anas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 'Anak cucu 
Adam tua sementara ada 
dua darinya yang muda; 
ketamakan terhadap 
harta dan ketamakan 
terhadap usia." Hadits 
ini hasan shahih. 


2380 


(jj ilia AjS jjI Ijjia. jLajll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jA j jJ j*JI jjI Ijjja Ajjja 
jc ojLil jc jUakll jl^^aC 

uall (jj Atll .IjC (jj L_a^)3aJi 
( _ s iLa alll J jjjj (jUllI jc 
J] j ^31 (jjl (Jo* Aj3c Alii 

j| ^Gii j j)* > ajj 4jtLjj 4 J-ia 
(JlLaj^ll Uli-all 4jtkaj 

jiii ■ lu la I jA \ Jijr- 



Hubairah Muhammad 
bin Firas Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qutaibah Salm bin 
Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Awwam 
'Imran Al Qaththan] dari 
[Qatadah] dari 
[Muththarrif bin 
Abdullah bin Asy 
Syakhir] dari [ayahnya] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 'Anak 
cucu adam dibentuk dan 
disampingnya ada 
sembilanpuluh sembilan 
kematian, bila kematian- 
kematian luput darinya, 
pada akhirnya ia jatuh 
pada masa tua juga." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih gharib. 



2381 



jjc. A • alii 1 li ia 3LiA Lii la 
(jj laa a (jj A\\ .lie (jc (juLui 
jjy (jj JjSJoJI [JO (Jjiic 

J jjjj (jLSlll AjjI (jc- (_ «£ 
lillii L-lA j |j| ilinj AjIc <Ull ^jii-a 

jjjSlI L^i U (Jill fti jill 

dlpla. iill I 'M I JJ^I 

ela. 4AJ| jl! Igiiij AAaljll 

4_i3 LaJ Cllj-all pia. 4j1 LaJ C1ija3I 

<&l <J jjoij Lj ciila ,-jI Jl! 

ilj'(j*lS ^ Mh. SlLlI j2al 

(Jll 1 Li (JLaa ^jpLLa (j« 
do j (jll ■ - u u5 Li (Jll £j^>ll * " ila 

La Jll tLaill Cilia (213 jja- J*^ 

Jll (233 jja. j^a *— j (jll '"'*"' 
(jll cjluS L« (Jll (jjillilll ciila 

(233 (Jiaj Cl3l (233 jJa. Cjj j 

(21^a Ij] (Jll ts^^' 
IjlA (^ in_;r- jjI JlsSjjj (213 jaijj 
^ la 1 a j 1 aa ( -JJ la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
dari [Sufyan] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Uqail] 
dari [Ath Thufail bin 
Ubai bin Ka'ab] dari 
[ayahnya] berkata: Bila 
dua pertiga malam 
berlalu, Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam bangun lalu 
bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, 
ingatlah Allah, ingatlah 
Allah, tiupan pertama 
datang dan diiringi oleh 
tiupan kedua, kematian 
datang dengan yang ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



LH U^" (JJ * 
(jj Alii ^Jt jjc ^ i\ II o^)ji 

ill J jLij U Ula <Jls pUaJI jja. 



padanya, kematian 
datang dengan 
membawa segala 
kelanjutannya, kematian 
datang dengan 
membawa segala 
kelanjutannya." Berkata 
Ubai: Wahai Rasulullah, 
aku sering membawa 
shalawat untuk baginda, 
lalu seberapa banyak aku 
bershalawat untuk 
baginda? Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam menjawab: 
"Terserah." Aku 
bertanya: Seperempat? 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
menjawab: "Terserah, 
jika kau tambahi itu 
lebih baik bagimu." Aku 
bertanya: Setengah? 
Beliau menjawab: 
""Terserah, jika kau 
tambahi itu lebih baik 
bagimu." Aku bertanya: 
Dua pertiga? "Terserah, 
jika kau tambahi itu 
lebih baik bagimu." Aku 
berkata: Aku akan 
menjadikan seluruh 
doaku untuk baginda. 
Beliau bersabda: "Kalau 
begitu, kau dicukupkan 
dari dukamu dan dosamu 
diampuni." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Ubaid] dari [Aban bin 
Ishaq] dari [Ash 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jjnlt Jll I'll 

iaa lillj (Jai (yk Uiill AJuj 

I'n 'ii Ilk 'i 


Shabbah bin 
Muhammad] dari 
[Murrah Al Hamdani] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Malulah pada 
Allah dengan 
sebenarnya." Berkata 
Ibnu Mas'ud: Kami 
berkata: Wahai 
Rasulullah, kami malu, 
alhamdulillah. Beliau 
bersabda: "Bukan itu, 
tapi malu kepada Allah 
dengan sebenarnya 
adalah kau menjaga 
kepala dan apa yang 
difahami dan perut 
beserta isinya, 
mengingat kematian dan 
segala kemusnahan, 
barangsiapa 

menginginkan akhirat, ia 
meninggalkan perhiasan 
dunia, barangsiapa 
melakukannya, ia malu 
kepada Allah dengan 
sebenarnya." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari jalur 
sanad ini dari hadits 
Abban bin Ishaq dari 
Ash Shabbah bin 
Muhammad. 


2383 


LW uri' 6^- tl>^J^ cr" 1 ^ 

(jj Ujii. j ^ ^j^>-» 

Lai (J-at j 4 Lifl 1 (jlj uJ^ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waqi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Abu Bakar bin Abu 
Maryam], dan telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami ['Amru bin 'Aim] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] dari [Abu 
Bakar bin Abu Maryam] 
dari [Dlamrah bin 
Habib] dari [Syaddad 
bin Aus] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam beliau bersabda: 
"Orang yang cerdas 
adalah orang yang 



mempersiapkan dirinya 
dan beramal untuk hari 
setelah kematian, 
sedangkan orang yang 
bodoh adalah orang 
jiwanya mengikuti hawa 
nafsunya dan berangan 
angan kepada Allah." 
Dia berkata: Hadits ini 
hasan, dia berkata: 
Maksud sabda Nabi 
"Orang yang 
mempersiapkan diri" dia 
berkata: Yaitu orang 
yang selalu mengoreksi 
dirinya pada waktu di 
dunia sebelum di hisab 
pada hari Kiamat. Dan 
telah diriwayatkan dari 
Umar bin Al Khottob dia 
berkata: hisablah 
(hitunglah) diri kalian 
sebelum kalian dihitung 
dan persiapkanlah untuk 
hari semua dihadapkan 
(kepada Rabb Yang 
Maha Agung), hisab 
(perhitungan) akan 
ringan pada hari kiamat 
bagi orang yang selalu 
menghisab dirinya 
ketika di dunia." Dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



telah diriwayatkan dari 
Maimun bin Mihran dia 
berkata: Seorang hamba 
tidak akan bertakwa 
hingga dia menghisab 
dirinya sebagaimana dia 
menghisab temannya 
dari mana dia 
mendapatkan makan dan 
pakaiannya." 



2384 



^1 jjc. A j U<-. jjc. ^aLLajll 
Alii ^jij-a <&l (U jjuiJ (JajJlI 

^Sjj Lai ijtii ^jjj ' J 

^ili^ chilli e 3U jij £^&t 

j»^Lo jfii (j^l I jJJ^lS (_£jl Lac- 
Jc. ClLj ^ CjVaJI ejliUI 

IjSj oiLjll ' - UJ IjIj 4j^)a<JI ■ " Uj 
IjU J J.JI ' " LU Ll j Jj]l ' " UJ 

■* la V ■ " \& (jj Lai yjlt I j I fa 

jilill jl jaAall iaJI (jai lilj 

uifl) (jJa ^ajuV ClljS ^jj Lai 
i^lillj ill y I (_£ Jc. 

4jIc. ^gAlij Jia. 4 .UO ajS] ifl (^jla 

AjuLLaL ^Kiij AjIc- Alii ^U.-! Alii 

La ^ ^ U' 

A i ulg u3 loiill ' " ujj La lll2j tlljjjl 

4_LbjJ ^>jall LajJ alltlj Ajic illl 

jl ^ II (j^aU^j ^j-a 
IjiA ^ injr- jji JlJjUll jii. 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ahmad 
bin Maduwaih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qasim bin Al 
Hakam Al 'Urani] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin Al 
Walid Al Washshafi] 
dari [Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
memasuki tempat shalat 
beliau lalu beliau 
melihat orang-orang, 
sepertinya mereka 
tertawa hingga terlihat 
gigi-giginya, beliau 
bersabda: "Ingat, 
sesungguhnya bila 
kalian banyak-banyak 
mengingat pemutus 
segala kenikmatan 
niscaya kalian tidak 
sempat melakukan yang 
aku lihat, karena itu 
perbanyaklah mengingat 
pemutus segala 
kenikmatan, 
sesungguhnya tidaklah 
ada suatu hari melewati 
makam (pekuburan) 
melainkan ia berbicara; 
aku rumah keterasingan, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




aku rumah kesendirian, 
aku rumah tanah, aku 
rumah cacing. Bila 
seorang hamba mu v min 
disemayamkan, makam 
berkata padanya: 
Selamat datang, engkau 
adalah orang yang 
berjalan di atas 
punggungku yang paling 
aku sukai, karena saat ini 
aku diberi kuasa 
menanganimu dan kau 
kembali kepadaku, kau 
akan melihat apa yang 
akan aku lakukan 
padamu." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Lalu 
diluaskan baginya sejauh 
mata memandang dan 
dibukakan baginya pintu 
menuju surga. Dan bila 
hamba keji atau kafir 
dikubur, makam berkata 
padanya: Tidak selamat 
datang, engkau adalah 
orang yang melintasi di 
atas punggungku yang 
paling aku benci, karena 
saat ini aku diberi kuasa 
menanganimu dan kau 
kembali padaku, kau 
akan mengetahui apa 
yang akan aku lakukan 
padamu." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Lalu 
kubur menghimpitnya 
hingga mengenainya 
sehingga tulang 
tulangnya tidak karu- 
karuan (amburadul), " - 
Rasul memperagakan 
dengan memasukkan 
sebagian jari-jemarinya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ke sebagian yang lain— 
Berkata Abu Sa'id: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Allah 
menguasakan untuknya 
tujuhpuluh ular besar, 
andai satu diantaranya 
menghembus di bumi 
nicaya tidak akan 
menumbuhkan apa pun 
selama dunia masih ada, 
lalu semua mengigit dan 
melukainya hingga ia 
sampai ke penghisaban." 
Berkata Abu Sa'id: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: 

"Sesungguhnya kubur 
adalah salah satu taman 
surga atau salah satu 
liang neraka." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
sanad ini. 


2385 


^ ic \ \^ 1 ^ jjaa jj ^ ic I V' 

^1 (jj Alii ^JC- (jj Alii .InC (jc 
Jjij (_}jjLjC- (jjl t J 1» alii (Jll jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari ['Ubaidullah 
bin Abdullah bin Abu 
Tsaur] berkata: Aku 
mendengar [Ibnu 
Abbas] berkata: telah 
mengabarkan kepadaku 
[Umar bin Al 
Khaththab] berkata: Aku 
memasuki kediaman 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, beliau 
bersandar pada tikar 
pasir, aku melihat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bekasnya di lambung 
belau. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih 
dan ada kisah panjang 
dalam hadits ini. 



2386 



Ljl Cljaj ^luij AjIc- Alii ( _ r lj-a 



AS )hl (JlS ^Ij (jj^. jilulj 
a ' no Ljl jl »'» ^ i a 

(a-ffij ~ is &±.) 'J&\ La 

La£ ~Sj\i-. Uijill j) ^ in-^) 

U& j l ji^liia -SI A ji ^Jc- 
La£ XSlVii U jLiaLu La£ 



^ la 1 a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Ma'mar] 
dan [Yunus] dari [Az 
Zuhri] bahwa ['Urwah 
bin Az Zubair] 
memberitahunya bahwa 
[Al Miswar bin 
Makhramah] 
memberitahunya bahwa 
[Amru bin Auf], yang ia 
adalah sekutu Bani 
Amir bin Lu v ai, yang ia 
turut serta dalam perang 
Badar bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, ia 
memberitahunya bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
mengutus Abu 'Ubaidah 
bin Al Jarrah lalu ia 
datang membawa harta 
dari Bahrain dan kaun 
Anshar mendengar 
kedatangan Abu 
'Ubaidah lalu mereka 
shalat fajar bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam, seusai 
shalat Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam bergegas lalu 
mereka menghadang 
beliau, Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam tersenyum saat 
melihat mereka, setelah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ajjc (Jc. /a jA jll jc. ijjjji 



itu beliau bersabda: 
"Aku kira kalian 
mendengar bahwa Abu 
'Ubaidah datang 
membawa sesuatu." 
Mereka berkata: Benar, 
wahai Rasulullah. beliau 
bersabda: 

"Bergembiralah dan 
berharaplah apa yang 
menggembirakan kalian, 
demi Allah bukan 
kemiskinan yang aku 
takutkan pada kalian, 
tapi aku takut dunia 
dibentangkan untuk 
kalian seperti halnya 
dibentangkan pada orang 
sebelum kalian, lalu 
kalian 

memperlombakannya 
sebagaimana mereka 
memperlombakannya 
lalu ia membinasakan 
kalian seperti halnya 
mereka." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini shahih. 



2387 



A i\l aj jl OCA 3 ajjiH jg A i\c. 

i'jjJaL JUll I jl -j<^ Ij <Jla 

^uaj a jLi-LiJ oA^I j-a3 a 
L_al JjjJ-J sA^I (j-aj Aj3 Aj <21j_jJ 
^jJH jlHj AjS AJ liljUj (_>uaj 
Uladl JjII j aj lTij (J^J 

Ciiaa IjSa (Jlal Aill j^ 

SI j liliixj (J jjjj Ij 

ts 2i \j^2a i2].jxj li=j Ijjl ^ 

jc-i jij jjS jlSa UiJI jjlil 

aJjIj jl ^Ua eLkill liili. 
jjl ^jjla AjJaaJJ slc-Jl j] ^J 

jic (Jla3 liii A_L» (Jjsj 

^Ac- /a-oilc-cdl utx a Ij ^ ^ >'M 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
dari [Yunus] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dan 
[Ibnu Al Musayyib] 
bahwa [Hakim bin 
Hizam] berkata: Aku 
meminta Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam lalu beliau 
memberiku, setelah itu 
aku meminta pada 
beliau, beliau 
memberiku, kemudian 
aku meminta pada 
beliau, beliau 
memberiku, setelah itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




beliau bersabda: "Hai 
Hakim, sesungguhnya 
harta ini hijau manis, 
barangsiapa yang 



mengambilnya dengan 
kedermawanan jiwa, ia 



diberkahi, sebaliknya 
barangsiapa 
mengambilnya dengan 
ambisius dan ketamakan 
jiwa, ia tidak diberkahi 
dan seperti orang makan 
namun tidak kenyang, 
tangan di atas lebih baik 
dari tangan di bawah." 
Berkata Hakim: Aku 
berkata: Wahai 
Rasulullah, demi yang 
mengutusmu dengan 
kebenaran, aku tidak 
akan meminta apa pun 
kepada siapa pun 
sepeninggal baginda 
hingga aku 
meninggalkan dunia. 
Abu Bakar memanggil 
Hakim untuk diberi 
sesuatu, ia enggan 
menerimanya, setelah itu 
Umar memanggilnya 
untuk diberi sesuatu, ia 
sama sekali tidak 
menerimanya lalu Umar 
berkata: Aku 
menjadikan kalian wahai 
kaum muslimin sebagai 
saksi atas Hakim, 
sesungguhnya aku telah 
menawarkan haknya dari 
harta rampasan perang 
ini tapi ia enggan 
mengambilnya. Hakim 
tidak menerima sesuatu 
pun dari siapa pun 
setelah Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Salam hingga ia 
meninggal. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini shahih. 


2388 


(jc (jljjiLa ji\ 111 la 4jjj3 LI] la 

(jj (j,A^/}]| ^JC- (jC. (j-4^/}]l ^JC 

Alii (J JJ^J A-a lililjVl3 L_SjC 
il^UU ^iLuj 4-llc Alii u^'^* 

a^ju p all i Liiiiijl l * r 

* - ' 1. ' ' 
(j i aa CJAla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Shofwan] dari [Yunus] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Humaid bin 
Abdurrahman] dari 
[Abdurrahman bin Auf] 
berkata: Ketika bersama 
Rasulullah kami di uji 
dengan kesusahan dan 
kami bersabar, kemudian 
setelah beliau meninggal 
kami diuji dengan 
kesenangan dan kami 
tidak bersabar." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
hasan. 


2389 


(jc Ujia. ^liA UjAa. 
jAj (jljl (jj iijj (jc ^Jik-a (jj 
(JliJla tiULi (jj (JjijI (jc ^-JulJjll 
aHaj 4j1c auI (^1^ (J 
iill (J»7» 4joA Sj^-VI C±s\S, (ji 
A 1 a uS <1 j 4jla ^ oUc 
(jij A-aclj j Lij^ll AjjIj 
s jaa auI (Jii. 4JoA LijSlI ClljlS 
A \ ^ 4»lic (3^}^_5 A-lilC (j 1 1 

aJ Li VI UjIJI (> AjU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waqi'] 
dari [Ar Rabi' bin 
Shabih] dari [Yazid bin 
Abban Ar Raqasyi] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
keinginannya hanya 
kehidupan akhirat maka 
Allah akan memberi rasa 
cukup dalam hatinya, 
menyatukan urusannya 
yang berserakan dan 
dunia datang kepadanya 
tanpa dia cari, dan 
barangsiapa yang 
keinginannya hanya 
kehidupan dunia maka 
Allah akan jadikan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kemiskinan selalu 
membayang-bayangi di 
antara kedua matanya, 
mencerai beraikan 
urusannya dan dunia 
tidak akan datang 
kepadanya kecuali 
sekedar apa yang telah 
ditentukan baginya." 


2390 


(jj (jl J^C JC (JuJjJ (jj ^j-ulJC. 

il (jr. 4 nl (jr. IttiVl ji 'AVil j 
jCojJjA ^1 jc /jJljll -j]Lk 
(jl (Jla illoj Ajlc iil ^jij-a 

^ jii ^51 (jjl U Jjij 5JjI 

Auilj ( _ s -jc- liljALa iUil ^JlUaJ 

lilji d!>U dJiij Vjj liljaa 
clyik Ijsa JlaSjaa iuil ^3 iLLi 

([^jjl jll JLk jjl j l_JJ^)C (juia. 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Khasyram] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Isa bin Yunus] 
dari ['Imran bin Za'idah 
bin Nasyith] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Khalid Al Walibi] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Ta'ala berfirman: Wahai 
anak Adam, fokuskanlah 
untuk beribadah 
kepadaku niscaya Aku 
penuhi dadamu dengan 
rasa cukup dan aku 
tutupi kefakiranmu, jika 
kamu tidak 
mengerjakannya Aku 
akan penuhi kedua 
tanganmu dengan 
kesibukan dan Aku tidak 
menutupi kefakiranmu." 
Dia berkata: Hadits ini 
hasan gharib, adapun 
Abu Kholid Al Walibi 
namanya adalah 
Hurmuz. 


2391 


jc AjjUti jjI luAk .jIjA LjjAi. 
jc AjjI jc ajjt jj ^UjA 
^jlLa A)jl (J jjuiJ /ei jiSlli A l a 'lie 
(j« ^jlnjl IjAjC j jilulj Ajic iill 
Alii pl2i La Ala IjKli JJJUui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





o juj ^ la i a t — u la Ija ^ Lj if*. 


[Hisyam bin Urwah] 
dari [ayahnya] dari 
['Aisyah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam wafat 
dan kami memiliki 
separuh gandum, kami 
memakannya kemudian 
aku berkata kepada 
budak wanita: takarlah. 
Ia kemudian 
menakarnya. Tidak 
berselang lama makanan 
habis, wanita itu berkata: 
Andai kami 
membiarkannya 
(maksudnya tidak 
menakarnya), pastilah 
kami bisa memakannya 
lebih dari itu. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
shahih dan makna 
perkataan A'isyah: 
Separuh, yaitu sesuatu. 


2392 


(jc 4jjl»J> liiijla. JuA lilla 

(jc- Sjj"- 1 d^- ^* t5^' ^j'^ 
(_£^-_iAaJI (jJaa.^11 ."uc. (jj .liAa. 
4 ua ll T- ^)C. ^al uifr> /jj il* in ^}C- 

(^jiiUij <ja jiui ja Ul jisilii 

Ajll Ajc. jjl Jlaa alLij Ajic- iil 
III (jl£3 Cilli Lull I (j-ij^^j 

(_ijjc. ^j-ja i a jjj-ti. ' ' Lj la I.1A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Dawud 
bin Abu Hind] dari 
[Azrah] dari [Humaid 
bin Abdurrahman Al 
Himyari] dari [Sa'ad bin 
Hisyam] dari [Aisyah] 
berkata: Kami memiliki 
kelambu tipis bergambar 
di kedua pintuku lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
melihatnya, beliau 
bersabda: "Cabutlah 
karena itu 

mengingatkanku pada 
dunia." Berkata 
A v isyah: Kami memiliki 
kain sutera lusuh, ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







berkata: Lukisannya dari 
sutera, dulu kami 
memakainya. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih gharib dari 
jalur sanad ini. 


2393 


4-*-ajlc. (jc. A-ljI (jc ajjc. (jj 
( _ s iLa <&l (J jiaj SiUjl j dljlfulll 

_jjl (Jlaill jail (j« U^jic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] berkata: 
Bantal Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wa 
Salam yang dipakai tidur 
terbuat dari kulit isinya 
rumput kering. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
shahih. 


2394 


uJ^J lil^a J|LuW (jJ ^aa a Ujik 
(jc a^jnijA ^jl (jc (_3~\ ml 

^jjII Jlla 'iUi 1 ^ajj ^jl^uijLc. 

LgAa ^-i-i La j Alii u^'^* 

jj] JliLjiS jjc L^K ;Jj 

jiij wi^.^i 1 14v [utc 
jj*aC 4 Anil ^jIAa^JI o^] m 1 a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Sufyan] dari 
[Abu Ishaq] dari [Abu 
Maisarah] dari [Aisyah], 
mereka menyembelih 
kambing lalu nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bertanya: 'Apa 
yang tersisa?" A v isyah 
menjawab: Tidak ada 
yang tersisa selain 
bahunya. Beliau 
bersabda: "Semuanya 
ada selain bahunya." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini shahih dan Abu 
Maisarah Al Hamdani 
namanya Amru bin 
Syurahbil. 


2395 


£gj\y*i\\\ (j^» ml (jj (jjjli UjAa. 
oj^)C (jj ^aL-dft (jc a-lic QJ la 
lifi (jli!l^ <2ijlc (jC (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq Al Hamdani] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





La 1 j^-*ji cjjSkJaJ a (Jjlj 
£La]l V] jA (jj jUj Jijiuij 


menceritakan kepada 
kami ['Abdah] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [ayahnya] dari 
['Aisyah] berkata: Kami 
keluarga Muhammad, 
selama sebulan kami 
pernah tidak menyalakan 
dengan api, yang ada 
hanya air dan kurma. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini shahih. 


2396 


(j«a^.j]l jj& (jj auI Ijc. LuSk 
gjLa. jjl jiiuil (jj ^ jj iL^a 
4 a3 l a (jj .jLai. IjAia (C jj-aJI 

(Jlalla (jajl (jc dub Luii. 
ilLij AjIc iul Ai\ J jjjj 

Iki t-itaj Laj dlikl Jal 
Akl (_J jjj Laj [j dljj jl ^J 
(jjj (j-a (jjiiilj ^ic Cliil -jslj 
^U«Ja (JiUl j J Laj 4jJj j»jJ 
JajJ 4jjI jj S(°_25 VI jj <Mj 

Cljj-l^Jl 1 ^A ^ 3a .a j ^•j"' i a 
AjIc Alii ( _ s lLa ^."^ 2-"^ t -J^ a " 
(J^j AjLaj ASJa ^ja IjjIa a L. " j 
La -1» Jail jj-a (J5h £-a 
djAJ AA-a^-J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Aslam 
Abu Hatim Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit] dari 
[Anas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: Aku biasa 
ditakut-takuti (diteror) 
karena dijalan Allah 
ketika tidak ada seorang 
pun yang ditakut-takuti 
(diteror), aku disakiti 
karena Allah ketika tidak 
ada seorangpun yang 
disakiti, tigapuluh hari 
tigapuluh malam berlalu 
sementara aku dan Bilal 
tidak memiliki makanan 
yang dapat dimakan 
kecuali sesuatu yang 
disembunyikan di ketiak 
Bilal." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih, 
adapun makna hadits ini, 
ketika Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam keluar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



meninggalkan Makkah 
bersama Bilal, makanan 
yang dibawa Bilal 
hanyalah yang dia bawa 
di bawah ketiaknya. 



2397 



(^jiLa Alii (Jjjjij CilJ (j-o dllli 
IjU) Cllikl JSj ^ij^J "*j1c- ill! 

_j^JI JjAkil ^jjjj (J^jll (J-*a ji»-J 

\-Xul i _yixj>l\ '"^j^* <io du« la] 

%y&i jjj 3i ^ i21J 3a jc.1 

CiUll ^iall ^ dia 

AjVj CjLijI (JS IS] 
'"""■jf £j 1 » iW i , - Uji-s ' " liflj 
■"'''7- CllJ^iia «.Lall (j^i 
( _ r lLa Alii <J JJ~»J ''''^j' la 1 aJall 

- 't - {"' - i r - '" 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
bahwa [Yazid bin Ziyad] 
dari [Muhammad bin 
Ka'ab Al Quradli] telah 
menceritakan kepadaku 
[orang yang] mendengar 
['Ali bin Abu Thalib] 
berkata: Pada suatu hari 
yang dingin aku keluar 
dari rumah Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan aku 
mengambil sebuah kulit 
yang disamak dan sudah 
rusak kemudian aku 
lubangi bagian 
tengahnya lalu aku 
memasukkan leherku 
dan kukencangkan 
bagian tengahnya 
kemudian aku memakai 
ikat pinggang dengan 
daun kurma sementara 
aku dalam keadaan 
sangat lapar, seandainya 
di rumah Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam ada makanan 
pasti aku memakannya, 
kemudian aku keluar 
untuk mencari sesuatu 
dan melewati seorang 
yahudi yang sedang 
berada dikebunnya dan 
sedang menyiram 
dengan embernya, lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







aku mengintipnya dari 
lubang tembok, dia 
berkata: Ada apa 
denganmu wahai orang 
badui, apakah kamu mau 
menyiram dengan 
imbalan setiap satu 
ember satu kurma? aku 
menjawab: Ya tolong 
bukakan pintunya. 
Pintunya dibuka dan aku 
masuk, dia menyerahkan 
embernya kepadaku, 
setiap aku mengambil 
satu ember dia 
memberiku satu kurma, 
sampai ketika telapak 
tanganku telah penuh 
dengan kurma aku 
menyerahkan kembali 
embernya dan aku 
mengatakan: Sudah 
cukup, kemudian aku 
memakannya lalu 
meneguk air minum 
kemudian aku datang ke 
masiid dan mendapatkan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam berada 
di dalamnya. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib. 


2398 


i) jc. jV^fl^l jj\2>V. 
iiujj 4j1c iill ( -5 lt-a (J J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Hafsh 
Amru bin Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abbas Al Jurairi] 
berkata: Aku mendengar 
[Abu 'Utsman An Nahdi] 
bercerita dari [Abu 
Hurairah], Para sahabat 
terserang lapar lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam memberi 
mereka hanya sebutir 
sebutir. Berkata Abu Isa: 
Hadits ini hasan shahih. 



2399 



Liiijlla Jh\ ijc. (jj __>Ai. (jc 

IaM j j"*- ' AjLo C1i!>Ij (j^jj 

0^ LL? cJ»-jJ) UJ^ 

> • s / < „ * . . % 
(J?J^) j la i a i L iJ^a 

I^A (j^i ^jI (jlLip (jj j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Wahab bin 
Kaisan] dari [Jabir bin 
Abdullah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wa Salam 
mengutus kami dan kami 
berjumlah tiga ratus 
orang, kami membawa 
perbekalan kami di atas 
pundak lalu perbekalan 
kami habis hingga bila 
pun ada seseorang dari 
kami memakan, itu 
hanyalah satu butir 
kurma setiap harinya. Ia 
ditanya: "Wahai Abu 
Abdullah, dimana kurma 
seseorang jatuh? ia 
menjawab: Kami 
menemukan bekasnya 
ketika kami kehilangan 
kurma itu, Dan kami 
akhirnya pergi ke laut, 
ternyata ada ikan besar 
yang dimuntahkan laut 
lalu kami memakannya 
selama delapanbelas hari 
semau kami. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 
Diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Jabir bin 
Abdullah, dan [Malik 
bin Anas] 

meriwayatkannya dari 
[Wahab bin Kaisan] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



£a (jjj jlaJ UVjij ' ■ ill Ja ^1 

AJ S-ijJ VI Ajic La jiaC 

(3 jla j l\j Lala j^)SJ A-C- j3 J^s 
(^ill jilLij 4j1c jil Ls ii-a 

jA j <UuLi]l (j-o 4j3 
^jlLa All! (J jajjj cJls 4j3 i JyJl 
l^c. hi ( ifL ' «j£ alLij AjIc <&l 

3^ c'jj 3^ or? 



dengan lebih lengkap 
dan lebih panjang dari 
hadits ini. 



2400 



A • a AjJj (jjj jj 
j»^J JJJ ^aJjlulj (_Jj^l t " tt 3 J j 
(J jjjj Lj IjJUi jluii La£ 

(Jlla AjjjJI ig&ij SiLatSl ^ jilj 

(Jla^lajJ j»5Lia Jji. (»J^ ^V 
jiii ■ - u la ^ ^ Jijr- jj) 
^jjI jA jIjJ (jj jjj s-yjc- 

*LlC. (_£jj ^3j (^g-l^-a jA j 'a J t nj a 
^j-o .1^.1 j JJC- j ^ujl (jj t^ULa 

iS jA jJI <_SJJ c^ill ^iiialll 
(jj! j 4 J» t'nj ^jLliwj A-1C. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Ziyad] dari [Muhammad 
bin Ka'ab Al Quradli] 
telah menceritakan 
kepadaku [seseorang] 
yang telah mendengar 
[Ali bin Abu Thalib] 
berkata: Ketika kami 
sedang duduk duduk di 
masjid bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, tiba 
tiba Mush'ab bin 'Umair 
muncul tidak membawa 
apa pun kecuali 
selendangnya yang 
penuh dengan tambalan 
kulit, ketika Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melihatnya beliau 
menangis karena 
mengingat kenikmatan 
Mush'ab dahulu 
dibandingkan hari ini 
lalu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam berkata: 
Bagaimana dengan salah 
seorang dari kalian yang 
di pagi hari mengenakan 
satu pakaian dan di siang 
harinya mengenakan 
yang lain lagi, dan di 
depannya disiapkan 
hidangan makanan 
kemudian diganti lagi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dengan hidangan yang 
lain, kalian selimuti 
rumah kalian 
sebagaimana Ka'bah 
diselimuti? Para sahabat 
berkata: Wahai 
Rasulullah pada hari itu 
kami lebih baik dari 
sekarang ini sehingga 
kami fokus dalam 
beribadah dan kami 
diberi kecukupan dari 
tanggungan hidup. 
Kemudian Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menjawab: 
"Justru hari ini kalian 
lebih baik dari pada hari 
itu." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib, 
adapun Yazid bin Ziyad 
dia adalah anak 
Maisarah, dia orang 
Madinah yang sering 
menjadi sumber 
periwayatan Malik bin 
Anas dan para ahli ilmu 
lainnya, sedangkan 
Yazid bin Ziyad Ad 
Dimasyqi yang 
meriwayatkah hadits 
dari Az Zuhri, haditsnya 
diriwayatkan oleh Waqi', 
Marwan bin Mu'awiyah 
dan Yazid bin Abu 
Ziyad dia adalah orang 
kufah dimana Sufyan, 
Syu'bah dan Ibnu 
Uyainah serta para 
imam yang lain 
meriwayatkan hadits 
darinya. 



2401 



(JaI (jlSJli ojjjA [gJ\ (jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Mj Jli JaI Je. (JjjIj 
cil j] ja Y ! aJJ V ^ill 

^ liaj (jc jT- a SI iii j ^ j^JI 

( _ s it Lajj Cli^ia ^ j^JI 

j-aS <U3 jj^. jiL ^jJI f^j^a 
(j-o 4jI (jt AjlLLa j£j ^ 
^Wun'jl VI 4jL°J La ill U-lL^ 
^aC ^ £j (J*SJ jkij ^)-aa 
La *dll (_llj£ (j^i 4jI (jt AjillLuS 
t3*SJ jilj J-a3 unjl V) AJLLuI 

*&il (J L liTu] dila SjjjA 

Ajxiila C5 -i-ia-oj 

IjiA (jjl (j^i (Jlaa (jjl (j^s Lk-ia 
Jlia jla ISS MjaI &l fi3 (jill 

alluj ^U^i Aill (J JJ^J 

,jaJI (JLal lilul Cliia fijjjA UjI 

( _ s lc. (jjjL V ^aiLIuVI L-illCial 
dlxj A^Ala 4jjI |j| JLa Vj (JaI 
1 jj yj 1 ^ 3 a (JjLjjj ^ ^ I ^ i 
^JJ tj-^jl ^lilil I jjj 

IjiA La Cliia j ^ilLia 

^jjjjj Llj <&La]l (JaI (JJJ 

Laa a^jjc cs^^*^^ 

■ "*■> ^a j 4-La (jl ( _ r uit 

'J'^J La 4_La i— Uj al (jl _&3>jl 
4£.Uaj ill 4£-Ua (j^i ^aij 

1 a^J j^& ^3 a g J Ll l S Aj^ ttJ " ^j 

Jlaa afrLJLaJa I jiila AjIc I jikji 

Lacl j r-Jlill ojjjA LI 
a\ jUl diliLai ?-3all Clliili 

Cly^lijl <1 jLla o^jj 

Ajlc. ill ^jij-a ill J ji"J J] 
iili SS ^jall iaj ^Ujij 

alluj AjIc <)Sll (J-La Jill (J JJ^J 

^aj AjJlj Jc. Ajujaja ^3all 
ojjjA LI Jlla aljijji <Lilj 
^la t—i^il <Jla dij^iia *-;-i3^' 
^gjk S-iJJ^I Jj^Jj MJ^I (D jl 
<i iaj La LS^' J 



Bukair] telah 
menceritakan kepadaku 
[Umar bin Dzarr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mujahid] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Ahlush shuffah adalah 
tamu-tamu orang Islam, 
mereka tidak punya 
tempat untuk 
menempatkan keluarga 
dan harta mereka. Demi 
Allah yang tidak ada 
Ilah selainNya, dulu 
pernah kubungkukkan 
badanku sambil duduk di 
atas tanah karena lapar 
dan aku mengikatkan 
batu diperutku. Pada 
suatu hari aku duduk 
diatas jalan yang bisa 
mereka lalui saat 
bepergian. Abu Bakar 
melewatiku, aku 
bertanya padanya 
tentang salah satu ay at 
dari kitab Allah, aku 
tidak menanyakannya 
kecuali supaya 
membuatku kenyang, ia 
lewat dan enggan 
(menjawab), setelah itu 
Umar lewat lalu aku 
bertanya padanya 
tentang salah satu ay at 
dari kitab Allah, aku 
tidak menanyakannya 
kecuali supaya 
membuatku kenyang, ia 
lewat dan tidak mau 
(menjawab), kemudian 
Abu Al Qasim 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lewat, beliau 
tersenyum saat 
melihatku, beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




bersabda: "Hai Abu 
Hurairah!" aku 
menyahut: Baik, wahai 



Rasulullah. Beliau 
bersabda: "Dcutlah." 
Beliau pergi lalu aku 
mengikuti beliau, beliau 
masuk rumah lalu aku 
meminta izin masuk, 
beliau mengizinkanku, 
beliau menemukan 
wadah besar bersisi 
susu, beliau bertanya: 
"Dari mana susu untuk 
kalian ini?" dikatakan 
kepada beliau: 
Seseorang 

menghadiahkannya pada 
kita." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Abu 
Hurairah!" aku 
menyahut: Baik. Beliau 
bersabda: "Pergilah ke 
ahlush shufah, panggil 
mereka, mereka adalah 
tamu-tamu orang Islam, 
mereka tidak punya 
tempat untuk 
menempatkan keluarga 
dan harta." Bila sedekah 
datang, beliau 
mengirimnya untuk 
mereka dan beliau tidak 
memakainya sama 
sekali, bila ada hadiah, 
beliau mengirimkannya 
untuk mereka dan beliau 
memakannya sedikit dan 
mengajak serta mereka. 
Hal itu mengusikku lalu 
aku berkata: Untuk apa 
wadah ini bagi ahlush 
shufah sementara aku 
utusan beliau untuk 
mereka, beliau akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



memerintahkanku 
membagi-bagikannya 
pada mereka, mudah- 
mudahan beliau sedikit 
meminumnya dan aku 
berharap meminum 
sebagiannya 
secukupnya, tapi aku 
harus menaati Allah dan 
RasulNya. Aku 
mendatangi mereka dan 
memanggil mereka, saat 
mereka menemui beliau, 
mereka duduk lalu 
beliau bersabda: "Abu 
Hurairah, ambil wadah 
itu lalu berikan pada 
mereka." Aku 
mengambil wadah lalu 
aku mengambilkan 
untuk seseorang, ia 
minum hingga puas lalu 
ia mengembalikannya, 
setelah itu aku 
mengambilkan untuk 
yang lain hingga tiba 
pada giliran Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sementara mereka 
semua telah puas, 
setelah itu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam mengambil 
wadah itu dan 
meletakkannya di atas 
tangan beliau, beliau 
menengadahkan kepala 
lalu bersabda: "Abu 
Hurairah, minumlah." 
Aku minum lalu beliau 
bersabda: "Minumlah." 
Aku terus minum, beliau 
bersabda: "Minumlah" 
hingga aku berkata: 
Demi Yang mengutusmu 
dengan kebenaran, aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tidak kuat lagi. Lalu 
beliau mengambil wadah 
itu, beliau memuji Allah, 
menyebut namba Allah 
lalu minum. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2402 


fC jljl! SA*a (jj laa a Iaj la 
<&l Ait (jj jj jaJI Ait liiili. 
(jt plSjll J^J liiAk ^lijall 

'* Jlla ^luij <jit illl ^jij-a 

U Jul JJ^S l25plii lit 

^jj It _ja. jiai UjAll 

i*it.\i hi '..«-. jvl £jl£5 2>Kotl 
<a.j^]| | AA (j-a C_li^)t (j i aa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid Ar Rozi] telah 
bercerita kepada kami 
[Abdul Aziz bin 
Abdullah Al Qurasyi] 
telah bercerita kepada 
kami [Yahya Al Bakka'] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata: Ada seorang 
lelaki bersendawa di sisi 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, kemudian 
Nabi bersabda: 
"Hentikan sendawamu 
dari kami karena 
sesungguhnya 
kebanyakan orang yang 
kekenyangan di dunia 
kelak pada hari kiamat 
adalah orang yang paling 
lama merasakan 
kelaparan." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini, dan dalam bab ini 
ada hadits dari Abu 
Juhaifah. 


2403 


(jt 4jI jt jjl UjAk Ajjj3 IjjAk 

(jajj liiil^) ^jjj Ijlls (jt 
Ajlt jil ( _ s li-a (J y^'j 

(J «'l Jail TtJJ ^^JJ u' 

jjaxSI La) IaII L_S jjLall 
(jLLall ^jj (j« S-^^aJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah bercerita kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Qotadah] dari [Abu 
Burdah bin Abu Musa] 
dari [bapaknya] berkata: 
wahai anakku andai 
kamu melihat kami 
ketika kami bersama 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Rasulullah dan kami 
terkena air hujan, 
niscaya kamu akan 
mengira bahwa bau kami 
adalah seperti bau 
kambing. Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
shahih, adapun makna 
hadits ini adalah bahwa 
pakaian mereka terbuat 
dari bulu domba dan jika 
terkena air hujan maka 
pakaian mereka 
mengeluarkan bau 
kambing. 


2404 


(jLiiwj (jc. ^xjijla (jj (J i iaflll 

(jc. S jii. ^1 (jc. jjiill 

<k ioivii ^IjjI 

Jll Ala 3j V U clyljl dila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Jarud 
bin Mu'adz] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Abu 
Hamzah] dari [Ibrahim 
An Nakha'i] berkata: 
Bangunan seluruhnya 
adalah bencana. Aku 
berkata: Bukankah itu 
diperlukan. Ia 
menjawab: Tidak ada 
pahala dan dosanya. 


2405 


ijaa a (jj (_>jAjc. ijjJLa 
^£jjijj| jjjj (jj am) .jjc. UjAa. 
^1 (jc *^->jjj (jj \;» in UliSk 
(jjju-a (jj a la jll -Ijc ^a^c^j^i 
Qjn\ (jj jlii (jj (J^Iii (jc. 

ill J jLij jl^jjl (jc. ^^L\\ ^ 

i21 JJ (ji (Jla alia J AjIc Alii ^jii-a 
J.J3J jA j ^dl 1 » . ialjj (jjUUI 

t5 Jc. ^JiUall ^jj Jh\ olc-5 AjIc 

(j-o oji=»J ^ji^ (Jj!/1=JI L>"J* J 
1 '■)&! ^ , ajli ^.\_Cu (jLaj^/l (Jl^. £51 

(J\-v 'l»ij (j'""" 

(Jil ^ k»J La Ls j*J (jLaJ^/l 
Aikll (Jil (ja (jUuVI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Muhammad Ad Dauri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yazid Al Muqrf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id ibn 
Abu Ayyub] dari [Abu 
Marhum Abdur Rahim 
bin Maimun] dari [Sahal 
bin Mu'adz bin Anas Al 
Juhani] dari [ayahnya], 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Barangsiapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







meninggalkan pakaian 
(mewah) karena 
merendah kepada Allah 
padahal ia mampu, Allah 
akan memanggilnya 
pada hari kiamat di 
hadapan semua makhluk 
hingga Ia 

mempersilahkan untuk 
memilih pakaian dari 
perihasan mana saja 
yang ia mau." Hadits ini 
hasan dan makna sabda: 
"Perhiasan iman" adalah 
perhiasan surga yang 
diberikan kepada ahli 
iman. 


2406 


jii",'. i jji i m* jjr. (Ji'ilji,.! 

• ° •! i ** ''■ ' ' '* - 1 

Mil C5 i-a Mil l) J^>J (3^3 i^IILa 

(J-LLuJ ^9 1 g 1^ A^fllll alli^J *Lilc. 

jj! <3%ia Jlk ila iliJI VI Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid Ar Rozi] telah 
bercerita kepada kami 
[Zafir bin Sulaiman] dari 
[Isra'il] dari [Syabib bin 
Basyir] seperti ini, 
berkata Syabib bin 
Basyir - dia adalah 
Syabib bin Bisyr- dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Semua 
nafkah adalah di jalan 
Allah kecuali untuk 
bangunan maka tidak 
ada kebaikan di 
dalamnya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib. 


2407 


oijaj IjIj^ liiiVlj ' . ' J ■ ■** < (jJ 

^al <Jlaa diLiS ^jLi <_sjj£I JSj 

alia j AjIc Mil ( _ s Jj-a (3 J^J 

[•"llli'l l'lj3i\l 1 j'li'i V (Jj* 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah bercerita 
kepada kami [Syarik] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Haritsah bin Mudlarrib] 
berkata: Kami datang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menjenguk [Khabbab] 
karena dia telah berobat 
dengan menempelkan 
besi panas ke bagian 
yang sakit sebanyak 
empat kali, lalu dia 
berkata: sakitku sudah 
cukup lama seandainya 
aku tidak mendengar 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam pernah bersabda: 
"Janganlah kalian 
berangan angan untuk 
mati, " niscaya aku 
sudah berangan angan, 
dan beliau bersabda: 
"Seseorang akan diberi 
balasan pahala dalam 
semua nafkahnya selain 
tanah, " atau beliau 
bersabda: "Dalam 
nafkah untuk bangunan." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 


2408 


jjl Liiii. j^it (jJ JjA^-a Lu,la 
(JjAjC- (jjl (JLLiS (JjlLl s-LkJll 

j) JjlLill (jjuc. (jjl <Jlaa 

i^ial <ju '^u jil iii vi <ji v 

(Jll ^aaj (Jll <&l J jIjjJ l-l^ai-a (jl 

(Jljj ^aj (JlJ jllixij ^jj-aJj 

1 i i\r-. (^g^ \ 4j! (^-^ il , n\\ j t " i\l 7<i 

JIS " I'ij' il'Ur.fi <'A\.~\ j? 
<Alc auI (^1^ *d)l (J juij '"'■»■•'" 

U_c£ a \ ■ l' ^ (jxj La (JjSJ aiLdJ 

(j-o laia jl£ VI IjjJ 1 SklLJa 
IjlA Jli^lji. 4j]c- Ala ^15 La <d)l 

1 14, j-" ' »JC j'""- 

AA3JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
bercerita kepada kami 
[Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah bercerita 
kepada kami [Khalid bin 
Thahman Abul Ala v ] 
telah bercerita kepada 
kami [Hushain] berkata: 
Seorang pengemis 
datang kemudian 
meminta kepada Ibnu 
Abbas, [Ibnu Abbas] 
berkata kepada si 
pengemis: Apakah kamu 
bersaksi bahwa tidak ada 
Ilah (yang berhak 
disembah) kecuali 
Allah? dia menjawab: 
Ya. Ibnu Abbas bertanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



lagi: Apakah kamu 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah? dia 
menjawab: Ya. Ibnu 
abbas bertanya: Apakah 
kamu puasa ramadlon? 
dia menjawab: Ya. Ibnu 
Abbas berkata: Kamu 
telah meminta dan bagi 
peminta ada haq dan 
sesungguhnya menjadi 
hak kami untuk 
menyambungmu, " lalu 
Ibnu Abbas memberinya 
pakaian dan berkata: 
Aku telah mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang muslim 
memberikan pakaian 
kepada muslim yang lain 
melainkan dia akan 
selalu berada dalam 
perlindungan Allah 
selama masih ada sehelai 
kain padanya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini. 



2409 



-Ijc In'-, jlii-i ju Ixa a 1 \S ' -. 

<jA°s' O 1 S JUj LP 

illuj 4j1c auI ^U.-l Atll (J JAJJ 

(3^3 (jjiUJI Ja»jl AjjAaII 
<j1c lull (^glla (3 J"0 f-^ 

Atll ^U^l (3 _y*"J ^3 alio J 
u^'^* ~ll (J J^J f"*J 
(jjiUll dj^ai all)) j AjIc- Atll 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah bercerita kepada 
kami [Abdul Wahhab 
Ats Tsaqafi], 
[Muhammad bin Ja'far], 
[Ibnu Abi Adi] dan 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Auf bin Abu jamilah Al 
A'rabi] dari [Zurarah bin 
Aufa] dari [Abdullah bin 
Salam] berkata: Ketika 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tiba di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jjjull j l^cL-aj al * Jail I^AxJal j 

* - 1. - t ; - 

■*r l-v i^i 1 11. W ..nr. 


Madinah, orang-orang 
bergegas menyambut 
beliau sambil 
mengucapkan: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam datang, 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam datang, 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam datang, 
" aku mendatangi orang 
orang untuk melihat 
mereka, dan ketika aku 
telah memastikan wajah 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam aku 
baru faham bahwa wajah 
beliau bukanlah wajah 
wajah pendusta, dan 
yang pertama kali beliau 
ucapkan adalah: "Wahai 
sekalian manusia, 
sebarkanlah salam, 
berikanlah makanan dan 
laksanakanlah shalat 
pada saat manusia 
tertidur nisacaya kalian 
masuk surga dengan 
selamat." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
shahih. 


2410 


(jx-a (jj ^aa .a Ijj la ^^LLajVl 

allall ^Jjittj ^£UJ! ^Lkll 
c_lj^jC. (j . 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
bercerita kepada kami 
[Muhammad bin Ma'nu 
Al Madani Al Ghifari] 
telah bercerita kepada 
kami [bapakku] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam beliau 
bersabda: "Orang yang 
makan dan pandai 
bersyukur seperti derajat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







orang yang berpuasa dan 
penyabar." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib. 


2411 


Uiilll (_)jiSl (jt jlii. Ijjia. (_J^C- 

(j-o (Jjljl Lijii UjIj Lo (J JJ^J 
t_^ii9 tj-* oLLjI^-g ^jlua.1 V j j >fi^ 

1 all ,j U j u ji£ 
__>=>.VL) \ JJ*ij (jl Llla ial ^gik 

<ulc. &1 ^jLa ^ill Jlal <l£ 

i"°u1-s. lliv .iiir. jil (JLsi^ lie 

1 • ~ ° t< ^ - * - r 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Al Hasan Al 
Marwazi] di Makkah, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Adi] telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
dari [Anas] berkata: Saat 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam tiba di 
Madinah, kaum 
muhajirin mendatangi 
beliau, mereka berkata: 
Wahai Rasulullah, kami 
tidak melihat suatu kaum 
yang lebih banyak 
berkorban ketika harta 
melimpah, dan tidak 
pula lebih banyak 
menolong ketika dalam 
keterbatasan, daripada 
kaum yang kami tinggal 
di tengah-tengah 
mereka, mereka 
mencukupi beban hidup 
kami, dan mereka 
menyertakan kami 
dalam hasil tanaman 
hingga kami khawatir 
mereka memborong 
semua pahala. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Tidak, 
selama kalian berdoa 
kepada Allah untuk 
mereka dan kalian 
sanjung mereka." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih g harib 
melalui jalur sanad ini. 


2412 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





s > a * i \ ~ * ' ° * ° 
j^-ac- (jj auI Ijc (jc 

3^ ts^ c ' Aj3c ^jii (jij jl 


kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah] 
dari [Hisyam bin Urwah] 
dari [Musa bin 'Uqbah] 
dari [Abdullah bin Amru 
Al Audi] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Maukah 
kalian aku beritahu 
orang yang haram bagi 
neraka atau orang yang 
diharamkan bagi neraka; 
semua kerabat yang 
mudah lagi gampang." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an gharib. 


2413 


4 « (Jj^j (jlS dills 
p\l S!&Lall <1a) 

m , ^ , ^ 
^ la i a j"'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad bin 
Yazid] berkata: Aku 
bertanya kepada 
[Aisyah] ; Apa yang 
dilakukan Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam saat masuk 
rumah? Ia menjawab: 
Beliau mengerjakan 
pekeriaan keluarganya 
dan bila tiba (waktu 
shalat), beliau beranjak 
untuk shalat. Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2414 


(jj (jl^Jat (jc liljllill (jj 

( _ s ik oJj (j^ Aj^aLLaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
bercerita kepada kami 
[Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Imran 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bin Zaid At Taghlibi] 
dari [Zaid Al Ammi] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata: Apabila ada 
seseorang menemui 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam lalu berjabat 
tangan dengannya, 
beliau tidak melepaskan 
jabatan tangannya 
sampai lelaki tadi yang 
melepaskannya terlebih 
dahulu, dan beliau tidak 
memalingkan wajahnya 
dari wajah orang yang 
menemuinya sampai 
lelaki itu yang terlebih 
dahulu memalingkan 
wajahnya, dan beliau 
tidak pernah terlihat 
mengedepankan kedua 
lututnya di hadapan para 
sahabatnya. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini gharib. 


2415 


AjjI (jt ' ■ uLoill (jj -1 lac. (jC 
JlJ ^liuj 4j1c. ill! (^glLa <Ul! 
ail jAk L$j3 dJliLj Aii. 

J] Lg-is ^hlTj tjla j\ 

1*1, \i '..«-. jvi £]i«2 2>r,s\i 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Atho v bin 
As Sa v ib] dari [ayahnya] 
dari [Abdullah bin 
Amru], Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Dahulu sebelum kalian 
ada seseorang memakai 
perhiasan miliknya, ia 
menyombongkannya 
lalu Allah 

memerintahkan bumi 
untuk menelannya dan 
orang itu terus meronta- 
ronta dalam tanah-atau 
bersabda: meronta-ronta 
hingga lebih dalam- 
hingga hari kiamat." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Berkata Abu Isa: Hadits 
ini shahih. 


2416 


b uijr- jjl JlMlLlI AliL jlill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari 
[Muhammad bin Ajlan] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Orang- 
orang sombong 
dikumpulkan pada hari 
kiamat seperti semut 
bermuka manusia, 
mereka dilputi kehinaan 
dari segala penjuru, 
mereka digiring menuju 
penjara di neraka 
jahanam yang bernama 
Bulas, di atas mereka 
ada api paling panas, 
mereka di minumi 
muntahan dan darah 
penduduk neraka yang 
namanya thinatul 
khabal." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2417 


J ; 
1_UJC 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] dan [Abbas bin 
Muhammad Ad Duri] 
keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid Al MuqrT] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Ayyub] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Marhum Abdur 
Rahim bin Maimun] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Sahal bin Mu'adz bin 
Anas] dari [ayahnya], 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Barangsiapa menahan 
marah padahal ia mampu 
untuk melampiaskannya, 
Allah akan 
memanggilnya di 
hadapan seluruh 
makhluk pada hari 
kiamat, ia dipersilahkan 
memilih bidadari 
semaunya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib. 


2418 


lir. 1 iiW i hi* jji S'J.h luK 
^jjLall ^jjlsiSI ijAljj] (JJ <&l 
LH i^f t> l^f CS^^=" 

(3 jlaj (Jlilla jjL=>- 

(j-o ClxXl all* J 4jlc <&l ^U.-i 

e *. S ' ^ - f - ^ tt ' e 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] telah 
bercerita kepada kami 
[Abdullah bin Ibrahim 
Al Ghifari Al Madani] 
telah bercerita kepada 
kami [bapakku] dari 
[Abu Bakar bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 'Ada 
tiga hal barangsiapa 
melakukannya niscaya 
Allah akan menutupi 
aibnya dan 
memasukkannya ke 
dalam syurgaNya; lemah 
lembut terhadap orang 
orang yang lemah, belas 
kasihan kepada kedua 
orang tua dan berbuat 
baik kepada para 
budak." Dia berkata: 
Hadits ini hasan gharib, 
adapun Abu Bakar bin 
Al Munkadir dia adalah 
saudaranya Muhammad 
bin Al Munkadir. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dp (j^f u^j^ ^ u& 
auI ^U^i aiil J jjoij (Jlalta ji 
U JIxj iiil (Jjij ajIc 

jjaa aSlSj £5LaaI <_5^JI jlli 
iSajjl ciujc-l ^ji V] 

V J AJ Clinic- ^j^'iinll 'i^jax-all 

( -£lja (J lillj 51 j La (^jUc. 
(_lla j^-Lil ( _5-i c - ) j«-alskl afilajLjj 

La aSla (J^-" 1 3^ dnJaola 4jjjJal 

(j-aaj La jLlu 
__>^JL ^Sikl (jl jl La£ 

aAIJ Ijjia j S^j] 4js (jjiiia 

Aljl La AiLa ^Ijai- <_5"^ 

Lill p& <J&j p& <J^ 
a] (Jjai (jl Ajjjl 151 s.jL2J jil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hanad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Laits] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Abdurrahman bin 
Ghanm] dari [Abu 
Dzarr] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Allah Ta'ala 
berfirman: Hai hamba- 
hambaKu, kalian semua 
tersesat kecuali yang aku 
beri petunjuk, mintalah 
petunjuk padaKu 
niscaya Aku akan 
menuntunmu, kalian 
semua fakir kecuali yang 
Aku cukupi, mintalah 
padaku niscaya Aku 
memberimu rizki, kalian 
semua pendosa kecuali 
yang Aku ampuni, 
barangsiapa diantara 
kalian yang mengetahui 
bahwa Aku memiliki 
kemampuan untuk 
mengampuni, mintalah 
ampunan padaKu, 
niscaya Aku ampuni dan 
Aku tidak perduli, andai 
orang-orang pertama dan 
akhir kalian, yang hidup 
dan yang mati, yang 
basah dan yang kering 
berkumpul di atas hati 
seorang hambaKu yang 
paling bertakwa, itu 
sama sekali tidak bisa 
menambah sedikitpun 
kekuasanKu sekalipun 
sebesar sayap nyamuk, 
andai orang-orang 
pertama dan akhir 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kalian, yang hidup dan 
yang mati, yang basah 
dan yang kering 
berkumpul di atas hati 
seorang hambaKu yang 
paling bejat (brengsek), 
itu tidak mengurangi 
sedikitpun kekuasanKu 
sekalipun hanya sebesar 
sayap nyamuk, andai 
orang-orang pertama dan 
akhir kalian, yang hidup 
dan yang mati, yang 
basah dan yang kering 
berkumpul di atas tanah 
luas lalu masing-masing 
dari kalian meminta 
sebatas keinginannya 
lalu Aku memberi 
masing-masing yang 
meminta, itu tidak 
mengurangi 
kekuasaanKu selain 
hanyalah bagaikan bila 
salah seorang dari kalian 
melintasi laut lalu 
mencelupkan jarum lalu 
di angkatnya, itu karena 
Aku Maha Mulia lagi 
Terpuji, Aku berbuat 
sekehendak-Ku, 
pemberianKu adalah 
kalam dan adzabKu 
adalah kalam, 
sesungguhnya bila Aku 
menginginkan sesuatu, 
Aku cukup berfirman: 
Jadilah, ia pun jadi." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan. Sebagaian dari 
mereka meriwayatkan 
hadits ini dari [Syahr bin 
Husyab] dari [Ma'di 
Karib] dari [Abu Dzarr] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sepertinya. 



2420 



^ ji^li jii ajc. <&i ^jc. (jc. 

iill ^j-lj-a ^ ; "I CluLalJla jjiC 
•1 j\ Lii-li. ■ ill laj j Ajlc 

(3^11 (3jiJ ^Kjij Ajic- A«l 

(J"? £.JjW ^ <lijj' J^j ts^J t>? 
UUaC.13 Sljil <JjQ AiaC. i_ij> 

iil£jj La Jlaa * * iSjj die- jl 
Li 3^ ikh V ill cdi jit1 

V) AjIc / -jiia Loj iaS <CiLaC 

L«3 IjiA ci^i jJaij jLaa 5jkL=JI 

OLa3 lijl LaJIxj iil V 
4_jLj ^^jic- LjjjSLo ^Jj-all AjJj] (j^> 

^ unr- jji jLala£ll jac. iil 
(jlii2u ol jj J5 (jj^i^. ' "'j la 13a 

(jc CLu-laJl IjiA (jjjyc. (jj ^>5Lj 

I^jQ-v ^ ^J;^ J^A J JAC (jjl (jC- 

ja jli *&i ^jc. (jj jii ^jc-j 

Mi] A^jjm ClljLSj jS 

auI ^jc. (jc <_Sjjj >—iSLja ^1 (jj 

Jl^.1 j ^iC. j oLia^jl (jj ^IaaJI j 
jjaJI (JaI jU£ (j-a 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Asbath bin Muhammad 
Al Qurasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abdullah bin Abdullah 
Ar Razi] d dari [Sa'ad, 
budak Thalhah] dari 
[Ibnu Umar] berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menceritakan suatu 
hadits, aku hanya 
mendengarnya sekali 
atau dua kali -hingga ia 
menyebut tujuh kali- tapi 
aku mendengarnya lebih 
dari itu, aku pernah 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 'Ada 
seorang tukang jaga 
(semacam satpam) dari 
bani Isra v il yang tidak 
pernah menjaga diri dari 
dosa yang ia perbuat, 
lalu seorang wanita 
mendatanginya, ia 
memberikan enampuluh 
dinar kepada wanita itu 
dengan imbalan ia 
menyetubuhinya. Saat ia 
menduduki wanita itu 
layaknya seorang suami 
menduduki istrinya, 
wanita itu gemetar dan 
menangis. Si satpam 
bertanya: Apa yang 
membuatmu menangis, 
apa aku memaksamu? 
Wanita itu menjawab: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Tidak, tapi itu adalah 
perbuatan yang sama 
sekali belum pernah aku 
lakukan dan yang 
menyebabkanku 
melakukannya karena 
aku terhimpit 
kebutuhan." Si satpam 
itu bertanya: Kau 
melakukanya sementara 
kau belum pernah 
melakukan 

sebelumnya?, pergilah, 
uang itu untukmu. 
Setelah itu orang itu 
berkata: Tidak, demi 
Allah aku tidak akan 
mendurhakai Allah 
setelahnya selamanya." 
Ia mati pada malam 
harinya dan di pagi 
harinya tertulis di 
pintunya: Allah telah 
mengampuni si 
pengasuh." Berkata Abu 
Isa: Hadits hasan. 
[Syaiban] dan yang lain 
meriwayatkannya dari 
[Al A'masy] seperti ini 
dan mereka 
memarfu'kannya. 
Sebagaian lainnya 
meriwayatkan dari Al 
A'masy tapi tidak 
dimarfu'kan. Abu Bakar 
bin Ayyasy 

meriwayatkan hadits ini 
dari Al A'masy tapi 
salah, ia berkata: Dari 
Abdullah bin Abdullah 
dari Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu Umar, sanad ini 
tidak mahfudz dan 
Abdullah bin Abdullah 
Ar Razi adalah orang 
Kufah, neneknya adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







pemegang rahasia Ali 
bin Abi Thalib. 'Ubaidah 
Adl Dlabyi, Haiiai bin 
Arthah dan lainnya 
meriwayatkan dari 
Abdullah bin Abdullah 
Ar Razi dari para 
pembesar ahlul ilmi. 


2421 


(jc Ajjlx* jA \ Vi ' -LiA Lu.la 
^>4-aC. (jj o^LaC. (jc. (jl-ftC-VI 

1 iVI-J (j 11 I.W 1 mi (j! 

(jc. AjjiSj (jc. 
(jl <d)l ^JC. (Jli-alLij AjIc aill 
(Jj-al [j AjlS Ajjjj (_J (jajiill 
(jjj 4j1c (jl i— aLa-i 

jUaS Ij&fc 4j <all Jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Umarah 
bin 'Umair] dari [Al 
Harits bin Suwaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Mas'ud] dua hadits, 
salah satunya dari dia 
dan yang lain dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, berkata 
Abdullah: Sesungguhnya 
orang nufmin menilai 
dosa-dosanyanya 
sepertinya ia berada di 
bawah gunung, ia 
khawatir gunung itu 
meruntuhinya, 
sebaliknya orang keji 
menilai dosa-dosanya 
seperti Mat yang 
menempel di hidungnya. 
Ia berkata 'Ah Cuma 
kayak begini, lalu 
terbang. 


2422 


la 1 ^'"J , '"■ 
ASAqSh o^ls (_pajU (J^J (j-a 
AJilxiaj sjl j Lgjlc AjWlj AjLa 
LftlllaL9 4 a 1 1 <aj La j AjI^)^u j 
^jii 111 Jik U^iL (J 
(^jlii Jl Jl! Cl^all 
a .« 1-1 jiU a .« 1 jflVul - /.Ml 


(Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Umarah 
bin 'Umair] dari [Al 
Harits bin Suwaid] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



<jJj iic 4jL=J ') I ill iajiiLili 



J 



^jc <Li9j ^ la i a i aa 



kami [Abdullah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sungguh Allah lebih 
senang terhadap taubat 
salah seorang dari kalian 
melebihi seseorang yang 
ada di padang tandus 
gersang, ia bersama 
tunggangannya, 
diatasnya ada 
perbekalan, makanan, 
minuman serta 
keperluannya lalu ia 
kehilangan kendaraan 
tungangannya, ia pergi 
mencari-carinya hingga 
kematian 

menghampirinya, ia 
berkata: Kembalikan aku 
ke tempat aku 
kehilangan dia, biarlah 
aku akan mati di sana. Ia 
kembali ke tempatnya 
lalu mengantuk lalu tidur 
kemudian bangun, 
ternyata kendaraannya 
ada di dekat kepalanya, 
lengkap dengan 
makanan, minuman dan 
perbekalannya." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih dan dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah, An 
Nu'man bin Basyir dan 
Anas bin Malik dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 



2423 



(jj A; j liiSk (jJ uJ^a 
a.H ^ jJc 1 V i s "s ' ■ Ala 

(jLuijl (jc. oilS Uliik j^jJaUII 

JJa.j £Uaa. ^Jl! (jj! (JS 

\ aj& jji jjl jjll (jjjUaaJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kepada kami [Ali bin 
Mas'adah Al Bahili] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
dari [Anas] nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Semua 
anak cucu Adam banyak 
salah dan sebaik-baik 
orang yang bersalah 
adalah mereka yang 
bertaubat." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Ali bin Mas'adah 
dari Qatadah. 


2424 


Jll jiiLij "Lilt auI ^jij-a (^Jill 

^ ¥ ' - ^ a, -a * a ' - * 

ji ijji. Oiila j=>-Vi fj^'j 

A A'iet. jje. i it ill ij sri^^/i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
akhir hendaklah 
memuliakan tamunya 
dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
akhir hendaklah 
mengatakan kebaikan 
atau diam." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini shahih. 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Aisyah, Anas 
dan Abu Syuraih Al 
Adawi Al Ka'bi Al 
Khuza'I namanya 
Khuwailid bin Amru. 


2425 


(jc 4 »j g 1 (jj! ijjJLa <jjj3 lil^a 

if? tip (£ jaUil! jj^c- clW j-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ji-a A\\ J y^J (Jlllll JJ^C (jj 

ju jj (jj 


kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Yazid bin 
Amru Al Ma'afiri] dari 
[Abu Abdurrahman Al 
Hubuli] dari [Abdullah 
bin Amru] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Barangsaipa 
diam, ia selamat." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Ibnu Lahi'ah dan 
Abu Abdurrahman Al 
Hubuli adalah Abdullah 
bin Yazid. 


2426 


uJ^J Lu^a jL2uj (jj ^aa a LuAk 

^ (jc- 3° • " u^i*- Vis 

\ \<j \ \< \ j N i j i - 1°< i 
AjiLa (jl jil J jLij Li Clilaa ClJLa 

Lgilfi iS^A U-iiJ CJL93 'ofjil 

dia j'" Jil (jLaa Sjj ■ ~* ls^*j 

^>aJI ^.Li Ljj ' " '7- j a j\ A-al^j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dan 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ali 
bin Al Aqmar] dari [Abu 
Hudzaifah] salah satu 
sahabat Ibnu Mas'ud, 
dari [Aisyah] berkata: 
Aku menceritakan 
seorang lelaki kepada 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam lalu beliau 
bersabda: "Aku tidak 
suka menceritakan 
kekurangan seseorang 
sementara aku sendiri 
memiliki banyak 
kekurangan seperti ini 
dan itu." Berkata 
Aisyah: Aku berkata: 
Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Shafiyah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







— 'Aisyah peragakan 
dengan tangannya-yang 
ia maksudkan, Shafiyah 
orangnya pendek. Beliau 
bersabda: "Kau telah 
mengeruhkan dengan 
satu patah kata, yang 
seandainya satu patah 
katamu dicampurkan ke 
laut pasti laut menjadi 
keruh." 


2427 


(J jjjj (JliilUi A ui'ilc- jjc- Aijii. 

.» S^JJ ' 1 ~ tf ' ? ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari [Ali 
bin Al Aqmar] dari [Abu 
Hudzaifah] dari [Aisyah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Aku 
tidak suka menceritakan 
seseorang sementara aku 
sendiri memiliki banyak 
kekurangan seperti ini 
dan itu." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. Abu Hudzaifah 
adalah orang Kufah, 
termasuk sahabat Ibnu 
Mas'ud. Ada yang 
mengatakan namanya 
adalah Salamah bin 
Shuhaibah. 


2428 


^ya ^Jj)*i\ i iiaII aLjj ^jJo (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah bercerita kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah bercerita kepada 
kami [Buraid bin 
Abdullah] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] berkata: Suatu 
ketika Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Salam ditanya: Siapakah 
orang muslim yang 
paling utama? beliau 
menjawab: "Orang yang 
kaum muslimin lainnya 
merasa aman dari 
gangguan lisan dan 
tangannya." Hadits ini 
shahih gharib dari jalur 
sanad ini dari hadits Abu 
Musa. 



2429 



laa a III ^ ^ ' ^ 

^jlAi^JI AjJj (^Jl (jJ (jlaaJI (jj 
(jj a]LL (jc. Al Jj (jj j^j (jc. 

Jlalla Jji. (jj aI«J> (jc (jl^x-o 

ilLij <j1c iil (^gll-a (J j^J 
CS"^ ' " ' ^aJ ^-ljA) sLLl JJC (ji 
tljU A9 t_lji (j« Ya-\\ (Jlkglixj 
C-JjAa lAA \ aJC. jjl (Jll <La 
(Jj-aiaJ sAIauiI (_>ujlj t_SJjC 
Alii ^J^J ^ (jlAiti (jj aILLj 
(jj a]LL Jc. C5JJJ (jJ 
(j-o j 1* u n iA]j.jI Aj\ jlA*-a 
<jlc ^jii-a (^J^l L- llajual 

aIIjLj ■ ■ '1 kaJI (jj J-aC Ai^li. 
Aa.lj jjc. jc. (_5jJ (jlir-o (jj 
JJC. jljLa (jC jljLo I— Aajl^I (j-o 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah bercerita 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Hasan bin Abu Yazid Al 
Hamdani] dari [Tsaur 
bin Yazid] dari [Khalid 
bin Ma'dan] dari 
[Mu'adz bin Jabal] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengungkap kejelekan 
saudaranya karena 
perbuatan dosa (yang dia 
lakukan), maka dia tidak 
akan meninggal sampai 
melakukannya 
(perbuatan yang 
diungkap 

kejelekkannya)." Ahmad 
berkata: Perbuatan dosa 
yang dia telah bertobat. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, dan sanadnya 
tidak bersambung, 
adapun Khalid bin 
Ma'dan dia tidak 
bertemu dengan Mu'adz 
bin Jabal, dan telah 
diriwayatkan dari Khalid 
bin Ma'dan bahwa dia 
bertemu dengan tujuh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ail <ii.jja iSLa-V 4jl ainll laJ 
jiii ■ - u la IjlA JLa£-iiiii j 

^ nil C—lLa-j-al ^j-o ^1 /ua ^<uni 

(^jLaJ is^J$\ cJ jP^ J 

jillc. (jj (Ju.,A,kJ llj ^ ^j*^ a ^jj 



puluh sahabat Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, dan Mu'adz bin 
Jabal wafat pada masa 
khalifah Umar bin Al 
Khaththab, sementara 
Khalid bin Ma'dan telah 
meriwayatkan banyak 
hadits dari sekian 
banyak sahabat Mu'adz 
dari Mu'adz. 



2430 



Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Isma'il bin Mujalid Al 
Hamdani] telah bercerita 
kepada kami [Hafs bin 
Ghiyats], -lewat jalur 
periwayatan lain— 
Tirmidzi berkata: telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Salamah bin 
Syabib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umayyah bin Al 
Qasim Al Hadza' Al 
Bashri] telah bercerita 
kepada kami [Hafs bin 
Ghiyats] dari [Burd bin 
Sinan] dari [Mukhul] 
dari [Watsilah bin Al 
Asqa'] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Janganlah 
kamu merasa senang 
atas bencana yang 
menimpa saudaramu, 
karena siapa tahu Allah 
kemudian hari 
memberinya rahmat dan 
sebaliknya mengujimu." 
Dia berkata: Hadits ini 
hasan gharib, adapun 
Mukhul telah mendengar 
dari Watsilah bin Al 
Asqa', Anas bin Malik 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan Abu Hindi Ad Dari, 
dan dikatakan juga 
bahwa dia tidak pernah 
mendengar dari 
seorangpun dari sahabat 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam kecuali dari 
mereka tiga orang tadi, 
Makhul adalah orang 
Syam kuniyahnya adalah 
Abu Abdullah dulunya 
seorang budak kemudian 
dimerdekakan, 
sedangkan Makhul Al 
Azdi yang orang 
Bashrah, dia telah 
mendengar dari 
Abdullah bin Umar dan 
Umarah bin Zadzan 
telah meriwayatkan 
darinya. Telah 
menceritakan kepada 
kami Ali bin Hujr telah 
bercerita kepada kami 
Isma'il bin Ayyasy dari 
Tamim bin Athiyyah 
berkata: Kebanyakan 
aku mendengar Mukhul 
ketika ditanya dia 
menjawab: Nadanam 
(bahasa persi artinya 
tidak tahu). 


2431 


g^gibLall (jj Ixa * ^xxja ji\ l_±].la. 
A \n lVi (jt (_J^C. ^1 ^jjI Hi la 

ia a ^)C. ^jl-ftC-V^ ^jl-<uliuj ^jc 
C-jlajL^I ^j-a ^i^u ^jc. ^-Ajjj 

Jll jiiLij "Lilt Alii ^ji-a (^Jill 

j>\lll UJLki o 1 ^ ^] 
cl) -0 .j^^ ^ cs - ^ y ^ • j 

i_5 JJ 4j*Ji j\£ (^^C. Jli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
bercerita kepada kami 
[Ibnu Abi Adi] dari 
[Syu'bah] dari [Sulaiman 
Al A'masy] dari [Yahya 
bin Watsab] dari seorang 
syeikh salah seorang 
sahabat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Salam beliau bersabda: 
"Jika seorang muslim 
bergaul (berinteraksi 
sosial) dengan orang lain 
dan bersabar atas 
gangguan mereka, 
adalah lebih baik 
daripada seorang muslim 
yang tidak bergaul (tidak 
berinteraksi sosial) 
dengan orang lain dan 
tidak bersabar atas 
gangguan mereka." Ibnu 
Abi Adi berkata: 
Syu'bah berpendapat 
syeikh itu adalah [Ibnu 
Umar] . 


2432 


• - >'>'„-> - • - >\ | SM - 

jj in Ijlla (cjIAsjII ^aj^jll 
j°» t- jj <&l Aic- LliAa jj. «aia 

jj j^juia]! a!j j-0 jjA /a "^3 ^ 
(jC (_JjJiLa]l Ala id jC /L uU^Vl 

dllj j. jj-uj (Jlii alia J Ajlc 

(3 iinr. jj! JImIIUJI Lgjll jjjll 

,<•- • « { * - f '/ 
IMi jj i ) i jr. it. V*. M4i 

f.\ Ti^i'ttlj Sjl.^itl ")» ) I i')l j))\l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Yahya Muhammad bin 
Abdur Rahim Al 
Baghdadi] telah 
bercerita kepada kami 
[Mu'alla bin Manshur] 
telah bercerita kepada 
kami [Abdullah bin 
Ja'far Al Makhzumi] dia 
adalah anak Al Miswar 
bin Makhramah, dari 
[Utsman bin 
Muhammad Al Ahnasi] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Jauhilah oleh 
kalian interaksi social 
yang buruk, karena bisa 
menjadi penghancur." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini shahih gharib dari 
jalur sanad ini, adapun 
makna sabda beliau: " 
Interaksi sosial yang 
buruk" maksudnya 
adalah permusuhan dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kebencian, sedangkan 
yang dimaksud haliqah 
adalah bahwa interaksi 
social yang buruk itu 
dapat memangkas agama 
seseorang. 


2433 


(jc AjjUti jjl LjjSi. .jIjA 1 '■' 
(jC. sji ^}J j^aC. (jC (JjIaC^I 
S-lijJI al (jC iLkJl ^1 (jj alllj 
jil (3 J^lJ Jlllll plijill ^-jl (jC 

aLlLall (j-a (Jl^aSlj 

dilj 3Luia (jli (jjill ciilj \<-\ 
tr uiic jjI (JlaAi!L=JI (jjjll 
(jf- 3j '3 "'"^ ' ^ ' 

4jl allaj AjIc Alii ( _ s -1j-=> ."^ 

cJj( V aIJUJI <jM 
(jjjjl (jjl^j (j^Jj j» ji^Sl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Amru bin 
Murrah] dari [Salim bin 
Abu Al Ja'ad] dari 
[Ummu Ad Darda v ] dari 
[Abu Darda'] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Maukah 
kalian aku beritahu yang 
lebih utama daripada 
derajat puasa, shalat dan 
sedekah?" mereka 
menjawab: Ya. Beliau 
bersabda: "Yaitu 
interaksi sosial yang 
baik, karena interaksi 
sosial yang buruk itu 
memangkas." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
shahih dan diriwayatkan 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
bersabda: "Aku tidak 
mengatakan; 
memangkas rambut, tapi 
memangkas agama." 


2434 


.jjc LiiAk j (jj (jULj LI] la 

■ , » . « ■ , » ■ , ■ a 
(jj t_l (JC (^^* (JJ Jll 

CP L« cs^J CP 

aljaJI (jj jjj_jll (jl Aj^k 
aiV'l £13 ££jJ) (IjJ Jli alia J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Harb bin 
Syaddad] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Ya'isy bin Al Walid] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





iS jj^j jjlll tji^j ij^j 

1 jui^l ^S] 1 " '."J LaJ aSjjl 
1 14, ..nr. jil JlaliSin 
jr. 4T,ljj « IjiVUl i5 

t^j alia j 4jlc ^jlj-a ^."^ 


bahwa [budak Az 
Zubair] menceritakan 
padanya bahwa [Az 
Zubair bin Al Awwam] 
menceritakan padanya 
bahwa nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Penyakit 
ummat-ummat sebelum 
kalian merayap 
mendatangi kalian; 
hasad dan kebencian, itu 
memangkas. Aku tidak 
mengatakan memangkas 
rambut tapi memangkas 
agama. Demi Dzat yang 
jiwaku ada ditanganNya, 
kalian tidak masuk surga 
hingga kalian beriman 
dan kalian tidak beriman 
hingga kalian saling 
menyintai. Maukah 
kalian aku beritahu yang 
menguatkan hal itu pada 
kalian?; Yaitu 
sebarkanlah salam 
diantara kalian." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
diperselisihkan tentang 
riwayat Yahya bin Abu 
Katsir, sebagaiannya 
meriwayatkan dari 
Yahya bin Abu Katsir 
dari Ya'isy bin Al Walid 
dari budak Az Zubair 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, mereka 
tidak menyebutkan: Dari 
Az Zubair. 


2435 


(jj 4 jjJO (jc ^jAl^)jJ (jj (J_;» « l a] 
^jj (jc. jc (ji^.^11 ^JC 
Aill ^jii-a ^ill l] jjuij JLalll ojSLj 
(jl ji^l i— ljj (j-a Li iiuij A_iic 

SjiVl (^i 4J ji.il La £i Lijlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah 

mengkhabarkan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari ['Uyainah 
bin Abdurrahman] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[ayahnya] dari [Abu 
Bakrah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidak ada 
suatu dosa yang lebih 
layak dipercepat 
hukumannya didunia 
oleh Allah kepada 
pelakunya di samping 
(adzab) yang disimpan 
baginya di akhirat 
daripada zina dan 
memutus silaturrahim. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. 



2436 



Luik 

("it alal\l jjit (jj Alii IjC. 



Aj3 IjjIS jji (jl!iL_ai (J jil 
U j5Li ^ (j-aj l^)jLLa l^£Ui Aill 

> a* JJ J 

Atll A^tka AjjJ jA (ji Jj ol^^ 
'M AjIc. <L) AilaS La Jc. 

<ip J Jaj (j-aj I^A-La I^£l2i 
oUljj J Jajj AjjJ jA (ji Jl 
La Jc. ' Lulls AijS jA jj-a JJ 
Vj I J^Lj &l AJuij 4la Ajli 

jjj Jc Ijlla ^jLLall J^^ll 
liljliall (jj ^jC. (ja ■ "J 

(jC ^liLall (^jj ^ jjjall L^)jkl 
(jC AjjI (jt ' ■ Uai uj (^jj j^aC- 
AjIc illl Jj-a ^ J ill (jC sii. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
bercerita kepada kami 
[Ibnul Mubarak] dari [Al 
Mutsanna bin Shabbah] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [kakeknya, 
Abdullah bin Amru] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Ada dua 
perkara yang 
barangsiapa memilikinya 
maka Allah akan 
mencatat dia sebagai 
seorang yang pandai 
bersyukur dan penyabar, 
dan barangsiapa yang 
tidak memiliki keduanya 
maka Allah tidak 
mencatat dia sebagai 
seorang yang pandai 
bersyukur dan penyabar, 
yaitu barangsiapa yang 
melihat (mengukur) 
agamanya dengan orang 
yang lebih tinggi darinya 
lalu dia mengikutinya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dan barangsiapa yang 
melihat (mengukur) 
dunianya dengan orang 
yang paling rendah 
darinya lalu dia memuji 
Allah atas karunia yang 
diberikan kepadanya, 
maka Allah akan 
mencatat dia sebagai 
seorang yang pandai 
bersyukur dan penyabar, 
namun barangsiapa yang 
melihat agamanya 
dengan orang yang lebih 
rendah darinya dan 
melihat dunianya dengan 
orang yang lebih tinggi 
darinya dan dia bersedih 
atas dunia yang tidak 
didapatkannya, maka 
Allah tidak mencatatnya 
sebagai seorang yang 
pandai bersyukur dan 
penyabar." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Hizam] 
seorang yang shalih, 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ali bin 
Ishaq] telah bercerita 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Al Mutsanna bin 
As Shabbah] dari [Amru 
bin Syu'aib] dari 
[bapaknya] dari 
[kakeknya] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dengan hadits 
yang semakna 
dengannya Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib, sementara 
Suwaid bin Nashr tidak 
menyebut dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







haditsnya lafadz: Dari 
bapaknya. 


2437 


Ajjlxil jjl IjjSk UJJ ^JL jjI UjSk 

' ? a . a 8 % ,y 

^1 (jc (jlic^l (jc (JJ^jj 

a^La (Jiwjl 3^ (j-a ^Jj lj^)lajl 
|LS3ja 3* (j-o J) IjjJaJJ Vj 

ill 3jju 1 jjJl jj V (jl jikl 

'» - 1. - i c - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Lihatlah 
orang yang ada di bawah 
dari kalian, jangan 
melihat yang ada di atas 
kalian, karena yang 
demikian lebih 
mendorong untuk tidak 
mengurangi nikmat 
Allah atasmu." Hadits 
ini shahih. 


2438 


i ajll (J51a (jj __>^ 1 

Sjxjjj (jc (jLojL 'i (jj ^fla a H ^ 

(jjjU Hlk j £ (Jla jJji-^l 

juLu lijii. j| Sjc. (jj 
Sjxjjj (jc (jLiuLuj (jj ^fla a llj ^ 
^-jl (jc 1=^3 ^xill JJjAJ' 
Aiiaja (jc. (_J^ill (jl i'ir. 
^ ±i\ < . '1 jS (j-o (jlfij (_g.\iiiiVl 

aUnj AjIc Alii ^U^i 

U i21J U (Jja (^£1) 3*3 jij 

jC, r,i r, afuU j'ir, q\% sfuU 
iiil ^U^i auI J jjuij Aic (jjSj 
a1=JI 3 jlllU Ijj^jj ^Ujij ajIc 

Uitkj tail (jJC Ulfi 

Ji n <*nffi ui iiijl (ju 

^Uji3 4j1c Alii (J-^-a (J J^J 

\: ~ A\\ J JJ3 liu iVo\U - iU 
U iilJ U (Jll ^3 <jic iii! 
c3j"'j siU'ii (j«i '1 (3* 
jUiL, Ujiii i^iiic (jj^j 

Liikj Ijlli (jjc lilS ^ia llj 
1 in.i'ij 5 » 1. >i\l3 '■IjjVI ' " u "^ r - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Sa'id Al 
Jurairi] berkata dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Harun bin 
Abdullah Al Bazzar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sayyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Sa'id Al 
Jurairi] -artinya sama- 
dari [Abu 'Utsman An 
Nahdi] dari [Hanzhalah 
Al Usaidi] salah satu 
sekretaris nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, ia melintasi Abu 
Bakar, ia tengah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




menangis lalu Abu 
Bakar bertanya: Ada apa 
kamu, hai Hanzhalah? 
Hanzhalah menjawab: 
Hanzhalah, berbunat 
nifaq wahai Abu Bakar. 
Jika kami berada di 
dekat Rasulullah 



Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau 
mengingatkan kami 
terhadap neraka dan 
surge, hingga sepertinya 
kami melihatnya tapi 
saat kami kembali ke 
istri-istri kami dan 
penghidupan kami, kami 
sering lupa. Berkata Abu 
Bakar: Demi Allah, 
kami juga seperti itu, 
mari kita pergi menemui 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Kami 
pun pergi, saat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
melihatnya, beliau 
bertanya: "Kenapa 
kamu, wahai 
Hanzhalah?" ia 
menjawab: Hanzhalah 
telah berbuat nifaq 
wahai Rasulullah, 
Hanzhalah telah berbuat 
nifaq wahai Rasulullah. 
Saat kami berada di 
dekat baginda, baginda 
mengingatkan kami 
kepada neraka dan 
surga, hingga sepertinya 
kami melihatnya, tapi 
bila kami kembali, kami 
bermain-main dengan 
istri dan penghidupan 
kami, kami sering lupa." 
Rasulullah Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'alaihi wa Salam 
bersabda: "Andai kalian 
terus diatas kondisi saat 
kalian ada didekatku, 
niscaya para malaikat 
akan menyalami kalian 
di majlis-majlis kalian, 
di jalanan kalian dan di 
atas tempat tidur kalian, 
tapi hai Hanzhalah, tetap 
luangkanlah waktu 
untuk itu, tetap 
luangkanlah waktu 
untuk itu." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2439 


Atll ^U^i (^Jjll (j» uul (jt oiUd 
|»SAi.l (j-ajJ V (Jlii alia j "Ljlc. 
' ■ laj La V M^j 

•ST t*lO-N. I.^A Jla^mo'il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Salah 
seorang dari kalian tidak 
dianggap beriman 
hingga mencintai untuk 
saudaranya seperti yang 
ia mencintai untuk 
dirinya sendiri." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
shahih. 


2440 


^jjijA 1 .a jj Aa^J 1 lj la 

liljllill (jj .lie. IjJJaJ 

A 3U4 1 (jjl j .H La (jj Clyl lj^>ja.l 

AjIc 2jI (^glla J i—ili. 
f3i£- Lj (JlS LajJ ^lluj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad bin 
Musa] telah 

mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Laits bin Sa'ad] 
dan [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Qais bin Al Hajjaj] 
berkata, dan telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abu Al Walid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Laits bin 
Sa'ad] telah 

menceritakan kepadaku 
[Qais bin Al Hajjaj] - 



artinya sama- dari 
[Hanasy Ash Shan'ani] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata: Aku pernah 
berada di belakang 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam pada 
suatu hari, beliau 
bersabda: "Hai 'nak, 
sesungguhnya aku akan 
mengajarimu beberapa 
kalimat; jagalah Allah 
niscaya la menjagamu, 
jagalah Allah niscaya 
kau menemui-Nya 
dihadapanmu, bila kau 
meminta, mintalah pada 
Allah dan bila kau 
meminta pertolongan, 
mintalah kepada Allah, 
ketahuilah sesungguhnya 
seandainya ummat 
bersatu untuk 
memberimu manfaat, 
mereka tidak akan 
memberi manfaat apa 
pun selain yang telah 
ditakdirkan Allah 
untukmu dan seandainya 
bila mereka bersatu 
untuk 

membahayakanmu, 
mereka tidak akan 
membahayakanmu sama 
sekali kecuali yang telah 
ditakdirkan Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







padamu, pena-pena telah 
diangkat dan lembaran- 
lembaran telah kering. 
(maksudnya takdir telah 
ditetapkan) " Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. 


2441 




Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali] telah bercerita 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al Qattan] telah 
bercerita kepada kami 
[Al Mughirah bin Abu 
Qurrah As Sadusi] 
berkata: Aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata; Ada seorang 
lelaki yang bertanya: 
Wahai Rasulullah 
apakah aku harus 
mengikat untaku 
kemudian bertawakkal 
atau aku melepaskannya 
saja kemudian 
bertawakkal? beliau 
menjawab: Ikatlah 
untamu kemudian 
bertawakkallah." Amru 
bin Ali berkata bahwa 
Yahya berkata: Menurut 
saya hadits ini munkar." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib dari hadits 
Anas, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini, dan 
telah diriwayatkan dari 
Amr bin Umayyah Ad 
Domri dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam hadits yang 
semakna. 


2442 


» , „, . \ 1,. \ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Al Anshari] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





J^ t"ll^Q-v 1 Jj , aa 13 

^j) i21jjjj La ( iiuij AjIc. iil 
A^A 'Ala jllall jll liljjjj V U 

IjlAj (Jll (jLuiu jj <JaU 

« > ^, s ' ^ ^ s 
4 w lVi Lii la j°» 7- Jj laa < Lu la 

oj^aj j£.ja .JJjj jc 


menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Buraid bin Abu 
Maryam] dari [Abu Al 
Haura As Sa'di] 
berkata: Aku bertanya 
kepada [Al Hasan bin 
Ali] : Apa yang kau hafal 
dari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam? Ia menjawab: 
Aku menghafal dari 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam: 
"Tinggalkan yang 
meragukanmu kepada 
sesuatu yang tidak 
meragukanmu karena 
kejujuran itu ketenangan 
dan dusta itu keraguan." 
Dalam hadits ini ada 
kisahnya. Abu Al Haura v 
As Sa'di namanya 
Rabi'ah bin Syaiban. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Bundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Buraid] ia menyebut 
sepertinya. 


2443 


^jUall j»3^i CM AO Ijliia. 

jj j»jAIjj) LuAa ^JTJ' ajll 
jj <&l 1JC. Ujia. jj jjll 
AjC. jj Ixa .a jc. ^g-oja-ajM 
jj Laa ^ jc. <jjj jj jjoajll 
(Ja.j j^illa jAa. jC- j jSiall 
alluj AjIc Alii ^U^i ^ jlll .lie. 
ja.1 a-lic 3^3 ^ ^3 o-jLuij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Akhzam At Thai Al 
Bashri] telah bercerita 
kepada kami [Ibrahim 
bin Abul Wazir] telah 
bercerita kepada kami 
[Abdullah bin Ja'far Al 
Makhzumi] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(JA 1 Ait ^jjAi jA j 4-a^>i-a 


[Muhammad bin 
Abdurrahman bin 
Nubaih] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] 
berkata: Ada seorang 
lelaki yang disebut sebut 
di sisi Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dengan 
ibadah dan 
kesungguhannya 
kemudian disebut juga 
seorang lelaki lain di sisi 
beliau dengan sifat 
wara'nya, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "sifat 
wara' tidak ada 
bandingannya." Dan 
Abdullah bin Ja'far dia 
adalah anak Al Miswar 
bin Makhramah, dia 
adalah orang Madinah 
yang tsiqah menurut 
para ahli hadits. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini. 


2444 


» 2 ^ - , J e £ {, a 
CS lji ^1 jjc. JjI j 

(ji .ail (j jLij u 3=0 <J^a a!=ji 

vf " • '■ % ' I s - - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad], 
[Abu Zur'ah] dan yang 
lainnya telah bercerita 
kepada kami mereka 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Qabishah] dari 
[Isra'h] dari [Hilal bin 
Miqlash Ash Shairafi] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Abu Wa v il] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang memakan makanan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^)^aJ ^jl ^jujI L_fl^)*J 



( i| jjj Ijt m Ul^a Jy jj (jj *d)l 

uWa>I CP L}&^} \ Lyf dtf 

■* La.1 j <d) ^i«J (^ lac. I (j-a lJIs 

^aa At) ^^jlj AU j'— j 

IjlA ^ inir. jjl (Jla^jLajJ (J^'..il 



yang baik, beramal 
sesuai dengan sunnah 
dan orang orang aman 
dari kejahatannya maka 
dia akan masuk syurga, " 
berkata seseorang: 
Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya saat ini 
hal itu sangat banyak 
ditengah orang-orang, 
beliau bersabda: "Dan 
akan ada orang seperti 
ini pada masa masa 
setelahku." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini dari 
hadits Isra'il. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbas Ad Duri] 
telah bercerita kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Isra'il], aku 
bertanya kepada 
Muhammad bin Isma'il 
tentang hadits ini namun 
dia tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits Isra'il, 
dia tidak mengenal nama 
Abu Bisyr. 



2445 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Ad 
Duri] telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Ayyub] dari [Abu 
Marhum Abdur Rahim 
bin Maimun] dari [Sahal 
bin Mu'adz bin Anas Al 
Juhani] dari [ayahnya], 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Barangsiapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







memberi karena Allah, 
mencegah karena Allah, 
marah karena Allah dan 
menikah karena Allah 
berarti sempurnalah 
keimanannya." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
munkar. 


2446 


^ \* . a jc duill \ 13 4_lii9 \ ±3 
4-UI (jc ^gj/qall ~n» ui ^1 (jj 

^ ^ jijr- (Jls id (jjiji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Sa'id bin Abu Sa'id 
Al Maqbari] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya di surga 
ada pohon, seorang 
pengendara berjalan di 
dalam naungannya 
selama seratus tahun." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Anas dan 
Abu Sa'id. Berkata Abu 
Isa: Hadits ini shahih. 


2447 


(jC jljLLii (jC ^-luj^-a (jj Jdll 

■la in (jc 4j1ic (jc (_>ul^ 
AjIc Jh\ ^jii-a ^g-Jjil 

JAull O^^xil 4jiJI (Jll ^lulj 

V ? lc l^lt ^ 

1i»i,. il (ji i ujr. (j'«-v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Ad 
Duri] telah bercerita 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Syaiban] dari 
[Firas] dari [Athiyyah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam beliau bersabda: 
"Di dalam syurga ada 
pohon (yang paniangnya 
sejauh) seorang 
pengendara berjalan di 
bawah naungannya 
selama seratus tahun dan 
tidak bisa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menyelesaikannya, " dan 
beliau berkata: Itulah 
maksud naungan yang 
terbentang luas." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan gharib dari hadits 
Abu Sa'id. 


2448 


"J" J ^ 7" i B ~ JZ ^ 

3Ljj Ll] la gijyiVI \;» lu Hi la 
jc. jlj^' tlil^sll (jJ (jLiaJI (jj 
(jC ^ jli. ^1 (jC oik (jC A±i\ 

J (Jlllll OJJJ* LS^ 

*Ua SI ^ La ilia j Ajlc iil ^jii-a 
1 "J 1 "- lj"'" v ' "'^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah bercerita 
kepada kami [Ziyad bin 
Al Hasan bin Al Furath 
Al Qazzaz] dari 
[bapaknya] dari 
[kakeknya] dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] berkata 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidak ada 
pohon di surga kecuali 
dahannya terbuat dari 
emas." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib. 


2449 


^jj ^ka a Lu.la i_Jjj£ jjl Uu^a 
je dlLj^ll Sjis. (jC (JjliaS 
'ojjjA ^1 (jt ^jjUall jLjj 
Ui L\l H] La <J J^JJ Lj Ulalll 
^ Ij^a Jj Lujla CiSj a 
1 ill Sja.Vl (Ja! (j-a Lii^ Lulll 

UJIaI 1 un'llj tilVir. (j-a Ua/^a. 
JUja 1 u jiVil LjjSLil LoVjI Ux-aJuj 
alluj AjIc At)! ^U.-! Atll (J JJJJ 

jlj jail jJJ ^ 4iij!>La]l ICijI j\ 
-^pa. (jla J Alii elaJ 1 jijii jLl 

Lj ciiia Jll jaija 1 jfi^j 

(j-a (Jll (jlaJI (Jjla. ^-a (J JJ^J 

<LJ JU lijLu La ii^l Qli 5 Lail 

l—lA^S AljaS (j-a 

Ljikj (ji (jl^ic-jll ^jjjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Hamzah 
Az Zayyat] dari [Ziyad 
Ath Tho v i] dari [Abu 
Hurairah] berkata: Kami 
berkata: Wahai 
Rasulullah, kenapa kami 
bila berada di dekat 
baginda, hati kami 
melunak, kami zuhud di 
dunia dan kami termasuk 
ahli akhirat, tapi bila 
kami bergegas 
meninggalkan baginda 
lalu kami bergaul 
dengan keluargaku, 
mencium anak-anak 
kami, kami mengingkari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




bersabda: "Andai kalian 
bila pergi 



seperti itu, niscaya para 
malaikat mengunjungi 
kalian di rumah-rumah 



diri kami sendiri 
(maksudnya agamis 
seperti semula). 



Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 



meninggalkanku berada 
dalam kondisi kalian 



kalian dan seandainya 
kalian tidak berbuat 
dosa, niscaya Allah 
menciptakan makhluk 
baru agar mereka 
berbuat dosa lalu Allah 
akan mengampuni 
mereka." Berkata Abu 
Hurairah: Aku berkata: 
Wahai Rasulullah, dari 
apa makhluk diciptakan? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: "Dari air." 
Kami bertanya: Surga, 
apa bangunanya? Beliau 
menjawab: Bata dari 
perak dan bata dari 
emas, semennya minyak 
kesturi yang harum, 
tanahnya mutiara dan 
permata, debunya 
za'faran, barangsiapa 
memasukinya, ia 
bersenang- senang 
dengan tidak jemu, 
kekal, tidak mati, baju 
mereka tidak usang, 
kemudaan mereka tidak 
lenyap." Setelah itu 
beliau bersabda: "Tiga 
orang yang doanya tidak 
tertolak; imam adil, 
orang puasa saat berbuka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dan doa orang yang 
terzhalimi, doanya 
diangkat diatas aw an dan 
pintu-pintu langit 
dibukakan, Rabb 'azza 
wajalla berfirman: Demi 
keperkasaanKu, aku 
akan menolongmu meski 
setelah selang berapa 
lama." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini sanadnya 
tidak kuat dan 
menurutku tidak 
tersambung. Hadits ini 
diriwayatkan dengan 
sanad lain dari [Abu 
Mudillah] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 



2450 



\ a ' a * 'a * a 

auI jj-a J jjjjj Jiilta ye- 
ll ji! <1=JI (J iiui^ <jic. 

' 't a* - ') / V J " 

l^jjiaJ jja lA JJ$-la (_£ JJ 

(>] (Jill 

.13 j ujjjc. laA ^ unr. jjl 

jjc- y ^laJI (JaI (_>a*j pSj 
(Jj3 (j^a IjlA (Jj". ml jJ j-i^jll 

jAj ^Jii ^ jail jJ 
I aA (j/s t-jlil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Mashir] dari 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [An Nu'man 
bin Sa'ad] dari [Ali] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga 
ada kamar-kamar, 
luarnya terlihat dari 
dalam dan dalamnya 
terlihat dari luar." 
Seorang badui 
menghampiri beliau, ia 
bertanya: Itu untuk 
siapa, wahai Rasulullah? 
Beliau menjawab: "Bagi 
yang membiasakan 
ucapannya baik, 
memberi makan, puasa 
secara kontinyu, shalat 
malam untuk Allah saat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



orang-orang tidur." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini gharib. Sebagian 
ahlul ilmi membicarakan 
Abdurrahman bin Ishaq 
dari sisi hafalannya, ia 
orang Kufah, sementara 
Abdurrahman bin Ishaq 
Al Qurasy, orang 
Madinah, lebih kuat 
hafalannya dari dia. 



2451 



^} ^ isi} Cf- l^'jk^ 

AiaJI (J (j! (Jls 2ll 
^j-a \ Laj La^injl lua j 

1 g i «aj& 4j .a a^p ^j-a 4 ia la I 

*— SjiaJ (JJJJ l-a (Ja! 

IjlA ^ uijr- jjl (j-ajJJI * 
^jI^aC. ^ajl j ^ la 1 a ^j- aa < 
jjj lilLall ^JC- <ituil jail 

4 Ami (^5-^^* J^'J 4 Ami 

lillLa Jjlj t_>^ (jJ ^ll \ ,f "- 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdush 
Shamad Abu Abdush 
Shamad Al Ammi] dari 
[Abu Tmran Al Jauni] 
dari [Abu Bakar bin 
Abdullah bin Qais] dari 
[ayahnya] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga 
ada dua taman, wadah- 
wadahnya dan segala 
isinya terbuat dari perak, 
dua taman lain wadah- 
wadahnya dan segala 
isinya terbuat dari emas, 
tidak ada yang 
menghalangi kaum 
untuk melihat Rabb 
mereka kecuali 
selendang kesombongan 
yang ada di wajahNya di 
surga Aden." Dengan 
sanad ini dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga 
ada kemah dari mutiara- 
luasnya enampuluh mil, 
disetiap sisinya ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







penghuninya, mereka 
tidak melihat yang lain, 
mereka dikelilingi orang 
mu v min." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. Abu 'Imran Al 
Jauni namanya Abdul 
Malik bin Hubaib dan 
Abu Bakar bin Abu 
Musa. Ahmad bin 
Hambal berkata: 
Namanya tidak dikenal 
dan Abu Musa Al 
Asy'ari namanya 
Abdullah bin Qais 
sementara Abu Malik Al 
Asy'ari namanya Sa'ad 
bin Thariq bin Asyam. 


2452 


jj Lu-la (_j jjinJI (JjjUC. Hi^a 
(jc lilj^ki Li^)iil (jjjlA (jj 
^jc. e-LlaC. ^jc. £31 a a ^ ^aa ^ 

ill J jLij (JLaJli o jj jA 

*Ua SI [j illiOJ AjIc- <Oll ^jli-a 
IjlA ^ hi jr. jjI (JlLaLc- <jLo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Al 
Anbari] telah bercerita 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] telah bercerita 
kepada kami [Syarik] 
dari [Muhammad bin 
Juhadah] dari [Atho'] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Di 
dalam syurga ada seratus 
tingkatan, jarak di antara 
satu tingkatan dengan 
yang lain adalah seratus 
tahun." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib. 


2453 


a-iic (jj '^1 j AjjjB LiiSi. 
^JC- UiiAi. Via (C^juajll ,-lJall 
^jj Ajj ^jc. Ida .a ^jj ^J^xll 
^jC ^)Luii e-LLaC- ^)C. aj i al 
^iLa Alll (J^juj^j ^j^Li^. ^jj jliLa 
^LLa jj-a (Jlii pLi j 4j1c <iill 

j < - llj^L all ^ 1 ■ j jLj^ j 

<J (jl ill Jc. Lsk (jli VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dan [Ahmad bin Abdah 
Adl Dlabyi Al Bashri] 
keduanya berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari [Zaid 
bin Aslam] dari [Atho" 
bin Yasar] dari [Mu'adz 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



J\ jUi Jli 3Jj f^jL 
J jj^j (Jlaa £jjiU1I Iajj ^>fil 

(JjiUJI jj alia j Atll 

4jLa AjiJI [j (jla (jjiiaj 
(jjj La£ (jjli^ jJl (JJJ La 
^jjj^J^jall^ (^aj^/|^ g.1 la \ all 

j^ij Lgiajj (jl JC 

a jilo3 ail jijlLuj I ill ^iaJl 
Ij&fc ^ unr- jjI Jliujjijall 
(jj ^UiA (jc ClyAkll IjlA £^ jj 
c-LkaC (jc. ^IwjI (jj Ajj (jc. H til 
I JAj (Jj^ (jj jLLa (jc jLjjj (jj 
(jc ^LaA ' ilJ la (j^i ^j^al C5-^ c ' 
jlluJ (jj c-LlaC (jC ^iwjl (jj Ajj 
X] *1 Ui-.j ClLaLLall (jj oJlljC (jC 

- ? ' ' S " s'si 

^aJ^a jlULaj (Jja. (jJ jLLi l^JJ^J 



bin Jabal], Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa puasa 
ramadlon, shalat lima 
waktu, haji ke baitullah - 
aku tidak tahu apakah 
beliau menyebut zakat 
atau tidak- kecuali laik 
bagi Allah untuk 
mengampuninya bila ia 
berhijrah di jalan Allah 
atau tinggal di kawasan 
tempat tinggalnya." 
Berkata Mu'adz: 
Bolehkah aku 
memberitahukannya 
kepada orang-orang? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Biarkan 
mereka beramal karena 
sesungguhnya di surga 
ada seratus tingkat, 
masing-masing tingkat 
jaraknya antara langit 
dan bumi, dan Firdaus 
adalah surga tertinggi, 
tengah-tengahnya dan 
diatasnya 'arsy Ar 
Rahman, darinya sungai- 
sungai surga memancar. 
Bila kalian meminta 
pada Allah, mintalah 
Firdaus." Berkata Abu 
Isa: Seperti itulah hadits 
ini diriwayatkan dari 
Hisyam bin Sa'ad dari 
Zaid bin Aslam dari 
Atho bin Yasar dari 
Mu'adz bin Jabal dan 
menurutku ini lebih 
shahih dari hadits 
Hammam dari Zaid bin 
Aslam dari Atho bin 
Yasar dari Ubadah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ash Shamit. AthcT tidak 
bertemu Mu'adz bin 
Jabal, Mu'adz lebih 
dahulu meninggal 
dimasa khilafah Umar. 


2454 


(ji^jJI (jj Alii liiik 

(jC ^Lul (jj .1) j UiiAk £LaA 
ajLiC. (jc. jl-wiJ (^>J P 1 lac 
Atll C5 -lj-a (J J^O ^''"^ uall 

La£ jjjl^jj) (Js jjjj Li 

jljjl jf «' Uj La j A^kjJl lA^ic-l 
Lj3j3 (j-oj AjLjjVl AjiJI 
£ jKn^ Alii a "1 Ijli (jjjjaJI 
(JJ 1 Hi la 1 Bj ^jMI 

aj^j ^LujI Aj j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Hammam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Aslam] dari [Atho v bin 
Yasar] dari ['Ubadah bin 
Ash Shamit] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Di 
surga ada seratus 
tingkat, jarak antara 
masing-masing tingkat 
seperti antara bumi dan 
langit dan Firdaus adalah 
surga tertinggi, darinya 
empat sungai surga 
memancar, di atasnya 
'arsy, bila kalian 
meminta kepada Allah, 
mintalah Firdaus." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Zaid bin Aslam] 
sepertinya. 


2455 


jjc. *> »j* 1 j^jjI HiAa AjjjS Hi^a 

Ija aSa 1 (jjLallaJI (jl 

^ \ n if*- ^jjl cJlflJafl^a i ujj 

: 1. - r- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Darraj] 
dari [Abu Al Haitsam] 
dari [Abu Sa'id] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jia.j]| 3jc jj Alii .jjc Ujik 
s.ljiA]| jj Sjj3 UjAa. 
r \ lac jc jj S 1}JC Ijjjil 

jj-a^ jj jjaC jc 
^jjjll jCJj* jj Aill .JJC jc 
jl (JlS illjj Ajlc iil ( _ s Jj-a 
<_SjJ <iaJI (JaI s-Luij j<> si jill 
j 1* u n e-ljj j-a l^Sl-Li j <al Jj 

jb l^Li (_g jj ^ii. 

tli jaUll j$jlii djjij iil 

jf a Ajli cii jsUll U>la (jLkjill j 

4"';q,'^i"'n-l £j ISLa 4j3 tljli.il j] 
UjAa. jljA IjjAk^jl jj j« 
jj jc .iLaa jj e luc 

jc jjiu-o jj jjaC jc t-JjLi all 
(^jjll jc J j» m« jj Alii .Jjc 
uj la s j^j ^Uaj Ajic auI ^ i . 
jc j^jj^^/I jjl l_jj.la jliA 
jj jJaC jc ' ■ 'M mil jj s-UaC 
Jl jXj-c-a jj Aiil .JJC jC jj-LlA 
IjlA ^ alj*-aj fijaJ 

jjjaa jj B JJJC I j-o ^Lwal 

AaJj JJC j JJja. <_SJJ Ij^ij 
o j*9jJ ' ■ IjLuill jj s-UaC jc 
jc jj j^ 1 jj w A jjjjj 1 Vi *w 
^1 C-JJ-la jaj ' . <M mil jj pUaC 
t—lia-ual 4jt3jJ j»lj j^aja.^ 



nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga 
ada seratus tingkat, 
seandainya seluruh alam 
berkumpul di salah 
satunya pasti memuat 
mereka." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini gharib. 



2456 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
bercerita kepada kami 
[Farwah bin Abul 
Maghra'] telah bercerita 
kepada kami [ Abidah 
bin Humaid] dari [Atho' 
bin As Sa'ib] dari [Amru 
bin Maimun] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya putih 
betisnya seorang wanita 
penghuni syurga akan 
tampak kelihatan dari 
balik tujuh puluh kalin 
sampai terlihat 
tulangnya yang jernih, 
yang demikian itu 
karena Allah telah 
berfirman "Seakan-akan 
bidadari itu permata 
yakut dan marjan." (Ar- 
Rahmaan: 58) adapun 
permata yaqutnya 
terbuat dari batu yang 
jika di masukkan kabel 
ke dalamnya kemudian 
kamu bersihkan, niscaya 
kamu akan dapat melihat 
dari belakangnya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 
bercerita kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







['Abidah bin Humaid] 
dari [Atho v bin As Sa'ib] 
dari [Amru bin Maimun] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dengan hadits 
yang semakna. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 
bercerita kepada kami 
[Abu Al Ahwas] dari 
[Atho' bin As Sa'ib] dari 
[Amru bin Maimun] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
dengan hadits yang 
semakna dengannya 
namun tidak 
memarfu'kanya dan ini 
lebih shahih dari hadits 
Abidah bin Humaid, 
demikianlah Jarir dan 
yang lainnya 
meriwayatkan dari 
AthcT bin As Sa'ib dan 
mereka tidak 
memarfu'kannya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
bercerita kepada kami 
[Jarir] dari [AthcT bin 
As Sa'ib] yang semakna 
dengan hadits Abul 
Ahwas namun sahabat 
Atho' tidak 

memarfu'kannya dan ini 
yang lebih shahih. 


2457 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Fudlail bin Marzuq] 
dari [Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ la i a ^J 1 ""- I ijA^ ^ > a if*. 


Salam bersabda: 
"Sesungguhnya 
golongan pertama yang 
masuk surga pada hari 
kiamat (adalah yang) 
mukanya bersinar seperti 
sinar bulan di malam 
purnama dan golongan 
kedua seperti bintang 
bersinar terang terindah 
dilangit, setiap lelaki di 
antara mereka 
mendapatkan dua istri, 
setiap istri mengenakan 
tujuhpuluh perhiasan, 
sungsumnya terlihat dari 
belakang." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2458 


o^pij (J jl (Jlii alLij 4j1c iill 
j^l ^jic. Ajjliill^ jijll All] 

Ml - & ~ - 

^ la i a ^j^'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Muhammad Ad 
Dauri] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] telah 

mengkhabarkan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Firas] dari [Athiyah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Golongan pertama yang 
masuk surga mereka 
bagaikan bulan di malam 
purnama dan golongan 
kedua seperti warna 
bintang bersinar terang 
terindah dilangit, setiap 
lelaki di antara mereka 
mendapatkan dua istri, 
setiap istri mengenakan 
tujuhpuluh perhiasan, 
sungsumnya terlihat dari 
belakang." Berkata Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Isa: Hadits ini hasan 
shahih. 


2459 


(jj J^-L^-a j jl-^ij (jj ^ I**. 

jc- (jLkall jljJaC jc- ^ LaSUiaSl 
iiil t^ji-a ^ ; "1 j» mil (jc o5l3 
^ (j^jill ^ LaaJ Jla alia j 4j1c 
£-La=JI (J- 0 I^J ^ »j3 4ik]l 
(jjlaj jl <&l (J J^J tll^ 
L_lUll ^j^jLo oj3 kau (JUi 
t^uiic jjl Jll pjl (jj Jj j (jc. 

(_)»'<' jj""- XM^S [*iv\i j/> dij.'i 
jl Loll jlJV. i*u\i j-> V' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Mahmud bin 
Ghailan] keduanya 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Ath 
Thayalisi] dari ['Imran 
Al Qattan] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam beliau 
bersabda: "Orang 
beriman kelak di syurga 
diberi kekuatan 
bersetubuh seperti ini 
dan seperti ini, " ada 
yang bertanya: Wahai 
Rasulullah apakah 
mampu seperti itu? 
beliau menjawab: 
"Mereka diberi kekuatan 
jima' sampai seratus kali 
lipat." Dan dalam bab ini 
ada hadits dari Zaid bin 
Arqam, Abu Isa berkata: 
Hadits ini shahih gharib, 
kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Qotadah dari 
Anas kecuali dari hadits 
Imran Al Qattan. 


2460 


1 \ f. \ jj i-v 1 jj^aj (jj I V* *w 
(jC j-axi Ijjiil liljllall (jj jIll 
ojjjA ^1 jc- (jj ^UoA 
Ajic Alii ^jij-a <&l J JuiJ (Jlllll 

Alii j-ftk]l ojjj-a j^^Ac ^£JJjj-a 

jjlajil) ^j jjliLij 
(_jA.a]| (j« ^ Ul ■ Val j t 1ft HI tfejj 
ojlVI (j-o j-oL^-aj 4 iJaflilj 
a g la Ai.lj (JSlj lilLi^H afra '"Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





0* La^ijjLi iSJi dfejj 
y ^ nit il 

™ jj^''"' *3 J^j 1 

IjlA ^ l jnr- jjl (Jlaljuir- j o^>^j 


Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Golongan 
pertama yang masuk 
surga pada hari kiamat 
wujud mereka seperti 
sinar bulan di malam 
purnama, mereka tidak 
meludah didalamnya, 
tidak beringus dan tidak 
buang hajat, di surga, 
wadah-wadah mereka 
terbuat dari emas, sisir 
mereka terbuat dari emas 
dan perak, dupa mereka 
dari kayu cendana 
(uluwwah) dan keringat 
mereka kesturi, masing- 
masing dari mereka 
mendapat dua istri, 
sungsum keduanya 
terlihat dari balik daging 
karena indahnya, tidak 
ada sengketa di antara 
mereka dan hati mereka 
tidak saling murka, satu 
hati, mereka 
memahasucikan Allah 
dipagi dan disore hari." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini shahih dan uluwwah 
adalah kayu cendana. 


2461 


(jjl lj^>fi.l ^j_*aj (jj -Iijjjj US^a 
(jC 4 kit S (jjl lj^)AaJ liljUAll 
jji ^ jl.N jc. i mi '1 (j' ^Jf' 
(jc (_>allj ^1 (jJ ^iilu (jJ J-alc 
Atll (_5-lj-a ^ J "1 (jxAii. (jc 
jlla (fjaj La (jl jj (Jll alluj AjIc 

La AJ Ciaji.jjJ li a!=JI ^ ILa 

(_paj*)/lj Clllj-aUl (JjalJ^a. (jjj 

^iLl aI^JI JaI (j-a !&40 (jl 

(jn.at'iill p ^ 1 la ^uJol c^) jL^I IjjS 
£^ax^a (jn-at'nll ^utLu LaS 
I'n'ii 1 7„«-. j,l (Jl'o^j^'al 

<-5 jj -^j (jjl ^''\;^ 0-? 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Dawud 
bin Amir bin Sa'ad bin 
Abi Waqqash] dari 
[ayahnya] dari 
[kakeknya] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jc. !_>alaj ^1 Jain (jJ jaC 
plnj AjIc Alii (_gll-a ^g. 


Salam bersabda: "Andai 
yang dibawa kuku dalam 
surga terlihat niscaya 
antara sisi-sisi langit dan 
bumi akan terhiasi 
karenanya, andai 
seorang penghuni surga 
muncul lalu gelang- 
gelangnya terlihat 
niscaya padamlah 
matahari seperti 
matahari melenyapkan 
cahaya bintang-bintang. 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini gharib, kami hanya 
mengetahui sanad ini 
dari hadits Ibnu Lahi'ah. 
[Yahya bin Ayyub] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dan berkata: Dari 
[Umar bin Sa'ad bin Abi 
Waqqash] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 


2462 


al2dA jjl j (jJ "Q 1^4 ^ 

^UiA ^ jUii Uiilk Via ^c-Ujll 

(jC- (Jj^^/I ^alc (jC (jC 
(J^£ ^^)^ 4jiJI (J*' 
c_lj^jc j i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Abu Hisyam Ar 
Rifa'i] keduanya berkata: 
Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Hisyam] dari 
[ayahnya] dari [Amir Al 
Ahwal] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Penghuni 
surga itu tidak berbulu, 
tidak berjenggot, 
mengenakan calak mata, 
kemudaan mereka tidak 
hilang dan baju mereka 
tidak pernah usang." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an gharib. 


2463 


Atll ^'^* <jyJ^ (jcla-ui ^1 (jt 

a a j 1 m a c^H 3 ^)^^ g.1 .Qj nil 
IjlA u unr- jjI (JlaAiui AjLo 

e t, * i a' - * 

(jjj Lo£ CllLkjill (JJJj dlla jjlll 
^jJajVl^j g.1 fli nil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
dari [Amru bin Al 
Harits] dari [Darraj Abu 
As Samah] dari [Abu Al 
Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang firman 
Allah: "Dan hamparan- 
hamparan (permadani- 
permadani) yang 
ditinggikan." (QS. 
Alwaqi'ah 64), Beliau 
bersabda: "Tingginya 
sama seperti antara 
langit dan bumi, 
perjalanan limaratus 
tahun." Berkata Abu Isa: 
Hadits ini gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Risydin bin 
Sa'ad. Sebagaian ahlul 
ilmi berkata tentang 
penafsiran hadits ini, 
maknanya tingkatan 
hamparan-hamparan dan 
jarak masing-masing 
tingkatan itu seperti 
antara langit dan bumi. 


2464 


(jj (_>uJjJ UjA^. <-;-lJJ-i jJl LiiAi. 

(jj <&l Ait (jj jljc. (jj J-'J 
dljj ^.L/lujI (jC (jC JJJJ^ 

J jjuij j£j 

4jL> l^ia (jjill 3^=> cs^ ' . i^l jll 
1 i<1j Ijtlii JlVn.,, j) 4n„ 
(jlS l_JAjJI (jjjl ji Ifr-jfl uJ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah bercerita 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Yahya bin Abbad 
bin Abdullah bin Az 
Zubair] dari [bapaknya] 
dari [Asma' binti Abu 
Bakar] berkata: Aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



c_ij^c. ^ la i a i aa t — u ^ 



mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda ketika 
disebutkan kepadanya 
Sidrotul Muntaha beliau 
bersabda: "Seorang 
pengendara berjalan di 
bawah naungan dahan 
pohonnya selama seratus 
tahun atau seratus orang 
pengendara bernaung di 
bawahnya — (Yahya 
ragu) kepastian 
redaksinya-yang dalam 
naungan itu sarat dengan 
anai anai dari emas, 
buahnya seperti 
tempayan." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib. 



2465 



^jc- ^jj * ^jc AJoluiia <uil 
(jj (Jjij! (jt AjjI (jc gLiija (jj <dil 
iill (^glla <iill J jjoij (Jloilll lillLa 
i2]|jl Jll JJj^il Li jiiLiJ <j!c- 
2 ja SI ^ ^jixJ iill A.uUaC.1 jgj 
t^^J L>^' (j -0 LliaLiJ A^jl 
(jUc-LS LfrSUC.] jjja Lgjj Juiirll 

-CacLil ajlA (jj j-aC- (Jls J jaJI 
Ajic- iill ^jii-a <<ill l] jlaj (JLl 

_jj| J SI '« j a (jj-oa.1 LjjKI iluJj 

«' : 1. - 

<)ill ^jc- (jj jxa 
(jt iS jJ r ' ' (jJ Aill ^JC- j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Maslamah] dari 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Muslim] 
dari [bapaknya] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Suatu ketika 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam ditanya: 
Apa artinya 
KAUTSAR? beliau 
menjawab: Itu adalah 
sungai yang Allah 
berikan kepadaku, yaitu 
di surga, warnanya lebih 
putih dari air susu dan 
rasanya lebih manis dari 
madu, di dalamnya ada 
burung yang lehernya 
seperti leher onta." Umar 
berkata: Sesungguhnya 
ini adalah benar benar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kenikmatan, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: Aku 
telah memakan yang 
lebih baik darinya." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan gharib, adapun 
Muhammad bin 
Abdullah bin Muslim dia 
adalah anak saudara 
Ibnu Syihab Az Zuhri, 
dan Abdullah bin 
Muslim meriwayatkan 
dari Ibnu Umar dan 
Anas bin Malik. 


2466 


(ei (3a ijl J JJ"0 1j cJl^a 
:'A\i.\\ m jl JIS J°i 2;i\l 

,**.'. , ** .°. ' J * ' \ I (* '^t "* . \ ' 
I UliI l \ ^-v 4 i-^ \ | * t- 3 ! ^ ] \ )-> \ 

(J^ Jj] .J 3a ill 
Jl! 4_Li.LLa] (Jla La Jio <J 3^ 

1 lOiS'iic 3h..ai I i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] 
berkata: Telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [ Ashim bin Ali] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mas'udi] dari [Alqamah 
bin Murtsid] dari 
[Sulaiman bin Buraidah] 
dari [ayahnya], 
seseorang bertanya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam: Wahai 
Rasulullah, apakah di 
surga ada kuda? Beliau 
menjawab: Bila Allah 
memasukkanmu ke 
surga, kau akan dibawa 
di atas kuda dari permata 
merah di surga yang 
membawamu terbang di 
surga semaumu." Orang 
lain bertanya pada 
beliau: Wahai 
Rasulullah, apakah di 
surga ada unta? Beliau 
tidak menjawab seperti 
yang dikatakan kepada 


alluj AjIc ill! /L ."^ (j& 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



temannya, beliau 
bersabda: "Bila Allah 
memasukkanmu ke 
surga, didalamnya ada 
segala yang diinginkan 
oleh jiwamu dan 
dipandang nikmat oleh 
matamu." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid bin Nashr] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 
[Sufyan] dari [Alqamah 
bin Murtsid] dari 
[Abdurrahman bin 
Sabith] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya dengan 
maknanya dan ini lebih 
shahih dari hadits Al 
Mas'udi. 



2467 



CLu.la.ll ,j ■ S-ijjl 
1 j jir- £JUJ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
bin Samurah Al Ahmasi] 
telah bercerita kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Washil bin As 
Sa'ib] dari [Abu Saurah] 
dari [Abu Ayyub] 
berkata: Seorang badui 
datang kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu berkata: 
Wahai Rasulullah 
sesungguhnya aku 
menyukai kuda apakah 
di syurga ada kuda? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menjawab: Jika kamu di 
masukkan ke dalam 
syurga maka kamu akan 
diberi kuda dari yaqut 
yang mempunyai dua 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sayap dan kamu akan 
dibawa kemudian 
terbang kemana saja 
yang kamu sukai." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
sanadnya tidak 
sedemikian kuat, kami 
tidak mengetahuinya 
dari hadits Abu Ayyub 
kecuali dari jalur sanad 
ini, adapun Abu Saurah 
dia adalah anak 
saudaranya Abu Ayyub, 
dia dilemahkan dalam 
masalah hadits, Yahya 
bin Ma'in telah 
melemahkannya sama 
sekali. Dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad 
bin Isma'il berkata: Abu 
Saurah ini haditsnya 
munkar, dia banyak 
meriwayatkan hadits 
hadits munkar dari Abu 
Ayyub dan tidak ada 
yang mengikuti 
riwatatnya. 


2468 


alLlj Ajlc ijl fgj^l 

iy>4. a!=JI aI=JI JaI cji-lj Jla 

» • - , < -. ■»-- '*: - * , '■ - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hurairah Muhammad 
bin Firas Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tmran Abu Al 
Awwam] dari [Qatadah] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Abdurrahman bin 
Ghanm] dari [Mu'adz 
bin Jabal] nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Penghuni surga masuk 
surga dalam keadaan 
tidak berbulu, tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



berjenggot, mengenakan 
calak mata, berumur 
tigapuluh atau tigapuluh 
tiga tahun." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan 
gharib dan sebagian 
sahabat Qatadah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Qatadah secara 
mursal, mereka tidak 
menyandarkannya. 



2469 



^jl a Lall Jy jj (^jj [jj i aa I 

(J°; l '— 3 (jj lla ^- lijSi. j£JI 

jjl (Jli-ft-aVI iX?*"^ J 

(JJ (j^ ' " l>C- (J^ cl^ ffr^J 

jjl j (j-ui^. JUJ (JJ C_Jjlji-G (jC 
(jj m AJlujI ^jliul 



Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Yazid Ath Thahhan Al 
Kufi] telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudlail] dari [Dlirar bin 
Murrah] dari [Muharib 
bin Ditsar] dari [Ibnu 
Buraidah] dari [ayahnya] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Penghuni surga itu 
sebanyak seratus 
duapuluh baris, delapan 
puluh diantaranya dari 
ummat ini dan 
empatpuluhnya dari 
seluruh ummat." Berkata 
Abu Isa: Hadits ini 
hasan. Hadits ini 
diriwayatkan dari 
[Alqamah bin Murtsid] 
dari [Sulaiman bin 
Buraidah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam secara mursal. 
Diantara mereka ada 
yang berkata: Dari 
Sulaiman bin Buraidah 
dari ayahnya dan hadits 
Abu Sinan bin Ditsar 
adalah hadits hasan, 
namanya Dlirar bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



— ~p — 2 — ~ — ~T"~ — ~ — 5 o , ~f 4 — 

LI] la (j^Lic- ^jj 3 jJaaJa Lii-la. 

JjT ul« (jj Alii .MC (jt ' "' l^J 

I jlli <1=J! JaI tLilii I jj j£j 
V <kJI aI^JI JaI jlai 

£jjl Li 4 «li i) a V! I g La 

^ r l : ajjl l SjiijLS ^1 (iljill 

SJT i'MlS jl Jj^Ul^l Jj^l 

•> ' * * < * * tt 

^_y^s*. ' *<j la I^A ;r- ^jl 
(jl^JaC (jC <-;-lLl]l ^J"" ' a 

^^.laJI "u* . i] ^jl j .ji. ^ ^jj 



Murrah dan Abu Sinan 
Asy Syaibani namanya 
Sa'id bin Sinan, ia orang 
Bashrah, Abu Sinan Asy 
Syami namanya 'Isa bin 
Sinan adalah orang 
Qasmali. 



2470 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] berkata: 
Aku mendengar [Amru 
bin Maimun] 
menceritakan dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata: Kami bersama 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam di kubah 
sekitar empat puluh 
orang lalu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bertanya kepada 
kami: "Maukah kalian 
menjadi seperempat 
penghuni surga?" 
mereka menjawab: Ya. 
Beliau bertanya: 
"Maukah kalian menjadi 
sepertiga penghuni 
surga?" mereka 
menjawab: Ya. "Maukah 
kalian menjadi separuh 
penghuni surga, 
sesungguhnya surga 
hanya dimasuki oleh 
jiwa yang muslim, 
tidaklah kalian dalam 
kesyirikan kecuali 
seperti bulu putih di 
kulit kerbau atau seperti 
bulu hitam di kulit 
kerbau merah." Berkata 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Isa: Hadits ini 
hasan shahih. Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
'Imran bin Hushain dan 
Abu Sa'id Al Khudri. 


2471 


^liLall ^jj j . '—all Uii.la. 

(jc. jij gj jll (jc. jijiii 

alia j *ul& iill auI (3 J^J 
<lo (jjikij ijiil 4-^ 

(Jill jjj - » ffi J ^ jlSj ( _ g 3a Ajic 

i ))jr-. r'*))^ 1 '..«-. jvl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadlal 
bin Ash Shabbah Al 
Baghdadi] telah 
bercerita kepada kami 
[Ma' an bin 'Isa Al 
Fazari] dari [Khalid bin 
Abu Bakar] dari [Salim 
bin Abdullah] dari 
[bapaknya] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Pintu masuk 
masuk surga ummatku 
luasnya seperti 
perjalanan seorang 
penunggang kuda yang 
cakap selama tiga, 
kemudian mereka akan 
berdesak desakan 
memasukinya sampai 
hampir hampir 
punggung mereka 
hilang." Abu Isa berkata: 
Hadits ini gharib, dia 
berkata: Aku bertanya 
kepada Muhammad 
tentang hadits ini namun 
dia tidak mengetahuinya 
dan berkata: Khalid bin 
Abu Bakar mempunyai 
hadits-hadits munkar 
yang dia riwayatkan dari 
Salim bin Abdullah. 


2472 


iiaaJI 1)r. t Vi 1-v jl Ir. ^ji il uaA 
IVil-v jjijA.ll )l jj) i )))-v jj) 

Ljl j^a! 4ii ' ■ Ljlaall (jj Aula (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



tJla ^jlji l^jil Ij*-" 1 cJ^-Sa AlkJI 

Igll ^r-.l (JjJaSJ Lj_ia I La jlkjl 

£jC<a jlia II ^alj^j ^j-a *LLiaj^j 

c_lA j ^j-a ^)jL1aj ^j-a 
^Aull (J'^T* Ij <LiL*a3 ^j-a ^)jLi-aj 
gLuS LaJ 

UJ^H JJ^lAllj lilui-all 
-» La (JjjaaL ^g_oil^}SJI i—lLaj-al 
Lj Cilia SjJjA jjl tjLS I utla In 
Jla Lajj (JA j Ail! (J^J 

"SiJJ LS* u'j'J^ (3* (jla Aij 
V Ula jijll Ail jiallj jjnrtnill 

(J ijjjLaj V £1M (JlJ 
Ujill AjIj^c. (_Ca3«i j^^jj 

J j3j3 J jixJ -M tllj lj (J* 
t " la L jJi jii-a AJLud ^^Jj 
lillj j^lt ^A 1 ajjjS ajlA tSftSjli 

^a ^a AjL^Lj ^gJnCuc- 

l^j^^J ^] 1 ijUt a^jl& I " l^ J a a 

Ujj (J jil j Jaa I ij'' J!La 

La J) I j-a j3 JlsLij liljlfi 

La I jiii <a\ j£JI (J-a i£J CllJUC.1 



<j t"^a-v ja la 



jUa , 



jjjaJI ^>kli La <ua 4£j3u11 

La UJ (J-a^ia t_i jlall ^jic. j^-^j 

Ljja ^Lu t_>uJ LiijjiCul 
^^sli (JjjjJ! lillji (_jaj <_5 jiulj 

Ajuiijill Ajjiall jj (J=>.jll (Jjiia 
(jjljlll (j-a Ajlt (_J La jjja 



iaajj La3 



<la jA La AjII rfi^j 



kami [Abdul Hamid bin 
Habib bin Abu Al 
'Isyrin] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hassan bin 
Athiyah] dari [Sa'id bin 
Al Musayyib] ia bertemu 
[Abu Hurairah] lalu Abu 
Hurairah berkata: Aku 
meminta kepada Allah 
semoga menyatukanku 
denganmu di pasar 
surga. Sa'id bertanya: 
Apa disana ada pasar? 
Abu Hurairah 
menjawab: Ya, telah 
menghabarkan kepadaku 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, bahwa 
penghuni surga bila 
masuk surga, mereka 
tinggal di sana karena 
keutamaan amal-amal 
mereka, kemudian 
diizinkan seukuran hari 
jum'at dari hari-hari 
dunia lalu mereka 
mengunjungi Rabb 
mereka kemudian Rabb 
menampakkan 'arsyNya 
pada mereka, salah satu 
taman surga nampak 
pada mereka kemudian 
mimbar-mimbar dari 
cahaya, mimbar-mimbar 
dari mutiara, mimbar- 
mimbar dari yaqut, 
mimbar-mimbar dari 
permata, mimbar- 
mimbar dari emas, 
mimbar-mimbar dari 
perak diletakkan untuk 
mereka, yang paling 
rendah di antara mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




beserta tingkat 
kerendahannya duduk di 
atas gundukan tanah 
kesturi dan kafur dan 
mereka beranggapan 
tempat duduk para 
pemilik kursi tidak lebih 
baik dari mereka." Abu 
Hurairah bertanya: 
Wahai Rasulullah, 



apakah kita akan melihat 
Rabb kita? Beliau 
menjawab: "Ya." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bertanya: "Apakah 
kalian kesulitan saat 
melihat matahari dan 
bulan di malam 
purnama?" Kami 
menjawab: Tidak. Beliau 
bersabda: "Seperti itu 
juga kalian tidak 
kesulitan dalam melihat 
Rabb kalian. Dan 
dimajlis itu tidaklah ada 
seorang pun melainkan 
Allah mendatanginya 
dengan sebenarnya 
hingga la bertanya 
kepada seseorang dari 
mereka: Hai fulan bin 
fulan, ingatkah kau saat 
berkata begini dan 
begini? Allah 
mengingatkan sebagian 
kemaksiatan- 
kemaksiatannya didunia. 
Orang itu berkata: 
Wahai Rabb, apa Kau 
tidak mengampuniku? 
Allah menjawab: Ya, 
luasnya ampunanku 
sampai pada tempatmu 
ini. Saat mereka seperti, 
mega menaungi mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



di atas mereka lalu turun 
hujan minyak wangi 
yang baunya sama sekali 
belum pernah mereka 
temukan, Rabb kita 
Tabaaraka wa Ta'ala 
berfirman: Berdirilah 
menuju kemuliaan yang 
telah Aku persiapkan 
untuk kalian lalu 
ambillah yang kalian 
inginkan. Lalu kami 
mendatangi pasar yang 
diliputi oleh malaikat, di 
dalamnya ada yang 
belum pernah dilihat 
mata sepertinya, belum 
pernah terdengar oleh 
telinga dan tidak 
terlintas dihati, lalu apa 
yang kami inginkan 
dibawakan untuk kami, 
di sana tidak dijual dan 
tidak dibeli. Di pasar itu, 
para penghuni surga 
saling bertemu satu sama 
lain." Beliau 
meneruskan: "Seseorang 
yang tinggal di flat 
(derajat tinggi) surga 
lantas datang lalu 
bertemu dengan orang 
yang tingkatnya berada 
dibawahnya beserta 
kerendahan yang ada 
padanya lalu ia kaget 
terhadap pakaian yang 
diperlihatkan padanya, 
akhir kata-katanya 
belum juga habis hingga 
ia menghayal yang lebih 
baik darinya, karenanya 
tidak layak bagi siapa 
pun untuk bersedih di 
surga. Setelah itu kami 
pulang ke rumah-rumah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kami, kami disambut 
oleh istri-istri kami, 
mereka berkata: Selamat 
datang, kau datang 
dengan keindahan yang 
lebih baik dari saat kau 
tinggalkan kami. Ia 
berkata: Sesungguhnya 
kami menemani Rabb 
kami Al Jabbar hari ini, 
laik bagi kami untuk 
pulang seperti ini." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini has an gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari jalur sanad ini. 
[Suwaid bin Amru] 
meriwayatkan sebagaian 
hadits ini dari [Al 
Auza'i] . 


2473 


-liA j (J-a-ui (jj Aiil IjjAk 
Ajc Ijilk AjjULo jjI Ijilk 
(jUaxill (jc. J^a i -'j (jj (j-<L^j]l 
Jjjjj (JlallJ ^ic (jc jiLa (jj 

^ (jj alLij AjJc. 2jl (^Ila <&l 

s-1 uullj (JLkjll (j« jj. all V] 
(J^.5 ojjj_a (3?.jll ^is'u'nl lili 

1*11 >li 1 7„,(-. j,l (jlSlj'« 
I-JJJC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] dan [Hannad] 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [An Nu'man 
bin Sa'ad] dari [Ali] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga 
ada pasar, tidak ada jual 
belinya kecuali foto 
kaum lelaki dan 
perempuan, bila seorang 
lelaki berselera terhadap 
foto itu, ia langsung bisa 
masuk ke menemuinya." 
Berkata Abu Isa: Hadits 
ini gharib. 


2474 


(jc (j-^ j 1 Vi JuA liUa 

(jj (jjAa (jc JLk ,_J (jj (JjxauiI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jUiii alLlJ Ajlc 2jl ^jli-a 

(Jlaa jAjJI aJj! jiaJI 

< ^ = s - r.^ ?- -'>,-' *- 
4j j^jiia (^jj cs*^" uj j ^ 3 ^j* u " 

liljj laaJ ^timi L_S 1 j3 p 1 jliala 
^ la i a 


telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Qais bin 
Abu Hazim] dari [Jarir 
bin Abdullah Al Bajali] 
berkata: Kami dudu di 
dekat nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
melihat rembulan di 
malam purnama lalu 
bersabda: 

"Sesungguhnya kalian 
akan di hadapkan kepada 
Rabb kalian, kalian 
melihatNya seperti 
kalian melihat rembulan 
ini, kalian tidak 
berdesakan dalam 
melihatNya, karena itu 
bila kalian mampu untuk 
tidak dikalahkan shalat 
sebelum terbitnya 
matahari dan shalat 
sebelum terbenamnya 
matahari, lakukanlah." 
Setelah itu beliau 
membaca: "Maka 
mahasucikanlah Rabbmu 
sebelum terbitnya 
matahari dan sebelum 
tenggelamnya 
(matahari)." (QS. Qaf 
39), Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 


2475 


jUa^ l^J^. i^^a {jl {ja^j^S 
4 i\r_ A) \\\\ jj^iigi^i 

iic. l£] jl jlii tj'^i a!=JI a!=JI 

s ' . if 5 - is ? ' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit Al 
Bunani] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Shuhaib] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam tentang 
firmanNya: "Bagi orang- 
orang yang berbuat baik, 
ada pahala yang terbaik 
(surga) dan 

tambahannya." (Yuunus: 
26) beliau bersabda: 
"Bila penghuni surga 
masuk surga, ada yang 
menyeru: Sesungguhnya 
kalian memiliki janji 
disisi Allah. Mereka 
berkata: Bukankah la 
telah memutihkan 
wajah-wajah kami, 
menyelamatkan kami 
dari neraka dan 
memasukkan kami ke 
surga? Mereka 
menjawab: Benar. Lalu 
hijab di buka." Beliau 
bersabda: "Demi Allah, 
la tidak memberi sesuatu 
pun kepada mereka yang 
lebih mereka sukai 
daripada pemberian-Nya 
agar mereka bisa 
melihat-Nya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
diisnadkan dan 
dimarfu'kan oleh 
Hammad bin Salamah. 
Sulaiman bin Al 
Mughirah dan Hammad 
bin Zaid meriwayatkan 
sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam hadits 
ini dari Tsabit Al 
Bannani dari 
Abdurrahman bin Abu 
Laila. 



2476 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jla jjjj jc <JjjI jaJ (jc AjUli 

(J JJ-UJ (JliljilJ J-ftC (jjl djJLAAJi 

^jj^l (jj ilLij AjIc 2jI ^jila <&! 

J) ji»ij (j-al "Ujii AjiJI (Ja I 
A-ojajj 4j^Ij jl j 4jlii. 

^ *u n t o\ l % j i . n ~t\ * J J ' n J 

I j9 4-lJoC ^ a ^ < \ ^ ^ 
alLij 4j]c AUl *&l J jilj 

IgJJ ajjJaU -JJ-ojJ BJJ>J 

jj J3j (^j-uiit jjl (Jla ajialj 

jc 4j^j jjc (j-o 1 "\; ^ il I^A 
j-ac- (jjl jc jJjJ jc (JjjI jjjjJ 

.JJC. oljJJ It jij-o 

J^c- lw' (Jc- JJjJ (jc- j=-j! 
^ja ■'"'■V I Alii luc (_SJJJ li j3 ji 
.IkL^-a (jC JJJJ (jC jlj&Lj (jC 
4ji3jJ £jj 4jj3 J-aC (jjl jC 
(jj lla a L_UjS jjl iiii.iJ IjliSi. 

i*S?l <)i)l .jjjc Ujik f.iUJI 
■JALa-a jc JJjJ (jC jlj&Lj jc 
4jl9jj ^]j ajj^j j-ftC (jjl (jc 



kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Syababah] 
dari [Israeli] dari 
[Tsuwair] berkata: Aku 
mendengar [Ibnu Umar] 
berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya 
tingkatan penghuni 
surga terendah adalah 
orang yang memandang 
taman, istri-istri, 
kenikmatan, pelayan dan 
tempat tidurnya sejauh 
perjalanan seribu tahun 
dan yang paling mulia 
dari mereka adalah yang 
melihat wajahnya dipagi 
dan sore hari." 
Selanjutnya beliau 
membaca: "Wajah-wajah 
(orang-orang mukmin) 
pada hari itu berseri-seri. 
Kepada Tuhan-Nyalah 
mereka Melihat." (Al 
Qiyaamah: 22-23) Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Isra v il 
dari Tsuwair dari Ibnu 
Umar secara marfu' dan 
diriwayatkan oleh 
[Abdul Malik bin Abjar] 
dari [Tsuwair] dari [Ibnu 
Umar] secara mauquf. 
Diriwayatkan oleh 
[Ubaidullah Al Asyja'i] 
dari [Sufyan] dari 
[Tsuwair] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Umar] tapi ia 
tidak memarfu'kannya. 
Telah menceritakan 
kepada kami seperti itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'M, ^jii-a Mil (U jjuij (JlllLa OJJJA 

cs^ UJ^ j-^l _jikJI 

' - ij la Ija ^ njr- ijli^jjjj 

j c_ij^)C. ^ la i a ^jlna 

jj) jjc. jjiiC-Vl (jC- -l=Jj 

(jC (jjj-atVI (jt (jjiljjj (jj <dll 
^jC. \» ^jl (jC. ^JU-a ^jl 
alLlj Ajlc *&ll (_5-lj-a ^ J ill 

^JLLa ^j) ' 111 la, j -la a JJC- 

sljj I^SA j ^Lal ^Ilaj AjIc Mil 

Aj^I (jc. jdU-a ^1 (jj (Jj^jj 
Mil j^La (jc ojjjA ^1 

5 0 3 s 0 

AjIc- Mil t^ji-a Jj, ; "I (jc \;t lji 
I ^A (JlLa 4-a.jjll I^A ^j-a ^alLj j 

' - IJ la jA j ClipaJI 



[Abu Kuraib 
Muhammad bin Al Ala] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah Al Asyja'i] 
dari [Sufyan] dari 
[Tsuwair] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Umar] 
sepertinya tapi ia tidak 
memarfu'kannya. 



2477 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tharif 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Jabir bin Nuh Al 
Himmanni] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apakah 
kalian kesulitan saat 
melihat rembulan di 
malam purnama dan 
(apakah) kalian kesulitan 
melihat matahari?" 
mereka menjawab: 
Tidak. beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kalian 
akan melihat Rabb 
kalian seperti kalian 
melihat rembulan di 
malam purnama, kalian 
tidak kesulitan saat 
melihatNya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib. Dan 
seperti ini [Yahya bin 
Isa Ar Ramli] dan 
lainnya meriwayatkan 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Salam. Dan [Abdullah 
bin Idris] meriwayatkan 
dari [A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Hadits 
Ibnu Idris dari A'masy 
tidak terjaga dan hadits 
Abu Shalih dari Abu 
Hurairah dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lebih shahih. 
Demikian pula yang 
diriwayatkan oleh 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Abu Sa'id 
meriwayatkan dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melalui sanad lain 
seperti hadits ini dan 
hadits itu shahih. 


2478 


f 0 , - 4 e 1 Z ~ Jl J i 1 

^ *r-. 1 \ ^ \-*. \ jj^aj ^jj ^ ) ^jjj \ V* 

p 1 la& ^jC aj 1 ul Ajj 
^jjAiJI An in ^1 (jC. jLulJ l>j 

U a!=JI JaV iil (jj ^-"j 
Ujj (jjl jiia a1=JI <JaI 

all i a J (Ja (Jj£j9 lilj-la-uij 

1 \il Li - ; i\ lv;°Ui-.l 

ill (^jl^lbj ^\°;lf. ^.S (JLa 

< ■>,,■;. , . t , 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [Atho v bin Yasar] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] bersabda: 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
berfirman kepada 
penghuni surga: Wahai 
penghuni surga! Mereka 
menjawab: Baik, Rabb 
kami. Ia bertanya: Apa 
kalian ridha? Mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menjawab: Kenapa kami 
tidak ridha sementara 
Engkau telah memberi 
kami sesuatu yang tidak 
Kau berikan kepada 
seorang pun dari 
maklukMu. Ia 
berfirman: Aku memberi 
kalian yang lebih baik 
darinya. Mereka 
bertanya: Apa yang lebih 
baik darinya? Ia 
menjawab: Aku 
menghalalkan 
keridhanKu untuk 
kalian, Aku tidak akan 
murka kepada kalian 
selamanya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


2479 


1 ic, 1 la 1 j i a i (jj ' ' j . 1 V' la 
(jj ^jia liljliill (jj jill 

(jjeljjj] <GaJI (JaI (jj (Jll jiiuij 

i_i5i^5L]l (jj^l jjj U5i Aljill 

J iiiLiij j&i Jc* jsl\ 

<_sa!Ij (Jj Jll (jji^ll i21i3 jS A\ 
? ' j ' -' «.f 
jIiLj 1 jiil ^Ijil j oAij ^ maj 

(Jl aj \\ i.i j Ml 1 ^ij ^ 

(ji,.-v I.^A [ulC jll 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Hilal bin 
Ali] dari [AthcT bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya 
penghuni surga saling 
melihat dalam kamar- 
kamar seperti mereka 
melihat bintang timur 
atau bintang barat dan 
bintang yang tinggi 
karena berbedaan 
derajat." Mereka 
bertanya: wahai 
Rasulullah, apakah 
mereka itu para nabi? 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jj jj jill lie. !*"''■»■ AjjjS Ljjji. 



Beliau menjawab: 
"Benar, demi Dzat yang 
jiwaku berada 
ditanganNya, dan para 
kaum yang beriman 
kepada Allah dan 
membenarkan para 
rasul." Abu Isaberkata: 
Hadits ini hasan shahih. 



2480 



La (jj*jll3 ajli jlill i . '. 

Ujj 2jI lilio j jij lilia 
jA j Ijjj L$^y cs-^ Ijjl^i I j* 

(jjUll (jjaJJJ VI (3 j£i9 ,*J 3 
AtlLj j jaj liHa auL j jaj (jjl jAiS 
UjlSLa IjA j Ujj Alii 

<jic. (jj^)-<u9 -lal^Lall £j-iajjj 

jlill (3*1 (_j^JJJ ^Kji ^aiui Ajit 

Jlij p 1^13 -L£±a £ 

A; j-a jj^i (3* (Jjiia Cll^Aiil (3* 

(3a JIais £j3 l^ji ^3^) ^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Allah mengumpulkan 
manusia pada hari 
kiamat di satu tanah 
lapang kemudian la 
mendatangi mereka, ia 
berfirman: Ingat, setiap 
manusia mengikuti apa 
yang pernah 
disembahnya. Lalu 
penyembah salib 
diperlihatkan 
penjelmaan salibnya, 
penyembah patung 
diperlihatkan 
penjelmaan patungnya 
dan penyembah api 
diperlihatkan 
penjelmaan apinya lalu 
mereka mereka 
mengikuti yang pernah 
mereka sembah dan 
kaum muslimin tetap 
tinggal, setelah itu Rabb 
semesta alam 
mendatangi mereka, Ia 
bertanya: Apa kau tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



iSI Jal Jal dill Jal Jll 2 (J^XJ 
£]Alj ^laJI iill J-LjI 

IjjSi <_J>L 'J\ Jll jllll 

(Jii Lj (JIaj p jUII Jkl j 
Ij (3^5 ^ ^ UJ*, 3* T~ 'I 
UJ*^ 3 ^ jLul 

laA JjSjij lJa jllll JaIj <1=JI 
jii *^jjA 3 c-V jjA jjl jiia 

Lb dJSj (_£jll Cllj-all jA aCikjC- 
jjjJI (jc LLjj TtJJJS * 7- i «aj3 

, » s JV' o** j' 

Ij JUL Ij jUllj 4i=JI JJJ (^jJI 
JaI Ljj Clij-a *i — jii. Aikll (JaI 
t _ r ulJC. jjl JUjji V J jii. jllll 
j3 j i a /u.i^l i u^i I jA 

a2c. 'A\ { Jl^= ^LjIII (jc- tjj'j 

La laA (J!La OJJJ^ Cllljl jj 
jjAjJI (jl 4jjj]I jJal 4j3 jSiJJ 

I La j ^jjLII jfiJj UJ^W 
laA (-i (LiAAaIIj pUjjV! sjA 
(Jj-a "LajVI jiixJI (JaI Ait 
jjjl (jj lillLaj (_£jjj]l jljiui 
£j£Vjj 4jjjc jjl j liljLuJI jjl j 
ajA IjJJ ja^-jl ^»A JJC-J 

iljjjLkVI oja <_j jjj I _jlla £j 

laA j i Vft (JUL) LjJ L>°3^J 
jl l-ujail (J*a1 ajliLl (_5aJI 
CllS-Lk La£ s-LuiVI ajA (_JjJJ 
jaA jJJ jLiii L^J j-a jjj 

(JaI jii Ija 3 (3Uu 

AjJI I jjAjj s JjLlLl ^jJI jjaJI 
aJjijaji C-JjaaJI Ajj3 ^^jjn-aj 



mengikuti mereka? 
Mereka berkata: Kami 
berlindung diri kepada 
Allah darimu, kami 
berlindung diri kepada 
Allah darimu, Rabb 
kami ini adalah tempat 
kami hingga kami 
melihat Rabb kami. Ia 
memerintah mereka dan 
meneguhkan mereka 
kemudian bersembunyi, 
setelah itu datang dan 
bertanya: Apa kau tidak 
mengikuti mereka? 
Mereka berkata: Kami 
berlindung diri pada 
Allah darimu, kami 
berlindung diri pada 
Allah darimu, Rabb 
kami ini adalah tempat 
kami hingga kami 
melihat Rabb kami. Ia 
memerintah mereka dan 
meneguhkan mereka." 
Mereka bertanya: 
Apakah kita melihatNya, 
wahai Rasulullah? beliau 
balik bertanya: 'Apakah 
kalian kesulitan saat 
melihat rembulan di 
malam purnama?" 
mereka menjawab: 
Tidak, wahai Rasulullah. 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kalian 
tidaklah kesulitan 
melihatNya saat itu. 
Setelah itu Dia 
bersembunyi lalu 
muncul lalu Dia 
mengenalkan diriNya 
kepada mereka, IA 
berfirman: Aku Rabb 
kalian, ikutilah aku. 
Kaum muslimin berdiri, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kemudian shirath di 
letakkan, mereka pun 
melintasinya seperti 
kuda-kuda terbaik dan 
pengendara, kata-kata 
mereka saat berada di 
atas shirat: Selamatkan, 
selamatkan. Setelah itu 
yang tersisa hanyalah 
penghuni neraka, di 
antara mereka ada 
segolongan besar 
dilemparkan ke neraka, 
setelah itu neraka di 
tanya: Apa kau sudah 
penuh? Neraka 
menjawab: Apa ada 
yang lain? Setelah itu 
yang tersisa penghuni 
neraka, di antara mereka 
ada segolongan besar di 
lemparkan ke neraka, 
setelah itu neraka 
ditanya: Apa kau sudah 
penuh? Neraka 
menjawab: Apa ada 
yang lain? Hingga 
setelah mereka semua di 
periksa, Allah Yang 
Maha Pemurah 
meletakkan kaki-Nya di 
neraka dan 

menghimpitkannya satu 
sama lain. Ia bertanya: 
Sudah Cukupkah? 
Neraka menjawab: 
Cukup, cukup. Setelah 
Allah memasukkan 
penghuni surga ke surga 
dan penghuni neraka ke 
neraka, kematian 
didatangkan dengan 
diseret kemudian 
didirikan di atas benteng 
antara penghuni surga 
dan penghuni neraka, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



setelah itu dikatakan 
kepada penghuni surga: 
Hai penghuni surga! 
Mereka melihat dalam 
keadaan takut. Dan 
dikatakan kepada 
penghuni neraka: Wahai 
penghuni neraka! 
Mereka melihat dalam 
keadaan senang, mereka 
berharap mendapatkan 
syafaat. Lalu dikatakan 
kepada penghuni surga 
dan penghuni neraka: 
Apa kalian mengetahui 
ini? mereka menjawab: 
Kami mengetahuinya, 
itu adalah kematian yang 
diserahi untuk 
(mencabut nyawa) kami. 
Ia dibaringkan lalu 
disembelih di atas 
benteng antara surga dan 
neraka, setelah itu 
dikatakan: Wahai 
penghuni surga, 
Sekarang tiba saatnya 
kekekalan, tiada lagi 
kematian dan wahai 
penghuni neraka, kalian 
juga kekal tiada 
kematian." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Dan banyak 
sekali riwayat serupa 
yang diriwayatkan dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam yang tidak 
menyebutkan bahwa 
manusia melihat Rabb 
mereka, tidak menyebut 
kedatangkan Rabb dan 
hal-hal serupa. Madzhab 
yang benar tentang hal 
ini menurut ahlul ilmi 
dari kalangan para imam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







serperti Sufyan Ats 
Tsauri, Malik bin Anas, 
Ibnu Al Mubarak, Ibnu 
Uyainah, Waki' dan 
lainnya bahwa mereka 
(di akhirat) melihat hal- 
hal tersebut. Mereka 
berkata: Hadits-hadits 
ini diriwayatkan dan 
kami mengimaninya, 
tidak ditanyakan 
bagaimananya 
(tekhnisnya). Inilah 
madzhab yang dipilih 
oleh ahli hadits; hal-hal 
itu akan terlihat seperti 
yang disebutkan dalam 
hadits dan seperti yang 
diimani, tidak 
ditafsirkan, diduga dan 
ditanyakan 
bagaimananya. Inilah 
pandangan ahlul ilmi 
yang mereka pilih dan 
kemukakan. Makna 
sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Lalu 
mengenalkan diriNya 
pada mereka" 
maksudnya 
menampakkan diri 
kepada mereka. 


2481 


(jlS 1 jj JlJ (jC. 

(jjjjj SI S CIijaIL <LaUa]l ^jj 

jUllj Ai=JI (jjj ■ «1 jj3 ^ii^l 

jlj AiiJI (JAI CllLol L^/)3 CllLi 
JaI CllLal li^-l (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Fudlail bin Marzuq] 
dari [Athiyah] dari [Abu 
Sa'id]ia 

memarfu'kannya, ia 
berkata: Pada hari 
kiamat, kematian 
didatangkan seperti 
domba kelabu lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







didirikan diantara surga 
dan neraka, setelah itu 
disembelih dan mereka 
melihat. Andai ada 
seseorang meninggal 
karena senang tentulah 
para penghuni surga 
meninggal dan andai ada 
seseorang meninggal 
karena sedih, tentulah 
para penghuni neraka 
mati. Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 


2482 


(j-a^j]| ^JC- (jj Alii ^nc. Ujik 
dlAjj llaa jc A aim jj iljai. 

(Jlkil j'^ ''ML jllll j ajKalb 

4 -v j\l \Sk jj^i «r w 1 lijr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Amru bin Ashim] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Humaid] dan [Tsabit] 
dari [Anas] Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Surga diliputi hal-hal 
yang tidak 
menyenangkan dan 
neraka diliputi syahwat." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan gharib shahih 
melalui sanad ini. 


2483 


jjj o^jc- IjjAi. <_JJ j5i jjl IjjAi. 
ClJUtl La Jjj LgjJI jiajl Jlaa 

U-ia UjJaV auI ic-S La JIj UjAII 

l^°vll Jloi ^jK'JI , ['iS-^i 
U-ia LjIaV CiiicS La Jl jiajll 
ciiii. ia IjU UjAll £=Oa Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Amru] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Saat Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



i2Jjjc-3 (Jill ^.ja ojli-alL 

^ tall l$-ja I^JaV Ciiic-I U 
cJISi 

j^j . n't ■ lu la l-Us ^ . i: ir- ^jl 
^ la i a 



menciptakan surga dan 
neraka, Allah mengutus 
Jibril ke surga. Ia 
melihatnya dan yang 
dipersiapkan untuk 
penghuninya. Setelah itu 
Jibril mendatangi neraka 
dan melihatnya serta 
segala yang dipersiapkan 
untuk penghuninya. 
Kemudian Jibril kembali 
kepada-Nya, ia berkata: 
Demi keperkasaanMu, 
tidaklah seseorang 
mendengarnya (surga) 
melainkan akan 
memasukinya. 
Kemudian Jibril 
diperintahkan untuk 
kembali ke surga dan 
ternyata surga diliputi 
oleh hal-hal yang tidak 
menyenangkan. Ia 
berfirman: Kembalilah 
ke surga lalu lihatlah apa 
yang telah Aku 
persiapkan untuk 
penghuninya. Jibril 
kembali ke surga, 
ternyata surga telah 
diliputi oleh hal-hal yang 
tidak menyenangkan. 
Jibril kembali padaNya, 
ia berkata: Demi 
keperkasaanMu, aku 
khawatir tidak akan ada 
seorang pun yang 
memasukinya. Ia 
berfirman: Pergilah ke 
neraka dan lihatlah apa 
yang telah Aku 
persiapkan untuk 
penghuninya. Ternyata 
neraka menumpuk satu 
sama lain lalu Jibril 
kembali dan berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Demi keperkasaanMu, 
tidak ada seseorang 
mendengarnya lalu 
(kepingin) 
memasukinya. Lalu 
Jibril diperintahkan 
untuk kembali menegok 
neraka, ternyata neraka 
diliputi oleh syahwat. Ia 
berfirman: Kembalilah 
ke neraka. Jibril kembali 
ke neraka lalu ia berkata: 
Demi keperkasaanM, 
aku khawatir tidak akan 
ada seorang pun yang 
selamat darinya 
melainkan akan 
memasukinya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


2484 


(jj o^jc. lijik j£ lil^a 
(jlSlLS SjJJ* Lsr l/- ^-"^ ^1 

jj i^l [ui\l j f.l a» i >i\l "ilWi 

Clijl jlill (Jlaa (jjjjSiallj 

(Jllj {Joa liL aSjj) (^lit 
^ la i a j in "' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Surga dan 
neraka berbantah- 
bantahan, surga berkata: 
Orang-orang lemah dan 
orang-orang miskin 
memasukiku. Neraka 
berkata: Orang-orang 
congkak dan sombng 
memasukiku. Lalu Allah 
berfirman kepada 
neraka: Kau adalah 
siksaKu, denganmu Aku 
menyiksa siapa pun yang 
Aku kehendaki. Allah 
berfirman kepada surga: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Kau adalah rahmatKu, 
denganmu Aku 
merahmati siapa saja 
yang Aku kehendaki." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 


2485 


<! ^jJI <1=JI Ja! ^Lij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Risydin 
bin Sa'ad] telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Al Harits] 
dari [Darraj] dari [Abu 
Al Haitsam] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Penghuni 
surga terendah memiliki 
delapanpuluh ribu 
pelayan, tujuhpuluh dua 
istri, untuknya didirikan 
kubah mutiara, permata 
dan yaqut yang besarnya 
seperti (jarak) antara 
Jabiyah ke Shan'a." 


2486 


(Ja I (j-o diLo (ji <Jla ^iLij 'Lilt 

(jjjjjj V J (jiiiij s-Lul 
1 jlill (JaI lilllS) lil Ljjit 

AjIc. auI C5 i-a (JC- jliLiVI 
u] lAW^ ffi^ (j) (J^ 

^ Lu ir- ^jjl (Jlaj^jx-all j (jg^) ji^all 
Aljkj V (Luji. liA 


Dan dengan sanad ini 
(Yaitu; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin Al 
Harits] dari [Darraj] dari 
[Abu Al Haitsam] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri]) 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
diantara calon penghuni 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



surga yang meninggal 
dunia, baik yang masih 
kecil atau sudah besar 
akan dikembalikan 
dalam usia tigapuluh 
tahun di surga, mereka 
tidak melebihinya 
selamanya. Demikian 
juga penghuni neraka." 
Dan dengan sanad ini 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya mereka 
mengenakan mutiara, 
sesungguhnya mutiara 
terendahnya menerangi 
antara timur dan barat." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Risydin. 



2487 



^UxA, (jj jsULo UllAa. J '-ill IjjSi. 
■ - \; la lii, ^ "■)<"■ ^ (jl 8jj ' '<j 

^ j (Jlla Ija ^ gLil 

AAla_a) (_>ujUa (jc. 

('"n.'l-s ^ ^aJA I^>j) (jj (jajboj (Jlii 

AiaJI ^ Jlljll (j^jAll 

t> ur^* 1 ' <_« JJ tf? If- iSj'j 
^3 1^13 ^ JjSj V (3*1 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah bercerita kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah bercerita 
kepada kami [bapakku] 
dari [Amir Al Ahwal] 
dari [Abu Ash Shiddiq 
An Naji] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: 'Apabila 
seorang mukmin 
menginginkan anak di 
surga, maka 
kehamilannya, 
kelahirannya dan umur 
bayinya (terjadi) sesuai 
yang dia inginkan". Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan gharib, para ahli 
ilmu berbeda pendapat 
dalam masalah ini, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sebagian mereka 
mengatakan bahwa 
kelak di surga ada jima' 
(bersetubuh) namun 
tidak melahirkan anak. 
Demikianlah yang 
diriwayatkan dari 
Thawus, Mujahid dan 
Ibrahim An Nakha'I. 
Muhammad berkata: 
Ishaq bin Ibrahim 
berkata dalam hadits 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam: "Apabila 
seorang mukmin 
menginginkan anak di 
syurga, maka akan dapat 
dalam sesaat 
sebagaimana yang dia 
inginkan, akan tetapi dia 
tidak menghendakinya." 
Muhammad berkata: 
Telah diriwayatkan dari 
Abu Razin Al Uqaili 
dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
penghuni surga tidak 
mempunyai anak di 
dalam surga." Abu Ash 
Shiddiq An Naji 
namanya adalah Bakar 
bin Amru, yang lain 
menyebut Bakar bin 
Qais. 


2488 


Via (jJ Yml 1 j ^liA UjSa. 
ClLacUll (j=>-jj Anj li ClllilLLlI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
dan [Ahmad bin Mani'] 
keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Muawiyah] 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [An Nu'man 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





S J^J* LSI** 'iP Sr 1 ^ 1 C^J^ 

^ \ njr- £]Ls \;» lu j 

* 1.' - «V ~ : 

I njf. 1 II.V*. I II.V*. 


bin Sa'id] dari [Ali] 
berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnnya di 
surga ada perkumpulan 
para bidadari, mereka 
memanggil-manggil 
dengan suara keras, para 
makhluk belum pernah 
mendengar sepertinya. 
Mereka berkata: Kami 
wanita-wanita kekal, 
kami tidak lenyap, kami 
adalah wanita-wanita 
menyenangkan, kami 
tidak cemberut, kami 
wanita-wanita ridha, 
kami tidak marah. 
Beruntunglah siapa yang 
menjadi milik kami dan 
kami menjadi miliknya." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 
Hurairah, Abu Sa'id dan 
Anas. Abu Isa berkata: 
Hadits Ali gharib. 


2489 


Ujik jLij (jJ ^aa < IL^a 
La (Jj-a ^LaLJI ^ ')» ajC.\ alaW (Jlii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Rauh bin 
Ubadah] dari [Al Auza'] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] tentang firman 
Allah 'azza wajalla: 
"Mereka di dalam taman 
(surga) bergembira." (Ar 
Ruum: 15) beliau 
bersabda: "Samma"' 
makna samma' seperti 
yang disebutkan dalam 
hadits; para bidadari 
mengeraskan suara- suara 
mereka. 


2490 


(jc ^j^j Ijiiik j{L liii^a 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





tjlSSLa jic (jj <&l ^JC- (jC- (jl^lj 

(jj^JjV l->li 1 2 it iStl i jl 

^ajj (J£ (jaAaJI Clll jlLalL 
Aj ^aA J L-G jii ^ajj (J^Jj 4*^3 

0 VM J • 9 • vr * • ^ ' - 
(j-o }(l 43jj«j X S-y^C- (jj-jaa. 


kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu Al 
Yaqadlan] dari [Zadzan] 
dari [Abdullah bin 
Umar] berkata: 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tiga orang 
berada di bukit pasir 
minyak kesturi -aku 
(Abdullah bin Umar) 
melihat beliau bersabda- 
pada hari kiamat, orang- 
orang pertama dan 
terakhir iri kepada 
mereka; orang yang 
menyeru shalat lima 
waktu setiap hari dan 
malam, orang memimpin 
suatu kaum dan mereka 
ridha kepadanya, dan 
hamba yang menunaikan 
hak Allah dan hak para 
majikannya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Sufyan Ats 
Tsauri. Abu Yaqadlan 
namanya Utsman bin 
Umair, ada yang 
menyebut Ibnu Qais. 


2491 


(jj Hi la i_jjj£ jjl Hi la 
tjc- U^yc. (jj jij ^1 (jc. ^51 

(jj Jilt (jc (jil ja. (jj 

^iii jii; (Jim ^il 

(Jj.lLaJ (Ja.jj 

(J-" JJ 4 \1 jj-n (J15 ijl t g 1 
4jLa_Lal ^jjjU (jlii 

IjlA ^injr. jjI JlJj^aJI JjaSlaU 
j&j 4^ j\l \\b, i* njr-. I'liN-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah bercerita 
kepada kami [Yahya bin 
Adam] dari [Abu Bakar 
bin Ayyasy] dari [Al 
A'masy] dari [Manshur] 
dari [Rib'I bin Hirasy] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] ia 
memarfu'kannya, ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





I^SjJ l-a ^ la i all j j 0 ". <a j >4C- 
(jj jSsj jjlj alia J AjIc- Atll ( _ s i-a 


berkata: Tiga orang 
dicintai Allah; seseorang 
bangun di waktu malam 
kemudian membaca 
kitabullah, seseorang 
berinfak dengan tangan 
kanannya kemudian ia 
rahasiakan, (perawi) 
berkata: Aku mengira 
beliau mengatakan: 
Merahasiakan dari 
tangan kirinya, dan 
seseorang berada dalam 
pasukan perang 
kemudian sahabat 
sahabatnya terbunuh 
namun dia maju 
menyongsong musuh." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib dari jalur 
sanad ini dan dia tidak 
mahfudz (terjaga), 
adapun yang shahih 
adalah yang 
diriwayatkan oleh 
[Syu'bah] dan yang 
lainnya dari [Manshur] 
dari [Rib'i bin Hirasy] 
dari [Zaid bin Dlabyan] 
dari [Abu Dzar] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam. Abu Bakar 
bin Ayyasy banyak 
salahnya. 


2492 


(jj IgX^J Ca.xij.ji (Jla ^-ojaJill 

tj^'" u 1 ^0 u r " 

<Isf^ dPJ^ csf' '^Jt 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah bercerita 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Manshur bin Al 
Mu'tamir] berkata: aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




telah mendengar [Rib'I 
bin Hirasy] dari [Zaid 
bin Dlabyan] ia 
memarfu'kannya melalui 
[Abu Dzar] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Ada tiga orang yang 
dicintai oleh Allah dan 
tiga orang yang dibenci 
oleh Allah, adapun yang 
dicintai oleh Allah 
adalah; seseorang yang 
datang kepada suatu 
kaum lalu meminta 



kepada mereka dengan 
nama Allah, ia tidak 
meminta karena ada 
hubungan kekerabatan 
antaranya dengan 
mereka namun mereka 
menolaknya, lalu ada 
seseorang dari kaum itu 
pergi secara sembunyi- 
sembunyi dan 
memberikan sesuatu 
kepada lelaki yang 
meminta tadi dengan 
sembunyi sembunyi, 
tidak ada yang 
mengetahui 
pemberiannya kecuali 
hanya Allah dan orang 
yang diberi, suatu kaum 
yang berjalan di malam 
hari keinginan untuk 
tidur lebih mereka sukai 
dari yang lain, mereka 
pun singgah lalu 
meletakkan kepala 
mereka (tertidur), namun 
ada seorang lelaki yang 
bangun bermunajat 
kepadaNya dan 
membaca ayat ayatNya, 
dan seseorang berada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dalam barisan pasukan 
lalu berhadapan dengan 
musuh, dan ketika 
pasukannya hancur, 
justeru dia maju dengan 
menghadapkan dadanya 
sampai dia terbunuh atau 
mendapat kemenangan. 
Sedangkan tiga orang 
yang dibenci oleh Allah 
adalah; orang tua yang 
berzina, orang fakir yang 
sombong dan orang kaya 
yang dzalim." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] telah bercerita 
kepada kami [An Nadlar 
bin Syumail] dari 
[Syu'bah] dengan hadits 
yang semakna. Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
shahih, seperti itu juga 
[Syaiban] meriwayatkan 
dari [Manshur] dan ini 
lebih shahih dari hadits 
Abu Bakar bin Ayyasy. 



2493 



<Uac Lilla g^Ji y $\ \;» m UjJla 
^■ac (jj Jh\ lljc. LjjJla JLk (jj 
jjc (jia/}]| ^jc. (jj ' . ula (jc. 
(^jl (jc jxi-alc. (jj (j^-i^-\ o^k 
'A\ (_sij-a <&! J JJ-aj (JllSlI OJJJA 

ej * (j-a3 i—lAJS (j« (jc 
( _ r uiiC jjI <La iaij !>la 

LjjJla ^ja i — (juia. ' la IjlA 
(jj <jac UjAla 2^-"^' Auuai 
^1 (jc Auc UiiAi. JLa. 

AjIc auI ( _ s -1j-=> i^A^ (jc- *Ji3* 
(jc J'^J (Jls Ajl V) 4JlLa ^j^J 
IjlA ^ unr- jjI Jla t . 1ft j (j« (Jja. 
^ la ■ a (j 1 aa CJAla 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyuj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Uqbah bin Khalid] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[kakeknya, Hafsh bin 
Ashim] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hampir saja 
sungai Eufrat 
mengumpulkan harta 
simpanan dari emas, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







siapa pun 

mendatanginya jangan 
mengambil apa pun." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Sa'id Al 
Asyuj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Uqbah bin Khalid] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam sepertinya, 
hanya saja ia berkata 
dalam riwayatnya: 
Mengumpulkan gunung 
emas. Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 


2494 


(1^- Ju^' ^J^' UJJ^* LW 
(J uiir 11 jijj $.La]l __>aj 4jaJI ^ 
^jj ~, 1^ -s j ^ ia i a i aa Clu^. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Al Jurairi] dari 
[Hakim bin Mu'awiyah] 
dari [ayahnya] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga 
ada samudera air, 
samudera madu, 
samudera susu dan 
samudera khamar, 
selanjutnya sungai- 
sungai menyabang 
kemana-mana." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Hakim bin 
Muawiyah adala ayah 
Bahz bin Hakim dan Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Jurairi kuniahnya Abu 
Mas'ud, namanya Sa'id 
bin Iyas. 


2495 


a " g f * - s> a I" > 

£l\jji CLlilj ^iaJl iil (jLLi (j-a 
^laJI <k.iS Spl <G»JI Cjll 

(j-o ^4^' jljJI ClJli Clll^i 

Sill ^jl-a ^ill (jC. jjjjl (jC. 

-^j aj^Ji ^ilwJj <Liic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dar [Abu 
Ishaq] dari [Buraid bin 
Abu Maryam] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Barangsiapa meminta 
surga kepada Allah 
sebanyak tiga kali, surga 
berkata: Ya Allah, 
masukkan ia ke surga. 
Dan barangsiapa 
meminta perlindungan 
dari neraka sebanyak 
tiga kali, neraka berkata: 
Ya Allah, lindungilah ia 
dari neraka." Abu Isa 
berkata: Demikian 
[Yunus bin Abu Ishaq] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Buraid bin Maryam] 
dari [Anas] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya. Dan 
diriwayatkan dari Abu 
Ishaq dari Buraid bin 
Abu Maryam dari Anas 
bin Malik secara mauquf 
juga- 


2496 


(ji^jSI lj& (jj lie. UjAa. 

(3 jLij £JIm3 j j4 m« jjj jiil ^jc. 

alLij 4jlc ijl (^glla 

dill iuj ^l-^) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
bercerita kepada kami 
[Umar bin Hafs bin 
Ghiyats] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [bapakku] dari [Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



j^aC (jj lilLall .lac ulla 



Ala' bin Khalid Al 
Kahili] dari [Syaqiq bin 
Salamah] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Pada hari itu, 
neraka Jahannam di 
datangkan, ia memiliki 
tujuh puluh ribu tali, 
pada tiap tali ada tujuh 
puluh ribu malaikat 
menyeretnya." Abdullah 
berkata: Ats Tsauri tidak 
menyambungkannya 
sampai kepada Nabi. 
Telah menceritakan 
kepada kami Abdu bin 
Humaid telah bercerita 
kepada kami Abdul 
Malik bin Amru dan 
Abu Amir Al Aqadi dari 
Sufyan dari Al Ala' bin 
Khlid dengan sanad ini 
sepertinya namun tidak 
memarfu'kannya. 



2497 



iff Cf- u^^i 

*M ^U^i M J yji'j Jlalls OJJJA 

jUll 

J.1- I - ..1 ' - ' • 1 \ \\ ' 



l^Jj <&l ^-i Lei (j-i JSjj V'"*- 

jjc. t^-lljll (gijljj^axJ J j ^)al 
IjsA ^ l jnr- jjI tjla lji ^1 
is j ^ja 1 a <_ljjc jui. ■ - u la 

^jill (jt .la in (jc. A j Lac 

jjc. j! jjji jjj ciii^l (j'j'j'j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muawiyah Al 
Juhami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muslim] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: " Pada hari 
kiamat nanti, ada Leher 
keluar dari neraka, ia 
memiliki dua mata yang 
melihat, dua telinga 
yang mendengar dan 
lisan yang berbicara, ia 
berkata: Aku diberi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kuasa pada setiap orang 
sombong lagi 
membangkang, pada 
orang yang menyeru 
tuhan lain bersama Allah 
dan pada orang-orang 
yang membuat gambar." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu Sa'id. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan gharib shahih. 
Sebagian meriwayatkan 
hadits ini dari [Al 
A'masy] dari [Athiyah] 
dari [Abu Sa'id] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam seperti ini. 
[Asy'ats bin Sawwar] 
meriwayatkan dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam sepertinya. 


2498 


(Jlii (jlua 11 (jC ^l_2cii (jc. (_^aLlC. 

ij-i . jl (JIS i\T„j 4 itll 

7- _>?i>i (j-« ( _ s ^^ ^ ajlaatil 
Laj lilt (jjajjj l^jS /£ 

(jlj Ajxj Ub^)*3 (jlj AjAjj 

V ^ unr. jjl (Jll -li-li. 1 g i a\s a 

Ajiic. (j-o Ic-LaLu (jxjiil] L_fl^)«j 

(j-o ujSj (jjjluil (jLia 11 iljj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Ali Al 
Ju'fi] dari [Fudlail bin 
Iyadl] dari [Hisyam] dari 
[Al Hasan] berkata: 
[Utbah bin Ghazwan] 
berkhutbah di atas 
mimbar Bashrah, dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya batu 
besar di lemparkan dari 
tepi neraka jahanam lalu 
jatuh ke dalamnya 
selama tujuhpuluh tahun 
dan tidak juga sampai ke 
dasarnya." Berkata Al 
Hasan: Ibnu Umar 
berkata: Sering-seringlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mengingat neraka karena 
panasnya amat sangat, 
jurangnya jauh dan palu- 
palunya terbuat dari 
besi. Abu Isa berkata: 
Kami tidak mengetahui 
Al Hasan mendengar 
dari Utbah bin Ghazwan, 
Utbah bin Ghazwan 
hanya datang ke Bashrah 
di mas a Umar, 
sementara Al Hasan 
lahir dua tahun di sisa 
masa khilafah Umar. 


2499 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] dari [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Darraj] 
dari [Abu Al Hutsaim] 
dari [Abu Sa'id] dari 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Sha'ud adalah 
salah satu gunung 
neraka, orang kafir 
menaikinya selama 
empatpuluh tahun lalu 
terjun di dalamnya 
seperti itu juga selama 
itu selama-lamanya. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kemarfu'annya 
hanya kami ketahui dari 
hadits Ibnu Lahi'ah. 


2500 


^jc. (jl_±i2u ^j-uj-a jIll 

jSlfLJI jia. Jait tJ^ 

4 , n\-^ ^ tjj-o 'LLj^j^ia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Ad 
Duri] telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Syaiban] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





. a c a 


Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya kulit 
orang kafir itu setebal 
empatpuluh dua hasta, 
gigi gerahamnya seperti 
Uhud dan tempatnya di 
neraka jahanam seluas 
antara Makkah dan 
Madinah." Hadits ini 
hasan shahih gharib dari 
hadits Al A'masy. 


2501 


£yl A u ^ jLaC. (jj 

J jiij (Jlllli ojJjA ^1 
^u^j^a jsJjj j A U& Jdll ^ a 

(Jliioij^ll (JiLa Cllili! ajuna 

1 n J r - (j'""" ' M ^ ' ^ A " ,,r - 
(jjj LaS SJjjl! (JiLaj 

1-v 1 (J°i.n (J l-v ,..1 li^lltlj X.Mjllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ammar] telah 
menceritakan kepadaku 
[kakekku, Muhammad 
bin Ammar] dan [Shalih 
maula at-Tau v amah] dari 
[Abu Hurairah], dia 
berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Gigi orang kafir pada 
hari kiamat seperti 
gunung Uhud, pahanya 
seperti gunung al 
Baidha', dan tempat 
duduknya dari api 
neraka sejarak tiga 
(malam) seperti ar 
Rabadzah." Abu Isa 
berkata; Ini hadits hasan 
gharib. Sedangkan 
kalimat, 'Seperti ar 
Rabadzah' adalah seperti 
jarak antara Madinah 
dan ar Rabazdah. Kata 
Al Baidha' adalah nama 
gunung sebagaimana 
Uhud. 


2502 


■ - '»'^'" uSLla L_ujS ^ji Ijlla 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jil£JI (jjjjJa (Jlii 4*ajojj^)A 
i*nw Ui> T„,<-. j,l £jlS.v».l 

^ » 7» l'j'iV 1 jA J^'j L> u1 ^ 
a jc. j-o (jLaluj AJlwjI 


kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mush'ab bin al 
Miqdam] dari [Fudhail 
bin Ghazwan] dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] dia 
menyatakannya marfu', 
beliau bersabda; 
"Geraham orang kafir 
seperti gunung Uhud." 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan. Sedangkan 
Abu Hazim adalah 
(bermarga) al Asyja'i, 
namanya Salman maula 
Azzah al Asyja'iyyah." 


2503 


jg \ a'r (jj Uj-^- jIjA IjjSi. 

<jw' AOS (jc. 

Jlalla jic (jjl (jc. jjL=JJI 
■iT„jitl d",K„\ ii.!..vt jiK\l jl 

1 i tijr-. i \ T„ii-. 
jjj ^],° '—all j 4A.j]l IjA (j^i Aijaj 
jjc. 4-1C (_£ jj j3 ^ jii jA jj 
(jjLLill jjIj ^jaj^/l (j-a A^Jj 
j JJt-aJ (_>^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Mushir] dari [al Fadhl 
bin Yazid] dari [Abu al 
Mukhariq] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya lisan 
orang kafir akan diseret 
sejarak satu farsakh dan 
dua farsakh, dan diinjak- 
injak oleh manusia." 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits gharib. Kami 
hanya mengetahuinya 
dari jalur ini saja. 
Sedangkan Fadhl bin 
Yazid adalah seorang 
kufah. Bukan hanya satu 
imam yang 

meriwayatkan darinya. 
Sedangkan Abu al 
Mukhariq tidak dikenal.' 


2504 


jjj (jjjjij IjjSk i_jjj£ jjl HlJa 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(^Jl (jc ^1 CP fLp 

iH ui (jj (jj.l*i^) 1 — U^a (j-o 


kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'd] 
dari [Amru bin al Harits] 
dari [Darraj] dari [Abu 
al Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
menjelaskan firman Nya, 
"Seperti besi yang 
mendidih." Beliau 
bersabda: "Maksudnya 
seperti endapan minyak. 
Maka apabila (orang 
yang bermaksiat) 
mendekatkannya kepada 
wajahnya, niscaya kulit 
mukanya akan jatuh 
mengelupas ke 
dalamnya." Abu Isa 
berkata; Tni hadits yang 
mana kita tidak 
mengenalnya kecuali 
dari hadits Risydin bin 
Sa'd, sedangkan Risydin 
kredibilitasnya 
diperbincangkan.' 


2505 


^Sil ,}jc Lljja.1 j-" Lil^a 
^l (jc jj (jj Aa-La LijJ^I 
^l jc sj;t»-\ (jjl (jc ^Sunl! 
4j1c *&)l /L ."^ jc-'O^jA 

jjA j aAaJS* (j-a (j^>AJ ^^^ia. 4i ^a. 
(jj 1 ;r . LoS ilxj jj T^ill 
jA j plajua LjI ^^j-i^J jj 
(jj Clylll <jc ^Sj ^j 1 ax 

l"°ll1-s. 1 14v [ulC jll (JU Wtu 

(jjlj c_ij^)C ^ la i a (j i aa 

(jj (jAa.^j]| ^JC fiJ^Jii 

(j;^j- axil la a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yazid] dari [Abu as 
Samh] dari [Ibnu 
Hujairah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya air yang 
panas tersebut pasti akan 
dituangkan ke atas 
kepala mereka, maka air 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



panas tersebut 
menembus hingga 
masuk ke dalam 
perutnya dan memotong 
segala sesuatu yang 
berada dalam perutnya 
hingga keluar dari kedua 
telapak kakinya dalam 
bentuk cairan. Kemudian 
dia dikembalikan (utuh) 
sebagaimana 
sebelumnya." Sa'id bin 
Yazid diberi kunyah 
Abu Syuja', dia seorang 
Mesir. Al Laits bin Sa'd 
telah meriwayatkan 
darinya. Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 
shahih gharib. 
Sedangkan Ibnu 
Hujairah adalah 
Abdurrahman bin 
Hujairah al Mishri.' 



2506 



^jjl (jc- ^uii (jj Luc. 

tJji Ala (Vfjl <A j5Lia 
I ill ( "'*^J?J ^fr? J 

« it- - *»f 

Luc L_Sj«j (jJ ijjc 

^-Jjll i—laLLa _yj>A Alii ^jc. 

a! ^yjLi (jj LjC.j CLyAkll 
AjIc jIll (Jj-a 1; '" ^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Shafwan bin 
Amru] dari [Ubaidillah 
bin Busr] dari [Abu 
Umamah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
menjelaskan firman Nya, 
"Dan dia akan diberi 
minuman dengan air 
nanah, lalu dia minum 
air nanah itu." Beliau 
menjelaskan; '(Minuman 
itu) didekatkan kepada 
(orang yang bermaksiat 
tersebut), maka dia tidak 
menyukainya, ketika 
didekatkan kepadanya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ill jjjcj jkaj a2c. iiil ^jL-a minuman itu membakar 
cjlji-a <ic i^j'j jLu (jj wajahnya, maka kulit 

0=0 i-y^JI lj* j>t jj kepalanya jatuh 
* . >aJ Laj ^ mengelupas. Ketika dia 

meminumnya, minuman 
itu memutuskan 
lambungnya hingga 
keluar (cairan) dari 
duburnya. Allah 
berfirman: 'Dan mereka 
diberi minuman dengan 
air yang mendidih 
sehingga memotong 
ususnya.' Dan Allah 
berfirman: 'Danjika 
mereka meminta minum, 
niscaya mereka akan 
diberi minum dengan air 
seperti besi yang 
mendidih yang 
menghanguskan muka. 
Itulah minuman yang 
paling buruk dan tempat 
istirahat yang paling 
jelek." Abu Isaberkata; 
'Ini hadits gharib. 
Demikianlah yang 
dikatakan Muhammad 
bin Isma'il dari 
Ubaidullah bin Busr. 
Dan kami tidak 
mengetahui Ubaidullah 
bin Busr kecuali dalam 
hadits ini. Shafwan telah 
meriwayatkan dari Amru 
dari Abdullah bin Busr, 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam selain 
hadits ini. Abdullah bin 
Busr mempunyai 
saudara yang telah 
mendengarkan (hadits) 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
saudarinya juga telah 
mendengar dari Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam. Sedangkan 
Ubaidullah bin Busr 
yang mana Shafwan bin 
Amru meriwayatkan 
hadits ini darinya adalah 
laki-laki lain yang tidak 
termasuk kalangan 
shahabat.' 


2507 


(jj <&l Ijji^-' -^3^ ^ J ^*- 
.Hid (jj (jjAiij liljllill 

j£a£ (J^jJl£ (jll ilia j 4jlc 

/-.Us:., i' iji i\u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin Al 
Harits] dari [Darraj] dari 
[Abul Haitsam] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
menjelaskan firmanNya; 
"Seperti besi yang 
mendidih" yaitu seperti 
endapan minyak, apabila 
didekatkan maka 
wajahnya (penghuni 
neraka) niscaya jatuh 
mengelupas ke 
dalamnya". 


2508 


jUll j^I^jJ (Jls alLlJ AjIc 


Dan dengan sanad ini 
(Yaitu; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin Al 
Harits] dari [Darraj] dari 
[Abul Haitsam] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri]), 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tenda neraka 
memiliki empat dinding 
yang tebal. Setiap 
dinding memiliki 
ketebalan semisal jarak 
empat puluh tahun." 


2509 


• - \ •. - • <'•=-.,?, 

Q i j I >l ,\j i'iiK (j-» « «J« I 1 * ll 
J5j (JlLa (jj-liij ^jSj .Hid 
AJ j3 ^^jjn-aj Aiaia. (Jj3 (j-a Aj3 
A laic. Ls j*J j'^T>- t-£> 1 


Dan dengan sanad ini 
pula, (Yaitu; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin Al 
Harits] dari [Darraj] dari 
[Abul Haitsam] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri]) 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Kalau 
seandainya satu timba 
dari nanah ahli neraka 
ditumpahkan ke dunia, 
niscaya penduduk dunia 
akan basi." Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
hanya kami kenal dari 
hadits Risydin bin Sa'd. 
Namun pada 
(kredibilitas) Risydin 
terdapat perbincangan. 
Dia diperbincangkan 
pada hafalannya. 
Sedangkan makna 
sabdanya, 'Katsifu Kulli 
Jidar' maksudnya adalah 
ketebalan dindingnya. 


2510 


LI] la (jiuC- (jj 3 j*-* 1 1*1 i^. 
(jjj-aC-^/l (jC Ajxjj li^)Jawl 
(jl ud\j& (jjl (jC. JaL^Jg (jC 
illuj AjIc au! ^U^i auI (J y-x'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





AjIsj £jk 1 jiSl AjVI o^A IjS 
alLlj 4jle ijl (J _JJJJ 

1*11 >li 1 14\ t.,lf. j,l (Jloj^liU 


kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [al 
A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca ayat, 
"Bertakwalah kamu 
sekalian kepada Allah 
dengan sebenar 
benarnya takwa, dan 
janganlah kamu sekalian 
meninggal melainkan 
kalian dalam keadaan 
muslim." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalau 
seandainya setetes 
Zaqqum (nama pohon di 
neraka) menetes ke 
kampung dunia, niscaya 
akan merusakkan 
kehidupan penduduk 
dunia. Lalu bagaimana 
dengan (keadaan) orang- 
orang yang menjadikan 
zaqqum sebagai 
makanannya?" Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 
shahih." 


2511 


( _ s it ^luij AjIc 

Aj3 ^A U (3-^3 £ _>=JI jUll (JaI 

Uj'li?'''".^ £ j4 O"? urf*^ 

s _ ^ , ' 5 - ^ *j f^j ' 
i iljAtl 1 1Votl i ^^.r^ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [ Ashim bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Quthbah 
bin Abdul Aziz] dari [Al 
A'masy] dari [Syimir bin 
Athiyyah] dari [Syahr 
bin Hausyab] dari 
[Ummu Ad Darda'] dari 
[Abu Ad Darda'] dia 
berkata, Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



I ill JLtiaJI s-yl^ij ftjfaJl 

I jLa ^gJby^.j dlj^u ^A ja.j ^j-o 
Li < " m U'< jjaj Cllli.jl 

,j VI (jjjil^ll ilti Li) I jej\a 

a » ''1 C. i jjjj jjl Clmj (ji-aC-VI (Jls 
ale. Cill »ALj) lillLi <jUJ (JJJJ 
i=J ill ^Sjj I j&jl (JjJ jSjS <Jls 

Laj3 I ^ 3 ^ ''' 3° uj I < " 

.Vi»i ijLa (jjiJii Vj Lgja I j'uji-^I 

i aa II j jj3_^]I (jj.li.lj 

jjc. (jj aiil jjc. JlaLjllj 

IjlA (jj*3jj V (JJiullj (jAa.j]l 
LijJ (jlajc. jjl tjl3 liujaJl 
(ji-aC-VI (jt CllpiJI IjlA L_Sj»j 

^^jl ^jc. £.ljjj]l ^al (jC. I ■ ) uj ja 

Ai! jA jj jiJI jjC- jjj Ajia3j 
dlpaJI (JaI JJC 



shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan dicampakkan 
kepada penghuni neraka 
rasa lapar yang 
sebanding dengan siksa 
yang mereka alami, lalu 
mereka memohon 
pertolongan, kemudian 
mereka ditolong dengan 
diberi makanan dari 
"dhari" (pohon yang 
berduri) Yang tidak 
menggemukkan dan 
tidak pula 

menghilangkan lapar, 
kemudian mereka 
memohon diberikan 
makanan lalu mereka 
diberi makanan yang 
menyumbat di 
kerongkongan, 
kemudian mereka 
teringat bahwa dahulu di 
dunia mereka mengobati 
tersumbatnya 
kerongkongan mereka 
dengan minuman, maka 
mereka memohon untuk 
diberi minuman, lalu 
dituangkanlah air 
mendidih kepada mereka 
dengan "Al Kalalib" 
(besi yang bengkok 
ujungnya digunakan 
untuk mengangkat 
daging dari kendi) yang 
apabila telah dekat ke 
wajah mereka menjadi 
gosonglah wajah 
mereka, dan apabila 
masuk ke dalam perut 
mereka niscaya akan 
memotong motong 
organ yang ada dalam 
perut mereka, lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



mereka berkata sesama 
mereka; 'Memohonlah 
kepada penjaga neraka 
Jahannam' namun 
mereka membacakan 
ayat 'Dan apakah belum 
datang kepada kamu 
rasul-rasulmu dengan 
membawa keterangan 
keterangan' Mereka 
menjawab: 'Benar, sudah 
datang.' penjaga-penjaga 
Jahannam berkata: 
'Berdoalah kamu.' Dan 
doa orang-orang kafir itu 
hanyalah sia-sia belaka". 
(QS Ghafir: 50) 
Rasulullah berkata; 
"Lalu mereka berkata; 
'Memohonlah kepada 
Malaikat Malik, ' maka 
mereka berkata; (Hai 
Malik Biarlah Tuhanmu 
membunuh kami saja) ". 
QS Az-Zukhrf: 77. Nabi 
berkata: "Dia menjawab; 
'Kamu akan tetap tinggal 
(di neraka ini) '." -Al 
A'masy berkata; Aku 
diberi tahu bahwa jarak 
antara permohonan 
mereka dengan jawaban 
Malaikat Malik kepada 
mereka adalah seribu 
tahun, '- Nabi berkata: 
"Lalu mereka saling 
berkata; 'Mohonlah 
kepada Rabb kalian 
karena tidak ada seorang 
pun yang lebih baik 
daripada Rabb kalian'. 
Lalu mereka memohon; 
'Ya Tuhan kami, kami 
telah dikuasai oleh 
kejahatan kami, dan 
dahulu kami adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



orang-orang yang sesat. 
Ya Tuhan kami, 
keluarkanlah kami dari 
padanya (dan 
kembalikanlah kami ke 
dunia), maka jika kami 
kembali Quga kepada 
kekafiran), maka 
sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang 
zhalim.'" QS Al 
Mukminun: 106-107. 
Nabiberkata: "Lalu 
Allah menjawab kepada 
mereka; 'Tinggallah 
dengan hina di 
dalamnya, dan janganlah 
kamu berbicara dengan 
Aku'." QS Al 
Mukminun: 108. Nabi 
berkata: "Maka ketika 
itu mereka putus asa dari 
segala kebaikan, dan 
ketika itu juga mereka 
meringkik dan menyesal 
serta celaka." Abdullah 
bin Abdurrahman 
berkata; "Orang-orang 
tidak merafa'kan 
(menyambungkan 
sampai kepada Nabi) 
hadits ini". Abu Isa 
berkata; 'Kami 
mengetahui hadits ini 
hanya dari Al A'masy 
dari Syimir bin Athiyyah 
dari Syahr bin Hasyab 
dari Ummu Ad Darda' 
dari perkataan Abu Ad 
Darda', dan ia tidak 
marfu'. Adapun Qutbah 
bin Abdul Aziz, maka 
dia adalah seorang yang 
tsiqah menurut para ahli 
hadits". 



2512 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^jji ijjj (jJ Auuul (jC liljUxll 

^1 jc tiaLJI ^1 jc 

jjJjJaJI m ^jl jC -*J^ SI 

(Jll ilui j <ulc 'Jh\ (-5 l^a /IjjII 
cs li. UliSI A'lSui j <aSj3 jllll 

^jiljj ^ ^ 1 . n * A l J ^\ 1 1 

* - - 1. - V- - >'\ 

A a ml ^'n^ H jji j C-JJJO ^J"* i a 
^jC. (jj ^^)-ftC (jj (jLftjiuj 

^ LljJJ (jl£) ^ jl^iill 


kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin al Mubarak] dari 
[Sa'id bin Yazid Abu 
Syuja'] dari [Abu as 
Samh] dari [Abu al 
Haitsam] dari [Abu Sa'id 
al Khudzri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
menjelaskan firmanNya: 
"Dan mereka di dalam 
neraka itu dalam 
keadaan cacat." Beliau 
bersabda: "Orang kafir 
dibakar oleh api neraka, 
maka bibir atasnya 
mengkerut (ke atas) 
sehingga mencapai 
pertengahan kepalanya, 
sedangkan bibir 
bawahnya menjulur 
hingga mendekati 
pusarnya." Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 
shahih gharib. Dan Abu 
al Haitsam namanya 
adalah Sulaiman bin 
Amru bin Murrah bin 
Abd al Utwari. Dia 
adalah seorang yatim 
yang berada pada 
naungan Abu Sa'id.' 


2513 


Alii .~-)C Ijjj^I AJjj^j llUa 

^1 jc jli jj (jJ \;» ui U^)ii! 

j^aC (jj Ai)l Ijc (jc ^lAj^all 

(J JJ"0 (Jl^ll ( _ r i-aUJI (jj 
(j! ^! alLlJ Ajlc illl (_5-lj-a 

L>"^- »Ji^ (Is* O^ 3 J^' 

(J '5 j jV I 1 " 2 i' 2 M ^ 

(__pil J (j« Cjluljl Lgil (Jjill 

(jjxjjS ClljlLil 5 liuhull 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yazid] dari [Abu as 
Samh] dari [Isa bin Hilal 
ash Shadafi] dari 
[Abdullah bin Amru bin 
al Ash] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





.13 j jx-a-a jA -lj JJ (jJ Ajxjujj 
jjCj Jxlu (jJ CLliIII 4jc (_£jj 


'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalau 
seandainya timah seperti 
ini -dan beliau menunjuk 
seperti wadah kecil- 
dikirim dari langit 
menuju ke bumi yang 
jaraknya sepanjang 
perjalanan lima ratus 
tahun, niscaya ia akan 
sampai di bumi sebelum 
malam, dan kalau 
seandainya ia dikirim 
dari puncak 'rantai', 
niscaya akan 
(memerlukan) perjalanan 
empat puluh tahun siang 
dan malam sebelum 
mencapai dasarnya atau 
keraknya." Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
sanadnya hasan shahih. 
Dan Sa'id bin Yazid 
adalah seorang Mesir. Al 
Laits bin Sa'id dan 
bukan satu imam saja 
yang telah meriwayatkan 
hadits darinya." 


2514 


^jj ^UgA (jC- j-ftaJo UjjaJ 

(j-a j p j>. jj-^jJ ^1 
Ijllii a ja. ^j-a Is- ja. U 3* J fc " 

jj i" . „ j 2 - . i i " i\ f ui 1 'il i (Jl 5 
jjI (JIsLa ja. (Jla \i ja. 

^ la i a (j i t^JJ^a IjA n if*. 

^jj c_iAj j"^' jA A y a ^jj ^»La& j 

* ° * * %- ~ - ~ v. t 
(_lA j 4.1C. (_5 jj ^3 j <Ula 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Api kalian ini 
yang kalian gunakan 
untuk membakar adalah 
salah satu bagian dari 
tujuh puluh bagian 
panasnya api neraka." 
Mereka bertanya; "Demi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Allah, apabila api ini 
sungguh sudah cukup 
(panas untuk mengadzab 
orang yang bermaksiat, 
lalu mengapa harus 
ditambah panasnya) 
wahai Rasulullah?" 
Beliau menjawab: 
"Panasnya api neraka 
melebihi (panasnya api 
dunia) sembilan puluh 
sembilan bagian. Semua 
bagian api (yang 
berjumlah sembilan 
puluh sembilan) 
panasnya adalah seperti 
panas api neraka." 
(maksud jawaban 
Rasulullah adalah adzab 
Allah harus lebih besar 
daripada adzab 
manusia). Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
hadits hasan shahih. Dan 
Hammam bin Munabbih 
adalah saudara Wahb bin 
Munabbih. Dan Wahb 
telah meriwayatkan 
hadits darinya." 


2515 


(jc (jtjjjjS liiiAk (^jjjjJi (jj <iiil 

• V i * - - 4 - V* 

1 l»tu ll 1-V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Ad Duri al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syaiban] 
dari [Firas] dari 
[Athiyyah] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Api kalian ini 
adalah satu bagian dari 
tujuh puluh bagian api 
neraka Jahannam, panas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(_£ JjJI Ujik 

ilill jUll j^lt 3a jS Jls ^Lj^ 

j^ji 3.^ ( _ s ji- ' til 

'Jp- 5 CS^' LP J^ 1 i^-'j 



dari semua bagian 
adalah sama dengan 
panas api neraka". Abu 
Isa berkata; 'Hadits ini 
hasan gharib dari hadits 
Abu Sa'id.' 



2516 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Ad 
Duri Al Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Ashim, yaitu Ibnu 
Bahdalah] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Bara api 
neraka jahannam itu 
dipanaskan selama 
seribu tahun sampai 
menjadi merah, 
kemudian dipanaskan 
lagi selama seribu tahun 
sampai menjadi putih, 
kemudian dipanaskan 
lagi selama seribu tahun 
sampai menjadi hitam, 
maka dia menjadi hitam 
gelap". Telah 
menceritakan kepada 
kami Suwaid telah 
mengabarkan kepada 
kami Abdullah bin Al 
Mubarak dari Syarik dari 
Ashim dari Abu Shalih 
atau seorang lelaki yang 
lain dari Abu Hurairah 
dengan hadits yang 
semakna namun dia 
tidak merafa'kannya. 
Abu Isa berkata; 'Hadits 
Abu Hurairah dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



masalah ini yang lebih 
shahih adalah hadits 
mauquf, dan saya tidak 
mengetahui seorang pun 
yang merafa'kannya 
selain Yahya bin Abu 
Bukair dari Syarik.' 



2517 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin al Walid al Kindi al 
Kufi] telah menceritakan 
kepada kami [al 
Mufadhdhal bin Shalih] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Neraka 
mengadu kepada 
Rabbnya seraya berkata; 
'Sebagian anggotaku 
memakan sebagian 
anggota lainnya.' Lalu 
Allah menjadikan dua 
nafas untuknya, satu 
nafas di musim panas 
dan satu nafas di musim 
dingin. Adapun nafasnya 
di musim dingin maka 
(disebut) zamharir 
(angin dingin), 
sedangkan nafasnya di 
musim panas maka 
(disebut) samum (angin 
panas)." Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
hadits shahih, ia telah 
diriwayatkan dari Abu 
Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari bukan 
satu jalur. Sedangkan al 
Mufadhdhal bin Shalih 
menurut ahli hadits pada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jalur tersebut bukanlah 
hafidz.' 



2518 



eJuS (jc £UiA j 4 ik in Hi la 5j|j) 
Mil aSiI (J _y*"J ij\ '"'^ L) c ' 

jull (j« i^'j^i ^ ^Uiij AjIc 

ajS'^^j ill V <JlI 
ill VI aJI V ^ j2l fa 

^ ^ (jii j Mil vi aji 

La 4 Jai i'i'i (Jll jojjl (j jj l-o JJ^JI 
(jC <^jUll (jjj 4iiaJl oji (j jj 
(jj (jljJttC j 3j» i u ^jl j ^>jl-^ 

■ lu la IjlA jjI (Jli (jji aa 

* * •* * * 
^ la i a j - na 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kamu [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dan 
[Hisyam] dari [Qatadah] 
dari [Anas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan keluar 
dari neraka -sedangkan 
Syu'bah 

mengungkapkan; 
'Keluarkanlah dari 
neraka'- orang yang 
mengucapkan, La Ilaha 
ilia Allah (tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah selain Allah) 
sedangkan di dalam 
hatinya terdapat 
sebagian dari kebaikan 
yang setara dengan biji 
gandum (sya'irah). 
Keluarkanlah dari 
neraka orang yang 
mengucapkan, La Ilaha 
ilia Allah (tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah selain Allah) 
sedangkan di dalam 
hatinya terdapat 
sebagian dari kebaikan 
yang setara dengan biji 
gandum (burrah). 
Keluarkanlah dari 
neraka orang yang 
mengucapkan, La Ilaha 
ilia Allah (tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah selain Allah) 
sedangkan di dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hatinya terdapat 
sebagian dari kebaikan 
yang setara dengan biji 
gandum (dzarrah)." 
Syu'bah berkata; 
"Sesuatu yang setara 
dengan timbangan 
dzurrah yang ringan." 
Dan dalam bab tersebut 
dari Jabir dan Abu Sa'id 
serta Imran bin Hushain, 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan shahih." 


2519 


(jc (jj j£j ^1 (jj auI Sjjo 
jlill °{ja 1 j4j=>-' ^1 tlijsj <Jla 

' "J^- <! ' ,, ^" v ' (JloJo^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rafi'] 
telah menceritakan 
kepada [Abu Daud] dari 
[Mubarak bin Fadlalah] 
dari [Ubaidullah bin Abu 
Bakar bin Anas] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau berkata: 
"Allah berfirman: 
'Keluarkanlah dari 
neraka orang yang 
mengingat-Ku pada 
suatu hari atau takut 
kepada-Ku pada suatu 
tempat". Dia berkata; 
"Hadits ini hasan 
gharib". 


2520 


i jc. jjI 1 Vi ' 's -ill* 1 Vi ' -. 
oAut (jt ^»jAI^>jJ (jt (JjiicVI 
Jj* (jj Aill Ait (jt ^g-jl aL Jill 
Ajic- Alii ^jij-a oil (3 jjuij djlalll 
jlill JaI i^-ajc-^ (si] 

ILL J Lgia £ '-^■^ ^-JJ^- 
(jjiull aLI A9 i_sj U (3 

J jU-all 1 jAki A9 (jaUll laji 

jSiji aJ Jlijs Jla Jjliall ^jAjII 
-Ju (J jSja <ua < " i & (_ja!I (jLa_^ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Abidah as Salmani] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




mengetahui penduduk 



neraka yang paling 
terakhir keluar, dia 



merangkak seraya 



yang keluar darinya 
dalam keadaan 



adalah seorang laki-laki 



berkata; 'Wahai Rabbku 
manusia telah 
mengambil tempat- 
tempatnya'." Rasulullah 
berkata; "Lalu 
diperintahkan 
kepadanya; 'Pergilah, 
lalu masuklah surga'. 
Lalu dia pergi untuk 
masuk surga, dan dia 
mendapatkan manusia 
telah mengambil tempat- 
tempat mereka. Maka 
dia kembali seraya 
berkata; 'Wahai Rabbku, 
manusia telah 
mengambil tempat- 
tempatnya (sedangkan 
saya tidak memiliki 
tempat).' Lalu 
diperintahkan 
kepadanya; 'Apakah 
kamu mengingat zaman 
yang mana kamu berada 
di masanya.' Dia 
menjawab; 'Ya'. Lalu 
dikatakan kepadanya; 
'Berangan anganlah 
(untuk tempatmu).' 
Maka dia mengangan 
angankannya. Kemudian 
dikatakan kepadanya; 
'Sesungguhnya kamu 
mendapatkan sesuatu 
yang telah kamu angan 
angankan dan sepuluh 
kali lipat dunia.' Maka 
dia berkata; 'Apakah 
Engkau mengejekku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(dengan pahala yang 
melimpah ini), 
sedangkan Engkau 
adalah Raja Diraja.'" 
Perawi berkata; 
'Sungguh aku telah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa 
sehingga tampaklah gigi 
gerahamnya." Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



2521 



(jc AjjUci jjI ullk JuA I 
.Ij^uj (jj j^^jaJftll (jc (JjIaC^I 
M J jluj (JLall jJ (eji (jc 
i_SjcV ailaj Ajic iil ^jJj-a 
jull (j« LL j^i. jull (JaI 
Aikll AikJI (Ja! jajj 

(jc IjLi Jjiia l5?.jj (^jjj 

lAjUS 

iSS ciilac aJ (^lija 

llS »jj (J liSj llS CiLc liij 
(j\ii aj"(jll aJ (Ulaia Jll llSj 

i_Jj Ij (3 jija (Jll A iia AjjLi 

Ua Ia UkljS U iUlii CiLc ^ 

CIsAj (_g2a dila allnj AjIc auI 
CLu^a IjlA (_5-kjyc jjI (3liftii.ljj 
^ la i a (j*uia 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [al 
A'masy] dari [al Ma'rur 
bin Suwaid] dari [Abu 
Dzarr] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: Sesungguhnya 
aku mengetahui 
penduduk neraka yang 
paling terakhir keluar 
dari neraka dan 
penduduk surga yang 
paling terakhir masuk 
surga. (Pada hari kiamat) 
seorang laki-laki 
didatangkan, lalu Dia 
berfirman; 'Tanyakanlah 
kepadanya tentang dosa- 
dosa kecilnya, dan 
sembunyikanlah dosa- 
dosa besarnya.' Maka 
ditanyakan kepadanya; 
'(Apakah) kamu 
mengetahui peristiwa 
demikian dan demikian 
pada hari demikian dan 
demikian, (Apakah) 
kamu mengetahui 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



peristiwa demikian dan 
demikian pada hari 
demikian dan demikian? 
' Lalu dikatakan 
kepadanya; 
'Sesungguhnya kamu 
mendapatkan pahala 
tempat segala kejelekan 
diganti menjadi 
kebaikan.' Lelaki 
tersebut berkata; '(benar) 
wahai Rabbku, sungguh 
saya telah mengetahui 
berbagai hal yang telah 
saya lihat di sini.'" 
Perawi berkata; 
'Sungguh aku telah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa 
sehingga tampaklah gigi 
gerahamnya." Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



2522 



(jC AjjUti jjl liiik JuA LlUa 

'M tjlia M (3 jLij Jlalla jjLs- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [al 
A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Jabir] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Segolongan orang dari 
ahli tauhid diadzab di 
neraka sehingga mereka 
menjadi abu, kemudian 
mereka mendapatkan 
rahmat, lalu mereka 
dikeluarkan dan 
diletakkan di depan 
pintu surga.' Rasulullah 
berkata; 'Lalu penduduk 
surga menyiramkan air 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kepada mereka, maka 
mereka tumbuh kembali 
sebagaimana buih 
tumbuh dalam sesuatu 
yang dibawa aliran air, 
kemudian mereka masuk 
surga." Abu Isa berkata; 
'Hadits ini hadits hasan 
shahih, ia telah 
diriwayatkan dari 
berbagai jalur dari Jabir.' 


2523 


clw ^yj CP j**-* 4j^' ti' Jj^' 

jUll (j^l 2^>^J (3^ jiiuJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [Atha' bin Yasar] 
dari [Abu Sa'id al 
Khudzri] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan keluar dari 
neraka, orang yang di 
dalam hatinya terdapat 
iman seberat gandum." 
Abu Sa'id berkata; 
"Barangsiapa yang ragu- 
ragu maka hendaklah dia 
membaca, 

'Sesungguhnya Allah 
tidak akan menzhalimi 
(walaupun kebaikan) 
seberat biji gandum." 
Abu Isa berkata; 'Hadits 
ini hadits hasan shahih.' 


2524 


1 ic, 1 1 1 a i ^jj ' 1 j. 1 la 

jjll ViK jjvVT.j lljvi.1 Jul 

(jt <Ul (jliit ^1 (jt jiajl 
j}V J (jj (Jl^ alia j A j V. iil 

1 ^ -J U ^1 ^1^1 (J^,J (j^-G 

LaA (3?- J S-L)^ cJ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Risydin] telah 
menceritakan kepadaku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(21] j lilii Via l ^ ALil 

jl La£] J jj (Jlii 1 M-t^j] 

LajjS 1 aSinVil Ijafa lilkli 

LaAAii ( _ s iiia jlilkjjS jull (j-a 
La!>LLj AjIc l^iaLaji <Uuij 

(jl (21*ia La (Ji.j <-tL>^ ^ 
(2%U^a ^1 La£ (2Sljj 

^ "'7- I l-a A*J Ljj3 (_jAj»J 
il^U. j (23] UJjll <1 (3 
A-a^^)j AjiJI 1 \;"7- j^la ij< 
IjlA illLij ^ injr- jj! Jla^ill 
jjAjij jc- 4j 2 ( ■ '— ' . Lj i-* 
jA H > 11 (jj jjAjj^j^o "I* > 11 (jj 
jjl (jc- ClyAkll (JaI Ait ( La i 



CluAkll (JaI Ale ( ij»rvi 



[Ibnu An'um] dari [Abu 
Utsman] bahwa dia 
menceritakan kepadanya 
dari [Abu Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; 
"Sesunguhnya ada dua 
orang yang masuk ke 
dalam neraka, keduanya 
menjerit dengan suara 
keras, maka Rabb 'azza 
wajalla memerintahkan 
(kepada Malaikat 
Zabaniyah): 

'Keluarkanlah keduanya! 
' Setelah keduanya 
dikeluarkan, maka Allah 
bertanya kepada 
keduanya: 'Untuk apa 
kalian berdua menjerit 
dengan suara keras? ' 
Keduanya menjawab; 
'Kami melakukan 
demikian agar supaya 
Engkau mengasihani 
kami, ' kemudian Allah 
berfirman, 

'Sesungguhnya rahmat- 
Ku untuk kalian berdua, 
hendaklah kalian berdua 
pergi lalu menceburkan 
diri kalian di tempat 
kalian dahulu berada 
dalam neraka, ' maka 
keduanya pergi, dan 
salah seorang dari 
keduanya menceburkan 
dirinya ke dalam neraka, 
namun Allah 
menjadikannya dingin 
dan selamat atasnya, 
sedangkan yang lain 
tetap berdiri dan tidak 
menceburkan dirinya, 
kemudian Allah 'azza 
wajalla bertanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kepadanya; 'Apa yang 
menghalangimu untuk 
menceburkan dirimu 
sebagaimana temanmu 
telah menceburkan 
dirinya? ' dia menjawab; 
'Wahai Rabbku 
sesungguhnya aku 
sangat mengharap agar 
supaya Engkau tidak 
mengembalikanku ke 
dalamnya (neraka) 
setelah Engkau 
keluarkan aku darinya.' 
Maka Allah berfirman: 
'Kamu mendapatkan apa 
yang kamu harapkan.' 
Kemudian keduanya 
masuk Surga dengan 
rahmat Allah". Abu Isa 
berkata; 'Isnad hadits ini 
lemah, karena ia berasal 
dari Risydin bin Sa'ad. 
Sedangkan Risydin bin 
Sa'ad adalah seorang 
yang dhaif (lemah) 
menurut ahli hadits dari 
Ibnu An'um, karena dia 
seorang warga Afrika, 
sedangkan orang Afrika 
adalah dhaif menurut 
ahli hadits.' 


2525 


mJ^J uJ-^a juuaJ jj ^aa a iS^a 
(jljj£j (jj (jlna 11 Hj ^ ^« i " (jj 
(jc. <^JjUai]l *L=>.J (^jI (jc- 
(J jLa t jiiLa^ jj jl jaC. 
£j3 jf (J^ alLij Ajlc. <&! 
^^jC-liiij jljll (j-a ^^iil (j« 
^ \ n If*- ^cjl (Jlij jAaJ^ a 11 (jj^ml 

(jl^AC. A-ajujI (g ^1 laatjl c-l^^j 
(jlkL (jjl J11j3 ^jj (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Dzakwan] dari [Abu 
Raja' Al 'Utharidi] dari 
[Imran bin Hushain] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Suatu kaum 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dari Ummatku pasti akan 
keluar dari neraka 
dengan Syafa'atku, 
mereka dinamakan al 
Jahannamiyyun (orang- 
orang neraka jahannam) 
". Abu Isa berkata; 
'Hadits ini hasan shahih, 
adapun Abu Raja' al 
'Utharidi namanya 
adalah Imran bin Taim, 
dan dinamakan juga 
Ibnu Milhan.' 


2526 


(jC Alii AlC. Lj^J^I AjJ^ 

(jc AjjI (jc- Luc (jj j^j 

Jbl (3 jLj (JlULa ojjja (-jI 

CjjIj La alLij AjIc Alii (^gll-a 
(JlLa LgJjl* alj jllll (JL» 
b uijr- jjI l?*^.'^ ^ AiaJI 
' * ' ' ^ (j " * J* ' ' ' " ^ 

Jkl j"<l V«-. [ ii.Tu M \°V. 
jA j (_jA ^jjI jjA Atll lljc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
dari [Yahya bin 
Ubaidillah] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku tidak 
melihat seperti 
(ketakutan yang 
berlebihan terhadap) api 
neraka (membuat) tidur 
orang yang ingin lari 
darinya. Dan aku tidak 
melihat seperti 
(kesungguhan menuju) 
surga membuat tidur 
orang yang mencari 
surga." Abu Isa berkata; 
'Kami hanya mengetahui 
hadits ini dari hadits 
Yahya bin Ubaidillah, 
sedangkan Yahya bin 
Ubaidillah adalah lemah 
menurut kebanyakan 
ahli hadits di mana 
Syu'bah telah 
membicarakannya, dan 
Yahya bin Ubaidillah 
adalah Ibnu Mauhab, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan dia orang Madinah". 


2527 


Jll (^JjUaill *Lkj ^1 (Jo 
(3 jLij JlaljSj jjjlx (JjI lj» »ui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari [Abu 
Raja' al Utharidi], dia 
berkata, aku mendengar 
[Ibnu Abbas] berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Saya 
memperhatikan surga, 
maka saya melihat 
mayoritas penduduknya 
adalah kaum fakir, dan 
saya memeriksa neraka, 
maka saya melihat 
mayoritas penduduknya 
adalah kaum wanita." 


2528 


\r^. Al (Jj.»j £jist\s 

» i"iiiU| i\;„j^°r\r. ltd 

(Jjkj I^SA j ^ la i a j i aa t^JJ^a 
jljxc. (jc. jLkj ^1 (jc. ils^c. 

^1 jc. t_ijj| JjSjj yY"v*> lW 

jjaut (jjl (jc- 
(Jlai La^js t_>"J (jjiliuj^/l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Adi] 
dan [Muhammad bin 
Ja'far] serta [Abdul 
Wahhab ats Tsaqafi] 
mereka berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf], dan dia 
adalah Ibnu Abi Jamilah, 
dari [Abu Raja' al 
Utharidi] dari [Imran bin 
Hushain] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Saya 
memperhatikan neraka, 
maka saya melihat 
mayoritas penduduknya 
adalah kaum wanita, dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







saya memmperhatikan 
surga, maka saya 
melihat mayoritas 
penduduknya adalah 
kaum fakir." Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 
shahih. Demikianlah Auf 
berkata dari Abu Raja' 
dari Imran bin Hushain. 
Dan [Ayyub] berkata 
dari [Abu Raja'] dari 
[Ibnu Abbas]. Dan 
kedua sanadnya tidak 
terdapat pembicaraan di 
dalamnya. Dan 
mengandung 
kemungkinan bahwa 
Abu Raja' mendengar 
hadits tersebut dari 
kedua jalur itu semua. 
Selain Auf juga telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Abu Raja' dari 
Imran bin Hushain.' 


2529 


, ) . ) . „ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahab bin Jarir] 
dari [Syu'bah] dari [Abu 
Ishaq] dari [an Nu'man 
bin Basyir] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
penduduk neraka yang 
adzabnya paling ringan 
pada hari kiamat adalah 
seorang laki-laki di 
mana pada tumit kedua 
kakinya terdapat dua 
bara api yang membuat 
otoknya mendidih 
disebabkan 
keduanya.'Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







berkata; 'Ini hadits hasan 
shahih. Dan dalam bab 
tersebut (juga 
diriwayatkan) dari al 
Abbas bin Abdul 
Muththalib dan Abu 
Sa'id al Khudri, serta 
Abu Hurairah.' 


2530 


Ijjia. (j^JC- (jJ Ij^aa < Ujja 
VI JjAl alia j 4j]c. 2ll 

^ la i a i aa I -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ma'bad bin Khalid] dia 
berkata, 'Say a 
mendengar [Haritsah bin 
Wahb al Khuza'i] 
berkata; Saya 
mendengar Nabi 
Shallallahu Alaihi 
Wasalam bersabda: 
"Maukah kalian aku 
kabarkan tentang 
penduduk surga, yaitu 
setiap orang yang lemah 
lagi dilemahkan 
(diremehkan), kalau dia 
bersumpah (dengan 
nama Allah atas sesuatu) 
kepada Allah, niscaya 
Dia akan membaikinya 
(mengabulkannya). 
Maukah kalian aku 
beritahukan tentang 
penduduk neraka, yaitu 
setiap orang yang 
zhalim, keras lagi 
sombong." Abu Isa 
berkata; Ini hadits hasan 
shahih.' 


2531 


jc 4jjUti jji 1 Vi ' -s JuA IjjJa 

<jrr if- d^- 3 cs^' Cf- u^^l 

Aill ^jii-a «&l J jj^J Jlllli OJJJA 
(JjiIjJI ijjlll (jl dl^al allaj Ajlt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





liU 'A\ VI sJl V 1 jijij Jii 

^jIujc (jla jit (jjlj \j* in 


Mu'awiyah] dari [al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Saya 
diperintahkan untuk 
memerangi manusia 
hingga mereka 
mengucapkan; 'Tidak 
ada tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah', 
apabila mereka 
mengucapkannya, maka 
mereka telah 
menghalangiku (untuk 
menumpahkan) darah 
dan (merampas) harta 
mereka, kecuali dengan 
haknya, sedangkan 
(apabila mereka 
menyembunyikan 
kekafiran dan 
kemaksiatan) maka 
Allah-lah yang 
menghisab mereka." Dan 
dalam bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari Jabir 
dan Abu Sa'id dan Ibnu 
Umar. Abu Isa berkata; 
'Ini hadits hasan shahih.' 


2532 


iQr-. ^jc- i " ) ill) 1 V i *w *) j ujj 1 jj *w 

1 T ? * a * " a S w *o * a 
/ . ".- ;. • "a - a 

(Jjj-uj (^jijJ lillli *JJjA <_T^ 
^j-o ^jJo J^ O^XJ jfij ^Jjl 

■ ■ |1 ka SI (jj j-at Jlia S-lJJtll 

(jaliJI (Jjlii ■ y j^j ^V 

(^ji^ (jjull (JjlJl (jl Clival jiij^j 

V Jl! tl^j ill V] <Jj V i Jjij 

A inVlj <ULa ^P-o alaO iil V] 4J) 

jjI Jta A\ ^jic. AjKii^3 VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah], 
telah menceritakan 
kepada kami [al Laits] 
dari [Uqail] dari [az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah bin 
Mas'ud] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam wafat, Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Bakar menggantikan 
beliau menjadi khalifah, 
maka kafirlah orang 
yang kafir dari kalangan 
orang Arab, [Umar bin 
al Khaththab] berkata 
kepada Abu Bakar; 
'Bagaimana bisa kamu 
memerangi manusia, 
sedangkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah bersabda: 
'Say a diperintahkan 
untuk memerangi 
manusia hingga mereka 
mengucapkan; 'Tidak 



ada tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah'. 
Dan barangsiapa yang 
mengucapan, 'Tidak ada 
tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah' 
maka dia telah 
terlindungi harta dan 
jiwanya dariku, kecuali 
dengan haknya, 
sedangkan (apabila 
mereka 

menyembunyikan 
kekafiran dan 
kemaksiatan) maka 
Allah-lah yang 
menghisab mereka." 
Maka [Abu Bakar] 
menjawab; 'Demi Allah, 
Say a akan memerangi 
orang yang membedakan 
antara zakat dan shalat, 
karena zakat adalah hak 
harta. Demi Allah, jika 
mereka menolakku 
untuk membayar seikat 
tali unta yang dulu 
mereka 

membayarkannya 
kepada Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, niscaya Aku 
akan memerangi mereka 
atas 

pembangkangannya. ' 
Maka Umar bin al 
Khaththab berkata, 
'Demi Allah, tidaklah 
kebijakannya yang 
demikian itu melainkan 
karena Allah telah 
melapangkan dada Abu 
Bakar untuk memerangi 
mereka. Maka saya 
mengetahui bahwa dia 
benar'. Abu Isa berkata; 
'Ini hadits hasan shahih. 
Demikianlah [Syu'aib 
bin Abi Hamzah] 
meriwayatkannya dari 
[az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 
Abdillah] dari [Abu 
Hurairah] . Dan Imran al 
Qaththan meriwayatkan 
hadits ini dari Ma'mar 
dari az Zuhri dari Anas 
bin Malik dari Abu 
Bakar, dan ia merupakan 
hadits yang salah. Imran 
telah diselisihi (oleh 
ulama) dalam 
periwayatannya dari 
Ma'mar." 


2533 


A ilSlUaSI t-JjSxj (jj AulLi 1 " 

£jlSlll lillLa (jj (jail (jc- (JjjUl 
jiiulj 4j]c- Alii (_5-lj-a (J^^J 
(jallJI Jjlll (jl Clival 

(jij 'M V] <J] 1? (jl I j.Y$ °»3 

1 jlii bU LffliLa IjlLaj (jlj 
f*^ W*="^ V] pfrlljilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ya'kub ath Thaliqani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu al 
Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Humaid ath 
Thawil] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jj ^ j^j iljj J3j ^ijll (j« 

J^j (JJijl (jC llA^ (jt il-Sjjl 



bersabda: "Saya 
diperintahkan untuk 
memerangi manusia 
hingga mereka 
mengucapkan, 'Tidak 
ada tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah 
dan bahwa Muhammad 
adalah hamba dan Rasul- 
Nya, dan menghadap 
kiblat kami, dan 
memakan sembelihan 
kami, dan melakukan 
shalat dengan shalat 
kami, apabila mereka 
melakukan hal tersebut, 
niscaya kami 
diharamkan 
(menumpahkan) darah 
dan harta mereka, 
kecuali dengan haknya. 
Mereka mendapatkan 
hak sebagaimana hak 
kaum muslimin, dan 
mereka berkewajiban 
sebagaimana 
kewajibannya kaum 
muslimin." Dan dalam 
bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari 
Mu'adz bin Jabal dan 
Abu Hurairah. Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits hasan 
shahih gharib dari jalur 
ini. [Yahya bin Ayyub] 
telah meriwayatkannya 
dari [Humaid] dari 
[Anas] hadits seperti itu.' 



2534 



jt 



*&l J jj^j (JlsJla jac (jjl jc. 

vi aji V (ji sjl^iss (_>n&i. ^jic. 

<&l (J > kJ J I ** (jl J iill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Su'air bin 
al Khims at Tamimi] 
dari [Habib bin Abi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ ui ;r- tjls jIll Ait (jj JJ^>^ 

iliuj Ajlt Alii ^U^l i - lill (jt 

Sr. s ' , . ! , , > - 
Ail (j"^"' li (jj i* > iij IA& 

' "J J'' '"'^ (J*l >l "«~- 

(jj A-a^jSLt (jt a ^ 11 (jLliu) 
jaC (jjl (jt ^ "j^3 ^ aIL^. 

alluj Ajlt Alii <IrA^ L) c ' 

Ml - & ~ - 

^ la i a (jma 


Tsabit] dari [Ibnu Umar] 
dia berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Islam dibangun atas 
lima dasar: persaksian 
bahwa tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) 
selain Allah, dan bahwa 
Muhammad utusan 
Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan 
zakat, berpuasa 
Ramadhan, dan haji ke 
Baitullah." Dan dalam 
bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari Jarir 
bin Abdullah. Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 
shahih. Dan ia telah 
diriwayatkan dari bukan 
hanya satu jalan, dari 
Ibnu Umar, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi 
Wasalam seperti ini. 
Sedangkan Su'air bin al 
Khims adalah seorang 
yang tsiqah menurut ahli 
hadits. [Abu Kuraib] 
menceritakan kepada 
kami, [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami, dari [Hanzhalah 
bin Abi Sufyan al 
Jumahi], dari [Ikrimah 
bin Khalid al 
Makhzumi] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
Shallallahu Alaihi 
Wasalam semisalnya." 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan shahih.' 


2535 


(jj (jjlaa j| jUat jjI HiAa 

Alt (jt (julkJI (jj (J'lfl^ (jt 

^)-a*J jj JJtJ (jt oAj^)j jj A)jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar al Husain bin 
Huraits al Khuza'i] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



j IjI dia j--* (Jla ■ gjfraj'l 

s-^jA ciiiLi like. sUJlloa ilLij 
jj <&l .jjc. Ls j»j oLijala Jla ^jall 

<yi ^Jisii 3k£ 

iUI jjjaiijj jljall jji jSj 

lilj] j] Clyal I ill (Jli ilaj) 

.jjc. 4j ' alkj (_jillj s-Ipjj (^-1* 
.jjJ Jlo 3^1 l)' ^ 

j-ojJ (^jJi^ <la lilljl (Jj3 La IjAJI 
Uijl ^J (Jlii a jijj SJJJ^ j-j^W 

' . il kaJl (jj jic. tjla Jlaa cii-ii-j 

j «a1 .jj.jJu ci^J c-l^>9 ^J^JJ 

(_5 jj v lViIi ji^ui jjAui ■ . AaiSi 

U-a 4ij*j jiLJI jj'l 4j1c 

ai JL> ^jjJi ^1 jk kl 

(jl <Jli (jlijVI U SiaJa U <Jla p 
<1ujjj 4jj£j <j^jiLoj jiliLj (j-ojj 

ajijjj ajii. j.jji]|j jk^l » jj^Ij 

iiji liiii 5b & vi <5i 

£ujl j oiU-all j»Ls)j 4J_jjoijj 
^jj-aj CjJjll 

(jl Jla (jllakVl Lis Jll jLLiiij 

■1 jl infill ol jj M i*j 

cji Jli ^1 jj Ajli ol jj" jiii 

l ^ "*■ (J jlLiill Li (Jla <c-lUl 
LjjjLoI Lis Jla (JjlLill ^Ic-Li 
l5 ji jlj ^&jjj <«Vl 3£ jl djli 
gUJ^l AJUil Sljill SttoJI 
Jll jUjjII (^i jjIjLLjj pLill 

Ajlc. 2jI ( _ s Jj-a ^JJjl ujjj^ 

jaC. U JLaa j i*j ^3 

Jjjjji. i21lji (JjLUI lSj-jj (Ja 



mengabarkan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Kahmas bin al Hasan] 
dari [Abdullah bin 
Buraidah] dari [Yahya 
bin Ya'mar] dia berkata; 
Orang yang pertama kali 
membahas ilmu kalam 
tentang takdir adalah 
Ma'bad al Juhani'. Yahya 
menuturkan; 'Aku keluar 
bersama Humaid bin 
Abdurrahman al 
Himyari, hingga kami 
mencapai Madinah, 
maka kami berkata; 
'Kalau seandainya kami 
bertemu dengan seorang 
laki-laki dari sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam maka kami 
akan menanyakannya 
tentang sesuatu yang 
diceritakan oleh para 
kaum itu.' Yahya 
berkata, 'Maka kami 
menjumpainya, yakni 
[Abdullah bin Umar], 
sedangkan dia keluar 
dari masjid. Lalu aku 
dan temanku 
menghadangnya'. Aku 
mengira bahwa temanku 
akan mewakilkan 
pembicaraan kepadaku, 
maka aku berkata; 
'Wahai Abu 
Abdurrahman, 
sesungguhnya suatu 
kaum membaca al 
Qur'an dan mencari ilmu 
lalu mengklaim bahwa 
tidak ada takdir, dan 
perkaranya adalah baru 
(tidak didahului oleh 
takdir dan ilmu Allah).' 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Maka Abdullah bin 
Umar menjawab; 
'Apabila kamu bertemu 
orang-orang tersebut, 
maka khabarkanlah 
kepada mereka bahwa 
saya berlepas diri dari 
mereka, dan bahwa 
mereka berlepas diri 
dariku. Dan demi Dzat 
yang mana hamba Allah 
bersumpah denganNya, 
kalau seandainya salah 
seorang dari kalian 



menafkahkan emas 
seperti gunung Uhud, 
niscaya sedekahnya 
tidak akan diterima 
hingga dia beriman 
kepada takdir baik dan 
buruk.' Yahya berkata, 
'Kemudian dia mulai 
menceritakan hadits 
seraya berkata; ['Umar 
bin al Khaththab] 
berkata; 'Dahulu kami 
pernah berada di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
datanglah seorang laki- 
laki yang bajunya sangat 
putih, rambutnya sangat 
hitam, tidak tampak 
padanya bekas bekas 
perjelanan. Tidak 
seorang pun dari kami 
mengenalnya, hingga dia 
mendatangi Nabi 
Shallallahu Alaihi 
Wasalam lalu 
menyandarkan lututnya 
pada lutut Nabi 
Shallallahu Alaihi 
Wasalam kemudian 
berkata, 'Wahai 
Muhammad, apakah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



iman itu? ' Beliau 
menjawab: "Kamu 
beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya, hari 
akhir, dan takdir baik 
dan buruk." Dia 
bertanya; 'Apa itu Islam? 
' Nabi Shallallahu Alaihi 
Wasalam menjawab: 
"Kesaksian bahwa tidak 
ada tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah 
dan bahwa Muhammad 
hamba dan utusan Nya, 
mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, 
melakukan haji, dan 
puasa Ramadhan." Dia 
bertanya; Apakah ihsan 
itu? ' Beliau menjawab: 
"Kamu menyembah 
Allah seakan akan kamu 
melihat-Nya, maka jika 
kamu tidak melihat-Nya, 
maka sesungguhnya Dia 
melihatmu." Umar 
berkata; 'Pada setiap 
jawaban beliau dia 
mengatakan; 'Kamu 
benar.' Umar berkata; 
'Maka kami heran 
kepadanya, dia bertanya 
kepada beliau lalu 
membenarkannya.' Dia 
bertanya lagi; 'Kapankah 
hari akhir itu? ' Beliau 
menjawab: "Tidaklah 
orang yang ditanya itu 
lebih mengetahui 
daripada orang yang 
bertanya." Dia bertanya; 
'Lalu apa tanda- 
tandanya? ' Beliau 
menjawab: "Apabila 
seorang budak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



melahirkan (anak) 
tuannya, dan kamu 
melihat orang yang tidak 
beralas kaki, telanjang, 
miskin, penggembala 
kambing, namun 
bermegah-megahan 
dalam membangun 
bangunan." Umar 
berkata; 'Maka Nabi 
Shallallahu 'Alaihi 
Wasalam menemuiku 
tiga (hari) setelah itu, 
seraya berkata: "Wahai 
Umar, apakah kamu tahu 
siapa penanya tersebut? 
Itulah jibril, dia 
mendatangi kalian untuk 
mengajarkan kepada 
kalian tentang 
pengetahuan agama 
kalian." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu al Mubarak] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Kahmas 
bin al Hasan] dengan 
semisal isnad ini. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Mu'adz] dari [Kahmas] 
dengan semisal sanad ini 
dan maknanya. Dan 
dalam bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari 
Thalhah bin Ubaidullah 
dan Anas bin Malik dan 
Abu Hurairah. Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
hadits hasan shahih. Dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ia telah diriwayatlah 
bukan hanya dari satu 
jalur seperti ini dari 
Umar. Hadits ini telah 
diriwayatkan dari Ibnu 
Umar dari Nabi 
Shallallahu 'Alaihi 
Wasalam, dan yang 
shahih adalah hadits 
tersebut diriwayatkan 
dari Ibnu Umar, dari 
Umar, dari Nabi 
Shallallahu 'Alaihi 
Wasalam.' 



2536 



j^Jo j'ffll -lie- .19 j ^Aalls ^_>uIjc. 
alia j AjIc iill iglt-a *&l (J J^J 

- a' - 0 : s ' J - ' 

Aijjj (j-a ^aJI IjlA Ul I jlUS 

i*l V] t2llJ] (Jj-aj Ulalj 
liiic. sA^U Pls-"^ U^)ia 

- ? ? * f * . ~ 

£j jib (jLajVI f^J^ 

Mil V] <i) V (ji s3\4^ ^ 

S^LLall aUlj Alii (J JJJJ <_5-jlj 

jj ALai, 1 Vi ' -s AjjjS Iai la 

jo Sjii ^1 (jc. Aj j 
AjIc Alii ( _ s i-a i^. Cfi (J"4^ 

IjlA ^ Tn jr. jjl tjla 4ilLa ^Ijjj 

>\ , n - * - - % 
sjii ^ ' a 0 ' na L IJAa 

jl^AC. jj «aJ A AiA /g*Ai jail 

a^jjaa. jc. *GjL*j alj^J A9j 

La (jjj-^il Aj3 51 jj I iJa.ll 

ill V) 4J) V iil^i (JUjV' 

CluAa.ll jSjj Aill (3 J^IJ t5"jlj 
La (JjSJ \l» iii (jj Ajjja ' " '» ^ i i' 

^Ljaall *VjA Jila Clylj 

(j^i (jj lillLa Ajii°Jj\ 

AUc- (jj Jutj H in jjj lilyUlj 
Jll ^iiill i_ilA jll Ait J all 

iljc-j (jjljAij ^ajj 3^ AUc- Aic 
jjj UjlgJJI a!j (j-a aIjC- (jj 
»^jQ- a ^jl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abbad bin 
Abbad al Muhallabi] 
dari [Abu Jamrah] dari 
[Ibnu Abbas] dia 
berkata; Delegasi Abdul 
Qais datang kepada 
Rasulullah seraya 
berkata; 'Sesungguhnya 
kampung ini adalah 
(melewati) kampung 
Rabi'ah, dan tidaklah 
kita mengunjungimu 
kecuali pada bulan bulan 
haram, maka 
perintahkanlah kepada 
kami untuk melakukan 
sesuatu yang kami ambil 
darimu, dan kami akan 
mengajak orang-orang 
yang berada di belakang 
kami kepadanya, ' maka 
beliau bersabda; "Saya 
perintahkan kalian 
dengan empat perkara; 
iman kepada Allah, " 
kemudian beliau 
menafsirkannya untuk 
mereka, yaitu; 
"kesaksian bahwa tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ada tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah, 
dan bahwa aku adalah 
utusan Allah, 
mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, 
menunaikan seperlima 
dari harta ghanimah 
kalian." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Abu Jamrah] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 
Abu Isa berkata; ini 
adalah hadits hasan 
shahih, dan Abu Jamrah 
Adl Dlaba'I namanya 
adalah Nadir bin Imran. 
Dan [Syu'bah] juga 
meriwayatkannya dari 
[Abu Jamrah] . Dan dia 
menambahkan di 
dalamnya; "Apakah 
kalian tahu apakah iman 
itu? Yaitu persaksian 
bahwa tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) 
selain Allah dan bahwa 
aku adalah utusan 
Allah..." dan dia 
menyebutkan 
kesempurnaan hadits. 
Say a mendengar 
Qutaibah bin Sa'id 
berkata, 'Say a tidak 
pernah melihat seperti 
mereka empat ahli fikih 
yang mulia; Malik bin 
Anas, al Laits bin Sa'ad, 
Abbad bin Abbad al 
Muhallabi, dan Abdul 
Wahhab ats Tsaqafi. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Qutaibah berkata; 'Kami 
rela untuk pulang dari 
sisi Abbad setiap hari 
dengan membawa dua 
hadits. Dan Abbad bin 
Abbad adalah termasuk 
putera al Muhallab bin 
Abi Shufrah. 



2537 



(_£.j!.J*j]! £jii (JJ I I "''* 

uj.ja Ajlc (jj! (Jj» <u a I UliAk 

^jiLa <&! J jj~uj (JlijJla "Lijlc. 

lala. iLia I ULajl (jjlojAl! 

ts^J tjt t_iUSI ^Jj^JaIj ffikl lj 

(jj (jjijlj ojJjA 
Vj Ja i a ' LlJ ja IjlA ^ ^ aJC. 
(j^i lc-1 alu Ajili iyjV i_aj*j 
(jc Ajili jj! (_J jj JSSj 4_iijlc. 
<jaul*J ^jjJaj ii jj (jj .jjC 
jj!j ' *'J la S! IjlA jJt Ajijlc. (jt 

j^jaJ! Ajj (jj M ^jc. Aj!>la 

(jljiui Hi ja jit ^1 (jj! Hi ja 

U! ^UiLLl! tLijjS j£S Jll 
s-lgial! (j-a jiilj (jl^ Jlas Ajila 
i—iUlVl <s ji 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani' al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ulayyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid al 
Hadzdza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [Aisyah] 
dia berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sesungguhnya 
termasuk orang yang 
paling sempurna 
imannya adalah orang 
yang paling baik 
akhlaknya, dan paling 
lembut terhadap 
keluarganya." Dan 
dalam bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari Abu 
Hurairah dan Anas bin 
Malik. Abu Isa berkata; 
'Ini hadits shahih, dan 
kami tidak mengetahui 
Abu Qilabah memiliki 
riwayat mendengar dari 
Aisyah. Abu Qilabah 
telah meriwayatkan dari 
Abdullah bin Yazid, 
susuan Aisyah, dari 
Aisyah selain hadits ini. 
Abu Qilabah Abdullah 
bin Zaid al Jarmi, telah 
menceritakan kepada 
kami Ibnu Abi Umar, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



telah menceritakan 
kepada kami Sufyan, dia 
berkata, Ayyub as 
Sakhtiyani menyebutkan 
Abu Qilabah berkata, 
"Demi Allah, dia 
termasuk para fuqaha' 
yang memiliki ilmu." 



2538 



J» m« (^)J ^ ' ^ 

(jj (Jjg-ul (jC « (jj jj_)*JI 

cd' ^ LP J^'-'- 3 ls^' 

oljil JjMa jUll JaI (jS^li 

(Jll <&l (J jj-aj ^Jj (j^ La 

<1A J^J urf*^ cPf*^ ? 
(j-o Clylj Lij (3^ _jj 

(S jil t—ilc-l (jj^j (Jac. ClilLaau 

CjjLS (jila <_S J-^J 4->ljWl 

L^-Lp (jL-aflj La j (3^-° &'^)-<^ 
(j^la (jjjl^)Ja! o5l^2u (JlJ 1 j lac, j 

(j£jjj (jL-asjj t3>j . 
£x$m (jSliLI dAiii a rv/U.U 



Telah bercerita kepada 
kami [Abu Abdillah 
Huraim bin Mis'ar Al 
Azdi At Tirmdzi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah di hadapan 
para sahabat lalu 
menasehati mereka 
kemudian berkata: 
"Wahai para wanita 
berinfaqlah karena 
kalian adalah penghuni 
neraka yang paling 
banyak". Maka salah 
seorang wanita bertanya; 
'Kenapa demikian wahai 
Rasulullah? ' Beliau 
menjawab: "Karena 
kalian banyak melaknat 
yaitu mengingkari 
terhadap (nikmat) suami, 
" lalu beliau bersabda: 
"Dan aku tidak melihat 
dari orang-orang yang 
sedikit akal dan 
agamanya lebih banyak 
orang yang memiliki hati 
dan pikiran daripada 
kalian", salah seorang 
wanita bertanya, Apa 
kekurangan agama dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







akal wanita? ' Beliau 
menjawab: "Persaksian 
dua orang wanita dari 
kalian adalah sama 
dengan persaksian 
seorang lelaki sedangkan 
kekurangan din (agama) 
kalian adalah adanya 
masa haid yang dapat 
menahan salah seorang 
dari kalian tiga sampai 
empat hari dari 
melaksanakan sholat." 
Dan dalam bab ini ada 
hadits dari Abu Sa'id dan 
Ibnu Umar, Abu Is a 
berkata; 'Hadits ini hasan 
shahih gharib dari jalur 
sanad ini". 


2539 


(jc £J^j Ujik j£L 

jJLLa (jj (Jj^ui (jc (jUilu 

es - ^ L) c ' JHP lW \ ,f "' tjc- 

ilia j AjIc auI ^ll (J ^JJ^J 
L&llM IjIj (j jit J i a j ^ iaj (jLij^/l 
(jjjlall (jC <_jjlVI Ajali) 

^ la i a i oa I l-^ij ^ m if*. 

j-JlLa (jj (Jj^ui <_SJJ I^Sa j 
^1 (jc jLip (jJ auI ^jc (jc 

jc. 1 'i ,jr-. ijl ;,<-. 
Cf- " a ~JiJ* If? Cf- Lsj^ 

(JlJ IjIj (jjluij 4j«Jjl (jLajVI 

(jj ^5Lj 1 ' 3 *a 4 j u§ t^ll S i 1 *■ i w 
(jc Aj^C (jj o^jUftC (jc i la a 

if- *JAJ* ^ L^" C^^* 3 t5^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Suhail bin 
Abi Shalih] dari 
[Abdullah] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Iman itu 
adalah tujuh puluh tiga 
bab lebih, yang paling 
rendah adalah 
menyingkirkan bahaya 
(seperti duri) dari jalan, 
sedangkan yang paling 
tinggi adalah ucapan; 
'Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) selain 
Allah'." Ini hadits hasan 
shahih. Demikianlah 
Suhail bin Abi Shalih 
meriwayatkan dari 
Abdullah bin Dinar dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Shalih dari Abu 
Hurairah. Dan Umarah 
bin Ghaziyah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Abu Shalih dari 
Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Iman itu 
enam puluh empat bab." 
Abu Isa berkata; ' 
[Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami, [Bakar bin 
Mudhar] telah 
menceritakan kepada 
kami, dari [Umarah bin 
Ghaziyah] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


2540 


(jt <_sjA_)^ l/" ^ U! r * lW U^" 1 

(J JJ^J (JlS P^j^l ^ sL^I laaU 
CS^ (jJ 1 (JlijLijVI (j-o 

CS^' M^' t5^J "-> 
AJeLa\ t_f}\j J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] dan [Ahmad bin 
Mani'] dan maknanya 
adalah sama, keduanya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [az Zuhri] 
dari [Salim] dari 
[bapaknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati seorang laki- 
laki yang sedang 
menasihati saudaranya 
dalam masalah malu, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Malu adalah sebagian 
dari iman." Ahmad bin 
Mani' berkata tentang 
haditsnya 'Sesungguhnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
seorang laki-laki 
menasihati saudaranya 
dalam masalah malu' 
maka dia berkata; 'Ini 
hadits hasan shahih. Dan 
dalam bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari Abu 
Bakrah dan Abu 
Umamah.' 



2541 



Hi la jaC ^\ (^jjI 111 la 
jiju ^jc. ^jlxlLall jLLo ^jj 
^jc. 3ja ill ^^jl ^jj ^j-alc. ^jc. 
Jja. (jj jUJa (jc- (JjIj (cJl 

, - ila \; (J-aaJ ^j^iiA Jh\ (J juij 

iaJ <Jls jUll (jc- c^-^-^J f ^ 

jinn! g ' lafr (^C- iaILu j 

Lai ^il]=L=JI ^iiaJ AliLall j 
(_yjl^)J iiljji.1 VI (Jli (jjlixj 

(j^lj (Jll auI (3 jjuij Ij * " iSS 

»M f ^.11 jit j iiUlVI ^Vl 

VI (Jl3 p ^Uj-aJI <-olloi ojj^j 

^jj cis Aji aii a>Li 

da£ (JLa 4jlLiL ikU <&l U 
lljj <&l U Ciiaa IjiA iSTdc 

4Aj lJa j jlii U all £3510 

j| j4-J ur^ J^' is* U*^ 
i''l Laa V] j>A ji.Ui ( _ s lc 
ilu-la IjiA ^ nijr. jjI (Jlia^jjjJI 
^ la 1 a (j - aa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Mu'adz ash Shan'ani] 
dari [Ma'mar] dari 
[ Ashim bin Abi an 
Najud] dari [Abu Wail] 
dari [Mu'adz bin Jabal] 
dia berkata; Saya pernah 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, suatu pagi 
aku berada dekat dari 
beliau, dan kami sedang 
bepergian, maka saya 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah, kabarkanlah 
kepadaku tentang suatu 
amal yang akan 
memasukkanku kedalam 
surga dan menjauhkanku 
dari neraka.' Beliau 
menjawab: "Kamu telah 
menanyakan kepadaku 
tentang perkara yang 
besar, padahal sungguh 
ia merupakan perkara 
ringan bagi orang yang 
telah Allah jadikan 
ringan baginya, yaitu: 
Kamu menyembah Allah 
dan tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menyekutukannya 
dengan sesuatu apa pun, 
kamu mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, 
berpuasa di bulan 
Ramadhan, berhaji ke 
Baitullah." Kemudian 
beliau bersabda: 
"Maukah kamu aku 
tunjukkan pada pintu- 
pintu kebaikan? Puasa 
adalah perisai dan 
sedekah akan 
memadamkan kesalahan 
sebagaimana air 
memadamkan api, dan 
shalat seorang laki-laki 
pada pertengahan 
malam." Kemudian 
beliau membaca; 
"Lambung mereka jauh 
dari tempat tidurnya, 
sedang mereka berdoa 
kepada Rabbnya dengan 
rasa takut dan harap, dan 
mereka menafkahkan 
sebagian dari rezki yang 
Kami berikan kepada 
mereka. (16) Seorang 
pun tidak mengetahui 
apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu 
(bermacam-macam 
nikmat) yang 
menyedapkan 
pandangan mata sebagai 
balasan terhadap apa 
yang telah mereka 
kerjakan." (As-Sajdah: 
16-17). Kemudian beliau 
bersabda: "Maukah 
kamu aku tunjukkan 
pokok perkara agama, 
tiang dan puncaknya?" 
Aku menjawab: "Ya, 
wahai Rasulullah." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Beliau bersabda: "Pokok 
dari perkara agama 
adalah Islam, tiangnya 
adalah shalat, sedangkan 
puncaknya adalah jihad.' 
Kemudian beliau 
bersabda: "Maukah 
kamu aku kabarkan 
dengan sesuatu yang 
menguatkan itu semua?" 
Aku menjawab; 'Ya, 
wahai Nabi Allah.' Lalu 
beliau memegang 
lisannya, dan bersabda: 
"Tahanlah (lidah) mu 
ini." Aku bertanya; 
'Wahai Nabi Allah, 
(Apakah) sungguh kita 
akan diadzab disebabkan 
oleh perkataan yang kita 
ucapkan? ' Beliau 
menjawab; "(Celakalah 
kamu) ibumu 
kehilanganmu wahai 
Mu'adz, Tidaklah 
manusia itu 

disunggkurkan ke dalam 
neraka di atas muka atau 
hidung mereka 
melainkan karena hasil 
ucapan lisan mereka?" 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan shahih.' 


2542 


Jlalla \;» la ^1 (jc- gJjfrll 
alluj AjIc Alii ^U.-i Atll (J jjjj 

Alii i^LLii ^ixJ LajI (JjSj (JLij 
^lllj j»Jjllj «ull-J (j-o! (j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] dari [Amru bin al 
Harits] dari [Darraj Abu 
as Samh] dari [Abu al 
Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Apabila 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kalian melihat seorang 
laki-laki memakmurkan 
masjid, maka 
persaksikanlah untuknya 
dengan keimanan, 
karena Allah berfirman; 
'Sesungguhnya orang 
yang memakmurkan 
masjid hanyalah orang 
yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, 
mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat'." Abu 
Isa berkata; 'Ini hadits 
hasan gharib.' 


2543 


^jl ^jC. (JjLaC-VI (jC- AjjULa 

jaSlI (Jjj (Jla illuj AjIc. a«I 

jl lil^Iill (JJJj \i»ll (jJJ 
IjlA b inir- jjS Jll SiLLall liljJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Jarir] dan 
[Abu Mu'awiyah] dari 
[al A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Jabir] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "(Pemisah) 
antara kufur dan iman 
adalah meninggalkan 
shalat." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Asbath bin 
Muhammad] dari [al 
A'masy] dengan semisal 
sanad ini dan bersabda; 
"(Pemisah) antara 
seorang hamba dengan 
syirik dan kafir adalah 
meninggalkan shalat." 
Abu Isa berkata; Ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Dan Abu Sufyan 
namanya adalah Thalhah 
bin NatT.' 


2544 


(jUali jjc Aj^j 1 Vi jUa IlUa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



liljj ^)iSll (jjjj Ajatll (jjj 



4 o i nl jj| j ^ la i a (jlna 

(JjJ^jJj (jj a 1 1 " a (jj ^ 



telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari [Abu 
az Zubair] dari [Jabir] 
dia berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"(Pemisah) antara 
seorang hamba dengan 
kekufuran adalah 
meninggalkan shalat." 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan shahih, dan 
Abu az Zubair namanya 
adalah Muhammad bin 
Muslim bin Tadrus.' 



2545 



(jj (jjlu^JI jLaC jjI OS^a 

Via injcv (jj 1 ° ' " j.: 3 y^>^ 

(jc. (jj (J 1 iaflll 1 la 

Uj.ia j ^ (Jla jal j (jj (jjLiaJI 

Cly^ja. (jj tjjlaa 11 jUaC jjl 
Uiilk Via (j!AjC. (jj J^-aa-a^ 
AjjI (jc jalj (jj (jiLiiJI (jj ^ic. 

(jj ^ic (jj l^ka < Uj.la j ^ (Jla 

(jj J^aa-aj ^QJQ.'MI (jLi^Jl 

(jlaaJI (jj j^lc liiSk Via (jiijc- 
.istj (jj (jjiaaJI (jC (jja ua (jj 
AjjI (jC S^JJJ (jj ^JC (jC 
Ajic iil ^jii-a l] jjui J djlllll 
"'...'J ^ CS^SI allaj 

^jjai ^aa I^Sjj (jia S^Loll 

- - * 1. / I s -. " - >\ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar al Husain bin 
Huraits] dan [Yusuf bin 
Isa] keduanya berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [al Fadhl 
bin Musa] dari [al 
Husain bin Waqid] dia 
berkata. (Tahwil Sanad) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar al Husain bin 
Huraits] dan [Mahmud 
bin Ghailan] keduanya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin al Husain 
bin Waqid] dari 
[bapaknya] dia berkata. 
(Tahwil Sanad) dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ali bin al Hasan asy 
Syaqiqi] dan [Mahmud 
bin Ghailan] keduanya 
berkata, telah 
meriwayatkan kepada 
kami [Ali bin al Hasan 
bin Syaqiq] dari [al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Husain bin Waqid] dari 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [bapaknya] dia 
berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perjanjian antara kami 
dan mereka adalah 
shalat, maka barangsiapa 
yang meninggalkannya 
maka dia sungguh telah 
kafir'." Dan pada bab 
tersebut dari Anas dan 
Ibnu Abbas, Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 
shahih gharib.' 


2546 


jj ^ yj * 1 *w ^ j ufl 1 *w 

Ajc. (jc ^jj^iJI (jc- (J i aaJall 

(jl£Jll yjaill i* (jj .ail 

4j1c AllI ^,1 . ,-1 ^ ^ L-llajual 
(JLacVI (j-a Llili tjj^H * J 

jjI Jllo!>LLill jjc j&. <S jj 
Cjj^jjJa Vjj (jli ■ . ilSL^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
al Mufadhdhal] dari [al 
Jurairi] dari [Abdullah 
bin Syaqiq al Uqaili] dia 
berkata; Dahulu para 
sahabat Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
berpendapat sesuatu dari 
amal perbuatan yang 
mana meninggalkannya 
adalah suatu kekufuran 
melainkan shalat." Abu 
Isa berkata; 'Saya 
mendengar Abu Mush'ab 
al Madani berkata; 
'Barangsiapa yang 
berpendapat bahwa iman 
adalah suatu perkataan 
saja, maka dia diminta 
untuk bertaubat, apabila 
dia bertaubat (maka 
diterimalah taubatnya), 
namun jika tidak 
(bertaubat) maka 
lehernya dipenggal." 


2547 


(jjl (jc Clylll UjAi. 4jjj3 UjAi. 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jj jajAl^)jJ (jj Laa < (jc ^LgJI 
It ui (jj ^j-alc jc ClljL^JI 
AjC. (jj (_jjAjx]| jc (_>^alaj ,jl 

~» L jij (Jjii ^Iuij Ajlt auI 

Ijj JiiLi £jjJaj (ji (jLoJ^/l 
(JtiiUuj laa ajj lip |>5Lui^/Ijj 

^ la i a 


kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [al Laits] 
dari [Ibnu al Had] dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim bin al Harits] 
dari [Amir bin Sa'ad bin 
Abu Waqqashh] dari [al 
Abbas bin Abdul 
Muththalib] bahwasanya 
dia mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Akan 
merasakan manisnya 
iman orang yang ridha 
meniadikan Allah 
sebagai Rabb dan Islam 
sebagai agama dan 
Muhammad sebagai 
Nabi." Abu Isa berkata; 
'Ini hadits hasan shahih.' 


2548 


^JC- IjjSk ^aC ^1 (jjl UjSa. 

Ajila ^1 jc jc 

iill ^'^* <&l (J^J^J £)Llu2| (jc 
Aj3 (j£ (ji (JUi ** j V ■ 

L>* cMiV' f*^ 3 Of^ 
LLa 4j]J (- la 1 4J jj-ujj iill 

V £^)-a]l ' ■ laJ (jij LoAIjjj 
^ jl oj5L) (jl^ fil VI 
La£ kla iil ojiaji j] i*j jaSlI 
jjI (JlJjUll ^ Cijiij jl sjSLj 

(jc (jjijl (jc oJSLia oljj 
alia j 4j]c iill (^glla ^."^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
dari [Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Ada tiga perkara yang 
jika terdapat pada diri 
seseorang akan 
mendapatkan manisnya 
iman: Barangsiapa yang 
menjadikan Allah dan 
RasulNya lebih dia 
cintai daripada selain 
keduanya, dia mencintai 
seseorang hanya karena 
Allah, membenci 
kembali kepada 
kekafiran setelah Allah 
menyelamatkannya dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







azabnya sebagaimana 
dia membenci untuk 
dilemparkan ke dalam 
api neraka." Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits hasan 
shahih. Dan [Qatadah] 
telah meriwayatkannya 
dari [Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam.' 


2549 


s.'.nc A-lii (jj IjjSi. 

V alia j AjIc Alii ( _ s ij-a (3 J^J 
J*J t^fjw 6^ cs^ 1 csfJH 

AjjjII (j^lj tj^Jj -0 3^-3 L3J AJi ^ 
(jjl (jt <-;-ll^^ tS^J^^ 3 J^*"* 
^1 (jj *&l lie, j 4 lji'iIc. j (JjAjC- 

.J <*nft ^ unr- jjI Jll ^jS 
£e jj Jiij 4A.jll IjsA (j-o s-yje- 

Jj«JI ^jj j 15) Jll illuj AjIc. ill! 

jji jlSa (jlijyi A-ui £ j=>- 

JJ 5ijj lMjVI AjSI 51c. J-aaJI 
<j| (jj ^aa a j°»7- ^jjl (jt 

cMi^ 1 6? £J*> & yr? ^ 

<ij jit jj-a isjj 

jilLjj Ajlc Alii ~ (jC- 

(ji aIjUI j Ujll (J <Jla aj! 

*Ulc. ^jSli ULuS (21] j (j-a l_llLal 
t_lLLal (j/aj 4jj5 ojliS j^3 la jl 
j^ 3 4 (\r-. j'u 1 '( ( (21]j (j*a 
A-aUall ^jJ 4j5c. eUi (jl jjll Jl 
jlc lillj (_£jj AJ JSC- S.l2u (jlj 
(Jj oJlUc- j t—JUa ^1 (jj 
(jC dljlj (jj <UaJ jij <"'"! uall 
allaj AjIc Alii ( _ s i-a ^.'"'^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abidah bin 
Humaid] dari [al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang pezina 
melakukan perzinaan 
sedangkan dia berstatus 
sebagai seorang mukmin 
yang sempurna imannya, 
dan tidaklah seorang 
pencuri melakukan 
pencurian sedangkan dia 
berstatus sebagai 
seorang mukmin yang 
sempurna imannya. 
Tetapi pintu taubat tetap 
ditawarkan kepadanya." 
Dan dalam bab tersebut 
(juga diriwayatkan) dari 
Ibnu Abbas dan Aisyah 
serta Abdullah bin Abi 
Aufa. Abu Isa berkata; 
'Hadits Abu Hurairah 
adalah hadits hasan 
shahih gharib 


2550 


jiUl (jj S luo jji lil^a 

, - "'1 SI auI \iq (jj a<^I -WuI j 
(jj ^ Uiji. Jli /La jSlI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ubaidah bin Abu As 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^j". ■ "j ^jl ^jj ^jjij^j ^jc. i a 

<jji«JI o^jt ^^ic (^jjJ (jl j-o 
lAi. (jij ajia.VI cs^ 

allLa Ait lit j 4j1c itll ajuni 

IjlA j ( _ s jaac J °^ "*- Lac. 
(J j3 !AA j t_y^)C. (jut's ■ LI i-*- 



Safar], namanya Ahmad 
bin Abdullah Al 
Hamdani Al Kufi, dia 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin 
Muhammad] dari 
[Yunus bin Abu Ishaq] 
dari [Abu Ishaq Al 
Hamdani] dari [Abu 
Juhaifah] dari [Ali] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
terkena hukum had lalu 
siksanya di dunia 
disegerakan, maka Allah 
lebih adil daripada 
mengulangi dua kali 
siksanya di akhirat 
kepada hambaNya, dan 
barangsiapa yang 
terkena hukum had 
kemudian Allah 
menutupinya dan 
mengampuninya, maka 
Allah lebih mulia 
daripada mengulangi 
kepada sesuatu yang 
telah Dia maafkan". Abu 
Isa berkata; 'Dan hadits 
ini has an gharib, dan 
inilah pendapat ahli ilmu 
bahwa kami tidak 
mengetahui seorang pun 
yang mengkafirkan 
seseorang karena 
perbuatan zina atau 
mencuri atau meminum 
khamer.' 



2551 



(jjl jc Cliilll lij-la <jjj3 OS^a 
(jc- ffy^ jJ ^liiall jc (j^Jic- 

alluj AjIc llll ^U.-i auI (J y^'j 
^j-o ^jj a\ i aim ^jja ali aJall 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [al Laits] 
dari [Ibnu Ajlan] dari [al 
Qa'qa' bin Hakim] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
muslim (yang sejati) 
adalah orang yang mana 
orang muslim lainnya 
selamat dari (bahaya) 
lisan dan tangannya, dan 
seorang mukmin (yang 
sejati) adalah orang yang 
mana manusia lainnya 
selamat dari (bahayanya) 
pada darah dan harta 
mereka." Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits hasan 
shahih.' 



2552 



(j \ (_^l (J_LuJ 4jl aljbBJ 

(j-o (j^ ^1 1 ii^ll aim (jJo (3*9 (Jj^aSl 
__>jli. (jC t_lUll (e^J AJliuJ 
jjaC (jj AUl ^JC j ^-wj^ii C5"^-9 
■la lu (jj jLjAl jjI lillij UjjLa 
(jc <illJ lil^a (C jA^jiJI 
(jc o3jJ (jJ auI ^JC (jj .MjJ 

<ulc 2jl (jljjajiVl 
^JjJaBl (j i^U n^H (_}luj ^Lj j 

AjLLJ (j-o (j^^l > n^ll ilLj (jjo 
ilu-la I^A ^ njr. jjI (JlaAJjj 
L U.^ (j-a ^j i aa C—IJ^)^ ^ la i a 
^ es^- 3 4^' CP LS^Y 1 iff 



Dan diriwayatkan dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwasanya 
beliau ditanya; "Orang 
muslim yang manakah 
yang lebih afdhal?" 
Beliau menjawab: 
"seseorang yang muslim 
lainnya selamat dari 
(bahaya) lisan dan 
tangannya." Dan di 
dalam bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari Jabir, 
Abu Musa dan Abdullah 
bin Amru, telah 
menceritakan kepada 
kami dengan hadits 
tersebut [Ibrahim bin 
Sa'id al Jauhari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid bin Abdullah bin 
Abu Burdah] dari 
[kakeknya, Abu Burdah] 
dari [Abu Musa al 
Asy'ari] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jj (j ala UjS jjl CSS 

(jC. <— lUJI ^js-UjilJ (^jiaa 
j ^jjL^j ^)JftC (jjl^J ^jlLj 
(Jll jjit (jj jIll AjC j 

Jj» > a ^ jjl I ij.law (j^ C—Lj^)^ 

(jj j ato ■ - U la (j« LojJ 
jjIj (jjiicVI (jc I " \\ jr. 

(jj t-i^jC <UaU (j^ajp^' 
(j-sai^. 4j / , ttjuaa II AL <aJ (jj 



"Orang muslim yang 
manakah yang lebih 
afdhal?" Beliau 
menjawab: "seseorang 
yang mana muslim 
lainnya selamat dari 
(bahaya) lisan dan 
tangannya." Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits 
shahih gharib hasan dari 
hadits Abu Musa dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



2553 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari [al 
A'masy] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu al 
Ahwash] dari [Abdullah] 
dia berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Islam itu 
bermula dalam keadaan 
asing dan akan kembali 
asing sebagaimana ia 
bermula, maka 
beruntunglah orang- 
orang yang asing, " dan 
dalam bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari Sa'ad, 
Ibnu Umar, Jabir, Anas 
dan Abdullah bin Amru. 
Abu Isa berkata; Ini 
hadits hasan shahih 
gharib dari hadits Ibnu 
Mas'ud, Kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Hafsh bin Ghiyats 
dari al A'masy, dan Abu 
al Ahwash namanya 
adalah Auf bin Malik 
bin Nadhlah al Jusyami, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Hafsh meriwayatkannya 
sendirian. 


2554 


(jia. jll (jj Alii IaLIa. 
(jjijjl ^1 (jj (J_;» « i a] 
jj°^<~- j' A| ^«~- (J< J"^ 
(jc. AaLq (jj Ajj (jj Cfl^cC (jj 
jj-a A)jl (Jjjjj (jl&ik (jc 
JjtjJ (jJ^ll (jl (Jll jilLlj "Ulc Jill 

J] jjfc us jl>Ji Jj 

(j-o (jjlll (jisaJj Ia^p^ 

£a.jjj llj^C. (jjill (jl 
(jjill s-LV^il] ^jiaS lij^C 
(j-o (jj:u]l ^L^l La (j^caJj-aJ 
1 li> jil (Jl ii i'i 'i i jj ^ 1» i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Uwais] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 
Abdullah bin Amru bin 
Auf bin Zaid bin 
Milhah] dari [bapaknya] 
dari [kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Sesunggunya 
agama (Islam) akan 
kembali bersarang ke 
Hijaz sebagaimana ular 
bersarang ke liangnya, 
dan pasti agama ini akan 
terbentengi dengan Hijaz 
sebagaimana kambing 
betina menjadikan 
puncak gunung sebagai 
benteng. Sesungguhnya 
Islam itu bermula dalam 
keadaan asing dan akan 
kembali asing, maka 
beruntunglah orang- 
orang yang asing, yaitu 
orang orang yang 
memperbaiki salah satu 
dari sunnahku yang telah 
dirusak oleh orang-orang 
setelahku". Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini hasan 
shahih.' 


2555 


(Jc (jj j^)JaC (J ^ojI UJ la 

" '.s . s . , ' . 
(jjiiS (jj ia^q (jj ja j I u la 

(jc (jia.JI ^jc (jj e!>UJI (jc 

(Jjjjj (Jlalla ojjjA ^jjl (jc 

(JliLk (j-aJjl lilj ■ ala.1 3c j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Hafsh 
Amru bin Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Muhammad bin Qais] 
dari [al Ala' bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jj 1 -U la ^ \ Jijr- jjl 
.33 j ''"''J^ (_ya 4-1JJC 

LS^' 6f jj^ U? J J 

Ajlc Aill (_5-lj-a <^A^ (jC 
^jx^jla (jjl (jC. t ■ ^^9 j ^alLj j 
ja a (jj <^Ac jjL^j (jjijl j 

^1 (jt j°» 7- (jj (J_;» <u dI 1 
^\ (jc AjjI (jc lillLa (jj (JJ^-LU 
AjIc Atll ~ 1* ."^ (jc ojJjA 

jA (Jj^ i " ^ji j ^ la i a ctjj.3a I^A 
(jj £3u ^JluiI j (jjijl (jj lillLa jic 
Jj^ii-aVI J^C ^1 (jj lillLo 



Abdurrahman] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Tanda-tanda 
orang munafik itu ada 
tiga; apabila dia 
berbicara berdusta, 
apabila berjanji dia 
mengingkari, apabila dia 
dipercaya dia khianat." 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan gharib dari 
hadits al Ala'. Dan ia 
diriwayatkan dari bukan 
hanya satu jalur dari 
Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan dalam 
bab tersebut (juga 
diriwayatkan) dari Ibnu 
Mas'ud, Anas, dan Jabir. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Ja'far] dari [Abu Suhail 
bin Malik] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semisalnya 
dengan riwayat bil 
Makna. Abu Isa berkata; 
'Ini hadits shahih. Abu 
Suhail adalah paman 
Malik bin Anas, 
namanya Nafi' bin Malik 
bin Abu Amir al 
Ashbahi al Khaulani.' 



2556 



(jULj (jc ^jji yt (jj Ai)l .3JJC 
ojji (jj Ai)l -3jC (jC (ji-acVI (jC 
(jj Jdll -lac (jc (Jjj-ui-a (jC 
4j1c Alii ^ji-a fc . (jC JJ-aC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Musa] dari [Sufyan] dari 
[al A'masy] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: 'Ada empat 
perkara, barangsiapa 
yang empat perkara 
tersebut ada pada dirinya 
maka dia menjadi orang 
munafik, dan apabila 
salah satu sifat dari 
empat perkara tersebut 
ada pada dirinya, maka 
pada dirinya terdapat 
satu sifat dari 




kemunafikan hingga dia 
meninggalkannya: orang 
yang apabila berbicara 
dia bohong, dan apabila 
dia berjanji maka dia 
mengingkari, apabila dia 
memusuhi maka dia 
melakukan kekejian 
(dengan melampaui 
batas), dan apabila dia 
mengadakan perjanjian 
maka dia yang mulai 
membatalkannya." Abu 
Isa berkata; 'Ini hadits 
hasan shahih, telah 
menceritakan kepada 
kami [al Hasan bin Ali al 
Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [al A'masy] 
dari [Abdullah bin 
Murrah] dengan sanad 
ini semisalnya. Abu Isa 
berkata; Ini hadits hasan 
shahih, makna ini 
menurut ahli ilmu 
hanyalah kemunafikan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dalam amal, dan 
kemunafikan dalam 
berbohong hanya pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Demikianlah 
diriwayatkan dari al 
Hasan al Bashri sebagian 
dari hadits ini bahwa dia 
berkata, 'Kemunafikan 
itu ada dua: 
kemunafikan dalam 
amal dan kemunafikan 
dalam berbohong'." 


2557 


jji IjJAi. jLuW (jj Jxa a UliAk 

(^iLa aill J JJ"0 (Jlllll aljl (jj 
(J^jJI ic- J 1 jj alia J <jlc Mil 

Aa ' 'J afi 4j ^ij (jl (_£jjjj 
IjlA ^ l jnr- jjI (Jla^ilc. rli» 

^ -a a' i* 

(jLaajll jjl l_S^)XJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Amir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Thahman] dari [Ali bin 
Abdul A'la] dari [Abu 
An Nu'man] dari [Abu 
Waqqash] dari [Zaid bin 
Arqam] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika 
seseorang berjanji dan 
berniat untuk menepati 
janjinya, namun tidak 
menepatinya maka tidak 
ada dosa baginya". Abu 
Isa berkata; 'Hadits ini 
gharib, dan isnadnya 
tidak kuat, Ali bin Abdul 
A'la adalah orang yang 
tsiqah sedangkan Abu 
An Nu'man dan Abu 
Waqqash tidak dikenal, 
keduanya majhul (tidak 
diketahui).' 


2558 


a hb (Jj a H j ir-. 1 jj *w 


Telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





■llC. (jj (jA^jll ^Jt (jC JJ-aC- 
(Jialia (jC J jt m« (jj <&! 
jilulj Ajlc Alii (Jj^J 
Ajllulj jl£ oLkl alLbttll (^Ij3 
■lie- j ~lir in (jC t-lUll (_5^J^ J)"fl 

( _ s jaac jjI ijla (Jaii (jj 

i c^jj^a Jj» jjl I 
(jj All! lj& (jC (_J jj ^3 j ^ja ■ a 

4-^.J J;^ ^J* UbO 


[Muhammad bin 
Abdullah bin Bazi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hakim bin 
Manshur al Wasithi] dari 
[Abdul Malik bin 
Umair] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdulllah bin Mas'ud] 
dari [bapaknya] dia 
berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pembunuhan seorang 
muslim terhadap 
saudaranya adalah 
kekufuran, dan 
mencelanya adalah 
kefasikan." Dan dalam 
bab tersebut juga dari 
Sa'ad dan Abdullah bin 
Mughaffal. Abu Isa 
berkata; 'Hadits Ibnu 
Mas'ud adalah hadits 
hasan shahih. Hadits 
tersebut telah 
diriwayatkan dari Ibnu 
Mas'ud dari berbagai 
jalur.' 


2559 


Jj» ma (jj Atll ^JC- (jC (JjIj 

Ajic. 2jI Ji^i ^iii J j^j JUiiia 

4JIj9j ,jj.,^ ^3 1 u jail < " axuj j 
CLu^a IjsA b uijr- jjl Jliji£ 

(Jla 1 jl£ <L) ijjyl jl£ AJIj3 

^ jj La (J ^L=Jlj JliijVI 

aiLlj AjIc auI t^i-a ^ J ill (jC 
iUljll l-liili (Jj3 (ji (Jll 
1 j!j3 1 jiUi (jl jUaJL (J jjLaJI 
(Jjfill (jl^ IjflC. IjpLki tjjj 

tjjl (Jc. ^jj iiij 1 

jiC-j s-Uat j (jjjjlJaj ^jjjLiC. 

ji£ 1 jJli ^LtJI JaI (j-o .i=Jj 

..»*.- j < '. , °.y . > 
jjjjja jj^j j^ jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Zubaid] 
dari [Abu Wail] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
dia berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"celaan terhadap seorang 
muslim adalah 
kefasikan, sedangkan 
membunuhnya adalah 
kekufuran." Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shahih. Dan makna 
hadits ini, 'Dan 
membunuhnya adalah 
kekafiran' bukanlah 
kekafiran seperti murtad. 
Dan alasan dalam hal 
tersebut adalah sesuatu 
hadits yang diriwayatkan 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
dia bersabda: 
'Barangsiapa yang 
dibunuh secara sengaja 
maka para wali orang 
yang terbunuh berhak 
memilih, jika mereka 
berkehendak, maka 
mereka (berhak) 
membunuh (menuntut 
qishash), dan jika 
mereka berkehendak 
maka mereka (berhak) 
memaafkan.' Kalau 
seandainya membunuh 
itu suatu kekufuran 
niscaya wajib (qishash). 
Dan sungguh telah 
diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas, Thawus, Atha' 
dan tidak hanya satu ahli 
ilmu berkata bahwa 
(membunuh) adalah 
kekufuran di bawah 
kekufuran, dan kefasikan 
di bawah kefasikan. 


2560 


(ja i a] Lu^a jj 1 Hi-la 
^Lifc (jc. JjjVl <— Sj^jJ (jJ 

(jj (jc Aj!>(i ^1 (jc. 
AjIc iill ( _ s ii-a ^J^l j»<l a Jail 

jjj C5 Jc (jjuJ £jLa alLij 

(j-ojjill (jc^j liSlxj V liJ3 

<jjlC U4J A ulVl JjS (j«J 4jjls5i 
ji (jc. <_lUJI ^jA-aUall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf al 
Arzaq] dari [Hisyam ad 
Dastuwa'i] dari [Yahya 
bin Abi Katsir] dari 
[Abu Qilabah] dari 
[Tsabit bin adh 
Dhahhak] dari Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^ la i a (j i aa CJJ^a 



shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seorang 
hamba tidak 

berkewajiban memenuhi 
nadzar pada sesuatu 
yang tidak dia miliki, 
pelaknat seorang 
mukmin adalah seperti 
pembunuhnya, dan 
barangsiapa menuduh 
seorang mukmin dengan 
kekufuran maka dia 
seperti membunuhnya, 
dan barangsiapa 
membunuh dirinya 
dengan suatu alat, 
niscaya Allah akan 
mengadzabnya dengan 
alat yang dia gunakan 
untuk membunuh 
dirinya pada hari 
kiamat." Dan dalam bab 
tersebut juga 
diriwayatkan dari Abu 
Dzar dan Ibnu Umar. 
Abu Isa berkata; Tni 
hadits hasan shahih.' 



2561 



^jlll jc. jic. (jjl jC. jLLjl jj 
LojI (Jla alia j AjIc 'J$i\ ^jJj-a 

<j '(.Xa °Ssh jilS Aj^.V (Jli J4-J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Siapapun 
orang yang berkata 
kepada saudaranya 
(semuslim); 'Hai kafir' 
maka sungguh salah satu 
dari keduanya telah 
menempati (kedudukan) 
pengkafiran tersebut." 
Ini hadits hasan shahih 
gharib, sedangkan 
makna ba'a adalah aqarra 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(menempati). 



2562 



jjc. t"°M HiAa. Ajjj3 i ««^ 
(j4 oAUt (jt ,'_■>■ ll L all 



jA j Ajlc i-^'sBa 4J) CIloLLJI 
jjiLSV in (jilj lill jAg-iiV 

aJlaj <j1c Jill ^U^l A)jl J ^J-UJ 

Ia=J 'o luAi 
■ i-q'i i Ui"ii A9j ^j^^ 
ilLij <Alt iijl ^gHa *d)l (J juij 
iil VI <J) V (jl ui (ji JjAl 
Atll |»J^. *&l (J^J^J liiiii (jl j 
jSLj ^1 (jt t_iUll ^jjliil AjIc 
4 a Uaj (Jc j jLaiit j j^it j 
a!LL (jj Ajjj j-ot (jjlj jjL^j 
JjSj J-aC (^jI (jjl t'li «in (Jll 
(jj laa « (JjSJ ^ iut jjl 



,j u jiLa Aa! (jlS (j!/l^t 
CluAa Iaa Lujc. jjl Jli CluAa.ll 
I Afe j-a c_Jjjt ^ la i a j i aa 
Alt jA L^allj 4-^jll 

Alii Alt jjl aJauiC- (jj (ji^j]l 
Jlua 4jl jA jJI L^- CSJJ 
Ajlt iil ^jii-a (^J^l (Jj3 jc- 
Jlj ill VI AJJ V' £J\1 (> f^*j 

Jjl li* JlS lill JUa aI=JI 

(j^ajl jill J jjj (JjS ^.iLLuVI 

j'-i »; Ait ClyAkll IjlA 
Ari.jjll JaI |jaJI JaI 

Jjt ma jjj jIll Alt (jt jj A? j 

(jjlx (jjl j A^t jj jjLkj 

^>J (jjiil j (_^jA^JI m ^jl j 
Ajit iil ^UVi ^jlll (Jt lillLa 

(j-o ^ ji ^^sLLi ii (Jla *Lil ^aiLj j 
(JjILajj ai^jjII (JaI (j-a jlill 

j^j Aja iii (jt jj Ia^A <AiJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [al Laits] 
dari [Ibnu 'Ajlan] dari 
[Muhammad bin Yahya 
bin Habban] dari [Ibnu 
Muhairiz] dari [Ash 
Shunabihi] dari [Ubadah 
bin Ash Shamit] 
bahwasanya dia berkata; 
Say a mengunjungi 
Ubadah bin ash Shamit 
yang sedangkan berada 
di (ambang) kematian, 
aku pun menangis, maka 
dia berkata; 'Tahan dulu 
perlahan, kenapa kamu 
menangis? Demi Allah, 
jika aku mati syahid, 
niscaya aku bersaksi 
untukmu, dan jika aku 
diberi syafaat yang 
dikabulkan, niscaya aku 
memberikan syafaat 
untukmu, dan jika aku 
mampu, niscaya aku 
memberikan manfaat 
untukmu'. Kemudian dia 
berkata; 'Demi Allah, 
tidaklah ada hadits yang 
aku dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
ada kebaikannya bagi 
kalian, melainkan aku 
telah menceritakannya 
kepada kalian kecuali 
satu hadits, namun 
sekarang aku akan 
menceritakannya kepada 
kalian, dan sungguh aku 
telah mendekati ajalku. 
Aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jjaluia I jjlS jj I JJ^ (_jjjJI 3j 



'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah, 
dan bahwa Muhammad 
adalah Rasulullah 
niscaya Allah 
mengharamkan neraka 
atasnya." Dan dalam 
hadits bab tersebut juga 
diriwayatkan dari Abu 
Bakar, Umar, Utsman, 
Ali, Thalhah, Jabir, Ibnu 
Umar, dan Zaid bin 
Khalid. Dia berkata; 
saya mendengar Ibnu 
Abi Umar berkata, saya 
mendengar Ibnu 
Uyainah berkata, 
Muhammad bin Ajlan 
adalah seorang yang 
tsiqah terpercaya dalam 
hadits. Abu Isa berkata; 
'Ini hadits hasan shahih 
gharib dari jalur sanad 
ini. Sedangkan ash 
Shunabihi adalah 
Abdurrahman bin 
Usailah Abu Abdullah, 
dan telah diriwayatkan 
dari az Zuhri 
bahwasanya dia ditanya 
tentang sabda Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Barangsiapa 
yang mengucapkan; 
'Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) selain 
Allah' niscaya dia masuk 
surga.' Maka dia 
menjelaskan; 'Hadits ini 
adalah pada awal Islam 
sebelum turunnya ibadah 
Fardhu, perintah dan 
larangan.' Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



berkata; 'segi pendalilan 
dari hadits ini menurut 
sebagian ahli ilmu 
bahwa ahli tauhid akan 
masuk surga, walaupun 
mereka diadzab di 
neraka disebabkan dosa 
mereka, namun mereka 
tidak kekal di neraka. 
Dan telah diriwayatkan 
dari Abdullah bin 
Mas'ud, Abu Dzar, 
Imran bin Hushain, Jabir 
bin Abdullah, Ibnu 
Abbas, Abu Sa'id al 
Khudri, dan Anas bin 
Malik dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
bersabda: "Akan keluar 
sejumlah kaum dari 
manusia dari golongan 
ahli tauhid, dan masuk 
surga." Demikianlah 
diriwayatkan dari Sa'id 
bin Jubair, Ibrahim an 
Nakha'i, dan tidak hanya 
satu orang dari kalangan 
tabi'in dalam 
menafsirkan ayat ini; 
'Orang-orang yang kafir 
itu seringkali (nanti di 
akhirat) menginginkan, 
kiranya mereka dahulu 
(di dunia) menjadi 
orang-orang muslim.' 
(QS. 15: 2) ' Mereka 
memberikan penafsiran; 
Apabila ahli tauhid 
dikeluarkan dari neraka 
dan dimasukkan ke 
dalam surga, maka 
berkeinginanlah orang- 
orang kafir bahwa 
seandainya mereka 
dahulu menjadi orang- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



orang muslim'. 



2563 



^ la H l ji j^jj lily] (jt Ai)l 

^ yr?' (j^ LS^i J-?^- 
Jll ylLlI P Is jiUill (j-aljll 
jjj j^)xC (jj Alii ^JC- 

>J^* J'" ~ll u! f"*]'"J 

(J a i " (JS ^Ia-lu i» > ji'i j 4 » ml 

jic i2lial J jiia 4-0 ^ V (3 
^ l)) cr^ <3 4jj Lj V <3 j^a 

IllLi (jl i^Iii^ iil VI AJ) V 
ajlA La Ij (J jSj3 'Sljjj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] dari 
[Laits bin Sa'd] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amir bin Yahya] 
dari [Abu Abdurrahman 
al Ma'afiri al Hubuli] dia 
berkata, say a mendengar 
[Abdullah bin Amru bin 
al Ash] berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
akan menyelamatkan 
seorang laki-laki dari 
umatku di hadapan 
manusia pada hari 
kiamat, lalu dia 
membuka buku catatan 
besar di hadapannya, 
setiap buku catatan besar 
lebarnya seperti 
sepanjang mata 
memandang, kemudian 
Dia berfirman; Apakah 
kamu mengingkari 
sesuatu dari ini? Apakah 
para penulisku yang 
menjaga (amal manusia) 
menzhalimimu? ' dia 
menjawab; 'Tidak wahai 
Rabbku.' Allah bertanya; 
Apakah kamu 
mempunyai alas an dalih 
(bagi amal burukmu)? ' 
Dia menjawab; 'Tidak 
wahai Rabbku.' Allah 
berfirman; 'Tidak 
demikian, sesungguhnya 
kamu mempunyai 
kebaikan di sisi Kami, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







karena itu tidak ada 
kezhaliman atasmu pada 
hari ini'. Lalu keluarlah 
kartu amal kebaikan, 
yang di dalamnya 
tercatat bahwa; saya 
bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah, 
dan saya bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya.' 
Lalu Allah berfirman; 
'Hadirkan amal 
timbanganmu ! ' dia 
berkata; 'Wahai Rabbku, 
apa (artinya) satu kartu 
amal ini (bila) 
dibandingkan buku 
catatan besar ini? ' Allah 
berfirman; 

'Sesungguhnya kamu 
tidak akan dizhalimi.'" 
Nabi melanjutkan; 'Lalu 
diletakkanlah buku 
catatan besar pada satu 
sisi, sedangkan kartu 
amal diletakkan pada sisi 
lainnya, maka buku 
catatan besar itu ringan 
(timbangannya) 
sedangkan kartu amal itu 
berat, maka tidak ada 
sesuatu pun yang lebih 
berat dibandingkan 
nama Allah." Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits hasan 
gharib. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah], dari 
[Amir bin Yahya] 
dengan sanad ini hadits 
semisalnya. 


2564 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



1JC.J .Hid (jC ^j^Jjj 

,jj L_fljc. j jj^c alii 
ojjjA ^1 i'*'u^ ^ > >nr. jj| 



<jiiSi3 

cs^ cs^ ts^l ^ C5?f ' Cs^ 
Ajj^lc- ^jjl (j-o jLg-La 

Jjij I jJll Sivl j Ala VI jUll 
AjIc LjI La (Jll Jll (J yji'j U 
IjlA ^ Tn jr. jjI a i alj 



kepada kami [al Husain 
bin Huraits Abu Ammar] 
telah menceritakan 
kepada kami [al Fadhl 
bin Musa] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kaum 
Yahudi terpecah menjadi 
tujuh puluh satu atau 
tujuh puluh dua 
golongan. Sedangkan 
kaum Nashrani seperti 
itu juga. Dan umatku 
terpecah menjadi tujuh 
puluh tiga golongan." 
Dan dalam bab hadits 
tersebut juga 
diriwayatkan dari Sa'd 
dan Abdullah bin Amru 
serta Auf bin Malik. Abu 
Isa berkata; 'Hadits Abu 
Hurairah adalah hadits 
hasan shahih." 



2565 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Al 
Hafari] telah bercerita 
kepada kami [Sufyan 
Ats Tsauri] dari 
[Abdurrahman bin Ziyad 
Al Afriqi] dari 
[Abdullah bin Yazid] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pasti akan 
datang kepada ummatku, 
sesuatu yang telah 
datang pada bani Israil 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







seperti sejajarnya sandal 
dengan sandal, sehingga 
apabila di antara mereka 
(bani Israil) ada orang 
yang menggauli ibu 
kandungnya sendiri 
secara terang terangan 
maka pasti di antara 
ummatku ada yang 
melakukan demikian, 
sesungguhnya bani Israil 
terpecah menjadi tujuh 
puluh dua golongan dan 
ummatku akan terpecah 
menjadi tujuh puluh tiga 
golongan semuanya 
masuk ke dalam neraka 
kecuali satu golongan, " 
para sahabat bertanya, 
"Siapakah mereka wahai 
Rasulullah?" Beliau 
menjawab: "Mereka 
adalah golongan yang 
mana aku dan para 
sahabatku berpegang 
teguh padanya". Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini hasan 
gharib mufassar, kami 
tidak mengetahuinya 
seperti ini kecuali dari 
jalur sanad seperti ini.' 


2566 


UjJLa 4ijC (jj ijlaa 11 Lil^a 
(jj ( _ S J^J (jc- (jSljc. (jj Qji 
Atll .Ijc (jc ^jiLoUl j^ac ^1 

■•"I ajc jii ^aLJi (jj 

alia [j ^alai (jla 3^ J 
AjLLal (j-a3 oj^jj (j-o J^ 1 "- 
oliail (jij (_5^iAl Jj^ll (j-o 

1 ii '..it-. j,l (JIS^WI 

(jlua. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail bin 
Ayyasy] dari [Yahya bin 
Abu Amru asy 
Syaibani] dari [Abdullah 
bin ad Dailami] dia 
berkata, aku mendengar 
[Abdullah bin Amru] 
berkata, Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Sesungguhnya Allah 
telah menciptakan 
makhluknya dalam 
kegelapan, lalu Dia 
menimpakan sebagian 
dari cahayaNya kepada 
mereka, maka 
barangsiapa sebagian 
dari cahaya tersebut 
menimpanya niscaya dia 
mendapatkan cahaya, 
dan barangsiapa 
sebagian dari cahaya 
tersebut tidak 
mengenainya niscaya dia 
akan tersesat. Oleh 
karena itu, aku 
mengatakan; 'Pena telah 
kering berdasarkan 
pengetahuan Allah'." 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan.' 



2567 



jLLa ^jC~ ^j^o-axa ^jaC- ^jc. 
^jiLa M J jjji'j JullI Jja. (jj 
Aill (jja. La iSJ^ ^Ujij AjIc Alii 

Vj ej^J*J ijJ ^j3^ r * u!^ 
iiil cJa l^ka I jj AjIc. l^ia 

^ la i a i aa t ^ £ j ^ I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Amru bin 
Maimun] dari [Mu'adz 
bin Jabal] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Apakah kamu 
mengetahui apa hak 
Allah terhadap 
hambaNya? ' Saya 
menjawab; Allah dan 
rasulNya lebih 
mengetahui.' Beliau 
bersabda: "Hak Allah 
atas mereka adalah agar 
mereka menyembahNya, 
dan tidak 

menyekutukanNya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dengan sesuatu apapun." 
Beliau bertanya; 
"Apakah hak mereka 
atas Allah apabila 
mereka telah melakukan 
hal tersebut? ' Aku 
menjawab; Allah dan 
RasulNya lebih tahu.' 
Beliau bersabda: 'Agar 
Allah tidak mengadzab 
mereka." Ini hadits 
hasan shahih, dan telah 
diriwayatkan dari bukan 
hanya satu sanad, dari 
Mu'adz bin Jabal. 


2568 


_ji i in-v _jr_ 4 i» I'iji-O ^jP 
£j3j jj jjjaJI ^Jt j dljlii ^1 

UI2j auLj lil jiij V CllLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Habib bin Abi Tsabit] 
dan [Abdul Aziz bin 
Rufai'] dan [al A'masy] 
maisng-masing dari 
mereka mendengar [Zaid 
bin Wahb] dari [Abu 
Dzar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jibril mendatangiku, 
dan dia memberiku 
kabar gembira, dia 
mengabarkan kepadaku 
bahwasanya siapa yang 
meninggal sedang dia 
tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu 
maka dia masuk surga." 
Say a bertanya, 
"Walaupun dia berzina 
dan mencuri?" Beliau 
bersabda: "Ya" Abu Isa 
berkata; Ini adalah 
hadits hasan shahih. Dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dalam hadits bab 
tersebut juga 
diriwayatkan dari Abu 
ad Darda' 


2569 


(jt AjjI (jc AiA jj ■ •■ (jj 
iill J'^* <*M (J_J J - I1 J (jLoiLic. jjjl 

AjjULij ojjjA ^Ij jit jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Ja'far] telah 

menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Sa'id bin 
Abi Hind] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang di kehendaki Allah 
kebaikan padanya, 
niscaya Dia 

memahamkannya dalam 
agama." Dan dalam bab 
tersebut juga 
diriwayatkan dari Umar 
dan Abu Hurairah serta 
Mu'awiyah. Hadits Ini 
hadits hasan shahih. 


2570 


jji.i-v i"°ti1-v p& bum jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
berjalan di suatu jalan 
untuk mencari ilmu, 
niscaya Allah akan 
memudahkan baginya 
jalan ke surga." Abu Isa 
berkata; Ini adalah 
hadits hasan.' 


2571 




Telah bercerita kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





l^' CP U?*^ ^Ji L>) ^}^- 

J jj^j (Jlalla lillli (jj (jjjl (jc- 

(ji ^IjJJ 4j1c ^ u^'^* ^ 

<&l (JjjIu ,j (jl£ alxll ' . iSL ,j 

IjlA uijr- (J °» 7- (^jja. 

^ , , , >* ^ rf - - 'I 

fi J^)J UJJ^)C J-^ i ij.la. 


kami [Nahsr bin Ali] dia 
berkata, telah bercerita 
kepada kami [Khalid bin 
Yazid Al Ataki] dari 
[Abu Ja'far Ar Razi] dari 
[Ar Rabi' bin Anas] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa keluar 
dalam rangka menuntut 
ilmu maka dia berada di 
jalan Allah sampai dia 
kembali." Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini hasan 
gharib, sebagian perawi 
telah meriwayatkannya 
namun tidak 
merafa'kannya.' 


2572 


t_£ jljJI (jJ Ixa a Qj ^ 
1 * la i __Lt-a]l (jj laa a 1 * la 
(jc Jjlji ^jjl (jc 4 <Jja (jj jIj j 
(jc S^jja i a (jj auI Ajc 
AjIc Atll (_5-lj-a ^jjill (jc'o^)jajjj 
(jlS ^ilaJI C llL (ji (Jlij alia j 

c-^g-*^ ^>4J^ a^x^jji (jj <a3ll Ijai 1 

JjCj oJlljS Aj3 aJSj ( _ r ic^l 
^la 11 (JaI (j-o .la.lj 


Telah bercerita kepada 
kami [Muhammmad bin 
Humaid ar Razi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Mu'alla] telah 
bercerita kepada kami 
[Ziyad bin Khaitsamah] 
dari [Abu Dawud] dari 
[Abdullah bin 
Syakhbarah] dari 
[Syakhbarah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
menuntut ilmu, maka itu 
sebagai penghapus dosa- 
dosanya yang telah lalu". 
Abu Isa berkata; 'Hadits 
ini sanadnya dhaif, 
karena Abu Daud 
dilemahkan dalam hadits 
ini, dan kami tidak 
mengetahui Abdullah 
bin Syakhbarah 
memiliki sesuatu yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







besar, dan tidak pula 
bapaknya. Adapun nama 
Abu Daud adalah Nufai' 
Al A'ma. Qatadah dan 
tidak hanya seorang ahli 
ilmu membicarakannya.' 


2573 


(jC (Jul j (jj ojLaC- jjc JJAJ 
(jC. fUaC. (jC. ^aSiJI (jj (^Jc. 
<)ill cJjlaj (Jlllll OJJJA ^j! 
^C. ^jxu ^ja sAj^j j 4 lie *Ujl fglh a 

(Jia j^ac (jj auI Ijc. j jjli. (jc- 

'AjijA il i"°ti1-v bum. jil 
i 1 -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Budail bin Quraisy 
al Yamiyyu al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Numair] dari 
[Umarah bin Zadzan] 
dari [Ali bin al Hakam] 
dari [Atha'] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
ditanya tentang suatu 
ilmu yang dia ketahui 
kemudian dia 
menyembunyikannya, 
maka dia akan dicambuk 
pada hari kiamat dengan 
cambuk dari neraka." 
Dan pada bab tersebut 
juga diriwayatkan dari 
Jabir dan Abdullah bin 
Amru, Abu Isa berkata; 
'Hadits Abu Hurairah 
adalah hadits hasan.' 


2574 


— ~P — 4 ~ — > ~ u . i — t ^ 

^j] jUaLi (jc. ^ ji=JI 

aj 1 ja ia aftjfl Ijaujj 
AjIc auI ( _ s i-a (J J^J (j! 
jlLal (j-a ^ jj'tj Vli.J 

4 w ui (jlS jja lji (jj J^J (Jl^ 


Telah bercerita kepada 
kami [Sufyan bin Waki'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Daud 
Al Hafari] dari [Sufyan] 
dari [Abu Harun Al 
Abdi] dia berkata; Kami 
datang kepada [Abu 
Sa'id] dan dia 
menyambut dengan 
mengatakan; Selamat 
datang kepada wasiat 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jjC (jjl (J! j Li ~n» in jjj ^j^j 
cS^I (JjjL* ^! (>. ^j^j 
(Jj^La ^jIj diLi 


'alaihi wasallam, 
sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya orang- 
orang mengikuti kalian, 
dan sesungguhnya 
orang-orang datang 
kepada kalian dari 
penjuru dunia untuk 
belajar agama, maka jika 
mereka datang kepada 
kalian wasiatkanlah 
kepada mereka 
kebaikan". Abu Isa 
berkata, Ali bin 
Abdullah berkata, Yahya 
bin Sa'id berkata; 
'Syu'bah melemahkan 
Abu Harun Al Abdi, ' 
Yahya bin Sa'id berkata; 
'Ibnu Aun masih terus 
menerus meriwayat dari 
Abu Harun Al Abdi 
sampai dia wafat. 
Adapun nama Abu 
Harun adalah Umarah 
bin Juwain.' 


2575 


At)! (_5-1j-=> <^A^ j«JjA!l 1_;ir m 
^iLa Ai)l (J^jujj Ajj-aj^J Lii^o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Nuh bin 
Qais] dari [Abu Harun al 
Abdi] dari [Abu Sa'id al 
Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Akan datang 
kepada kalian dari arah 
timur (bertujuan untuk) 
belajar, maka apabila 
mereka mendatangi 
kalian, maka 
berwasiatlah kepada 
mereka dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kebaikan." Perawi 
berkata; Abu Sa'id 
apabila melihat kami, 
maka dia berkata; 
'Selamat datang dengan 
wasiat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam'. Dia berkata, 
'Hadits ini kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abu Harun 
dari Abu Sa'id.' 


2576 


^jl-lAgJI (jj^-uil (jJ (jjJ^A liijli. 
^L2d& ^jc. gj1 ia u i " ^jj o^JC. Uij ^ 
(jj *d)l ^JC- jc AjjI jc ojjC (jj 

(Jjj^j (Jljllli 31 11 (jj J^AC. 
V iil (jj jiiLlJ 4jlc 2jl ^ji-a 

(j-o 4c. jjjj lc-1 jjjl jiLtJI ^j'— 
jj^ajjj ^Ltll (_paJSJ (j^lj (JjAjII 

UJlc ilj^ 111 JLk frLiliil 

4 in 'lie, jc. (j^jl jllialj 
IjlA ^ ui_;r- jjl (JlJ Aul (jj -iljjj 
^ j^j ^3 j ^ la i a j i t- 

jCj j^aC. jj jIll ^JC. (jC. 
^lill jC. <Jajlc jC aj^)C 
IjlA (JiLa alLij AjIc Atll ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq al Hamdani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Amru bin 
al Ash] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
tidak mencabut ilmu 
dengan cara 
mencabutnya langsung 
dari manusia, akan tetapi 
Dia mencabut ilmu 
dengan mewafatkan para 
ulama, hingga ketika Dia 
tidak meninggalkan 
seorang alim (di muka 
bumi) maka manusia 
menjadikan orang-orang 
jahil sebagai pemimpin, 
lalu mereka ditanya, 
maka mereka 
memberikan fatwa tanpa 
ilmu, mereka sesat dan 
menyesatkan." Dan pada 
bab tersebut juga 
diriwayatkan dari 
Aisyah dan Ziyad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Labid. Abu Isa berkata; 
'Ini adalah hadits hasan 
shahih. Dan [az Zuhri] 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari [Urwah] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dan dari [Urwah] 
dari [Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hadits semisal 
ini. 



2577 



jii.jll jj Ai\ lie. Ulli. 
^ liAa ^JLLa jj jIll ^jt Ijjiil 
A^- jt ^JLLa jj AjjIjLg 
jc- jjij jj jjiv jj jivjll 
^jj jt j^aj jj jj!=l 

M J jLaj ^-i USJll elijAll 

IjlA (Jlii s-1 <unll »j- ajj 

^jjjuII j-o ala II (jjuJa i jl jl 

' «j£ /cjLLojVl \;;^ jj aUj 

JlljS (jl js!l W j3 j lla J 

Us-UjI j uj-lLij 4A]jailj 4j| jail 
CAi£ jj J U i2iil (21110 JUa 
sii AjjAaII (JaI pl^ia j* (2hc.V 

J _j#jll Ait (Jj^j^/lj oljjjll 

dLaLUl (jj SAUt duala jj;?- 

Jil <_silij AjjiLU plijlll jj] 

JjL (2£iikV ''-■*■* jl pIjjaII 
^j '' 11 jjilill j^> j^ 1 - 

4£-Ui 3a - ax (J^.Aj jl JJ 

jjl ULiLk SLLj ajs (_j jj ill 

«' : ; t r'-"' - 
(-JjjC- (jin^i ' 'j •)■>- IA4 ^ i njr- 

(Jil Ait <ii ^JLLa jj AjjULij 

Aj3 plSij ^JaJ CAjAaJI 

A9j jl Lall Aa in jj J'*- J JJt 

^ILLa jj AjjIx-g jt iSj^) 

CAjAkll Ia* -3 ■ «ai »; <_JJJJ lA4 

LW Jif? 1 U^jJ' ^ tip 

jj i_ijt jt AjjI jt jlai 

alulj Ajit Alii ( _ s i-a ^jjlll jt 



Telah bercerita kepada 
kami [Abdullah bin 
Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari 
[Abdurrahman bin 
Jubair bin Nufair] dari 
[bapaknya, Jubair bin 
Nufair] dari [Abu Ad 
Darda'] dia berkata; 
Ketika kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
menengadahkan 
pandangannya ke langit 
kemudian berkata; 
"Inilah saatnya ilmu 
dicabut dari manusia 
sehingga mereka tidak 
mampu mengetahui 
darinya sama sekali", 
maka Ziyad bin Labid 
Al Anshari bertanya; 
'Bagaimana ilmu dicabut 
dari kami, padahal kami 
membaca Al Qur'an? 
Demi Allah, kami pasti 
akan membacanya dan 
membacakannya kepada 
istri-istri dan anak-anak 
kami.' Maka beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



berkata: "alangkah 
malangnya dirimu wahai 
Ziyad, sesungguhnya 
aku menganggapmu 
termasuk orang yang 
faqih di Madinah, inilah 
kitab Taurat dan Injil 
milik Yahudi dan 
Nashrani maka apakah 
bermanfaat bagi 
mereka?" Jubair berkata; 
Kemudian aku bertemu 
dengan [Ubadah bin Ash 
Shamith], maka aku 
bertanya; 'Tidakkah 
kamu mendengar 
sesuatu yang dikatakan 
saudaramu yaitu Abu Ad 
Darda'? ' Maka aku 
memberitahukan 
kepadanya apa yang 
dikatakan oleh Abu Ad 
Darda'. Dia berkata; 
Abu Ad Darda' benar, 
jika kamu berkehendak 
sungguh pasti aku 
ceritakan kepadamu 
tentang ilmu yang 
pertama kali akan 
diangkat dari manusia 
yaitu Al Khusyu' (rasa 
khusyu') hampir-hampir 
kamu masuk ke dalam 
masjid jami' namun 
kamu tidak melihat 
seorang pun di dalamnya 
orang yang khusyu'.' 
Abu Isa berkata; 'Hadits 
ini has an gharib. 
Mu'awiyah bin Shalih 
adalah seorang yang 
tsiqah menurut para ahli 
hadits, dan kami tidak 
mengetahui ada seorang 
pun yang berbicara 
tentang dia kecuali 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



~ 4 ! B Je 1 



Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan, dan telah 
diriwayatkan dari 
Mu'awiyah bin Shalih 
hadits yang semakna 
dengan ini, sedangkan 
sebagian perawi yang 
lain telah meriwayatkan 
hadits ini dari 
Abdurrahman bin Jubair 
bin Nufair dari bapaknya 
dari Auf bin Malik dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



2578 



liA b iijf. jjl JlljliJI Alii SU-M 

^Aiic (C jail 4iJ]a 
<JaLi. JjS (j-a Aj3 aJSj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu al 
Asy'ats Ahmad bin al 
Miqdam Al Tjli Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umayyah bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yahya 
bin Thalhah] telah 
bercerita kepada kami 
[Ibnu Ka'b bin Malik] 
dari [bapaknya] dia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menuntut ilmu untuk 
mendebat para ulama, 
atau untuk mengolok- 
olok orang bodoh atau 
untuk mengalihkan 
pandangan manusia 
kepadanya, niscaya 
Allah akan 
memasukkannya ke 
dalam neraka". Abu Isa 
berkata; 'Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur sanad ini. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ishaq bin Yahya bin 
Thalhah derajatnya 
bukan kuat menurut 
mereka, dan dia 
dibicarakan dari segi 
hafalannya.' 


2579 


(jC liljUill (jj ^Icv Ijjii. 

Alii (_5^-a (j c '-^ aC ' clw' Cf" 
\ %\c. ^Ixj (j-o (Jta ^iluij 4j1c. 
•ail jjc. 4j 51 jl jl jjil 

IjsA ^ unr- jjI (Jll (jc 

• ^ =5 »>'» ; - - - » 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Nashr bin Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abbad Al Huna'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al 
Mubarak] dari [Ayyub 
as Sakhtiyani] dari 
[Khalid bin Duraik] dari 
[Ibnu Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
belajar Ilmu untuk selain 
Allah atau 

menginginkan selain 
Allah, maka hendaklah 
dia menempati tempat 
duduknya (kelak) di 
neraka". Dan dalam 
hadits bab ini juga 
diriwayatkan dari Jabir. 
Abu Isa berkata; 'Hadits 
ini has an gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
dari hadits Ayyub 
kecuali dari jalur sanad 
ini.' 


2580 


Ijliik (j^AjC (jj JjA^-a Ijlla 

^yjC (ja ^J.*\\. n 

(j-° t ^ J ^J (jJ -4j 2--^^^ ^ 
1 5> 1 ',\S jl j ',11 i i. *\ 

Vj <c.LLJI aiA / ji AjI] Cjxj 
jLij (Jlaa sUlLuia <Gc aJUu »^ ISjj 

(j-o \a\ ulajjj pLli^ul (jc 1 iH jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Umar bin 
Sulaiman] dari kalangan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




anak-anak Umar bin al 
Khaththab, dia berkata; 
Say a mendengar 
[Abdurrahman bin Aban 
bin Utsman] 
menyampaikan hadits 
dari [bapaknya], dia 
berkata; [Zaid bin 
Tsabit] keluar dari sisi 
Marwan di pertengahan 
hari, maka kami berkata; 



'tidaklah dia diutus di 
waktu seperti ini kecuali 
karena satu urusan yang 
akan di tanyakan 
kepadanya, ' maka 
kamipun bertanya 
kepadanya, dia 
menjawab; 'ya, dia 
bertanya kepada kami 
tentang perkara-perkara 
yang kami dengan dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah akan 

memperindah seseorang 
yang mendengar hadits 
dari kami, dia 
menghafalnya sehingga 
dia menyampaikannya 
kepada yang lainnya, 
bisa jadi orang yang 
mengusung fiqih 
menyampaikan kepada 
orang yang lebih faqih 
darinya, dan bisa jadi 
orang yang mengusung 
fiqih tidak termasuk 
orang yang faqih." Dan 
pada bab lain, dari 
Abdullah bin Mas'ud, 
Muadz bin Jabal, Jubair 
bin Muth'im, Abu ad- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Darda', dan Anas. Abu 
Isa berkata; 'Hadits Zaid 
bin Tsabit adalah hadits 
hasan. 


2581 


jj\ lijAa, j5tat (jJ Sj^a < ijjAa 
jjj lilLajji (jt 4 jj u5 Ijlijl Jijli 
(jia.jJI Alt l"l»«in (Jli ' Ija. 
jr. i"'vS-v i JjaLuii ji Alt (ji 

I iill jjjaj (JjSJ A_llc- 

Ls£ 4jjj3 lllii lLa *-Aul 
(Jlia-oLLi (ja ^gC j\ Alii (_1j3 
j..i-v i ii W i„ ir. jil 
jjli^llill lir. iljj »ri-N.r^i 
Alt (jj (jia/)]l Alt (jt JJ-at 

M 


[Mahmud bin Ghoilan] 
telah bercerita kepada 
kami, bahwa [Abu 
Daud] telah bercerita 
kepada kami, bahwa 
[Syu'bah] telah 
memberitakan kepada 
kami dari [Simak bin 
Harb] dia berkata; aku 
mendengar 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Mas'ud] 
bercerita dari [bapaknya] 
dia berkata; aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah akan 

memperindah seseorang 
yang mendengar sesuatu 
dariku kemudian dia 
sampaikan sebagaimana 
dia mendengarnya, maka 
bisa jadi orang yang 
menyampaikan lebih 
faqih dari yang 
mendengar". Abu Isa 
berkata; 'hadits ini hasan 
shahih, [Abdul Malik 
bin Umair] telah 
meriwayatkannya dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah].' 


2582 


jUiLu 1 li 'w Jit ^1 (jjl 111 la 
Alt (jt Jiit (jj lilLall Alt (jt 

^JX^JLA (jj Alii Alt (jj (jAa/)ll 

iltll ' l"lll jjig nl jr. l*I.Kl 

I ji! <&l Jj iaj (Jli allnj *U3t 
1 j !Ao-v j 1 a! r. 'ilt'ai ln.i 
(ji 4ia (J-ola. t_lj9 1 g » Sjj 
(jijjit (J*J V Cix3u <la Aial Jj* 
(J-aill (_>^a!>LkJ ^lLii l_Ja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [sufyan] dari 
[Abdul Malik bin 
Umair] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Mas'ud] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dia telah menyampaikan 
hadits dari [Bapaknya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Allah 
memperindah seseorang 
yang mendengar 
perkataanku, dia 
memahaminya, 
menghafalnya dan 
menyampaikannya, bisa 
jadi orang yang 
mengusung fiqih 
menyampaikan kepada 
orang yang lebih faqih 
darinya. Dan tiga 
perkara yang mana hati 
seorang muslim tidak 
akan dengki 
terhadapnya; 
mengikhlaskan amalan 
karena Allah, saling 
menasehati terhadap 
para pemimpin kaum 
muslimin, berpegang 
teguh terhadap jama'ah 
mereka, sesungguhnya 
da'wah meliputi dari 
belakang mereka." 



2583 



Jj» ulX (jj jIll ^JC. ^jC. ^jC. 

Ajic auI (^U^i ^iil J j^j JIM! 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam ar Rifa'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim] dari 
[Zirr] dari [Abdullah bin 
Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang berbohong 
kepadaku dengan 
sengaja maka hendaklah 
mempersiapkan tempat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







duduknya di neraka." 


2584 


L9J^ ^^ cs^ l1^ x- * juj ] ^ 
(jj tij^i IjjSi. (_g,'luill <"■"'; jjjl 
^ajx-all ^jj i alia ^jc. ^JC. 

(3 J^J (JlMI S-JUa (jJ 

LS^' CP C/fiJ^' 
^ la i a j ^ij^IIj (jLaiic. j jaCj 

La ^\ j ^jjjIuC. (^>jlj ^)jL^j 
Ajac. j ^ ■ a if*, j ' ^f*. ^ 

Jdll A-aLol t^f^J C5" WJ -9 - ' 1 
(Jll ^jiiill o>"J^J 3-*- c ' 

^a^^jjl ^jc. (Jljj ^ . .j . aa 

£J ^3 Jil j <a jill JaI C-jiiS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Musa al Fazari] cucu 
dari as Suddi, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik bin 
Abdullah] dari [Manshur 
bin al Mu'tamar] dari 
[Rib'i bin Hirasy] dari 
[Ali bin Abi Thalib] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"janganlah kalian 
berdusta atas namaku, 
sesungguhnya 
barangsiapa yang 
berdusta atas namaku dia 
akan masuk kedalam 
neraka." dan dalam bab 
lain dari Abu Bakar, 
Umar, Utsman, az 
Zubair, Sa'id bin Zaid, 
Abdullah bin Amru, 
Anas, Jabir, Ibnu Abbas, 
Abu Sa'id, Amr bin 
ABasah, Uqbah bin 
Amir, Muawiyah, 
Buraidah, Abu Musa, 
Abu Umamah, Abdullah 
bin Umar, al Muqanna' 
dan Aus ats Tsaqafi. 
Abu Isa berkata; 'Hadits 
Ali adalah hadits hasan 
shahih.' Abdurrahman 
bin Mahdi berkata; 
'Manshur bin Al 
Mu'tamir adalah ahlul 
Kufah yang paling 
tsiqah.' Waki' berkata; 
'Rib! bin Hirasy tidak 
pernah berdusta 
sekalipun di dalam 
Islam.' 


2585 


^xjjj ^jj Cluill Ijj-^a -A-iiiS LjjA^ 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Aji ^Ic. (ji alia j 

CLuAa IjiA ^iajr- jjl JlajUll 
I (j-o L_lJjC. ^ la i a j i aa 
(jc <_J jA jll ' - 1J la (j^s 4-^,j]l 
(j-o 1—U.laJl I.1A jj .13 j (jjijl 
( *LjIl| <juj| <lj jlc. 
alia J Ajlc b lifl 



kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'id] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
berbohong atas namaku - 
aku mengira dia 
mengatakan; - dengan 
sengaja, maka 
hendaknya dia 
mempersiapkan tempat 
tinggalnya di dalam 
neraka." Abu Isa 
berkata; Tni hadits hasan 
shahih gharib dari sisi 
ini dari hadits az Zuhri 
dari Anas, dan hadits ini 
telah diriwayatkan dari 
sisi yang lain dari Anas 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam.' 



2586 



■ Lii la jujU (j-i l^a \ t\ ' -s 
gjl lifl i a Ijj la ^^-a (jj ^j-aa.j]l 
(j 1 - tliAj (jJ ' ; Uja (jc 
ojji-ft]! ^jc. I ■ UJ uj ^jl ^jj ^jjJu-o 
<jic Alii ^'^* (j&Aj*jui (jj 

liu-la. ilila. (ji (Jla ^Kjij 

* * \ - - ^ 

j^a L_i.a <_j jj jA j 

(jj j^lc (jC- t_lUll ^jiljjslfill 

^ ^ jijr- jjl (Jls ojauij t—llUa ^1 

, - •> - « , . »* ' - i r - ' 
(_^jjj ?c la i a j i aa L u.la I.1A 

^j-aa-jll .lie. ^jc. afiaJI A \h 

^jlll ojiLa (jC. ^lll ^1 (jJ 

lillpaJI IjlA plaj AjIc ^jJj-a 

^jj ^jAa-jll .lie. ^jc. a^aJI ^je 
^Jjll (JC £^ LP < 

■ - u la (jl^j |»1j^j ^J'' ^ u^'^* 

(Jli ^j-al CLuJlaJl (JaI Ait SjJala 
IjC. (jj <&l ijC. ^ ^ Ul ' "1 1 a 
u^'^* <^f^^ ' - 'j la (jC (jAa.jll 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Habib bin Abi Tsabit] 
dari [Maimun bin Abi 
Syabib] dari [al 
Mughirah bin Syu'bah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
meriwayatkan satu 
hadits dariku, dan dia 
melihat bahwa hadits itu 
dusta, maka dia adalah 
salah satu dari para 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



liila. (j-o alia j 4j1c iill 

J>€^ '". " LS 'Ji J* J 

L>* ^ ' " uS (jjjjlSlI Ail 

iiLij AjIc illl J^,."^ ''"''J^ 

Ljj^ (Jt>-J^ lSJJ 
4_j Cli-lai (jjLal alLij AjJc 



pendusta." dan dalam 
bab lain dari Ali bin Abi 
Thalib dan Samurah. 
Abu Isa berkata; 'Ini 
adalah hadits hasan 
shahih. dan [Syu'bah] 
telah meriwayatkan dari 
[Al Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abi 
Laila] dari [Samurah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Hadits 
ini di riwayatkan oleh [al 
A'masy] dan [Ibnu Abi 
Laila] dari [al Hakam] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Ali] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Dan 
seakan-akan hadits 
Abdurrahman bin Abi 
Laila dari Samurah 
menurut ahlul hadits 
lebih absah. Abu Isa 
berkata; aku bertanya 
kepada Abu Muhammad 
Abdullah bin 
Abdurrahman tentang 
hadits Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; 
"Barangsiapa 
meriwayatkan satu 
hadits dariku, dan dia 
melihat bahwa hadits itu 
dusta, maka dia adalah 
salah satu dari para 
pendusta." Aku berkata 
kepadanya; 'jika 
seserang meriwayatkan 
satu hadits sedang dia 
mengetahui bahwa 
isnadnya salah, maka 
apakah di khawatirkan 
dia termasuk kategori 
hadits Nabi ini, atau jika 
orang-orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



meriwayatkan satu 
hadits mursal, kemudian 
sebagian mereka 
menyambungkannya 
atau membalik isnadnya, 
apakah dia termasuk 
kategori hadits ini? ' dia 
menjawab; 'tidak, 
hanyasanya makna 
hadits ini adalah jika 
seseorang meriwayatkan 
satu hadits, dan dia tidak 
mengetahui sama sekali 
kedudukan hadits 
tersebut dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian dia 
meriwayatkannya, maka 
aku khawatir dia 
termasuk kategori hadits 
ini.' 



2587 



A ^jj j l iq , h 1 ii 4jlj1i9 1 1a 
aJLuij j j£ IJaJl (jj a (jc 
^ilj ^1 (jj jIll AjJC- (jt j. -iiU 

AjSjjI ^jlt L&la ££i=J (Jjill 
■ " ujj 3 jl 4j Clival LLa ^)Jal AjjLj 
^ IjAkj La <_SJ^I ^/ J jiia 4-ic 
^j-uac jjS JUaLjxjjI jil (_iLS 
{S j^JJ ^ ' Q (j ' C^JJ^a I^A 

I jaill ^jl aJLulJ !>L^^a a I fc U^g 
(jC ^tilj (jj jllI AjJC (jC 

AjIc iil ( _ s ii-a (^J^l (jc- 

(jjj JSJ^I ^jlc Cljji=JI IjlA 
(j-a j ^IaJl (jj Laa a ' lu la 

gi! j jj! j I^A (_£jJ LigjLaa. 
alluj 4jlc Alii ^U.-i (ej^l (Jj^ 1 
j*L ul 4 Anil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari 
[Muhammad bin al 
Munkadir] dan [Salim 
Abi an Nadhar] dari 
[Ubaidullah bin Abi 
Rafi'] dari [Abu Rafi'] 
dan yang lainnya, dan 
dia memarfu'kannya, 
beliau bersabda: 
"sungguh aku akan 
mendapati salah seorang 
dari kalian yang 
bersandaran ke 
peraduannya, kemudian 
datang kepadanya salah 
satu perkara yang telah 
aku perintahkan atau 
yang telah aku larang, 
maka dia berkata; 'aku 
tidak tahu, apa yang aku 
dapati di dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kitabullah maka kami 
akan mengikutinya." 
Abu Isa berkata; 'ini 
hadits hasan shahih." 
Dan sebagian mereka 
meriwayatkan dari 
Sufyan dari Ibnu al 
Munkadir dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal, 
dan Salim Abi an 
Nadhar dari Ubaidullah 
bin Abi Rafi' dari 
bapaknya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan Ibnu 
'Uyainah apabila dia 
meriwayatkan hadits ini 
dengan hanya satu jalur, 
dia menerangkan hadits 
Muhammad bin Al 
Munkadir dari hadits 
Salim Abi Nadhr. Dan 
apabila menggabungkan 
keduanya dia 
meriwayatkan seperti 
ini. Dan Abu Rafi' 
adalah mantan budak 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, namanya 
Aslam. 


2588 


■lie. 1 n ' jljij Ixa « Hj^a 

(_5^X-0 (jj alSLall (jt , - 131 

M ^ji-a (3 J^J JlaSlI 

^ Lo£ j auI ^ \ ■ ^ 

< !- t,w :„«-. jil JlSjllI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muawiyah bin 
Shalih] dari [al Hasan 
bin Jabir al Lakhmi] dari 
[al Miqdam bin Ma'di 
karib] dia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bersabda: "ketahuilah, 
bisa jadi sampai sebuah 
hadits dariku kepada 
seseorang yang sedang 
bersandaran ke 
peraduannya, kemudian 
dia berkata; 'diantara 
kami dan kalian adalah 
kitabullah, maka perkara 
halal yang kita temukan 
di dalamnya kita 
halalkan, dan perkara 
haram yang kita 
temukan di dalamnya 
kita haramkan.' Dan 
sesungguhnya apa yang 
di haramkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti apa 
yang di haramkan 
Allah." Abu Isa berkata; 
'Ini hadits hasan gharib 
dari sisi ini." 


2589 


UjJLa (jJ (jt 3 ■ " Lil^a 

jilul! (jj .1) j (jC 4 JJJC (jj (jLliul 

Jij ^ '"JC jjl (Jlilil (jjllj ^Lla 

^LujI (jj Aj j (jc H^ajl A-^j]l 
■ HI (jj .Ijj (jC ^»UaA filj^) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Atha' bin 
Yasar] dari [Abu Sa'id al 
Khudzri] dia berkata; 
'Kami meminta izin 
kepada Nabi dalam hal 
penulisan tetapi beliau 
tidak mengizinkan kami.' 
Abu Isa berkata; 'Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan tidak dari 
sisi ini saja, juga dari 
Zaid bin Aslam yang 
diriwayatkan oleh 
[Hammam] dari [Zaid 
bin Aslam] . 


2590 


(jc ( " i till 1 Ij 4 j ij§ 1 Ij 


[Qutaibah] telah 
bercerita kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




bahwa [Al Laits] telah 
bercerita kepada kami 
dari [Al Khalil bin 
Murrah] dari [Yahya bin 
Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
ada seorang lelaki dari 
kaum Anshar yang 
duduk ke hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu 
mendengarkan hadits 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan dia 
terkagum-kagum, tetapi 



dia tidak dapat 
menghafalnya, maka dia 
mengadu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
"wahai Rasulullah 
sesungguhnya aku 
mendengar hadits 
darimu dan hadits 
tersebut membuat aku 
terkagum-kagum, akan 
tetapi aku tidak dapat 
menghafalnya, ' maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "gunakanlah 
bantuan dengan tangan 
kananmu." sambil beliau 
mengisyaratkan menulis 
dengan tangannya. Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Abdullah bin Amru. 
Abu Isa berkata; 'hadits 
ini isnadnya tidak 
sedemikian kuat, dan 
aku mendengar 
Muhammad bin Isma'il 
berkata, "Al Khalil bin 
Murrah adalah munkarul 
hadits (hadits haditsnya 
munkar).' 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2591 


Ijia a j ^uijA jj ia i \ jj la 

(jj Ailjll UliJia. Via (jiyc- tjj 

t5 Jij jc j^tl jj^ UA3a i 

(jC- JJjS ^jl (jj 

auI (J jjjj tjlis <J y^'j 

^V 1 Jf&l alia j 4j]c Sll (^glLa 
j' 1 (Jl 55 . ^.5 1*1 < \l i j J .* 

^ la i a (j i aa t ^ > u if*. 

ijJ t^>J o^- U^-£> (_SJJ -^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] dan [Mahmud bin 
Ghailan] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abi Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhuthbah, 
lalu menyebutkan suatu 
kisah dalam hadits, 
maka Abu Syah berkata; 
'(suruhlah mereka agar) 
menuliskan untukku 
wahai Rasulullah'. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalian 
tuliskanlah untuk Abu 
Syah." Dan dalam hadits 
tersebut terdapat suatu 
kisah. Abu Isa berkata; 
'Ini hadits hasan shahih, 
[Syaiban] telah 
meriwayatkan dari 
[Yahya bin Abi Katsir] 
seperti hadits ini.' 


2592 


4_llic jj (jl U i a 1 ' i la A J ijfl 1 la 
t_iAj jc jLip (jJ j^J-aC (jt 
(jj ^UaA jc. ^jj-o (jj 

(J jj^jj I— 'laj^l (j-a (jjiilljij 

^Kjij 4j1c jil ^ji^-a 
iill (JLla (J jiaj (jc li).la. 

(jj auI ijc. V] ^^j^ ajIc 

V ■ " "^j (jlS Ajll j^>aC 
tllpa IjlA (_g luJC. jj! J 3jj£l 

jc. jj i lA j j ^* ^ i a j i aa 

jj ^»UoA jA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Wahab bin 
Munabbih] dari 
[saudaranya, yaitu 
Hammam bin 
Munabbih] dia berkata, 
aku mendengar [Abu 
Hurairah] berkata; Tidak 
ada seorang pun sahabat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
lebih banyak hafalan 
haditsnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
daripada aku, kecuali 
Abdullah bin Amru, 
karena dia dahulu 
menulis, sedangkan aku 
tidak menulis." Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits hasan 
shahih, dan Wahab bin 
Munabbih dari 
saudaranya, yaitu 
Hammam bin 
Munabbih." 



2593 



■laa -ft 

Sac. jS> (jljjJ (jjl (jc ' '"' jj (jj 

<2ij£ ^jl (jc. <LilaC (jj (jLLia. 
jjmC (jj IjC. (jc (Mjimll 

L>i) ^3^- <3^ J^j Cffjj (J~- 

IjlA ^ '"JC jj] (JlJjlllI (j« 

Lfta^a 1 13 ^ la ■ a (j- aa ( lj.la. 

(jc a ■ a1 c ^jl ljj.la. jl-^J (jJ 
AjiaC (jj (jllia. (jc (^cljjVI 
^jc. (jc ^jlLil! A jijjS (jc 

tjij-a ; ill (jC J^aC (jj <>l)l 
■ - u la IjlA j ojaj ( -.V..: j 4j1c 
^ la ■ a 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
dari [Ibnu Tsauban], 
yaitu Abdurrahman bin 
Tsabit bin Tsauban, dari 
[Hassan bin Athiyyah] 
dari [Abu Kabsyah as 
Saluli] dari [Abdullah 
bin Amru] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sampaikanlah dariku 
walaupun hanya satu 
ayat, dan ceritakanlah 
dari bani Israil, dan tidak 
ada dosa, barangsiapa 
berdusta atas namaku 
secara sengaja, maka 
hendaklah dia 
menempati tempat 
duduknya dari neraka." 
Abu Isa berkata; 'Ini 
hadits hasan shahih.' 
Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[al Auza'i] dari [Hassan 
bin Athiyyah] dari [Abu 
Kabsyah as Saluli] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
semisalnya, dan ini 
hadits shahih. 


2594 


(jc (jj liaa 1 Lu^a j5L]l 

(ji (jni) (jr. (ji i iiu',', 

( iluij <ulc iu! ^ji-a ^Vla 

^jjQ Aiaii jL\ (^Ic AJjtf Aiiijj 
ajjiAi alLlJ AjIc Alii ^U.-! 

j^Ji jc ji j'ii 

J jt ina ^1 (jC t_lUll <j«lr.lK 
hi j«i i i jr. i* 1 I >ii 1 14, 

ilLoj AjIc alii 


[Nashr bin Abdurrahman 
Al Kufi] telah bercerita 
kepada kami bahwa 
[Ahmad bin Basyir] 
telah bercerita kepada 
kami dari [Syabib bin 
Bisyr] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
seorang lelaki datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
meminta kendaraan 
namun dia tidak 
mendapatkan dari beliau 
kendaraan yang dapat 
membawanya, dan 
beliau menunjukkan 
kepada yang lain dan 
dapat memberinya 
kendaraan, lalu dia 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
menceritakannya maka 
Nabi bersabda: 
"sesungguhnya orang 
yang menunjukkan 
kepada kebaikan sama 
seperti orang yang 
melakukannya". Dan 
dalam bab ini ada hadits 
dari Abu Mas'ud Al 
Badri dan Buraidah. Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Isa berkata; 'hadits ini 
gharib dari jalur sanad 
ini dari hadits Anas dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam". 



2595 



"Uic. illl (^glla M J jjoij JlaS 

cJUsI ^Laai sUQ liila Clul ^Lu^ 

iliuj Ajlc Alii (_5-U^> J J^J 

j-sl j ^ la i a i na t^Jj^a IjA 

4 Anil ^^Jjll J j)T i ii <i ^jIj^ cJ^UJ 
^jj ■ 11 1 ilia j_pit j^jj <Gae 

(jj ^jc. Ujik J!>UJI ^ic. 

^jC. Jj* in in (jC. ^jUiioll 

aj^j ^iUj Jh\ ~ £s^l 
iS12U 4lcla (Jlo Jlij 

4_i3 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [al 
A'masy] dia berkata, aku 
mendengar [Abu Amru 
asy Syaibani] 
menceritakan dari [Abu 
Mas'ud al Badri]; bahwa 
seorang laki-laki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta 
kendaraan dari beliau 
(untuk mengangkut), 
seraya dia berkata; 
'Sesungguhnya 
perjalananku terhenti 
(karena kendaraanku 
mati) '. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Datanglah kepada 
fulan." Maka dia 
mendatanginya, lalu dia 
memberinya kendaraan, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
menunjukkan pada 
kebaikan, maka dia 
mendapatkan seperti 
pahala pelakunya, atau 
orang yang 

mengerjakannya'." Abu 
Isa berkata; 'Ini hadits 
hasan shahih, dan nama 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Amru asy Syaibani 
adalah Sa'ad bin 'Iyas, 
sedangkan nama Abu 
Mas'ud al Badri adalah 
Uqbah bin Amru. Telah 
menceritakan kepada 
kami [al Hasan bin Ali al 
Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [al A'masy] 
dari [Abu Amru asy 
Syaibani] dari [Abu 
Mas'ud] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semisalnya, 
seraya berkata, "Seperti 
pahala pelakunya." Dan 
dia tidak ragu sama 
sekali padanya. 


2596 


auI (jj u*' ^-^^ jjI 

1 jt q uil Jli ^luij AjIc ill! ^U.-! 
IjsA ^ uijr- jjI (JlJ^Ui Li <Lnj 

|V| 1 lj lj l-v . jjm-v 1 111* 

4 ''jji*- (jjtj (_£JJJ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] dan [al 
Hasan bin Ali] serta 
tidak hanya satu perawi 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid bin Abdullah bin 
Abi Burdah] dari 
[kakeknya, Abu Burdah] 
dari [Abu Musa al 
Asy'ari] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Berilah 
pertolongan, dan agar 
kalian diberi pahala, dan 
sungguh Allah akan 
memenuhi kebutuhannya 
melalui lisan nabinya 
sesuatu yang 
dikehendakinya." Abu 
Isa berkata; 'Ini hadits 
hasan shahih. Dan 
Buraid diberi kunyah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Burdah juga, dia 
adalah Ibnu Abi Musa al 
Asy'ari, seorang kufi, 
tsiqah dalam hadits. 
Syu'bah dan ats Tsauri, 
serta Ibnu Uyainah 
meriwayatkan darinya.' 


2597 


^iLa jIll tj^uj (jLfljls J^auj^a 

(jjjii ^jjo (jji AjV ^ii^j ^-g- 0 ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan 
[Abdurrazzaq] dari 
[Sufyan] dari [al 
A'masy] dari [Abdullah 
bin Murrah] dari 
[Masruq] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
suatu jiwa terbunuh 
secara zhalim melainkan 
wajib bagi anak Adam 
untuk bertanggung 
jawab atas darahnya, 
karena dia adalah orang 
yang pertama kali 
mensunnahkan 
pembunuhan." 
Abdurrazzaq berkata; 
"Mensunnahkan 
pembunuhan." Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits hasan 
shahih, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [al 
A'masy] dengan sanad 
seperti ini dengan makna 
yang sama, dia berkata, 
"Mensunnahkan 
pembunuhan." 


2598 




Telah bercerita kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^1 jc AjjI jc (jia.j]l ^jc 
iill ^jij-a <Ul! l! J^J (J^^ *J^J* 
(_^JlA J) It 3 (ji illuj Ajlc 
4 » jh (ja JJ^I (_S-a J^VI (j-° 
llikl Jja.1 (j« lilljl (j-akil V 

<jlc jll Vy^a J) IcJ (Jij 
V A * 1U (j-a ^aljl (JlLa (j-a 

jj! (Jllliili i^-oljl (j<s lillj (J aflll 

/ , *- - 'i - ' - 
^ la i a j> I lj.la. ^ > njr- 



kami [Ali bin Hujr] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Al Ala' bin 
Abdurrahman] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menyeru kepada 
petunjuk maka dia 
mendapatkan pahala 
seperti pahala orang 
yang mengikutinya 
tanpa mengurangi pahala 
mereka sedikit pun, dan 
barangsiapa yang 
menyeru kepada 
kesesatan maka dia 
mendapatkan dosa 
seperti dosa orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi dosa-dosa 
mereka sedikit pun". 
Abu Isa berkata; 'Hadits 
ini hasan shahih". 



2599 



■Ijjj Ujik £u-a (jj laa I lii^a 
jc (_g^j» mall ujja.1 jjjlA (jj 
(jc JJ-aC (jj lilLall .IjC 

(jc <&l ilc. (jj jjj^. 

5 oil * ^ s - ^ s « 

1 ^ jlc ^jjLs j-ia. A 1 ' n i n (j-a 

JJC AjLjjI (j-a JJ^ (J-^°J *^>^ 

(j-a J Lulj jja.1 (j-a (j ajfl 3 -a 

jl a 1 g-llo j A L a (juj 

<xjj| (j-a jlj^Jl tJ-^J <iic 

f* jl jjl (j-a (j-ajila JJC 

jji (Jll 4ijia. (jC ^jljnli 

/ , « * . % ,L - : 

^ la i a j i aa I lj^a. ^-uf- 

^jjll (jc jiil ^jc (jj jjj^. 

JSj IjlA jaj aiuij 4j1c Alii ^U^i 
(jj jYiall jc CllpaJI IjlA jj 
jc jc A)jl ^JC (jj JJja. 
J5j alluj Ajlc All! ^U^i (ej^l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [al 
Mas'udi] dari [Abdul 
Malik bin Umair] dari 
[Ibnu Jarir bin Abdullah] 
dari [bapaknya] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mensunnahkan sunnah 
kebaikan, lalu dia diikuti 
atasnya, maka dia 
mendapatkan pahalanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan seperti pahala orang 
yang mengikutinya 
tanpa mengurangi pahala 
mereka sedikit pun, dan 
barangsiapa 
mensunnahkan sunnah 
kejelekan, lalu dia 
diikuti atasnya, maka dia 
mendapatkan dosanya 
dan dosa orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi dosa mereka 
sedikit pun." Dan dalam 
hadits bab tersebut dari 
Hudzaifah. Abu Isa 
berkata; 'Ini hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu jalur 
saja, dari Jarir bin 
Abdullah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
ini. Dan telah 
diriwayatkan hadits ini 
dari [al Mundzir bin 
Jarir bin Abdullah] dari 
[bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan telah 
diriwayatkan dari 
Ubaidullah bin Jarir dari 
bapaknya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga." 


2600 


^aLj^jaJI ^jc. .flUiill j^)JftC. ^jj 
(J JJ-aj LilaC jlIl 4jjLui (jj 

' " 13 J 3 4a jIj ^JaC j-o SliaJ! o5LLa 
l_j jlal) La djla.jj (jjjaJI L^ia 

Jll A\ <J jiaj Lj UjI] a$jL) IjiLia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyyah 
bin al Walid] dari [Bahir 
bin Sa'd] dari [Khalid 
bin Ma'dan] dari 
[Abdurrahman bin Amru 
as Sulami] dari [al 
'Irbadh bin Sariyah] dia 
berkata; suatu hari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(ji AjLa ^ uSja jjc (jjj "leUallj 

Ajiii aSL (21] j (21jjI ^iS AJ5l^a 
(jjAiil jll c-lala II <1ujj 
IgJc I jj , >,r- jjjj^All 

J*lli=Jjj]lj 



JJC. (jC- (jljx-o (jj jJljL (jt JJJJ 
jc. ^ ^1 1 nil jj-oC. (jj (jjft^jll 
^jjjll (jt AjjILi (jj (_paljj*JI 
I ^l^J 4jlc Atll u^'^* 

(«lo (jj j laa II (illij Qjja 

i^lk i jjii jjtj cJiUJi 

jc. Ajjj ^jj jjj (jc. ^j-alc- jjl 
(jjft^jll JJC. ^jlaaJo ^jj alljk 
^jjaljjxJI (jc. ^ alLflll jjJaC. ^jj 
At)! (_5-lj-a (^^11 (j 1 - 'Sij^ (jJ 
^jj ^j^aljjxll j sj^j ^alwJj AjIc. 



a j -si ^L-c j Ajlc Al)l 0 i 1 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi wejangan 
kepada kami setelah 
shalat subuh wejangan 
yang sangat menyentuh 
sehingga membuat air 
mata mengalir dan hati 
menjadi gemetar. Maka 
seorang sahabat berkata; 
'seakan-akan ini 
merupakan wejangan 
perpisahan, lalu apa 
yang engkau wasiatkan 
kepada kami ya 
Rasulullah? ' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku wasiatkan kepada 
kalian untuk (selalu) 
bertaqwa kepada Allah, 
mendengar dan ta'at 
meskipun terhadap 
seorang budak habasyi, 
sesungguhnya siapa saja 
diantara kalian yang 
hidup akan melihat 
perselisihan yang sangat 
banyak, maka jauhilah 
oleh kalian perkara- 
perkara yang dibuat- 
buat, karena 
sesungguhnya hal itu 
merupakan kesesatan. 
Barangsiapa diantara 
kalian yang menjumpai 
hal itu hendaknya dia 
berpegang teguh dengan 
sunnahku dan sunnah 
para Khulafaur Rasyidin 
yang mendapat petunjuk, 
gigitlah sunnah- sunnah 
itu dengan gigi 
geraham." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Tsaur bin Yazid] telah 
meriwayatkannya dari 
[Khalid bin Ma'dan] dari 
[Abdurrahman bin 
'Amru as sulami] dari 
[Al 'Irbadh bin Sariyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, seperti 
hadits diatas ini. Dan 
telah menceritakan 
kepada kami seperti itu 
[Al Hasan bin Ali al 
Khallal] dan tidak tidak 
hanya satu orang saja, 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Tsaur bin Yazid] dari 
[Khalid bin Ma'dan] dari 
[Abdurrahman bin 
Amru as sulami] dari 
[Al 'Irbadh bin Sariyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, seperti 
hadits diatas. Dan Al 
'Irbadh bin Sariyah 
mempunyai kunyah Abu 
Najih. Dan telah 
diriwayatkan hadits ini 
dari [Hujr bin Hujr] dari 
['Irbadh bin Sariyah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
diatas. 


2601 


(j-a^j]| .IjC (jj Alii .IjC Uilk 
(jc 4 luc (jj Laa ^ U^)iil 

jjJae (jjl jA auI ^jc- (jj jjj^ 
(jc 4jjI (jc ^jijJJI i_ijc (jj 

<jic iil ^ji-a <^J^I (jUlk 

licl CLijUJI (jj J!lil Jli 

' t " > ¥ \~ 

(Jli ^ill (J jjjj U ^1 La (Jli 

U U Jli (Jib U ^Jc! 

<iui gLi (ji <ui (jii <&i (j jjjj 

<1 (jli Cjllxl J15 (j-a 
(j-o (J^iC (ji (Jl« __>^.VI (ja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Uyainah] dari [Marwan 
bin Mu'awiyah Al 
Fazari] dari [Katsir bin 
Abdullah] -dia adalah 
putra Amru bin Auf Al 
Muzani- dari [Ayahnya] 
dari [kakeknya] bahwa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



V 5J!iLa feii ^aIjI (jij 

(j^aiil V Ljj (J-aC (ji aLil (Jia 
jjJaC (jjl jA <&l Alt (jj Jji&j 



Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Bilal bin Al 
Harits: "Ketahuilah!" dia 
berkata; "Apa yang saya 
harus kuketahui wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Ketahuilah 
wahai Bilal!" dia 
bertanya lagi; "Apa yang 
harus saya ketahui wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Barangsiapa 
menghidupkan salah 
satu sunnahku yang telah 
ditinggalkan 
sepeninggalku, maka ia 
akan mendapatkan 
pahala seperti pahala 
orang yang 

mengamalkannya tanpa 
mengurangi pahala 
mereka sedikitpun, dan 
barangsiapa membuat 
kebid'ahan Allah dan 
RasulNya tidak 
meridlainya, maka 
baginya dosa seperti 
dosa orang-orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi dosa-dosa 
mereka sedikitpun." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan, Muhammad bin 
Uyainah adalah orang 
Mashish daerah Syam, 
Sedangkan Katsir bin 
Abdullah adalah Ibnu 
Amru bin Auf Al 
Muzani. 



2602 



Ai\ Aic. Jj laa a ijjAa ^j^ ill 

jj (^ic. Ifi. aA (jp Is jL^ajVl 

(Jia ujluii]) jjj Autla (jt A) j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Hatim Al Anshari Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Jta p (3«ili ^=>.V tjic- iSSjla ^ 
*ill ij ^2 U J 

IjlA Luc. jjl Jlii <Ul jia 4_Laii 

I.jA t_Jj^)t (_)JbO^ < SJ-JJ*. 

Atll .JJC. (jj jjaa a j 

^it j <ii s^jjIj 4i2 <_£ jL-ajVl 

Jjit Ujik 4j»Ju £jla All jll jjl 
L_Sj»j Lc-llj jlSj j (jJ 

AjljJ (JJljl (jC ■ ■ ultLttll (jj \1T till 

jlS^ <U jiaj dlUaJl IjlA VI 
IjlA (^jalall 

(jc .jj j jj ^j-lt (jc- ' ^ II 

jjj IjT LJI (jC Aj3 ^}Ji.JJ llj (_>Jijl 

ClljSiljlj C5 -uyC jjl Jll ' ■ ulaJall 
<3 j*j £la (Jj* « l jiI (jj ixa a 4j 
(jc ' ■ ultLttll (jJ \;» uil <— S^*^ pJ 
dlLaj OJJC- Vj yAkll IjlA (_>ji5I 
(jj* l J j Clliij <iui lillLa (jj (_jjij| 



i. Ajjj dlli 



jtn.it) 



Abdullah Al Anshari] 
dari [Ayahnya] dari [Ali 
bin Zaid] dari [Sa'id bin 
Al Musayyaib] ia 
berkata; [Anas bin 
Malik] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Wahai anakku, jika 
kamu mampu pada pagi 
hari dan sore hari tanpa 
ada kecurangan dalam 
hatimu kepada 
seorangpun maka 
lakukanlah, " kemudian 
beliau berabda 
kepadaku: "Wahai 
anakku, itu termasuk 
dari sunnahku, 
barangsiapa 
menghidupkan 
sunnahku, berarti dia 
mencintaiku dan 
barangsiapa 
mencintaiku, maka dia 
akan bersamaku di 
surga." Dan dalam hadits 
ini ada kisah yang 
panjang. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib dari jalur ini. 
Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari 
adalah perawi tsiqah, 
Ayahnya juga tsiqah, 
sedangkan Ali bin Zaid 
shaduq, namun dia 
memarfu'kan hadits yang 
di mauqufkan oleh yang 
lainnya, dia mengatakan: 
Aku mendengar 
Muhammad bin Basyar 
berkata; Abul Walid 
berkata; Syu'bah 
berkata; telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menceritakan kepada 
kami Ali bin Zaid dan 
dia adalah orang yang 
biasa memafru'kan 
hadits, kami tidak 
mengetahui riwayat 
Sa'id bin Al Musayyab 
dari Anas selain hadits 
panjang ini, [Abbad bin 
Maysarah Al Minqari] 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari [Ali bin 
Zaid] dari [Anas] dan 
tidak menyebutkan 
dalam hadits ini dari 
Sa'id bin Al Musayyab. 
Abu Isa berkata; Dan 
aku menyebutkannya 
kepada Muhammad bin 
Isma'Il, akan tetapi dia 
tidak mengetahuinya, 
hadits tidak diketahui 
dari riwayat Sa'id dari 
Anas, demikian juga 
tidak dari yang lainnya, 
karena Anas bin Malik 
wafat tahun sembilan 
puluh tiga sedangkan 
Sa'id bin Musayyab 
wafat dua tahun 
setelahnya yaitu tahun 
sembilan puluh lima." 



2603 



"M ^jij-a M J JJ^J Jlalli OJJjA 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Biarkanlah 
(taklif) yang aku 
tinggalkan pada kalian, 
bila aku menyampaikan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(sesuatu) pada kalian, 
ambillah dariku karena 
sesungguhnya orang- 
orang sebelum kalian 
binasa karena banyaknya 
pertanyaan dan 
perselisihan mereka 
terhadap para nabi 
mereka." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2604 



(jc 4jjjC (jJ (jl J° ■ " lijAk Vis 

Is ^LJi '(jj^ik JjVI ' 

^]lt (j« jilc-l liil jjAaJ 
iluAa IjlA unr. jjI (JIsAjjAaII 
AS j 4 ''jjf. (jjl i •'" u i^. jA j (jlita. 
^ dJll AjI Ajjjc. (jjl (jc. <^jj 
<jj JUs SjjAall iJlc. (ji (JjLj IjlA 



(jj (_ja-uij 



di51li 



J 4 'J JC. (jjl (^jjjlj^l 
AjC. aJujiIj AaI_)1I (_5^)-<atll jA 
da ala j *d)l AjC- (jj jj_)ill 

aic. jis JjSj t^-uj^ (jj t^=H 

(Jjljl (jj lillli jA (jl 

AlC. (jj jjjill Ait jA (_5^aaJlj 



(jj ^)-<iC. a!j (j-a jIll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ash Shabbah Al 
Bazzar] dan [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] secara 
periwayatan; "Hampir 
saja orang-orang 
mengencangkan untanya 
untuk menuntut ilmu, 
mereka tidak 
mendapatkan seorang 
alim yang lebih berilmu 
dari alim Madinah." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan yaitu hadits Ibnu 
Uyainah. Dan 
diriwayatkan dari Ibnu 
Uyainah, ia berkata 
mengenai hadits ini, ia 
pernah ditanya; 
"Siapakah orang yang 
alim dari penduduk 
Madinah?" Ia menjawab; 
"Malik bin Anas." Ishaq 
bin Musa mengatakan; 
Aku mendengar Ibnu 
Uyainah berkata; "Yaitu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Al Umari, orang yang 
zuhud, namanya Abdul 
Aziz bin Abdullah. Dan 
aku mendengar Yahya 
bin Musa berkata; 
Abdurrazzaq 
mengatakan; "Dia adalah 
Malik bin Anas. 
Sementara Al Umari 
adalah Abdullah bin 
Abdullah, keturunan 
'Umar bin Al 
Khaththab." 


2605 


Ijlla (Jj* a \ dI (jj ^ka a Lu ^ 
Jjljll Ujji.1 ^giji yA (jj IjAIjjI 
^lik (jj ^ JJ ^ * ^ aluLd (jj 
ijlMi (_>uuc. (jjl (jc- i^l a a (jc. 
alluj AjIc iill ^U.-i Alii J jioj 
1 L)" j' ^ *'l ■* >»* 

Ijia (j-o V] s-yjc- 

gLiija (jj AiljJI ' *'j la (j« A^jll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Rauh bin Janah] 
dari [Mujahid] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang yang 
faqih itu lebih berat bagi 
setan daripada seribu 
orang ahli ibadah." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini dari hadits 
Al Walid bin Muslim." 


2606 


^Jjl^ajll (jjatia. (jj i jji^La Lu la 
A Jy jj (jj iLa a Lu^a 
oj^ia. (jj c-L^j (jJ j i a1 c Ijj la 
(Ja.J alalia jjj£ (jj (_^uj3 (jc- 
jAj s-ljljjJI ^jjl ( _ s ic AjjAaII (j« 
( _ s jkl U lilijal La Jlla jjii^j 

illuj aAIc iiil ^U^i auI (J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Khidasy Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yazid Al Washiti] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim bin Raja v 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



lilpaJI I^A ' . llL ,J VI >— lia 
<L) Aill (MLj Lalt "US «*''J lijjia 

LajJ LoAjJ Vj IjHP I J-^JJfc) 
laa J ikl Aj Ail (j-a3 ^ilaJI IjJJJ 
i— Vj > "jr. jjl jjLSjilj 
aj^lc, lilpa jj^i V) ClyAaJI IjlA 
jA t_>4^j ojJ^- (jJ *-^-?-J lW 

igf LP Cri CP 
<uic. Jill ^U^i /Ljil! (jc. pljj^ll 

^j-al I^A cJ-uLojdjj 



bin Haiwah] dari [Qais 
bin Katsir] ia berkata; 
Seseorang dari Madinah 
mendatangi [Abu 
Darda v ] di Damaskus, 
Abu Darda v bertanya; 
'Apa yang membuatmu 
datang kemari wahai 
saudaraku?" Orang itu 
menjawab: "Satu hadits 
yang telah sampai 
kepadaku bahwa anda 
menceritakannya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Abu 
Darda v bertanya; 
"Bukankah kau datang 
karena keperluan lain?" 
Orang itu menjawab; 
"Tidak." Abu Darda 
bertanya; "Bukankah 
kau datang untuk 
berniaga?" Orang itu 
menjawab: "Tidak, aku 
datang hanya untuk 
mencari hadits tersebut." 
Abu Darda v berkata; 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menempuh jalan untuk 
mencari ilmu, maka 
Allah akan menuntunnya 
menuju surga dan para 
malaikat akan 
meletakkan sayap- 
sayapnya karena senang 
kepada pencari ilmu, 
sesungguhnya orang 
berilmu itu akan 
dimintakan ampunan 
oleh (makhluq) yang 
berada di langit dan di 
bumi hingga ikan di air, 
keutamaan orang yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



berlilmu atas ahli ibadah 
laksana keutamaan 
rembulan atas seluruh 
bintang, sesungguhnya 
ulama adalah pewaris 
pada nabi dan 
sesungguhnya para nabi 
tidak mewariskan dinar 
dan dirham, mereka 
hanya mewariskan ilmu, 
maka siapa yang 
mengambilnya berarti ia 
telah mengambil bagian 
yang banyak." Abu Isa 
berkata; "Kami hanya 
mengetahui hadits ini 
kecuali dari hadits 
Ashim bin Raja v bin 
Haiwah dan hadits ini 
menurutku tidak 
tersambung (sanadnya). 
Demikian Mahmud bin 
Khidasy menceritakan 
hadits ini kepada kami. 
hadits ini hanya 
diriwayatkan dari 
[Ashim bin Raja v bin 
Haiwah] dari [Dawud 
bin Jamil] dari [Katsir 
bin Qais] dari [Abu 
Darda v ] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Hadits ini 
lebih shahih dari hadits 
Mahmud bin Khidasy 
dan pendapat 
Muhammad bin Isma'il 
ini lebih benar. 



2607 



I lipa. i21xa Clx aui ^jjj 



Jill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abul 
Ahwas] dari [Sa'id bin 
Masruq] dari [Ibnu 
Asywa'] dari [Yazid bin 
Salamah Al Ju'fi] ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jjj i_aik i_jjj£ IjuS 

(jC 1—SjC- (jt (_£j^>li]l 

JlallJ S jj jA ^1 (jc- (Jj jaui (jj! 

alLlj <jlc AIjI (J J^J 

(JlliiJul [j 4ia [jlna 
V/j ujjjc- liipa I ^ njr. jjI 
llu-la (_j-a CLyAkll IjlA L_aj*j 
gr'u'nll IjlA '"'J^ VI i— ijc 
jl ^aJj j^lill t_Jjji (jj ' «la 
(_jjj£ ^1 jjc- 4_ic. jjj 
' «j£ (C jil Vj ?-5UJI (jj 



berkata; Yazid bin 
Salamah berkata; 
"Wahai Rasulullah, aku 
telah mendengar banyak 
hadits dari anda, aku 
takut akan lupa awal dan 
akhirnya, maka 
beritahukanlah kepadaku 
suatu kalimat yang 
merangkum itu semua!." 
Beliau menjawab: 
"Bertakwalah kepada 
Allah dalam hal-hal 
yang kamu ketahui." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini sanadnya tidak 
muttashil (tidak 
bersambung), hadits ini 
menurut saya mursal, 
menurut saya Ibnu 
Asywa' tidak bertemu 
dengan Yazid bin 
Salamah. Nama Ibnu 
Asywa' adalah Sa'id bin 
Asywa'. 



2608 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalaf bin Ayyub 
Al Amiri] dari [Auf] 
dari [Ibnu Sirin] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dua hal yang tidak 
akan berkumpul pada 
diri orang munafik, 
yaitu; akhlaq yang baik 
dan pemahaman dalam 
masalah agama." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib, dan kami tidak 
mengetahui hadits ini 
dari Auf kecuali dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



hadits syaikh ini, yaitu 
Khalaf bin Ayyub Al 
'Amiri, dan saya tidak 
melihat seorang pun 
yang meriwayatkan 
darinya selain Abu 
Kuraib Muhammmad 
bin Al Ala v sementara 
saya tidak tahu tentang 
dia." 



2609 



» e ! s " ~ — ~ ^TS 

lilik 

?.Lkj (jj 4 aim 111 la JjjlsiiUl 

iii j j^ijj jSjjis y*^' a^ui 

Jlaa £le. j^.VIj liii^l 

alia j AjIc Alii ^U.-i Aill J J^J 

^jUJI ^jlc. JUJI Jliia 
ill J jluj Jl! p ^Sjji ^jic 

iil (jl ilLjj AjIc ill ^jli-a 

j^lLaj] dj ^^J| ^j^, j Ia^aa 
jjI Jl!jjaJI (jiiljll ^jlt 
<—UjC. (Jlj)^ ' u ^ I^A ^ l n if. 
jUaC- Lj! ilia aii) Jl! ^cja La 
CLy^)^ jjj jjlaa II 
(jJaUt (jj Jjjjaall 
( _ ? CAj £]aut Jalc- a]lc JjSJ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Ash Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin 
Raja v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Jamil] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qashim Abu 
Abdurrahman] dari [Abu 
Umamah Al Bahili] ia 
berkata; "Dua orang 
disebutkan di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, salah 
seorang adalah ahli 
ibadah dan yang lain 
seorang yang berilmu, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Keutamaan seorang 
alim dari seorang abid 
seperti keutamaanku dari 
orang yang paling 
rendah di antara kalian, " 
kemudian beliau 
melanjutkan sabdanya: 
"Sesungguhnya Allah, 
MalaikatNya serta 
penduduk langit dan 
bumi bahkan semut yang 
ada di dalam sarangnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sampai ikan paus, 
mereka akan mendoakan 
untuk orang yang 
mengajarkan kebaikan 
kepada manusia." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib shahih. 
Perawi berkata; "Aku 
mendengar Abu Ammar 
Al Husain bin Huraits Al 
Khuza'I berkata; Aku 
mendengar Al Fudlail 
bin Iyadl berkata; 
"Seorang alim yang 
mengamalkan ilmunya 
dan mengajarkan 
ilmunya akan dipanggil 
besar oleh para Malaikat 
yang ada di langit." 


2610 


is ^ jj (jJ _^ic 

t_lA J (jj 1 tj'W .^j.'/ill 

jrljJ tjc dj jUJI (jj jj^c. (jc. 

(j-ojjill ^ 1 l7ij (j] (Jla jilljj A-llc- 
(j j£j ^H^. 4jJajjjJ ^>4^ (j-a 

(_JJ^)C. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafs Asy Syaibani Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab] dari [Amru bin 
Al Harits] dari [Darraj] 
dari [Abul Haitsam] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Seorang 
mukmin tidak akan 
merasa kenyang dengan 
kebaikan yang dia 
dengar sehingga akhir 
kesudahannya adalah 
surga." Hadits ini hasan 
gharib 


2611 


■la l ii (jt (JjJaall (jj ^kjAl^)jJ (jC 

Jlalla ojjjA ^1 (jc. £s j >jia]l 

alluj AjIc Jill t^jJj-a (J y*J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Al Walid Al Kindi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^J^3 ^ C5^*^*^' (J - *" ,Q ^ (jj 


bin Numair] dari 
[Ibrahim bin Al Fadlal] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
""Kalimathikmah 
adalah barang seorang 
mukmin yang hilang, 
maka dimana saja ia 
menemukannya ia lebih 
berhak untuk 
mengambilnya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, Ibrahim 
bin Al Fadlal Al Madani 
Al Makhzumi 
dilemahkan dalam 
masalah hadits dari sisi 
hafalannya." 


2612 


(jc. jJU<a ^1 (jc. (j^aC^I 
iil ^jii-a M J jjjj tjulll OJJJA 

\«-. jr-. i il'ill ij^<", n 

(jC ^_jjlA (jj ^Ll^ilij (jj 

j^ac (jj auI Ajc j AjjI 
^Llic ^cjI (JIb ^)-ftC (jjlj (_>^ j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Muawiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tanganNya, kalian tidak 
akan masuk surga 
hingga beriman, dan 
tidak akan beriman 
hingga saling mencintai. 
Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian tentang 
sesuatu yang bila kalian 
lakukan, kalian akan 
saling mencintai?, 
tebarkanlah salam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



I ^j-o. c_lj^)C. ^ la i a i aa 



diantara kalian." Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abdullah bin Salam, 
Syuraij bin Hani' dari 
ayahnya, dan Abdullah 
bin Amru dan Al Barra v 
dan Anas, serta Ibnu 
Umar. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 



2613 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] dan 
[Al Husain bin 
Muhammad Al Hariri Al 
Bajali] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir] dari [Ja'far bin 
Sulaiman Adl Dluba'i] 
dari [Auf] dari [Abu 
Raja v ] dari [Imran bin 
Hushain] bahwa 
seseorang datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
mengucapkan: 
"ASSALAAMUALAIK 
UM." Imran berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sepuluh." Kemudian 
yang lain datang dan 
mengucapkan: 
"ASSALAAMUALAIK 
UM WA 

RAHMATULLAAH." 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Duapuluh." 
Selanjutnya yang lain 
tiba, ia mengucapkan; 
"ASSALAAMUALAIK 
UM WA 

RAHMATULLAAHI 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



WA BARAKAATUH." 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tiga puluh." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib melalui 
sanad ini dan dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Ali dan Abu Sa'id serta 
Sahl bin Hunaif. 



2614 



(^jit ( _ s _Uljjl Jjl (jjlliulVlS IjT LJI 

(jljll iilliill (Jill jic. 

Jla (jiill -hh. £$1A\ (Jla p 
(Jlaa (jljjj yac 

j-at <JLaa (Jajll aSjlc *$1A\ 

^ic. (Jlaa p ClLXi 
4j y& (Jla £=0 (J^a ^iLa Li 
(sill Li (Jla oiLk Uala 

tjAjj LjlMi (Jla (jlaiV jl 

Lj (JLia jl LajVl (J-a Alaj 

4j1c iill ^U.-! *&)l (J jj^j ''"''J^.' 
Atll C5 -lj-a <&l (J J-^J (J^J ^'"J 

(jla liliiLi (jl ^jjLiVI AjIc 

^1 (JiiJ £f.jL9 V) j lill (jil 
■ " a 1j» in jjl (Jla 4j _a^jLij 
^ i2tLLal Lia Cilia AjJI j 
JLa lilSjji Lila 4jjiill (j-a IjiA 
j-ac (JLaa lillij o jliLa ^ic ^la 
^jjjligj CuJc. CliA Li 

H In oV^ai (j^jLla ^al j cs^" L)^ 
(jjjii, ' - 1J la IjlA ^ njr- _ajl (Jla 

la-m <Lauil (^^)j^)^JIj ^ la i a 
Jjjj J jt mi Ljl ( _ S J^J LV^j) (_jJ 
^1 jjc. LLiajl SJJC- IjlA <_SJJ 
A AiA .Ua II i «aJ ^ajl j 5j i <a 3 
AjiJaa (jj lillLi (jj j.VmII 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Abdul A'la] dari [Al 
Jurairi] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id] ia berkata; Abu 
Musa meminta izin 
kepada Umar, sambil 
berucap; 

"ASSALAAMUALAIK 
UM, apakah aku boleh 
masuk?" Umar berkata; 
"Satu, setelah itu ia diam 
sesaat." Selanjutnya Abu 
Musa mengucapkan; 
"ASSALAAMUALAIK 
UM, apakah aku boleh 
masuk?" Umar berkata; 
"Dua, setelah itu ia diam 
sesaat." Abu Musa 
mengulanginya; 
"ASSALAAMUALAIK 
UM, apakah aku boleh 
masuk?" Umar berkata; 
"Tiga." Setelah itu Abu 
Musa beranjak pergi, 
lalu Umar berkata 
kepada penjaga pintu; 
"Apa yang ia lakukan?" 
Penjaga pintu 
menjawab; "Ia sudah 
beranjak pergi." Umar 
berkata; "Suruh ia dating 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kembali." Saat Abu 
Musa datang, Umar 
bertanya: "Apa yang 
telah kamu lakukakn?" 
Abu Musa menjawab; 
"Sunnah." Umar berkata; 
"Sunnah? demi Allah, 
kamu harus membawa 
bukti atau aku akan 
menghukummu." Abu 
Sa'id melanjutkan; "Lalu 
Abu Musa mendatangi 
kami, sementara kami 
tengah bersama 
beberapa orang Anshar, 
Abu Musa berkata; 
"Wahai sekalian kaum 
Anshar, bukankah kalian 
yang paling tahu tentang 
hadits Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?, bukankah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bersabda: "Meminta izin 
itu tiga kali, bila kamu 
diizinkan (silahkan 
masuk) dan bila tidak, 
maka kembalilah." 
Orang-orangpun 
mencandainya. Abu 
Sa'id berkata; Lalu aku 
mengangkat kepalaku, 
aku bertanya: "Apakah 
kamu akan mendapakan 
hukuman karena 
masalah ini?, sungguh 
aku akan menyertaimu." 
Ia mendatangi Umar lalu 
memberitahukannya. 
Umar berkata; Aku 
belum mengetahui 
mengenai masalah ini. 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Ali dan 
Ummu Thariq budak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



milik Sa'ad. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Nama Al Jurairi 
adalah Sa'id bin Iyas, 
julukannya Abu Mas'ud. 
Yang lain juga 
meriwayatkan hadits ini 
dari Abu Nadlrah Al 
Abdi, namnya adalah Al 
Mundzir bin Malik bin 
Qatha'ah. 



2615 



lii^Xi "(Ale- auI t5 il«a <&l 

j£ji Ujjj ' j^t 5lUu> 

I ill dj^lj jllSliYI (Jll ill iluij 

jl£ jaj (jf-j^ VI j t*l] 5^ 
(jSj aJ jjjili pin j AjIc. 
ilLij AjIc Ai\ ^Il-a j ; ill (jc 

jli V*l j ^ jii jli ill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ikrimah 
bin Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zumail] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abbas] telah 
menceritakan kepadaku 
[Umar bin Al 
Khaththab] ia berkata; 
"Aku pernah meminta 
izin kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga tiga 
kali, lalu beliau 
memberiku izin." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib, Abu 
Zumail namanya adalah 
Simak Al Hanafi. Umar 
pernah mengingkari Abu 
Musa di sisi kami, 
karena satu hadits yang 
diriwayatkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
bersabda: "Minta izin itu 
tiga kali, apabila kamu 
diizinkan (silahkan 
masuk) dan jika tidak, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







maka kembalilah." Umar 
pernah meminta izin 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tiga 
kali, kemudian 
diizinkan, sementara 
Umar belum mengetahui 
hadits yang telah 
diriwayatkan oleh Abu 
Musa dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
bersabda: "Apabila 
kamu diizinkan 
(silahkah masuk) namun 
jika tidak, maka 
kembalilah." 


2616 


Alii Anc Ujik Jjlij (jJ <&l 
.WiuiJI (J=>.J (3=^ill5 ojJ jA cr 1 ' 

J jj^j (Jlaa Ajic alLi pli £3 

t*n.^il i^jl 

> o ,o, . --I 

j-at (jj <&l Ant (jC- IjlA (jUaaSI 
4-UI (jC (JUa (jt 

(Jil lilllc. j (Jlij <ulc- alLii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Umar] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
"Seseorang masuk 
masjid, sementara 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tengah 
duduk di pojok masjid, 
ia shalat kemudian 
mengucapkan salam 
kepada beliau, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "WA ALAIK 
(dan keatasmu juga), 
kembalilah lalu 
shalatlah." Lalu perawi 
menyebutkan hadits 
yang panjang. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. [Yahya bin Sa'id 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



u j£i j (jt (JjjjaS (jj a UJ.Sa 
^ ;» l'MI j^ilc (jc oil j ^1 (jj 
<Uijlc (jl jjI uAa 

(Jj jii. (j| l^J (Jl! jilulj 4_ilc 

plLll ajIc-3 cJli plLll liljji 
t_iUll ^j^jlSjjj auI 4 jj 

(jc jiij ^ (j-o Jij (jc 
IjlA ^ unr- jjI Jl! oii. (jc 

ol jj ^3 j ^ la i a (j- t 

(jc 4-alui ^1 (jc LLiajl <_SjA jll 
4 uaj l c 



Al Qaththan] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Sa'id Al 
Maqburi] ia berkata dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], namun dia 
tidak menyebutkan 
(lafadl); "Lalu orang itu 
mengucapkan salam 
kepada beliau." Juga 
tidak menyebutkan: 
"WA ALAIK." Abu Isa 
berkata; Hadits Yahya 
bin Sa'id lebih shahih. 



2617 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Zakariya 
bin Abu Za v idah] dari 
[Amir Asy Sya'bi] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Salamah] bahwa 
[Aisyah] bercerita 
padanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: 
"Sesungguhnya Jibril 
mengucapkan salam 
untukmu." Aisyah 
menjawab; "WA 
ALAIHISSALAAM 
WA RAHMATULLAHI 
WA BARAKAATUH." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari seseorang 
dari Bani Numair dari 
Ayahnya dari kakeknya. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih dan [Az 
Zuhri] juga telah 
meriwayatkannya dari 
[Abu Salamah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







['Aisyah]. 


2618 


jil Jl^llL UaV jl Jlla e llJU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Qarran bin 
Tammam Al Asadi] dari 
[Abu Farwah Yazid bin 
Sinan] dari [Sulaim bin 
Amir] dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
"Dikatakan; "Wahai 
Rasulullah, Ada dua 
orang yang bertemu, 
mana diantara keduanya 
yang lebih dulu memulai 
salam?" Beliau 
menjawab: "Yang paling 
dekat dengan (rahmat) 
Allah di antara 
keduanya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. Muhammad 
mengatakan; Abu 
Farwah Ar Rahawi 
riwayat haditsnya 
muqarrib (mendekati 
shahih), hanya saja 
putranya, Muhammad 
bin Yazid, meriwayatkan 
hadits-hadits munkar 
darinya. 


2619 


(jc 4 1 (^jjI UAla 4jjj3 liUa 

jjr. 4 nl jjr. i uiiu jji j jlic 

4 J uaJ (jJo U-a JJijl (Jlii (^^J 

jil jukvu sjbyi JjiiaSii 

[*n.\i.ll \<i'\ i-iljjl'iill jil . J JJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bukan 
termasuk golonganku 
orang yang tasyabbuh 
(menyerupai atau 
mengikuti) dengan 
selain kami, janganlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kalian tasyabbuh dengan 
orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Nashrani, 
sesungguhnya salamnya 
orang-orang Yahudi 
adalah memberikan 
isyarat dengan jari 
tangan, sedangkan 
salamnya orang orang 
Nashrani adalah 
memberikan isyarat 
dengan telapak tangan." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini sanadnya lemah, 
[Ibnul Mubarak] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ibnu Lahi'ah] 
namun tidak 
memarfu'kannya. 



2620 



uJ^J (jJ -^j j ' ■ 'I laa SI Ulla 
J}\A±Ji ^jc. Ajjlu Uj.la. jljaa. (jj 



t _ s it (jjii! diiSSj\3 (Jlaa 

a^-UC ^Ludfl /j t * y — > 

■ - u la liA ^ . i; ;r- ^jl J a "a* Mr. 

jjj j^t^. Uiijia. 4jjj3 liiiSa. 
^jc. ^jc dljlj ^)C. ^j\JqjL " 
oj^aj ^iljij 4jle ^ u 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Khaththab Ziyad bin 
Yahya Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Attab Sahal 
bin Hamad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sayyar] ia berkata; Aku 
berjalan bersama Tsabit 
Al Bannani, dan 
melewati anak-anak 
kecil, lalu ia 
mengucapkan salam 
kepada mereka. [Tsabit] 
berkata; Aku pernah 
bersama [Anas], ia 
melewati anak-anak 
kecil lalu mengucapkan 
salam pada mereka. 
Anas lalu berkata: 'Aku 
pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
melewati anak-anak 
kecil lalu mengucapkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



salam kepada mereka." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini shahih diriwayatkan 
oleh beberapa perawi 
dari Tsabit. Dan 
diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Anas. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Tsabit] 
dari [Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas. 



2621 



llxaJl -lac J2i\j gjluuSl J a-loj 
Aj3 iiSj LajJ Jll j 'oja\ 

' "a ' 8 ! , I > e 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Bahram] bahwa dia 
mendengar [Syahr bin 
Hausyab] berkata; Aku 
mendengar [Asma v binti 
Yazid] bercerita bahwa 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan dekat 
masjid, sementara 
sekelompok wanita 
tengah duduk-duduk, 
beliau melambaikan 
tangan sebagai isyarat 
salam. Abdul Hamid 
memberi isyarat dengan 
tangannya. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. Ahmad bin 
Hambal berkata; tidak 
ada masalah dengan 
hadits Abdullah bin 
Bahram dari Syahr bin 
Hausyab. Muhammad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bin Ismail berkata; Syahr 
haditsnya hasan dan ia 
memperkuat 
masalahnya. Perawi 
berkata; Hanya Ibnu 
'Aun-lah yang 
membicarakannya. 
Kemudian ia 
meriwayatkan dari Hilal 
bin Abu Zainab dari 
Syahr bin Hausyab telah 
memberitakan kepada 
kami Abu Dawud Al 
Mushafihi Balkhi telah 
mengabarkan kepada 
kami An Nadir bin 
Syumail dari Ibnu Aun 
ia berkata; "Mereka 
menuduh Syahr." Abu 
Dawud berkata; "An 
Nadir berkata; 
Nazakuuhu artinya 
mereka mencelanya. 
Mereka mencelanya 
hanya karena ia 
menjabat sebagai 
sultan." 


2622 


l^jJLa (jJ iluii ^jl LajVl 

a - i t „ rfj ? a^ ' } J ^ , 
(jC (Cjl LtajVI Alii AJC- (jj .iLki 

\lT Ul (jt j (jj j^lc (jt AjjI 

jl (Jul) (jr. 1 in.ii'l jl 

C5 icj (21jic. (jij allai i211a1 
Ijsa ^ unr- jjI Jl a^jjj JaI 

< ; » - *,'-%- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hatim Al Bashri Al 
Anshari yaitu Muslim 
bin Hatim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
dari [Ayahnya] dari [Ali 
bin Zaid] dari [Sa'id bin 
Al Musayyab] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadaku: "Wahai 
anakku, jika kamu 
masuk menemui 
keluargamu, ucapkanlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







salam, niscaya akan 
menjadi berkah bagimu 
dan bagi keluargamu." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih gharib. 


2623 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadlal 
bin Ash Shabbah 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Zakaria] 
dari [Anbasah bin 
Abdurrahman] dari 
[Muhammad bin 
Zadzan] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Salam itu 
sebelum berbicara." Dan 
dengan sanad ini pula. 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian memanggil 
seseorang untuk makan 
hingga mengucapkan 
salam." Abu Isa berkata; 
Hadits ini munkar, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur ini, dan 
aku mendengar 
Muhammad berkata; 
Anbasah bin 
Abdurrahman lemah 
dalam masalah hadits 
dan dzahib (haditsnya 
tidak diterima) 
sedangkan Muhammad 
bin Zadzan haditsnya 
munkar. 


2624 


^JLLa ^jl ^ (J ;^ 1 " ^"-^ a 
(jlojJjA cd' CP Cf- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(JjLLajllj 5 j^jII \ jpJJJ V <JlS 
(j ^iiaJ alia] lit j g^LLilLl 
a& j^ialaU JjjjJall 

i"°u1-s. lliv [me jil £jlagau>»l 

Ml - & ~ - 

^ la i a ^j-""' 


kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
memulai salam terhadap 
orang-orang Yahudi dan 
Nasrani, apbila kalian 
menamui salah seorang 
dari mereka di jalan, 
maka paksalah mereka 
ke (jalan) yang paling 
sempit." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2625 


jjia/)SI .jjc (jj .la m 1 lija 

4 'jjf. (jj (jljiui 1 * la jj-^ all 

J Jfljll (j-a UaA J (jpSLS AjJujLc. 
AjIc. 'M ( _ s ii-a /^Jil! ^jlc- 1 jlaO 

JLsa iSJjIc. ilLlI 1 jMa iL^ 

a1 ■ all a£ il& (Jj udjl & ( " iH 
■ ■ lao au) ,j) A. 'Vile- Ij ^\ ■ « j 

(Ml <li jiVl ,J jajJl 

Cilia ia (Jll I jlll Li ftil.n ^1] 
Sj ■ <3J ^1 (jC l— iLjll ^<j!-CIr. 

(jyJj J LW' J 

jj| (JLS (gj^ll (jia/jll .JJC- 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[ Aisyah] ia berkata; 
"Sekelompok orang 
yahudi dating menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu mereka 
mengucapkan: 
"ASSAAMU 
ALAIKUM (semoga 
kematian menimpamu)." 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: WA 
ALAIKUM (dan 
semoga menimpa 
kalian)." Namun Aisyah 
berkata; "Bahkan atas 
kalian kematian dan 
laknat." Setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam bersabda: "Hai 
Aisyah, sesungguhnya 
Allah mencintai kelemah 
lembutan dalam segala 
hal." Aisyah berkata; 
'Apakah anda tidak 
mendengar ucapan 
mereka?" Beliau 
menjawab: "Aku tadi 
sudah menjawab: WA 
ALAIKUM." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Abu Bashrah Al Ghifari, 
Ibnu Umar, Anas dan 
Abu Abdurrahman Al 
Juhani. Abu Isa berkata; 
Hadits Aisyah hasan 
shahih. 


2626 


^jC. ^)-<ut-<i (jljj^l 

^jj "LalLiI jj| ojjC- (jt <_£jA__)]l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Urwah] bahwa 
[Usamah bin Zaid] telah 
mengabarkan kepadanya 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melintasi suatu majlis, 
sementara di majlis 
tersebut terdapat kaum 
muslimin dan orang- 
orang Yahudi yang 
membaur, lalu beliau 
mengucap salam kepada 
mereka." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2627 


clW £ JJ * ^ t r J J^i 
^jr. jjii in-v jjr. 'AM ir. 

^alluj (JUS aiLlj Ajlc Alii t^jlj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] dan [Ibrahim 
bin Ya'qub] keduanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





f. nil f. nil a\\ ^jit ll i<l jti 
Ajj-li. (jjl 11 jjj.. ^ 

jj! (Jll ^)jL?.J IjjC jj SjUjaSj 

t '»5 1. * - if- 

j * ' J JJ ' ' ' ^ 

Illf-- jjl (Jn'j'j) " 'it l'i-i.m\l 1 Ijli 

(J-<^J ^ (jlaaJI (jj Ajj (jj (^ic- j 


berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
dari [Habib bin Asy 
Syahid] dari [Al Hasan] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Hendaknya 
yang berkendaraan 
memberi salam kepada 
yang berjalan, yang 
berjalan memberi salam 
kepada yang duduk, 
kelompok yang sedikit 
memberi salam kepada 
yang banyak." Ibnu 
Mutsanna menambahkan 
dalam haditsnya: 
"Hendaknya yang kecil 
memberi salam kepada 
yang besar." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Abdurrahman bin Syibl, 
Fadlallah bin Ubaid dan 
Jabir. Abu Isa berkata; 
Hadits ini diriwayatkan 
melalui sanad lain dari 
Abu Hurairah. Ayyub 
As Sakhtiyani, Yunus 
bin Ubaid dan Ali bin 
Zaid mengatakan bahwa 
Al Hasan tidak 
mendengar dari Abu 
Hurairah." 


2628 


^ ir-. 1 jj j )j jj^aj jj *i i^ i n 1 Vi 
(jC J-iuLo ULjji liljljill (jj fklll 
(jc'ijjjA (jt (jj ^UoA 

(^it (Jjlallj ^tllll (jit 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Hendaknya 
yang kecil memberi 
salam kepada yang 
besar, yang berjalan 
memberi salam kepada 
yang duduk dan 
(kelompok) yang sedikit 
memberi salam kepada 
yang banyak." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2629 


,'.{-».{ > »• >>*> s'-i'" - 
j ir - . LjLul ^ i a 1 (jj j 1 ^ i " 1 13 

^JJJ^I ^JJJJl (jj OJ;!^ Ijljjl Alii 

^jlA (jj llaa 4_aLiI ^jjlA jjI 

' » W 1 14v ..nr. jil 

4 ifl > til ^ iia 11 ^gAc- jjl j 
i^ULa (jj j^aC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Haiwah bin 
Syuraih] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Hani v 
namanya adalah Humaid 
bin Hanf Al Khaulani], 
dari [Abu Ali Al Janbi] 
dari [Fadlalah bin 
Ubaid] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
yang berkendaraan 
memberi salam kepada 
yang berjalan, yang 
berjalan memberi salam 
kepada yang berdiri dan 
(kelompok) yang sedikit 
memberi salam kepada 
yang banyak." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Abu Ali Al Janbi 
namanya adalah Amru 
bin Malik. 


2630 


(jjl (jc. >— ulll liiii. <JJJ3 

^7 ^3 . \« (jc (j^L^C 
(^iLa M (JjLij (jlojJjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ill |j] 23 j ..If jla j <! 

> u jc j*^ a & (jjl jc Lwajl 
o^JjA (jc AjjI (jc (^^jLall 



(jc 4 »jg 1 (jjl 1 * la AjjjS Lli la 
^1 (jc- ^1 jj ijijc. 

_ji ^1 jc £jiiaJI (j-aa.^)ll ^JC 

<uic 'M Jk-a M (3 jj^j tjlllla 

I ^jlux t a.'.X ^j^ alia j 

<1 j^jJ jl dJjii ^ji »j l <aj 
V Ilk iaa <1aI 'ojjc (^Ija 

(jLjl (jla. 4jI jJ AjjLj (jl 4J (JaJ 

Li Ajiic laaa (Ja.j ^ LaiLj i jj-^j 

^jj (jC (_ lUll ^jiiJI (J*l C5^ 

jjlj AjLigJ (jjl (j-o VI I^A 

jill ^jc kj>Li\ (j-aLjll ^JC 

ijjj (jJ 



kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu 'Ajlan] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian tiba 
di suatu majlis, maka 
ucapkanlah salam, jika 
dia hendak duduk, 
silahkan ia duduk, dan 
jika hendak berdiri, 
maka ucapkanlah salam, 
karena yang pertama 
tidak lebih berhak 
daripada yang terakhir." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan, hadits ini 
diriwayatkan juga dari 
[Ibnu Ajlan] dari [Sa'id 
Al Maqburi] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



2631 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Ja'far] dari [Abu 
Abdurrahman Al 
Hubulli] dari [Abu 
Dzarr] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membuka tabir 
kemudian mengarahkan 
pandangannya ke dalam 
rumah sebelum 
diizinkan, lalu dia 
melihat aurat pemilik 
rumah, maka dia telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







melakukan pelanggaran 
yang tidak halal 
dilakukan, seandainya 
ketika dia mengarahkan 
pandangannya ada 
seseorang yang 
menghadap kepadanya 
lalu mencolok kedua 
matanya, niscaya aku 
tidak menyalahkannya, 
namun jika seseorang 
melewati sebuah pintu 
yang tidak ada tabirnya 
dan tidak tertutup 
kemudian dia 
melihatnya, maka tidak 
ada kesalahan baginya, 
akan tetapi kesalahan 
ada pada penghuni 
rumah." Dan dalam bab 
ini ada hadits dari Abu 
Hurairah dan Abu 
Umamah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahui hadits 
seperti ini kecuali dari 
hadits Ibnu Lahi'ah, 
sedangkan Abu 
Abdurrahman Al 
Hubulli namanya adalah 
Abdullah bin Yazid. 


2632 


-ijc liisSk jll^j (jj i^a ^ i'mk 

alluj Ajlc Alii ^joII (jUiUl 

'$=^ cs^ 

^ la i a (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab Ats Tsaqafi] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berada di 
rumah, lalu ada 
seseorang mengintip 
beliau, beliau pun 
mencolokkan anak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







panah padanya, hingga 
membuat orang tersebut 
mundur." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2633 


Je. ^iLl (jIj^c-LLI! 
ilLij aAIc iiil *&l J 

Zsj^ Yj^- i^ (j? 

Lgj > j U ; Si J-^-o j=I^ j 4jic Alii 
AjIc. Atll (-La /Liill JUa 4_Lu) j 

IjlA ^mijc. jjl (Jla ojjjA ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sahl bin 
Sa'd As Sa'idi], bahwa 
seseorang mengintip 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
salah satu kamar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ketika itu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membawa sisir 
yang dipakai menggaruk 
kepala, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Andai aku tahu kamu 
melihat, niscaya akan 
aku tusukkan sisir ini ke 
matamu, sesungguhnya 
meminta izin itu 
diberlakukan karena 
pandangan." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2634 


jjl o^)Ja.l (jl jiLa (jJ A)jl ^Jt (jj 

l jjnAjuJaj Ulj (jjL Ajxj Alii (jj 
( iiuij 2jI ^jii-a (^4ll Jl 

4 <JU , ^l j\l \<-.l 1 
^ jjll (Jlji (jjl J I ill ^aJj ^UjiI ^alj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
dari [Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru bin Abu Sufyan] 
bahwa [Amru bin 
Abdullah bin Sufwan] 
telah mengabarkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





li & Mj tiL°J\ plA\ 

V? » I 1 ' ' - 

y s-y^c- (Jin's * u i-*- iaa ^ i iLjc 

->r iji 1*1 1 vi. /j„ y\ 'l 

(jjl (jc. 1 >JaJl a i al c. ^cjl a 1 


kepadanya bahwa 
[Kaladah bin Hambal] 
telah mengabarkan 
kepadanya bahwa 
Sufwan bin Umayyah 
mengutusnya untuk 
membawa susu, susu 
yang baru di perah dan 
mentimun kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sedangkan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tengah berada 
di atas lembah, " Kaldah 
berkata; "Kemudian aku 
menemui beliau tanpa 
mengucapkan salam dan 
tanpa izin, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kembalilah dan 
ucapkan: 

Assalaamu'alaikum, 
apakah aku boleh 
masuk?" peristiwa itu 
terjadi setelah Shufwan 
masuk Islam." 'Amru 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
['Umayyah bin Shufwan] 
dengan hadits ini, namun 
dia tidak mengatakan; 
"Aku telah 
mendengarnya dari 
Kaladah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Ibnu Juraij, 
dan [Abu Ashim] juga 
telah meriwayatkan dari 
[Ibnu Juraij] hadits 
seperti ini. 


2635 


(jj l^a a (jc 4 ja in Ijljjl liljUjill 
Clij jil i i n^/lj _jjli. jc- j in iMI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



alia j AjIc M ^U<-i <*e™ t^lc- 
Cu-la IjlA b uijr- jj! JliSljs 



^ la i a (J - aa 



Lii la (jJ I ujja.1 
j\j .y^joj^l jjc 4-\yc (jj (jUiuj 

(jc. jliJ I ^Jfi (jc. fjj^ 
AjIc iil ^jii-a (^Jjll (jl^>jla. 
s-Luiill I j3^)iaj (ji ^aAlgj jilj^J 
(jjlj (jjijl (jc. i^-lUll ^j^AjI 
( _ s jaac (Jli (_>jAjC. (jjlj ^>-aC- 
-i3 j ^Ja i a (JJ^a. < u-ia. IJA 

Cf- ^a.J L>? CSJJ 

aiLlj 4jlc Alii t^i-a ^ J ill (jC 

j! ^jUc (jjl (jc j^jj ^3 

^JsL^j j 4j1c zOil ^_ij3I 
(JjJa9 Jll XI illolll I j3jiaJ (jl 



mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
telah memberitakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] ia 
berkata; 'Aku meminta 
izin kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam karena hutang 
yang menimpa ayahku, 
beliau bertanya: "Siapa 
itu?" aku menjawab; 
"Saya." Beliau bersabda: 
"Saya, saya." Sepertinya 
beliau membencinya. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 



2636 



Telah mengabarkan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Al 
Aswad bin Qais] dari 
[Nubaih Al Anbari] dari 
[Jabir] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang para 
sahabat datang menemui 
para istri pada malam 
hari." Dan dalam bab ini 
ada hadits serupa dari 
Anas, Ibnu Umar dan 
Ibnu Abbas. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih, telah 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Jabir 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, telah 
diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang para 
sahabat datang menemui 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







para istri pada malam 
hari. Ibnu Abbas 
berkata; "Ada dua orang 
lelaki yang datang di 
waktu malam setelah ada 
larangan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ternyata 
masing-masing dari 
mereka mendapatkan 
istrinya sedang bersama 
lelaki lain." 


2637 


Atll C5 -lj-a <&l (J J-^J (j'.J^-^ U*' 

■A'^J\ ujjS Ij) (Jla fXuij <ulc. 

CluAa IjlA ^iajr- jjl JlM^Liil 

VI JJJjll ^l 5^ ^ J^ 1 
jjA o^a^j (Jla <^j^]l 1 (j-o 

. iu^»°i\| jj^f- (j'l (5 
••• ~ «' ••"•* -. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] dari 
[Hamzah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang dari 
kalian menulis surat, 
maka hendaknya ia 
merendahkan diri, 
karena hal itu akan lebih 
mengena kepada yang 
dimaksud." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
munkar, kami tidak 
mengetahuinya dari Abu 
Az Zubair kecuali dari 
jalur ini, dia berkata; 
Hamzah menurutku 
adalah Ibnu Amru An 
Nashibi, dia lemah 
dalam masalah hadits. 


2638 


*&l ijc. Ujik ^ lui lAiSi. 
jtii j j'.'j i<-- i*i\i.st\s ['nil 

<JJLJ (JJJJ j»^J iill ts^° 

jjl JliAl&ll jSjl Ajla i^ljjil ^ic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Harits] dari 
[Anbasah] dari 
[Muhammad bin 
Zadzan] dari [Ummu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jjC. (jj ^ T,.Vir. j i l '— jULjJ 
(jljl^ (jj Aia^-aj (j-a^^}]' 



Sa'd] dari [Zaid bin 
Tsabit] ia berkata; Aku 
masuk menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sementara di hadapan 
beliau terdapat seorang 
juru tulis, aku 
mendengar beliau 
berkata; "Letakkanlah 
pena di atas telingamu 
karena itu dap at 
menguatkan ingatan 
orang yang mendikte." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini dan sanad 
ini lemah. Anbasah bin 
Abdurrahman dan 
Muhammad bin Zadzan 
dilemahkan dalam 
masalah hadits. 



2639 



(jt Ju^ll ^1 (jj (ji^.^>ll 
(jc. diAli (jj j (jj 4^jLk (jc 
^^Vla CjAj (jj j AjjI 
jilujj AjIc auI ^lla (Jjajj 
-Jj£J (_jL& (j« '"'I <aK ^laj'l (jl 
^gic Jlj^j (jil La Mj (gjl (Jli 
__>g_iji t, < L °,-n ^ La3 (Jll ^Ij^ 
4liI*J Laia (Jll <J <iii*J ( _ s ik 
■ " IjjS ^J&J J) ''. ''^ I j] (j^ 
<J ClI jl AjI) I jjjS lilj i^jll 

JJC (j-a c^JJ J3j gja i <- i jjjoia. 
oljj lljjL] (jJ Jjj (jc ^ 
JjjC (jj CllAj (jc (jjj-acVI 
Jll tilAj (jj Jyj (jC (^jL-ajVI 

<jlc auI (3 y^'j ^sily^ 

AjjLj^jUl ^Jxjl (j| ^lluj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Abu 
Az Zinad] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kharijah bin Zaid bin 
Tsabit] dari ayahnya 
yaitu [Zaid bin Tsabit] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memerintahkanku 
mempelajari bahasa 
orang-orang Yahudi 
untuk beliau, beliau 
bersabda: "Demi Allah, 
aku tidak percaya 
Yahudi atas suratku." 
Zaid berkata; "Setengah 
bulan berlalu hingga aku 
dapat menguasainya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







untuk beliau." Saat aku 
mengusainya, apabila 
beliau hendak mengirim 
surat kepada orang- 
orang Yahudi, aku 
menulisnya kepada 
mereka dan apabila 
mereka mengirim surat 
kepada beliau, maka aku 
membacakan surat 
mereka untuk beliau." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini shahih. Diriwayatkan 
melalui sanad lain dari 
Zaid bin Tsabit. 
Diriwayatkan oleh [Al 
A'masy] dari [Tsabit bin 
Ubaid Al Anshari] dari 
[Zaid bin Tsabit] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkanku untuk 
mempelajari bahasa 
Suryani." 


2640 


LS J ' "*.'^ -^-a^. (jJ ' ° ■ " jj l^Aa 
(jc. \;» lu (jc ^jic^l ^jc UiiAi. 
^^iLa A)jl (J^jjoij (jLjij! (jc o51j3 
<jj-a (Jj3 L. m alLij 4j1c iill 

^ ,';,1 .11 j (jujlj <&l J] 

AjIc 2jl ( _ s ii-a (^iill ^jlc> ^U<-i 
i"°ti1-v \Sk ..nr. jil (JlSiL.ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Hammad Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
A'la] dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
bahwa sebelum 
wafatnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau sempat 
menulis surat kepada 
Kisra (raja persi), Kaisar 
(raja Romawi), Najasyi 
dan kepada setiap 
penguasa diktator, beliau 
menyeru mereka 
(beriman) kepada Allah, 
bukankah raja Najasyi 
pernah di shalati oleh 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



7f~~si — ? T7Z 'I -5 ! — i*o — 5 — , ~f 4 

UUjl M, \io UUjl Ajj^ 1 L"^- 

Ail (_>ullc. (jjl jjc <&l (jj ^iil 

IjIaj (j-o ^>ii 

p Jli ciyAaJI jSia o^jQ ^LlilLi 

Atll t^j-lj-a (J J-^J ' . 'uSj Ic-JS 
glaj 4j3 I jli Is J33 alia j 4-jlc. 

ajjll gjhr. (3jA J! 4Jjjjjj 
^ ifl i u j-il j ^ la i a i aa 



wasallam?." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib. 



2641 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah] 
telah memberitakan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa dia 
menceritakan kepadanya 
bahwa [Abu Sufyan bin 
Harb] menceritakan 
kepadanya bahwa 
Hiraklius (raja Romawi) 
mengutus seseorang 
menmeuinya ketika ia 
bersama sekelompok 
orang-orang Quraisy dan 
mereka adalah para 
pedagang di Syam, 
setelah itu mereka 
mendatangi Heraklius, 
lalu dia menyebutkan 
hadits, Abu Sufyan 
berkata; kemudian 
Heraklius meminta surat 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ketika dibaca 
di dalamnya tertulis: 
"BISMILLAAHIR 
RAHMAANIR RAHIIM 
(dengan nama Allah 
yang maha pengasih lagi 
maha penyayang), dari 
Muhammad hamba 
Allah dan RasulNya, 
kepada Hiraklius raja 
Romawi, salam 
keselamatan bagi orang 
yang mengikuti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







petunjuk, amma ba'du." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih, nama 
Abu Sufyan adalah 
Shakhr bin Harb. 


2642 


Ij^jj^I ^jj, ^'^ 1 ul IjJ 
(jC ^1 , - ilAa ^UliA (jj jUJo 

alLlj 4jlc. jj-a <&l ^JJ il jl 
jl <J Jj3 gajtil CjjSL) (jl 

_jj| jly J 4j-al-lJ Jl jlajl 
^ la i a (j- t l-^A. ^ > u if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; "Saat Nabi 
Allah shallallahu 'alaihi 
wasallam hendak 
mengirim surat kepada 
bangsa ajam (non Arab), 
dikatakan kepada beliau: 
"Sesungguhnya orang- 
orang ajam (non Arab) 
tidak mau menerima 
surat kecuali telah di 
bubuhi stempel. Beliau 
pun membuat stempel 
(cincin)." Anas berkata; 
"Sepertinya aku melihat 
putihnya telapak tangan 
beliau." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2643 


(jj <d)l lj jji.1 -^3^ 
jjj jjLojiui lj^)A-Ll liljljjjl 

J_jl_ll!l CllAj \ % >-> S^jxaII 

(jj jIjsLII 5t Jy ^1 (Jj! 

(j-o 1 ''jl ^ajlj llc-1 <u<il CluAJl 

\r_ lu,.a'il (j^J*' 1 l<*»-«.5 ^"""'l 
AjIc M Jj-a (J^l L-lla-Lal 
/fiJJj'l lAjj'la \ jSjS ) la 1 j a ilfl j^laj* 
4ja 1 Uj ^jj'La plaj AjIc <i)l Jj-a 
Jj-a Jlla jitl Ij^Ij IjIs 

(Jjill IjlA 1 jjfiaJ iill 

(js / i 1 i<i 1 

jtd (Jj'«j^ *'j'J ■* "' U' '"'! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sulaiman bin Al 
Mughirah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit Al Banani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Laila] dari [Al Miqdad 
bin Al Aswad] ia 
berkata; Aku pergi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




bersama dua temanku, 
pendengaran dan 
penglihatan kami sudah 
tiada karena faktor 



keletihan (karena 
kelaparan), kami 



menawarkan diri kepada 
para sahabat nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tapi tidak 
seorang pun menerima 
kami, lalu kami 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
membawa kami menuju 
keluarga beliau, di sana 
ada tiga kambing, nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perahlah susu ini untuk 
kita." Kami memerahnya 
lalu masing-masing 
meminum bagiannya, 
kami mengangkat bagian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, pada 
malam harinya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tiba, 
beliau mengucapkan 
salam dengan salam 
yang tidak 

membangunkan orang 
tidur dan bisa didengar 
oleh yang terjaga. 
Setelah itu beliau pergi 
ke masjid lalu shalat, 
selanjutnya beliau 
mendatangi minuman 
beliau kemudian 
meminumnya. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2644 




Telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jLs.J pijio (jjl (jC. £Slj jC. 

J^J (jJ < 1 V' la a^Lmll 
(jj Ixa a lljJLa ^jjjjLuiull 

^)J-a.j eljaill (jjl 4 aalo 

u \ njr- (jla ^iia (jj ^^IjJillj 

^ la i a ^j- aa t u.^ IJA 


[Muhammad bin Basyar] 
dan [Nashr bin Ali] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] dari 
[Sufyan] dari [Adl 
Dlahhak bin Utsman] 
dari [Nafi] dari [Ibnu 
Umar] bahwa seseorang 
mengucapkan salam 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam saat 
beliau kencing, namun 
beliau tidak 
membalasnya -yaitu 
membalas salam.- Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya An Naisaburi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
dari [Sufyan] dari [Adl 
Dlahhak] dengan sanad 
seperti ini. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Alqmah bin Al 
Faghwa\ Jabir, Barra v 
dan Al Muhajir bin 
Qunfudz. Abu Is a 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2645 


^jl (jc- £Ia=JI JLL ljji=>-l 

jAj Ai jp\ j^ji jA jij Ijsli 
1 Hi A| J j.„J 1', Ijttai . ui'< 

c&jll ^SS 111 J'Ja £k jii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Khalid Al 
Hadza v ] dari [Abu 
Tamimah Al Hujaimi] 
dari [salah seorang 
kaumnya], dia berkata; 
Aku mencari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun aku 
tidak menemukan beliau. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Ketika aku duduk, tiba- 
tiba ada seseorang 
berada di tengah 
kumpulan orang-orang, 
namun say a tidak 
mengenalnya, menetara 
dia tengah mendamaikan 
di antara mereka. 
Setelah itu, sebagian di 
antara mereka berdiri 
bersamanya, lalu mereka 



berkata; "Wahai 
Rasulullah, " melihat 
seperti itu aku langsung 
mengucapkan; 
'"ALAIKAS SALAM 
wahai Rasulullah, 
ALAIKAS SALAM 
wahai Rasulullah, 
ALAIKAS SALAM 
wahai Rasulullah." 
Beliau lalu bersabda: 
"Sesungguhnya 
ALAIKAS SALAM 
ucapan untuk orang yang 
telah meninggal." -beliau 
mengucapkannya hingga 
tiga kali- kemudian 
beliau menghadapku 
sambil bersabda: 
'Apabila salah seorang 
bertemu dengan 
saudaranya semuslim, 
hendaknya ia 
mengucapkan; 
"ASSALAAMU 
ALAIKUM 

WARAHMATULLAH. " 
Setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab 
salamku, beliau 
mengucapkan: "WA 
ALAIKA 

WARAHMATULLAH, 
WA ALAIKA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







WARAHMATULLAH, 
WA ALAIKA 
WARAHMATULLAH. " 
Abu Isa berkata; [Abu 
Ghifar] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Tamimah Al 
Hujaimi] dari [Abu Jurai 
Jabir bin Sulaim Al 
Hujaimi], dia berkata; 
aku datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu dia 
menyebutkan hadits, 
Abu Tamimah namanya 
adalah Tharif bin 
Mujalid. 


2646 


AjIc auI jT<-i £_ull Clyj^li -J''" 

V (JlSa i^ljic. Cilia ^iL) 
flLl! (3a (j£l3 fllJI dJ^ 

i^A j % \ \ 4j-<a9 jSjj£_ilc. 


Telah menceritakan 
kepada kami seperti itu 
[Al Hasan bin Ali Al 
Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Abu Ghifar Al 
Mutsanna bin Sa'id Ath 
Tha v i] dari [Abu 
Tamimah Al Hujaimi] 
dari [Jabir bin Sulaim] ia 
berkata; Aku datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sambil 
mengucapkan; 
ALAIKAS SALAAM. " 
Beliau bersabda: 
"Jangan ucapkan 
ALAIKASSALAAM, 
tapi ucapkanlah; 
ASSALAAMU 
ALAIKA." Laluperawi 
menyebutkan kisah yang 
panjang. Dan hadits ini 
hasan shahih. 


2647 


Ujik Clljl jJl ^JC. (jj AaUI liC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jc lillLa (jj i_yn] (jj Ai)l \'»*- 
^iLa Alll (J^juij jl£JLo (jj ^ujl 
alia alljl I j] (jlS alia J Ajlc. <Ull 
UkJllcl AjJij al£j iSl j 

( . * ^ )*v . ^ / j . aa 



J^-a Sji (^jj (jc ^1 (jj 

jSlj ^\ (jc L-llUa ^1 (jj (Jj 1 "- 
AjIc 2jI jj-a (J J^J j^T'l. 

jij (Jjal il 4i-a (_>j:U1I3 
^ji-a jiil J jLj (jUiil (JjIU 

UJa AiJj t-JAJlj alia j 4j1c iul 

Ls ij-a J ji"J Uij 
LoA^I Uili 1 alui alia J 4 Vic 
(juiii SaUll ^ 4jkj3 jS 
afrMa £>alai ^>i.VI Liij l$J9 

^ja UJa UaIji jjiLs j=>-Vl l^ij 

alia j AjIc iill ^U«-i Aill (3 _J^J 

sibilii Jiii (> fijAl vt jii 

Mil iljtl ill (_SjU aAla.1 HI 
Mil Uailii Ua^lil j^VI lit j 

( _ r uilC jjl J'"; "*- Alii (jia^cLa 
jjl j ^ la 1 a 1 aa I ijA^ 

(jj Cj__)Lkll A a! J (^jjIII ^al j 

^jjlA ^1 Jj-a o^>« Jjlj >— SjC 



mengabarkan kepada 
kami [Abdushshamad 
bin Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsumamah bin 
Abdullah bin Anas bin 
Malik] dari [Anas bin 
Malik], bahwa apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucap salam, beliau 
mengucap salam 
sebanyak tiga kali dan 
apabila mengucapkan 
suatu kalimat beliau 
mengulanginya sampai 
tiga kali." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib. 



2648 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Abu 
Murrah] bekas budak 
Uqail bin Abu Thalib, 
dari [Abu Waqid Al 
Laitsi], bahwa ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk 
di masjid sedangkan 
orang-orang tengah 
bersama beliau, tiba-tiba 
tiga orang datang, dua 
orang menghadap 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
sementara yang satunya 
pergi. Saat keduanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



i—lllla (j (JJ (JjilC- Jj-a tU^jj 



berdiri dihadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
keduanya mengucap 
salam. Salah satunya 
melihat celah di halaqah 
lalu duduk di celah itu, 
yang satunya duduk di 
belakang mereka 
sementara yang lain 
pergi berpaling. Setelah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam usai, 
beliau bersabda: 
"Maukah aku 
beritahukan kepada 
kalian tentang tiga orang 
itu? Salah satunya 
berlindung kepada Allah 
lalu Allah memberinya 
perlindungan, yang lain 
merasa malu lalu Allah 
malu padanya, sedang 
yang lain berpaling, 
maka Allah berpaling 
darinya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Abu Waqid Al 
Laitsi namanya adalah 
Al Harits bin Auf. Abu 
Murrah adalah bekas 
budak milik Ummu 
Hani v binti Abu Thalib, 
namanya adalah Yazid, 
ada yang mengatakan 
dia adalah budak milik 
Uqail bin Abu Thalib." 



2649 



^luij AjIc Ai\ ~ ([^jjJI 



— ^. . -i ij-ix^. ' ' u la I.jA 
(jc AjjUti jjA j -^J 
I till <u n 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Jabir bin Samurah] 
ia berkata; Apabila kami 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam, maka salah 
seorang dari kami duduk 
hingga di tempat yang 
paling akhir." Hadits ini 
hasan shahih gharib, 
[Zuhair bin Mu'awiyah] 
juga telah 

meriwayatkannya dari 
[Simak]. 


2650 


<J}a i a] (jt 4 j» l'j'i Lii la 

«' ; f/- 1. - 
' "J r - (j' n ~" ' 11 A "" r " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] dari [Al 
Barra v ] tapi ia tidak 
mendengar hadits ini 
dari Abu Ishaq, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melewati sekelompok 
orang Anshar, sementara 
mereka tengah duduk- 
duduk di (pinggir) 
jalanan, maka beliau 
bersabda: "Bila kalian 
masih tetap 

melakukannya (duduk di 
pinggit jalan), jawablah 
salam, tolonglah orang 
yang didzalimi dan 
tunjukkan jalan." Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Hurairah dan 
Abu Syuraih Al Khuza'i. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan gharib. 


2651 


(jj jil LliAi. Via jjj-aii 
J I J°S 1 5>g1 Jar-. VI jliil r^T,i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waqi'] dan [Ishaq bin 
Manshur] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Numair] dari [Al 'Ajlah] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Barra v bin Azib] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah dua orang 
muslim yang bertemu 
kemudian saling berjabat 
tangan, kecuali dosa 
keduanya akan diampuni 
sebelum berpisah." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib dari hadits 
Abu Ishaq dari Al 
Barra\ Dan hadits ini 
diriwayatkan dari Al 
Barra v dari jalur sanad 
lain. Al Ajlah adalah 
Ibnu Abdullah bin 
Hujayyah bin Adi Al 
Kindi. 


2652 


^ cJ^lj ^Ul-o (jJ O^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Handlalah 
bin 'Ubaidillah] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; Seseorang 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, apakah kami 
harus menundukkan 
kepala apabila salah 
seorang dari kami 
bertemu dengan 
saudaranya atau 
sahabatnya?" beliau 
menjawab: "Tidak." Ia 
bertanya; 'Apakah dia 
harus mendekap dan 
menciumnya?" beliau 
menjawab: "Tidak." 
Orang itu bertanya lagi; 
"Apakah harus meraih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tangannya dan 
menjabatnya?" beliau 
menjawab: "Ya." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2653 


dla (jLa oJilja (jc. ^Uia ujj^-I 

ClljlS (Jg£]La (jj (J^^ 

(J L-llajLal ^ 4_kaLLaA]l 

^ la i a j"'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hammam] 
dari [Qatadah] ia 
berkata; Aku bertanya 
kepada [Anas]; 'Apakah 
di antara sahabat-sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam biasa 
berjabat tangan?" Dia 
menjawab; "Ya." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2654 


^JjJall a.'MC (jj .lia.! IjAia 
(jc ^ijUall gj i " (jj ^ jaj LuJla 
4 IaJ la (jc a La (jc j^ Ifl i " 
(jC-Jja^jii (jjl (jc. <Ja.j (jc. 

JLa ^-at (jjlj «-Ijj1I (jC- S- 1 ^ 

j 1 IMl'llK *J" i 
jj S a t llLjUd jl *Q ■ n (j& 3 l3 ' n 

i N.'i IU ['uN-itl \ jr-. 
(_jAic 51 jl lijj (Jls j Ua jia-a 
(jC. j j^u-a jc. (jl i a C^U^a 
(jc > n a (jjl ^.am (j-oC ^ ioJ la 

(Jll jiWa'a j\ Q' ~'*\ V] Jain 

i a La jc (^jjj ^ 1J ]^5 ^ aa ^ 
(jia.jll JL1C (jc. (3aliJ ^1 (jc. 
aLoJ (j« (Jl3 0 JJC jl Jy jj (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adl Dlabbi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaim Ath Tha v i] dari 
[Sufyan] dari [Manshur] 
dari [Khaitsamah] dari 
[Seseorang] dari [Ibnu 
Mas'ud] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Termasuk 
kesempurnaan 
penghormatan adalah 
berjabat tangan." Dan 
dalam bab ini, ada hadits 
dari Al Barra v dan Ibnu 
Umar. Abu Isa berkata; 
Hadits ini gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits 
Yahya bin Sulaim dari 
Sufyan. Aku bertanya 
kepada Muhammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Isma'il tentang hadits ini, 
dia tidak 
menganggapnya 
mahfudz (terjaga), 
Perawi berkata; "Yang ia 
maksud menurutku 
adalah hadits Sufyan 
dari Manshur dari 
Khaitsamah dari orang 
yang pernah mendengar 
Ibnu Mas'ud dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
obrolan (setelah shalat 
isya v ) kecuali bagi orang 
yang sedang shalat atau 
orang yang bepergian." 
Muhammad berkata; 
"Sementara yang 
diriwayatkan dari 
Manshur dari Abu Ishaq 
dari Abdurrahman bin 
Yazid atau yang lainnya 
adalah hadits; 
"Termasuk 
kesempurnaan 
penghormatan adalah 
menjabat tangan." 



2655 



(jC. L_S Jjl (jj J^J ^J^' ' 

(jJ IJ^- CP J*-jC>!^ ^P 

j«^^)]| lie. Ls j\ gjoll^II (jC iljj 
(jl g Alii ^jJaj 4Ji\j&\ ^1 jjc. 
alluj AjIc Alii ^U.-i Aill (J 
^ i <aJ (jl (_paJ^all oJlljC. ^LaJ (Jl3 

jl Aj^Ai. ( _ s ic. sJy aS la I 
^Lojj jA ' «jS Ail ' aj3 oJj (^jic- 
jjl (Jll^LkalLajJI aSljJ aSjlj^J 
(Jll (C jalL (jjjj j\llo! IjlA (j inir. 
4jU J (jj 41)1 AjJt j Laa^a 
^LuAallj ■ • ia ijjj (jJ (^it j 
^JC- Lji ''^J (j-a^)^ 

jA j AjjULi (jj Jy jj (jj JLk (jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
dari ['Ubaidullah bin 
Zahr] dari [Ali bin 
Yazid] dari [Al Qasim 
Abu Abdurrahman] dari 
[Abu Umamah] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Termasuk 
kesempurnaan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menjenguk orang sakit 
adalah seseorang dari 
kalian meletakkan 
tangannya di atas 
dahinya -atau bersabda; 
Di atas tangannya- lalu 
menanyakan kabarnya, 
dan termasuk 
kesempurnaan 
penghormatan di antara 
kalian adalah berjabat 
tangan." Abu Isa 
berkata; Sanad ini tidak 
kuat. Muhammad 
berkata; 'Ubaidullah 
tsiqah dan Ali bin Yazid 
lemah. Qasim bin 
Abdurrahman kun-yah 
(julukannya) adalah Abu 
Abdurrahman yaitu 
bekas budak 
Abdurrahman bin Yazid 
bin Muawiyah, ia tsiqah, 
sedangkan Al Qasim 
adalah penduduk Syam." 


2656 


LuAa (Jjt a l dI (jj llaa a Lu ^ 

/jc ^g-v ■ b| /jj *) ^ ^ /jc La^^a 

^jC ~ ' " ^ ^ 

<jjAa1I 4jjL=l (jj Jjj ^^ajlll 

^Ua i_iUll ^ jaa sIjU (^jjj 

Ajic. iii ^ji-a j jj^jj <yj 

La j ^^^> £ - f^'J 

Ijsa ^ unr- jjI Li j Aiuic-La 

4a.j» i ^ i njr. jji.i-v i nl-s. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Yahya bin 
Muhammad bin Abbad 
Al Madani] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku, Yahya bin 
Muhammad] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Muhammad bin 
Muslim Az Zuhri] dari 
['Urwah bin Zubair] dari 
[ Aisyah] ia berkata; 
"Zaid bin Haritsah tiba 
di Madinah, sementara 
Rasulullah sedang 
berada di rumahku, Zaid 
datang dan mengetuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jllI ^JC- QC- b^)A J^AC. 
Atll (_5-lj-a (J J-^J LH^' 

JLa /Lj3 ^ l n'i Visa AlLjJ 

JljJ V 5' ^ ^j'^ 

jjc t_jUli ubki (jl 

^ la i a ^j- aa t lj^a. IJA 



pintu, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri 
menghampirinya dalam 
keadaan tidak 
mengenakan baju sambil 
menarik kainnya, demi 
Allah aku tidak pernah 
melihat beliau tidak 
mengenakan baju 
sebelum dan 
sesudahnya, lalu beliau 
mendekap Zaid dan 
menciuminya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Az Zuhri kecuali 
dari jalur ini. 



2657 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dan [Abu Usamah] 
dari [Syu'bah] dari [Amr 
bin Murrah] dari 
[Abdullah bin Salamah] 
dari [Shafwan bin 
As sal] ia berkata; 
"Seorang Yahudi berkata 
kepada sahabatnya; 
"Marilah kita berangkat 
bersama menemui Nabi 
ini!" sahabatnya 
menjawab: "Jangan 
katakan Nabi, sungguh 
apabila dia mendengar 
perkataanmu, maka dia 
akan memiliki empat 
mata (bahasa kiasan dari 
senang), " lalu keduanya 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya 
kepada beliau tentang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sembilan ayat bayyinat, 
beliau bersabda kepada 
mereka: "Janganlah 
kalian menyekutukan 
Allah dengan sesuatu 
apapun, jangan mencuri, 
jangan berzina, jangan 
membunuh jiwa yang 
diharamkan oleh Allah 
kecuali dengan benar, 
jangan menjelek- 
jelekkan orang yang 
tidak bersalah kepada 
penguasa agar penguasa 
membunuhnya, jangan 
melakukan sihir, jangan 
memakan riba, jangan 
menuduh (berbuat zina) 
wanita-wanita suci, 
jangan berpaling lari dari 
medan pertempuran, dan 
kepada kalian khususnya 
wahai orang-orang 
Yahudi, janganlah kalian 
melampaui batas pada 
hari sabtu." Shafwan 
berkata; Mereka 
langsung mencium 
kedua tangan dan kaki 
beliau, lalu keduanya 
mengatakan; "Kami 
bersaksi bahwa engkau 
adalah Nabi." Beliau 
bertanya: "Lalu apa yang 
menghalangi kalian 
tidak mengikutiku?" 
Shafwan berkata; 
Mereka mengatakan: 
"Sesungguhnya Nabi 
Daud berdo'a kepada 
Rabbnya agar senantiasa 
ada dari keturunannya 
seorang nabi, 
sesungguhnya kami 
takut jika mengikutimu 
orang-orang Yahudi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







akan membunuh kami." 
Dan dalam bab ini, ada 
hadits dari Yazid bin Al 
Aswad, Ibnu Umar dan 
Ka'ab bin Malik. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2658 


o^i IjI (jl j i lajjl ^1 jjc lillLo 
(— JUa ^jilA ^1 Jj^i 

(_gljla (J JJ^iJ J) CluAjJ jii 
^ la i a (_)*Jia l ijA^ IJA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
An Nadir] bahwa [Abu 
Murrah] bekas budak 
Ummu Hani v binti Abu 
Thalib memberitahunya 
bahwa ia mendengar 
[Ummu Hanf] berkata; 
Aku pergi menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di tahun 
penaklukkan kota 
Makkah, aku menemui 
beliau, ketika beliau 
tengah mandi, sementara 
Fathimah menutupi 
beliau dengan sehelai 
kain. Ummu Hani' 
berkata; "Aku lalu 
mengucapkan salam, 
beliau bertanya: "Siapa 
itu?" aku menjawab; 
"Saya Ummu HaniV 
Beliau bersabda: 
"Selamat datang, Ummu 
HaniV Perawi berkata; 
"Lalu Dia menyebut 
kisah panjang dalam 
hadits ini. hadits ini 
hasan shahih." 


2659 


.la.lj jjt j Alia. (jJ ^JC- Llj la 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdu bin 
Humaid] dan yang 
lainnya, mereka berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



M J jiaj (JlaJll (J^> ^I (JJ 

^jJ ^luij 4alc Alii 
^3^)^13 all (_i£l jJL 1 
(jjUt (jjl j oij^J (jt ^-lljll 
I jlA ^iajr. jjl (Jll 4 ala ^Ij 
V ^j-" i aj o^lluil jj-u^ ' 111 la 
<a.jJI IjlA (j-? V] IjlA (Jlo AijaJ 

t Ha /O ^tJiJA t— 

IjlA iSJJJ '"V* 1 ^^ (e^ ■ ta l '— 
(jj (jAa/jJI ' '"'J ^ 'I 

^LLj^)ii i a] ^jl ^jc. ^ji ij i a ^jc. 

da ala (Jla ^j-al IjlA j ~l» la 

(Jla ClyAkll ' La ' '— J jt ul» 
(jc I JJJ^ '"'.J J"-^ lW * 

» ;> - ; si < ° . a ° - ) 



telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Mas'ud yaitu Abu 
Hudzaifah] dari [Sufyan] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Mush'ab bin Sa'd] dari 
[Ikrimah bin Abu Jahal] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda di 
saat aku menemui 
beliau: "Selamat datang 
wahai pengendara yang 
berhijrah." Dan dalam 
bab ini, ada hadits dari 
Buraidah, Ibnu Abbas, 
dan Abu Juhaifah. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
sanadnya tidak shahih, 
kami tidak 

mengetahuinya seperti 
ini kecuali dari jalur ini 
dari haditsnya Musa bin 
Mas'ud dari Sufyan, 
sedangkan Musa bin 
Mas'ud adalah lemah 
dalam hadits, hadits ini 
juga telah diriwayatkan 
oleh [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sufyan] 
dari [Abu Ishaq] secara 
mursal, dan di dalam 
riwayatnya tidak 
disebutkan: Dari Mus'ab 
bin Sa'd, dan hadits ini 
lebih shahih. Abu Isa 
berkata; Aku telah 
mendengar Muhammad 
bin Basyar berkata; 
Musa bin Mas'ud lemah 
dalam hadits. 
Muhammad bin Basyar 
mengatakan; "Aku 
menulis banyak hadits 
dari Musa bin Mas'ud, 
setelah itu aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







meninggalkannya. " 


2660 


gC. dj jUJI (jc. IjaLI ^1 (jc. 

ilil (^glLa A) J jjoij Jlaita (Jc. 
lil 4j1c ^KjiJ i_i jjxJ>\[j < " I ■ a 

La k\ L-la Jj CllLa 1 jl 4j jlii. 

,1 jc-. i il'ill ij„ . „o'i\ i i 

y^-J JP (J"? <-5jJ (J'^ 

^lluj Ajlc iu! (^U^i ^ iul (jc 

CLljLkll ^ -3 iJaau alio J2j 
jjcVl " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abul 
Ahwas] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Harits] dari 
[Ali] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hak kebaikan 
seorang muslim atas 
muslim lainnya itu ada 
enam, yaitu; 

mengucapkan salam jika 
bertemu, memenuhi 
undangannya, 
mendo'akan 

YARHAMUKALLAAH 
(semoga Allah 
memberimu rahmat) 
apabila bersin, 
menjenguknya apabila 
sakit, mengiringi 
jenazahnya apabila 
meninggal dan 
mencintainya 
sebagaimana mencintai 
diri sendiri." Dan dalam 
bab ini, ada hadits dari 
Abu Hurairah, Abu 
Ayyub, Al Barra v dan 
Abu Mas'ud. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan, dan telah 
diriwayatkan dari 
banyak jalur dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun 
sebagian ulama 
membicarakan Al Harits 
Al A'war. 


2661 


(jj laa a Lii la LI] la 
(jc <^jlaJI ^-ojjLall er^J^ 
(jC £j^)jLa]l AjJ in ^1 (jj Ijt lji 

jil J jjljj cJLalli ojjjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





4 JQa jjg CllLa 1 jj fi^-*-aJj ^a^)-a 

Ijj AjIc. pUnjj olc.5 Ijj 
lil <1 ^j-aijj aJaC lil Aillijj 

/j7„i I ^ (JlS^« , ! ;, °J\ r ilr-. 

<it 4Ai ^jAill Ja jj^- all 


[Muhammad bin Musa 
Al Makhzumi Al 
Madani] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hak seorang mukmin 
atas mukmin lainnya ada 
enam, yaitu; 
menjenguknya apabila 
sakit, mengiringi 
jenazahnya apabila 
meninggal, memenuhi 
undangannya, 
mengucapkan salam 
apabila bertemu, 
mendo'akan 

YARHAMUKALLAAH 
(semoga Allah 
memberimu rahmat) 
apabila bersin, dan 
menasehatinya apabila 
tidak hadir atau hadir." 
Perawi berkata; Hadits 
ini hasan shahih, adapun 
Muhammad bin Musa Al 
Makhzumi Al Madani 
adalah tsiqah, Abdul 
Aziz bin Muhammad 
dan Ibnu Abu Fudaik 
telah meriwayatkan 
hadits darinya. 


2662 


jlj j UliAk a.H (jj \;«"» Lxj^a 
Jj-a ^ ^j. llj la £JJ^ 

ikaJI JUa j-aC (jjl 1 ■ lia 
(jjl (Jll Alii (J jjuij ( _ s ic ^ilLillj 
^^Lill j Jh A^kJI J j3l IjI j j-aC 

Jc. all JLa=JI (J jij (jl U-alc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin Rabi'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hadlrami] 
bekas budak Al Jarud, 
dari [Nafi'], bahwa 
seseorang bersin di sisi 
[Ibnu Umar] lalu dia 
mengucapkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







"ALHAMDULILLAAH 

WASSALAAMU 

ALAA 

RASUULILLAAH 
(segala puji bagi Allah 
dan keselamatan atas 
Rasulullah)." Ibnu Umar 
menjawab; lalu aku 
berkata; 

'ALHAMDULILLAAH 

WASSALAAMU 

ALAA 

RASUULILLAAH 
(segala puji bagi Allah 
dan keselamatan atas 
Rasulullah)?, bukan 
demikian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengajarkan 
kepada kami, beliau 
mengajarkan kepada 
kami supaya 
mengucapkan; 
"ALHAMDULILLAAH 
ALA KULLI HAAL 
(segala puji bagi Allah 
dalam kondisi apapun)." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Ziyad bin Ar 
Rabi'. 


2663 


°-*°J} ^ Cf- f£ cJi 6^ 

•^Jfc^ es-^J-* C5^' (j^ 

^JC- J lUC (jj jJLulj C—ljjl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Hakim bin Dailam] dari 
[Abu Burdah] dari [Abu 
Musa] ia berkata; 
"Orang-orang Yahudi 
bersin di sisi Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Tt ^ ~ — 5 o , ~f 4 — 

t _ s ic. j liTiit Jul aSjlc. plLJI 
JU U VI oil °£ J\ Ul Jlla 

AjIc iil ^jii-a ^j-JjJI Ait (_!=>. J 

(Jill ^SjSc ^!>lLll JUa fXji'j 
liljic ^luij <j1c iiil ig^-a ^ill 

iL^j ^ILLij i_alLij j^jj (J51a (jjij 



shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
harapan beliau akan 
mengucapkan 
"YARHAMUKUMULL 
AAH (semoga Allah 
merahmati kalian), " 
Namun beliau 
mengucapkan: 
"YAHDIIKUMULLAA 
H WA YUSHLIH 
BAALAKUM (semoga 
Allah memberikan 
hidayah kepada kalian 
dan memperbaiki 
kondisi kalian)." Dan 
dalam bab ini, ada hadits 
semisal dari Ali, Abu 
Ayyub, Salim bin 
'Ubaid, Abdullah bin 
Ja'far dan Abu Hurairah. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 



2664 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dari [Hilal 
bin Yasaf] dari [Salim 
bin 'Ubaid] bahwa dia 
bersama suatu kaum 
dalam suatu perjalanan, 
lalu seseorang bersin dan 
mengucapkan; 
"ASSALAAMUALAIK 
UM, " Maka Salim 
menjawab; ALAIKA 
WA ALA UMMIKA, " 
ternyata orang itu 
merasa tidak enak, maka 
Salim bertanya; 
"Bukankah aku tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mengucapkan selain 
yang dikatakan oleh 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam? Suatu kali 
seseorang bersin di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian dia 
mengucapkan; 
"ASSALAAMU'ALAIK 
UM, " maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
ALAIKA WA ALA 
UMMIKA (keselamatan 
atas kamu dan atas 
ibumu), " jika salah 
seorang dari kalian 
bersin, hendaknya 
mengucapkan 
"ALHAMDULILLAAH 
I RABBIL AALAMIIN 
(segala puji bagi Allah), 
" dan orang yang 
menjawabnya 
mengucapkan 
"YARHAMU 
KALLAAH (semoga 
Allah merahmatimu), " 
kemudian ia 
mengucapkan 
"YAGHFIRULLAAHU 
LANAA WA LAKUM 
(semoga Allah 
mengampuni kami dan 
kalian)." 


2665 


lil Jta alLij <ulc. 2jI C5 ila 

LS \c. A Aa=JI (3^3 ASi.li.1 j nia& 
AjIc Jjj (5^1 (jsjlj Jli. (3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Abu Laila] 
dari saudaranya yaitu 
[Isa bin Abdurrahman] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Abu 
Ayyub] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Apabila salah 
seorang dari kalian 
bersin, hendaknya dia 
mengucapkan 



'ALHAMDULILLAAH 
ALA KULLI HAAL 
(segala puji bagi Allah 
dalam kondisi apapun), " 
kemudian orang yang 
menjawabnya 
mengucapkan 



"YARHAMUKALLAA 
H (semoga Allah 
merahmatimu), " lalu dia 
membalas 

"YAHDIKUMULLAAH 
U WA YUSLIH 
BAALAKUM (semoga 
Allah memberi petunjuk 
kepada kalian dan 
memperbaiki kondisi 
kalian)." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ibnu Abu Laila] dengan 
sanad seperti ini. Abu 
Isa berkata; Demikianlah 
Syu'bah meriwayatkan 
hadits ini dari Ibnu Abu 
Laila dari Abu Ayyub 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Ibnu 
Abu Laila meriwayatkan 
hadits ini secara 
mudltharib (matan atau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sanadnya berlawanan), 
terkadang mengatakan; 
Dari Abu Ayyub dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, terkadang 
mengatakan; Dari Ali 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] dan 
[Muhammad bin Yahya 
Ats Tsaqafi Al Marwazi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 
Al Qattan] dari [Ibnu 
Abu Laila] dari 
saudaranya yaitu [Isal 

J J L J 

dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Ali] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
hadits di atas. 


2666 


^jjll lie 1 1 aJaC (jjii-J (jlSlUo 

ClbLuj (J^uij Ij A"\a"w\ ->\ 
ill! J-ai. <jj ^luij <j!c iil ^jli-a 

alia j Ajlc t^JJ-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Sulaiman At Taimi] 
dari [Anas bin Malik], 
bahwa dua orang bersin 
di dekat nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, salah 
satunya didoakan oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tapi 
yang lain tidak, lalu 
yang tidak didoakan 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, mengapa 
anda mendoakannya, 
dan tidak 
mendoakanku?." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^ji,U»\U jjt 4 aim jjj (jjiljl 
(3 J^J (3^3 A&Ui j AjIc 

lili^JJ alia J Ajlc illl (^glLa Aljl 

(J JJJJ (JlilS Ajjliill a lac aJ iill 

; ® ? * ? 

|ii alia j AjIc- Alii t5 il-a <&l 

* i - t ' '- ' - - - 1. 
lA^a 1 13 ^ la i a (^aa I 

U*" ^ir U^" ^ ' " 
<j <Jls V! ojaJ ilia J AjIc. &l 
I J1A a jSj-a CIijI 4jM1I ,J 

(jj uJ^J *S^JJ 3^ ' ' ^ ^ 
ajLa II (jj I UiiAk ' )t i !■ 

l^ka .a Ijj *)^ ^j' ajll 
^jljaC. ^jj 4Jo^)£c. ^jc. 4 Jai ua ^i) la 

LfllC I l)| 



bersabda: 
"Sesungguhnya ia 
memuji Allah sementara 
kamu tidak." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Hadits ini juga 
diriwayatkan dari Abu 
Hurairah dari nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



2667 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hcrimah bin 
Ammar] dari [Iyas bin 
Salamah] dari 
[Ayahnya] ia berkata; 
"Seseorang bersin di 
dekat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan saya 
menyaksikan hal itu, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Semoga Allah 
merahmatimu." Lalu ia 
bersin kedua kali, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang ini 
baru terserang pilek." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ikrimah 
bin Ammar] dari [Iyas 
bin Salamah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sepertinya 
hadits di atas, hanya saja 
ia menyebutkan (dengan 
redaksi), beliau bersabda 
padanya di kali yang 
ketiga: "Engkau baru 
terserang pilek." Ini 
lebih shahih dari hadits 
Ibnu Al Mubarak. 
[Syu'bah] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ikrimah bin 
Ammar] seperti riwayat 
Yahya bin Sa'id. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Al 
Hakam Al Bashri] 
seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ikrimah bin Ammar] 
seperti ini. 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] juga telah 
meriwayatkan dari 
[Ikrimah bin Ammar] 
seperti riwayat Ibnu Al 
Mubarak, Beliau 
bersabda kepadanya 
pada kali ketiga: 
"Engkau terserang 
pilek." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] seperti itu, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi]. 



2668 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





t— jja. (jj a^Iull (jc /La j5L]l 

Cjjl (j-ttljll JUC- <jj ijj] (jc 

(jj (j^". I aj (jj ^)-aC (jC .ilia. 

Jlalla Lg_ijl (jc. <Cal (jc- S^VU 

alluj AjIc Alii ^U.-i Alii (3 y^'j 
jli 51 j (jli Uiilj jjjJalxJI ■«< 

jj! (Jlj^la <"'''■'"'■ jj j Aillia * " ij 

^ - a -J j ^ 
tf» .» a 

U 


bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Manshur 
As Saluli Al Kufi] dari 
[Abdussalam bin Harb] 
dari [Yazid bin 
Abdurrahman Abu 
Khalid] dari [Umar bin 
Ishaq bin Abu Thalhah] 
dari [ibunya] dari 
[Ayahnya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
bersin mengucapkan 
do'a tiga kali, jika dia 
ingin menambah 
(mendo 'akanny a) , 
silahkan meniawabnya 
dan jika tidak, maka 
tidak mengapa." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, dan isnadnya 
tidak diketahui. 


2669 


U>...lj\l jjjj (jj l^aa .a ull la 

^ (jC AjJ L.I (jj J 1 li 

^1 (jc. ^iuji (jc. j!>L?x. (jj 

cr^' U^Ji J* isi) CP 

15! jl£ jiij^j <ilc- ^iil tS^ 3 

^ j)jr- (Jlagjjj-a l^J (_paC j 
^ la ■ a ^j..'^ 1 lj.la. IJA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Wazir 
Al Washiti] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Muhammad bin 
Ajlan] dari [Sumaiya] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
apabila Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersin, 
beliau menutup 
wajahnya dengan tangan 
atau kainnya sambil 
merendahkan suaranya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2670 


jlj°' " ' la jaC ^1 (jjl 111 la 
jc. ^ Jjiall (jc- j^lax. jjl (jc. 

(j-o (j^Uaill (Jll alia J AjIc- Alii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



till jUaludll ^ya tllJ^Jjilj M 
(jUaJjjll (jll si si Jll lijj 

■ ■ '-"J iil (j) J Aij^ (JA I '-J 

(jli iSj a] a] cJa-jll 

(J°j*jf ,J dila laj (jliajlill 
jiii ■ - u la \ Jijr- 

^ la i a 



kami [Sufyan] dari [Ibnu 
'Ajlan] dari [Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bersin itu 
dari Allah, sedangkan 
menguap itu dari setan, 
apabila salah seorang 
dari kalian menguap, 
hendaklah meletakkan 
tangannya di mulutnya 
dan bila sampai 
mengucapkan; aah, aah, 
sesungguhnya setan 
tertawa di dalam 
rongganya, 
sesungguhnya Allah 
menyukai bersin dan 
membenci menguap, bila 
seseorang mengucapkan: 
aah, aah, saat menguap, 
sesungguhnya setean 
tertawa di dalamnya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini hasan shahih. 



2671 



\\n ill ^\ (jj AULjliI (jC i—ljjl 

ojjjA (jc- AjjI (jt (^jjLall 
AjIc- Jill (^iLa Jll J JJ"0 t3^^ 
a jfLij (jjiUaaJI ' ■ laJ illl (jj ^aij-uj 
JlaS £Si=j (JjiLc. I ill t—l^lSlI 
Ai oiii (ji 3^ ^ ^'"^ B 

tlljlS]! 1^1 j ^ill djlaa.Jj (Jjij (Jl 

U oijjla ^siaJ l_i*uj lill 

(Jli$ia lila LaJ jUajIill (J-o lilljl 
^nxa ' *'j la IjlA in ;(~. ^ji 

i ** ) i ^ a (j-o ^Lk-a! I^Aj 
laaa,! i_Jji ^1 (jjtj (J^lac 
(j-o '");") I j ^rjii'yW Mr Tn liujaJ 
dla oiii (Jll (j!>lkc. (jj ^ « 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Dzi'b] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Anshari Al 
Maqburi] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
menyukai bersin dan 
membenci menguap, bila 
salah seorang dari kalian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



OJJjA ^jJl (jt Jj« LJI 1 g I ^IT 1 

jjc (J^J (jt 1j» lj i (jc- IgjJaajj 
ojjjA ^1 (jc lji (jc 



bersin lalu 
mengucapkan; 
"ALHAMDULILLAAH, 
" wajib bagi yang 
mendengarnya untuk 
mengucapkan; 
"YARHAMUKALAAH, 
" sedangkan uapan, bila 
salah seorang dari kalian 
menguap, hendaklah ia 
menangkal sebisanya 
dan jangan sampai 
mengucapkan; "aah, aah, 
" karena hal itu dari 
setan, ia akan 
menertawakannya." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih, dan hadits 
ini lebih shahih dari 
hadits Ibnu Ajlan. Ibnu 
Abu Dzfb lebih hafal 
hadits Sa'id Al Maqburi 
dan lebih kuat dari 
Muhammad bin Ajlan. 
Perawi berkata; Aku 
mendengar Abu Bakar 
Al Aththar Al Bashri 
menyebutkan dari Ali 
bin Al Madani dari 
Yahya bin Sa'id ia 
berkata; Muhammad bin 
Ajlan berkata; hadits- 
hadits Sa'id Al Maqburi, 
sebagiannya 
diriwayatkan oleh Sa'id 
dari Abu Hurairah, dan 
sebagaiannya dari Sa'id 
dari seseorang dari Abu 
Hurairah, sanad ini 
kacau lalu aku 
menjadikannya dari 
Sa'id dari Abu Hurairah. 



2672 



IjJJ^I ^)^^ (jJ ^5-lc Ujik 
(_J^C (jC (jUailll ^jjl (jC tijJJji 
sik (jC (jC Clljlj (jj 

(_jjAjti]!j (jjiUaaJI (Jla^jia ) 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Syarik] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jr. i^ij.* ['iv^i j V/ 1 <U j» ') 

(jj ^ a ' " ' " ' -j (Jll (jUaiill ^1 
jc. CjjLj (jj (^J^C (jc (J_;» <u dI 
ia. aJbill La AJ Cilia aia. (jC <Jj! 

(jc jSij jil V Jli 

jLip aJujjI £JLs (j»-<i (jj ^ .;*".; 


dari [Abul Yaqdlan] dari 
[Adi bin Tsabit] dari 
[Ayahnya] dari 
[kakeknya] dia 
memarfu'kannya (sampai 
kepada Nabi), dia 
berkata; "Bersin, 
ngantuk dan menguap 
dalam shalat, termasuk 
haid, muntah dan 
mimisan semuanya dari 
setan." Abu Isa berkata; 
Hadits ini gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits 
Syarik dari Abul 
Yaqdlan, dia berkata; 
Aku bertanya kepada 
Muhammad bin Isma'il 
tentang Adi bin Tsabit 
dari Ayahnya dari 
kakeknya, aku bertanya; 
"Siapa nama kakeknya 
Adi?" Muhammad bin 
Isma v il menjawab; "Aku 
tidak tahu." Telah 
disebutkan dari Yahya 
bin Ma'in dia berkata; 
"Namanya adalah 
Dinar." 


2673 


j (jj JsUaa. Lii-la. Lll ^a 
tjjl (Je (jc Ljjj] (jc 

aAIc ijl ^li^i <&l <J jj-uj (jl^^ 
(j-o «La.l ^ 1 V <JUi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Ulnar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah seseorang 
dari kalian menyuruh 
saudaranya berdiri dari 
tempat duduknya, 
kemudian ia duduk di 
tempat itu." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shahih. 


2674 


^jC. ^)-ax-o (jlj^ll 

^ a s < o - 0 a * 

jaC ^jA) (Ja/)^ 
13a ^unr. jjI Jli <U3 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah seseorang 
dari kalian menyuruh 
saudaranya berdiri dari 
tempat duduknya 
kemudian ia duduk di 
tempat itu." Salim 
berkata; "Seseorang 
berdiri untuk Ibnu Umar, 
namun Ibnu Umar tidak 
mau duduk di tempat 
itu." Abu Isa berkata; 
Hadits ini shahih. 


2675 


Ai)l ^jc- (jj JLL UiiAi. 4jjj3 Uiiik 
ijc. jUi. (jj t^Lj (jj (jc. 

Jjij cJi/>ll (J^ alLlj ^ -lie. 

s ^° - ' f - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Abdullah Al Washiti] 
dari [ Amru bin Yahya] 
dari [Muhammad bin 
Yahya bin Habban] dari 
pamannya yaitu [Wasi' 
bin Habban] dari [Wahb 
bin Hudzaifah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seseorang 
berhak atas tempat 
duduknya, bila ia pergi 
untuk menunaikan hajat 
kemudian kembali, ia 
lebih berhak atas tempat 
duduk tersebut." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shahih gharib. Dalam hal 
ini, ada hadits serupa 
dari Abu Bakrah, Abu 
Sa'id dan Abu Hurairah. 


2676 


Vi 1-v 1 j jjl 4 it ml 1 ij I 
jjc 4 III jjr. 1 llim jjl JJ°^- 

' • - \ ' * 
[*li.\i 1 '..«-. jil (jlSlia'v^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Usamah 
bin Zaid] telah 
menceritakan kepadaku 
[ Amru bin Syu'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Abdullah bin Amru] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi 
seseorang untuk 
memisahkan (tempat 
duduk) dua orang 
kecuali atas izin 
keduanya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih, [Amir Al 
Ahwal] juga 
meriwayatkannya dari 
[Amr bin Syu'aib]. 


2677 


TVS - a - e 

jjl j ^ 1% . j . t u.^ IJA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari [Abu 
Mijlaz] bahwa seseorang 
duduk di tengah-tengah 
halaqah (perkumpulan), 
lalu [Hudzaifah] berkata; 
"Terlaknat berdasarkan 
lisan Muhammad atau 
Allah melaknat melalui 
lisan Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, orang yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







duduk di tengah-tengah 
halaqah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih, adapun nama 
Abu Mijlaz adalah Lahiq 
bin Humaid. 


2678 


jiiulj 4j]c- All! (Jj-^J 
Lai 1 jijij ^ sjlj bj 1 (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Affan] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Humaid] 
dari [Anas] ia berkata; 
"Tidak ada seorangpun 
yang lebih mereka (para 
sahabat) cintai selain 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Anas berkata; 
Apabila melihat beliau, 
mereka tidak bangkit 
karena mereka tahu 
bahwa beliau tidak 
menyukai yang 
demikian." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib dari jalur 
ini." 


2679 


LuJLa jiljc O o i_aaa a Lu.la 

£ J^-ls jiLa ^1 jji (jj 
(jj Ai\ lie. ^Is3 AjjULo 

(Jlaa sjlj tj^- tjl j^r^i (jjlj 

IjlA ^ Tjijr- jjI (Jli "LaLal ^1 

jll IVil-v "ill* I'l'il-v jjm-v l""lVW 

jjr. jjii tn-s. jjr. 4ili,i| 
<lLa ^Iljij ^ j V- Alii ( _ s ij-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qibishah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Habib bin Asy Syahid] 
dari [Abu Mijlaz] ia 
berkata; "Suatu ketika 
Mu'awiyah keluar, 
ketika melihatnya, 
Abdullah bin Zubair dan 
Ibnu Safwan langsung 
berdiri, [Mu'awiyah] 
berkata; "Duduklah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kalian, aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa senang 
menjadikan orang-orang 
berdiri untuknya, maka 
bersiap-siaplah 
menempati tempatnya di 
neraka." Dan dalam bab 
ini, ada hadits dari Abu 
Umamah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Habib bin Asy Syahid] 
dari [Abu Mijlaz] dari 
[Mu'awiyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
diatas. 


2680 


(jc. ^-ax-a (jjlj^l 

Jjj^j ijlalla ojjj* cs^' l/" 

j . *" , 

^ la i a (j - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] dan 
lainnya, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazzaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Lima hal 
termasuk (sunnah) fitrah, 
yaitu; mencukur rambut 
kemaluan, khitan, 
mencukur kumis, 
mencabut bulut ketiak 
dan memotong kuku, " 
Abu Isa berkata; Hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ini hasan shahih. 


2681 


(j<~- j' j 1- - • 

JaJ^/l ' ""'"'J ^1 J^l (J'iir. j 

(jc i_s^J r \ a IS ■ "V 1 

^jl j jJoC. (^>jlj jLaC. 

a * r , '* * 'a - * : , a , j 
i"°u1-s. I.^A [utc jil (JU'AjijA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dan [Hannad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Zakariya bin Abu 
Za v idah] dari [Mush'ab 
bin Syaibah] dari [Thalq 
bin Habib] dari 
[Abdullah bin Az 
Zubair] dari [Aisyah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sepuluh hal 
yang termasuk (sunnah) 
fitrah, yaitu; mencukur 
kumis, memanjangkan 
jenggot, bersiwak, 
Istinsyaq (menghirup air 
lewat hidung), 
memotong kuku, 
membasuh ruas jari, 
mencabut bulu ketiak, 
mencukur rambut 
kemaluan, beristuyV - 
Mush'ab mengatakan; 
Say a lupa yang 
kesepuluh- mungkin 
berkumur." Abu Isa 
berkata; "Intiqash al- 
maa v artinya beristinja v 
dengan air." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Ammar bin Yasir, Ibnu 
Umar dan Abu Hurairah. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan. 


2682 


(jljJat jjl 111 la (Jjj9.JI L-la.LLa 

Ajl allaj AjIc- Alii ( _ s i-a ^ j 111 
^Alii Ail (JJxJjl (IK ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manhsur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdushshamad 
bin Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kami [Shadaqah bin 
Musa Abu Muhammad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Imran 
Al Jauni] dari [Anas bin 
Malik] dari nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
memberi batas waktu 
setiap empatpuluh 
malam untuk memotong 
kuku, mencukur kumis 
dan mencukur rambut 
kemaluan." 


2683 


(jj UliAk Ajjja OLla 
-liaLiJlj ^aAAic ^jjlu y& (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Abu 
'Imran Al Jauni] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; "Kami diberi 
batas waktu untuk 
mencukur kumis, 
memotong kuku, 
mencukur bulu 
kemaluan, mencabut 
bulu ketiak, tidak 
dibiarkan lebih dari 
empatpuluh hari." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
lebih shahih dari hadits 
pertama. Shadaqah bin 
Musa menurut mereka 
bukan seorang yang 
hafidz. 


2684 


jj > UAJa. / ji J^SI 

(jc. ^3L<Lwj (jc (3^^^)^] j^ 

(jlSlla (_>uuc (jjl (jc A-o^c 
(j aSj ^Sinj AjIc Alii |^.'*'^ 

rt* ' ^w! u^j ^j"-" tj* ■^■y j' 

(JLa^iiaj (ji^jll cySa. 

* - - "- % - r- ' - 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Al Walid Al Kindi 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Israeli] dari 
[Simak] dari [Hcrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam biasa 
mencukur atau 
memotong kumis beliau, 
dan Ibrahim kekasih Ar 
Rahman juga melakukan 
hal yang sama." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. 


2685 


s.'.nc ,jj UjAk 

(jj j (jc jliaJ (jj ' ■ ma jc 
AjIc auI (J J^J U^j' 
4j^jl2u (j-a ^ (j-a (Jll ^alwJJ 
ojjjLall jc ^jijlLo 

IjlA ^ in_ir- _jjl (JlS 4 w in (jj 

- 1 » ~ j t 'S* ' * - ? ~ ~ ' 1. 

1j» ill (jj IjjSi. jlij (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abidah bin 
Humaid] dari [Yusuf bin 
Shuhaib] dari [Habib bin 
Yasar] dari [Zaid bin 
Arqam] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
tidak mencukur 
kumisnya, maka dia 
bukan termasuk 
golonganku." Dan dalam 
bab ini, ada juga hadits 
dari Al Mughirah bin 
Syu'bah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Yusuf bin Shuhaib] 
dengan sanad yang 
semakna hadits ini. 


2686 


(jjjlA (jj ^)-aC Uliii. jIjA Ulla 
(jj ^^)-oC (jc Ajj (jj AJoLLjI (jc 
it\l jl& W (jr. 4 nl (jr. i it. A 
,ii.U jlS alia J Ajlc illl (^glla 
1 g i «a^C j-a 4 Ua 1 (j« 

(jj Laa a I Ulaajj j l_1j^)C 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Harun] dari [Usamah bin 
Zaid] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




dari [kakeknya] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengambil 
(memotong) jenggotnya 
dari bagian samping dan 
bagian yang panjang." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini gharib, dan aku 
mendengar Muhammad 
bin Isma'il berkata; 
Umar bin Harun 
muqaribul hadits, aku 
tidak mengetahui dia 
memiliki hadits yang 
tidak ada asalnya, atau 
dia mengatakan; 
"Haditsnya munfarid 
(diriwayatkan sendirian) 



kecuali hadits ini, 
"Bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengambil jenggotnya 
dari bagian samping dan 
bagian yang panjang, " 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Umar bin 
Harun dan menurutku 
pendapatnya tentang 
Umar baik. Abu Isa 
berkata; Aku mendengar 
Qutaibah berkata; Umar 
bin Harun adalah orang 
yang memiliki hadits, 
dan dia yang 
mengatakan: "Iman itu 
ucapan dan perbuatan." 
Qutaibah berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Waqi' bin Al Jarrah 
dari seseorang dari Tsaur 
bin Yazid bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyerang 
penduduk Tha v if dengan 
manjanik (senjata kuno 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sejenis pelontar batu, 
pent.). Qutaibah berkata; 
Aku bertanya kepada 
Waqi'; "Siapa dia?" dia 
menjawab; "Sahabat 
kalian, Umar bin 
Harun." 


2687 


luc (jc jjaj (jj ill! Ijc. Lii.la. 

(jj! (jC (jC ^-aC (jj Alii 
Atll ^jii-a M (U jLij (Jlllll j-aC 

IjlA ^ in_;r- jji Jlitiill 1 jicl^ 

< - "< ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khiallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Cukurlah 
kumis dan biarkan 
jenggot." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
shahih. 


2688 


£3lj (jj ^1 (jc lillLa IjjSi. 
(Jjjjj (jl^ic (jjl (jc (jc 
uj-al alLij AjIc Alii ^U.-l 

»M'l(jl j'Sl jllj 5rl%.^i 
(jj ^aC J Ail ^)JftC (jjl / g-J^G 

Jj-a ^alj (jj <&l j 4a! ^alj 

t Hi^i jir. (j il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'nu] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Bakar bin Nafi'] dari 
[Ayahnya] dari [Ibnu 
Umar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
untuk mencukur kumis 
dan membiarkan 
jenggot." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Abu Bakar bin 
Nafi' yaitu bekas budak 
Ibnu Umar adalah 
perawi tsiqah, sedangkan 
Umar bin Nafi' perawi 
tsiqah, sementara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abdullah bin Nafi' 
budak Ibnu Umar, 
dilemahkan. 


2689 


(jia. jil -iJC (jj i.i Qj^ai 
1 jllI -la.lj jjc. j A-a jj^- all 

(jC AjjJC (jj (jUlul LlJ.la. 
(jC jxLoJ (jj jljC (jC (_£^)A 
AjIc iil ^jli-a ^fill cjlj AjlgjaC 

jjS JlLji.VI ^Jc Ajikj 

^ la i a (j i aa t u.^ IJA ^ tnir- 

(jj ^JC jA jxiAJ (jj Juc j»C j 
(^jjLall ^xi-alc (jj Ajj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] dan yang 
lain, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [ Abbad bin 
Tamim] dari 
[Pamannya] bahwa ia 
melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
terlentang di masjid 
sambil meletakkan salah 
satu kaki di atas sebelah 
kaki yang lain." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Paman Abbad 
bin Tamim adalah 
Abdullah bin Zaid bin 
Ashim Al Mazini. 


2690 


l<ka ^ (jj ialiuil (jj AnC uiiAk 
^jlLa *>&l J yji'j (Jlalla __>jI=>. (jC 

tf ' : e/e'' - 0 ~ 0 

(j^ <a u i " (jc .laJj ^JC- oljj 
(ji IjlA (jilia. L_S)^)*J "/'^ 
^ aJjll (jLojlui A\ 3$ j jA 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Asbath bin Muhammad 
Al Qurasyi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman At 
Taimi] dari [Khidasy] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Apabila salah 
seorang dari kalian 
berbaring di atas 
punggungnya, janganlah 
meletakkan salah satu 
kakinya di atas yang 
lain." Hadits ini 
diriwayatkan oleh orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







banyak dari Sulaiman At 
Taimi, dan tidak di 
ketahui siapa sebenarnya 
Khidasy, sementara 
Sulaiman meriwayatkan 
darinya bukan cuma satu 
hadits. 


2691 




Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang isytimalus 
shama v dan duduk ihtiba' 
dengan mengenakan 
sehelai kain, dan 
terlentang diatas 
punggungnya dengan 
mengangkat sebelah 
kaki di atas kaki yang 
lain." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2692 


(jj o.1jc- IjjSk j5i Ujik 
qC A iaL i) ^jl IjjA^ j^aC. jj 

5li.J alia j 4jlc- illl ( _ s -1j-=» 

2 2,^,, ,1 jr. <•'*!, | ^ A 
(Jlijj (jc 4 la (jj j 

(j-o jjA (Jjj i» 1 4^xla tjlijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdah bin 
Sulaiman] dan 
[Abdurrahim] dari 
[Muhammad bin Amru] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melihat seseorang 
tengkurap, lalu beliau 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
tengkurap tidak disukai 
Allah." Dalamhalini 
ada hadits serupa dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Thihfah dan Ibnu Umar. 
Abu Isa berkata; [Yahya 
bin Abu Katsir] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Salamah] dari 
[Ya'isy bin Thihfah] dari 
[Ayahnya], dikatakan 
juga Thikfah, namun 
yang benar adalah 
Thihfah. Sebagaian 
hafidz mengatakan 
bahwa yang benar 
adalah Thikhfah. Ada 
juga yang menyebut 
Thighfah Ya'isy, ia 
adalah salah seorang 
sahabat. 


2693 


uJ^J Uj^a jLuW jj ^aa a Ujik 

l'l I'llSnS (j.^i. jr. ,1 iv>li 

VI JaLLl j^j U3 

"ij l^|j'< V jl •••ii'U r ;;„l jl 

(Jloj^ jl jil jMS (JU 
j-""' t^u^a I^A ^ ttijc ^ji 
oAi^ jj AjjIjLg A A><\\ 

jc. JJJ»JI (JJJ Is Ji&&\ 
jA j AjjULo jj g l£a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bahz bin Hakim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dari [kakekku] ia 
berkata; Aku bertanya; 
"Wahai Rasulullah, aurat 
mana sajakah yang yang 
harus kami tutup dan 
yang kami biarkan 
(terbuka)? beliau 
menjawab: "Jagalah 
auratmu kecuali kepada 
istrimu atau budak yang 
kamu miliki, " dia 
bertanya lagi; "Jika 
sesama lelaki?" beliau 
menjawab: "Jika kamu 
mampu supaya tidak 
terlihat oleh seorangpun, 
maka lakukanlah." Aku 
bertanya; "Jika 
seseorang sendirian?" 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







beliau menjawab: "Allah 
lebih patut dimalui." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan, kakeknya 
Bahz namanya 
Mu'awiyah bin Haidah 
Al Qusyairi, dan Jurairi 
meriwayatkan dari 
Hakim bin Mu'awiyah, 
dia adalah ayahnya 
Bahz. 


2694 


(JjjIjaJ ^jijSlI jjj-aii 

iul 1* ."^ «— ul_^lLa ajaui (jj 

^^ic oilLij ( _ s it U£ii jilj^J AjIc- 

Clu^a IjiA ^ <nr. jjI (JUajILij 

, , » = ^ , - , * f, - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Muhammad Ad Duri Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Manshur 
Al Kufi] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Israeli] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Jabir bin Samurah] ia 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersandarkan bantal ke 
sebelah kiri beliau." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib, banyak 
perawi meriwayatkan 
hadits ini dari Israeli dari 
Simak dari Jabir bin 
Samurah, dia berkata; 
"Aku pernah melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersandarkan 
bantal." Namun dia tidak 
menyebutkan; "Ke 
sebelah kiri beliau." 


2695 


Ljlla ■ •■«'*■ j_o ' '"' lll^a 

AjIc Mil ^jlLa ^J^l dul 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Isa] telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Israeli] dari [Simak 
bin Harb] dari [Jabir bin 
Samurah] ia berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







"Aku pernah melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersandarkan 
bantal." Hadits ini 
shahih. 


2696 


(jc AjjUti jji IjAlk jIjA 1 
pl^^j (jj (J uL&jjjI (jc. (ju-ftC-VI 
^l (jc. gaJu^a (jj (jjjjl (jc. 

^ uiir- jji J « 3 'M j Vj ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Isma'il bin 
Raja v ] dari [Aus bin 
Dlam'aj] dari [Abu 
Mas'ud] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
seseorang menjadi imam 
di daerah kekuasaan 
(orang lain) dan jangan 
duduk di tempat 
terhormat di rumah 
(orang lain) kecuali atas 
izin darinya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2697 


(jj (jjLiaJI jLaC jjI 

jjj (jjlaa II (jj uj.la ijlyj^. 

'Alljl ll C\m (JU S.^ Ij 1 jj 1 

tl i£jl auI <J jiuj U cJlls jLia. 
*&l J jjjj cJlS ci?.^ ' 3^ j 

Jji.1 CjjV allaj iill ^Kn 

Jll J jl VI ^13 jl^j 

jj| (Jllj£j3 i2U Ajlii. is 
' "J r - (J'"*' ' " A "" r " 

(jc i_ AjII igij ^J*-j^\ 1 (jx 

o-jIjc. (jj Ja La (jj (_>uj3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar Al Husain bin 
Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Husain 
bin Waqid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Buraidah] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Abu 
Buraidah] berkata; 
"Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
berjalan, datanglah 
seseorang dengan 
membawa keledai 
sambil berkata; "Wahai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Rasulullah, naiklah!." 
Orang itu bergeser, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kamu lebih berhak 
untuk menempati tempat 
kendaraanmu kecuali 
jika kamu persilahkan 
untukku." orang itu 
berkata; Aku telah 
mempersilahkan untuk 
anda." Abu Buraidah 
berkata; "Rasulullah lalu 
mengendarainya." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib dari jalur 
ini, dan dalam bab ini, 
ada juga hadits dari Qais 
bin Sa'd bin 'Ubadah. 


2698 


AjIc. iil C5 i-a l] j^j Jlalla 

^jl j Cilia JaLajl ■&] (3* illoj 

i*Si u jii iiJi 01 jji^ 

J jal Ijla <Jla iaUjl ^ jjxiLi 

2jl (^i-a (^jlll (3^1 ili (3 

IjlA ^unr. jji jLal$x.JiLa Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Apakah kalian memiliki 
permadani?" Aku 
katakan; "Dari mana 
kami dapatkan 
permadani?". Beliau 
bersabda: "Sungguh 
suatu saat nanti kalian 
akan memiliki 
permadani". Jabir 
berkata; Kemudian aku 
katakan istriku; "Berikan 
kepadaku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







permadanimu." Istrinya 
berkata; "Bukankah 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa salam telah bersabda 
bahwa suatu hari nanti 
kalian akan memiliki 
permadani?". Lalu aku 
membiarkannya. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2699 


IjjAa (_j jjitll (JjAjc Ijlla 
Jg-ij^^JI jA .a (jj i <aill 
jUaC (jj <Co^)5ic liiijli. ^j-aLojll 
^ailll 4jjI (jc 4 a'Kii (jj (_>uljl (jc 

plaj aAIc <&l ^U.-! auI dija 

Aliiij ^^gAc (j llaa iijg (jLi^Jlj 
^^jill o^)^^ 4jlijll ( _ s i^ -1 jftjuill 
AJilia IjlA AjIc Alii ( _ s ii-a 

(jjl (jc t_iUll j-aj^Mai IjiAj 

jjl (Jll J9»?» (jj <&l L>"^4^ 

aAjJI Ijia (j« s-y^)c 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abbas Al 
Anbari] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Muhammad yaitu Al 
Jurasyi Al Yamami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ikrimah 
bin Ammar] dari [Iyas 
bin Salamah] dari 
[Ayahnya] ia berkata; 
Aku pernah menuntun 
(kendaraan) Nabi Allah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sementara Al 
Hasan dan Al Husain 
berada di atas keledai 
yang warna putihnya 
lebih banyak dari warna 
hitam, hingga aku 
membawanya masuk ke 
dalam kamar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yang ini di 
depan beliau dan yang 
satunya lagi di belakang 
beliau." Dan dalam bab 
ini, ada juga hadits dari 
Ibnu Abbas dan 
Abdullah bin Ja'far, Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih gharib dari 
jalur ini. 


2700 


»j utft iL^a (jJ liaa 1 l^Aa 
jjaC (jc AiJC (jj (Jjjj^j U^)J^I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jj <C. jj ^j] (Jc JUala (jj 

SpLkall S^Joj (jc ^Ijjj 4jc ill! 

^ la i a i oa L U.^ i-^j ^ m if*. 


bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus bin 'Ubaid] 
dari ['Amru bin Sa'id] 
dari [Abu Zur'ah bin 
'Amru bin Jarir] dari 
[Jarir bin Abdullah] ia 
berkata; Aku bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
pandangan sepintas, lalu 
beliau memerintahkanku 
untuk mengalihkan 
pandanganku." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Abu Zur'ah bin 
Amru namanya adalah 
Harim. 


2701 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Abu Rabi'ah] dari 
[Ibnu Buraidah] dari 
[Ayahnya] ia 
memarfu'kan 
(menyambungkan 
sampai Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam), 
sabdanya; "Wahai Ali, 
janganlah kamu ikuti 
pandangan yang pertama 
dengan pandangan 
berikutnya, karena yang 
pertama untukmu dan 
yang kedua bukan lagi 
untukmu." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Syarik. 


2702 


Alii Uiiik JjjIji Ljjik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





4j1c 2jI (^gll-a <Ul! J jiuj Ale 

(J 1 i t'ltai 4 "m I i-v'i-vl itliij 
. ^jLi^jl^j^ ajj 1 Vi i ail 


telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus bin 
Yazid] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Nabhan] 
bekas budak Ummu 
Salamah, bahwa ia telah 
menceritakan 
kepadanya, bahwa ia 
pernah berada di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
Maimunah, [Ummu 
Salamah] berkata; 
Ketika kami berada di 
sisi beliau, Ibnu Ummi 
Maktum dating dan 
menghadap kepada 
beliau, yaitu setelah 
kami diperintahkan 
untuk berhijab, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berhijablah 
kalian berdua darinya, " 
maka aku bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
bukankah dia buta, dia 
tidak dapat melihat dan 
tidak mengetahui kami?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Apakah 
kamu berdua buta?" 
Bukankah kamu berdua 
dapat melihatnya?." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2703 


Ujiii Atll Alt UiiAk AjjLi UiiAk 

(^it J) AALijI (_^al*JI (jj 
AikLk (J-o £ 13) (^Ik jjli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Hakam] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jl ( _ s ^j jl utgj alLlj AjSc. Alii 

jjI^ j jjJac. auI ojc. j j-alc. 

(jjyua. ' - 1J la I OA ^ njr- £]Ls 
^ la 1 a 



[Dzakwan] dari [Bekas 
budak 'Amru bin Al 
Ash] bahwa [Amru bin 
Al Ash] pernah 
mengutusnya menemui 
Ali untuk meminta izin 
menemui Asma v binti 
Umais, lalu ia memberi 
izin, setelah menunaikan 
keperluannya, budak itu 
bertanya kepada Amru 
bin Al Ash tentang 
masalah itu, Amru 
menjawab; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kami atau 
melarang kami 
memasuki kediaman 
wanita-wanita tanpa izin 
suami-suami mereka." 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari 'Uqbah bin 
Amir, Abdullah bin 
Amru dan Jabir. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2704 



^jic^/l JJC. (jj Ixa '« IjjSa. 
(jj ^ajaJill UJ.la ^jUiiLall 
(jLaJt (jt AjjI (jc (jLajiui 

Isp^ ^-Pf" 

■ - iS jj La (JU ilLi j 4j1c aill 
( _ s lc jLbl Alia (jAill 

( _ s joiJC. jjl (Jllfrl in ill (j^l (Jla.jll 

J3 j ^ja 1 a jj-"^ < SJ-J^ l-iA 

(j-o A^lj JJC ' la II IjlA <_JJJ 
(jc ^ aJjll (jLajiui (jc Clllajll 

alluj AjIc Alii (jc- 

j jjj L ,i jjc. Aj3 I jjSjj jLlj 
likl jilaj (Jjij (JJ J f ^* c " 
(_JJ JJJ iiij JJ j jjj "LalLlI (jC tjlS 
( jt 1—lUll (jij JAM-aII JJC- Jjj 
j-at ^1 (jjl Hl.la JJJ id ^1 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Ash Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Utsman] dari [Usamah 
bin Zaid] dari [Sa'id bin 
Zaid bin Amru bin 
Nufail] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah aku 
tinggalkan 
sepeninggalku fitnah 
yang lebih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





aiSll (jlijiui (jt (jUiui 1.11 Ja 


membahayakan bagi 
kaum lelaki melebihi 
wanita." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Hadits ini 
diriwayatkan oleh 
beberapa orang dari 
perawi-perawi tsiqah 
dari Sulaiman At Taimi 
dari Abu Utsman dari 
Usamah bin Zaid dari 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, mereka tidak 
menyebutkan; dari Sa'id 
bin Zaid bin Amru bin 
Nufail. Dan kami tidak 
mengetahui seorangpun 
berkata; Dari Usamah 
bin Zaid dan Sa'id bin 
Zaid selain Al Mu'tamir. 
Dalam hal ini, ada hadits 
serupa dari Abu Sa'id. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Sulaiman At Taimi] 
dari [Abu Utsman] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
diatas. 


2705 


Alii .Mc Ijjj^I -Ijj^ lllJa 

0 a ' ^ a' ^ ' ^ ~ s£ 

"LiiAill (Jil Ij ^SjLalc (jJ^jSJ 
Atll ( _ s i-a (J J^J ( _ s -jJ 
A , _^-JJ ~ ^ ' ' ' ^ i\r*. 

" - - i ' - ' ~ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Humaid bin 
Abdurrahman] ia 
mendengar [Mu'awiyah] 
berkhutbah di Madinah, 
ia berkata; "Manakah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







para ulama kalian, wahai 
penduduk Madinah? 
Sesungguhnya aku 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menyambung 
rambut, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya Bani 
Israel binasa karena 
wanita-wanita mereka 
melakukan hal itu." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan sahih dan hadits 
ini diriwayatkan melalui 
beberapa sanad dari 
Mu'awiyah. 


2706 


ilia j Aalc jil ^gJl-a ^j-J^i (Jt^' 

CjLajJu jiuLAjl J CjLaujIjjII QxS 
l^j i n*N. \\ L " \\ It nil L " ll l ^i a jj a\I 

4 " ° j> i > " "-*' * - a - * 
■* * - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidah bin 
Humaid] dari [Manshur] 
dari [Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 
[Abdullah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaknat 
wanita-wanita yang 
mentato dan yang 
meminta ditato, wanita- 
wanita yang mencukur 
alis demi mencari 
keindahan dan merubah 
ciptaan Allah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. [Syu'bah] dan 
lainnya 

meriwayatkannya dari 
para imam dari 
[Manshur] . 


2707 




Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jjlj ^1 dijj pLoLilj jLLu 

jllioj (jj a Ijj la (jjjlac 

ijjC lilla. i'IJT III (jj J^J l^Sj*. 

(jjl (jc ^au (jc ^>ic (jj *&l 
AjIc iiil ^U^i (^jjII (jc j-ic 

IjiA tr ^jc jjI Jla ,*ju Jj3 

- . **. .' * 

^ la ■ a (j ■ aa CJj^a 


['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah 
melaknat wanita yang 
menyambung rambut 
dan yang meminta 
disambung rambutnya, 
wanita yang mentato dan 
yang meminta ditato." 
Nafi' bekata: "Tato di 
gusi." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Dalam hal ini, ada hadits 
serupa dari Aisyah, 
Ma'qil bin Yasar, Asma v 
binti Abu Bakar dan 
Ibnu Abbas. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas, dalam hadits 
tersebut Yahya tidak 
menyebutkan perkataan 
Nafi'. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2708 


jjl Uliii. (jiLic (jJ Sjika < ujAa 
^UaA j *Tit u5 IjjAa , - ...\ljU\l 5jl5 
(jjl (jc AJuJZsC (jc aJu9 (jc 
auI <&l (J >^J tj*^^ t_> u ^' 

g.1 uullj /oj-uiii-oJl j »1 IauII (j^ 

IjlA ^iajr- jjI JUlla^l (j-o 
^ la ■ a j ■ aa UJ^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Ath 
Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dan 
[Hammam] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Qatadah] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaknat 
wanita-wanita yang 
menyerupai lelaki dan 
lelaki-lelaki yang 
menyerupai wanita." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2709 


(JiLLl! j^jit ^jj j 11 1 " ^ 

^)jjLjC. (jjl (jC. AJij^C 

Ajic- Jill ^jii-a <&l l] jiaj (j*^ 

(JL^.^}]| j-a ma all ^^^J 

i il i\l ij^^.^i j,.^ i'iik 

Ajijlt jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dan [Ayyub] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaknat laki-laki yang 
menyerupai wanita dan 
wanita yang menyerupai 
laki-laki." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih, dan dalam bab 
ini, ada juga hadits dari 
Aisyah. 


2710 


uJ^J iS^a jLij (jj Ixa a UliAk 
j\j ClijUi jc (jUakll .la in ^jj 
(_)jiia (jj jxljt (jC £jiiiJI ojLaC. 

( _ r i*j IjlSj lj£ (Jjla all ; 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al Qattan] dari 
[Tsabit bin 'Umarah Al 
Hanafi] dari [Ghunaim 
bin Qais] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Setiap mata 
memiliki bagian dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







zina, dan wanita yang 
memakai wewangian 
kemudian lewat di 
perkumpulan (lelaki) 
berarti dia begini dan 
begini." Maksud beliau 
berbuat zina. Dan dalam 
bab ini ada juga hadits 
dari Abu Hurairah, Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2711 


JlaJla S^Ja (jc-_(J4j 

La s-UoAll l—illaj AjjJ ^jikj 

(jj (JjaLojoij ^a a jj 

LS*} Cf- i$ SiJfi^ Cf- ^ Ji\ 
C5^l (jC. jlilall (jC. S^J i <a 3 

AjIc Atll (jll-a i^A^ j^ *JiJ* 
^g-uiiC. ^cjl (Jl3 aljx-aj a^aaj ^iLjj 

"r jULU jl VI jjTui t*li.N.i IVi, 
V'3 >*l v Si tl l' A 4 VI i »J- S ' V 

(jj (JJjLqjijI j A-awjl L-fl^)*^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Al 
Hafari] dari [Sufyan] 
dari [Al Jurairi] dari 
[Abu Nadlrah] dari 
[seseorang] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Minyak wanginya 
lelaki baunya menyengat 
dan warnyanya tidak 
kelihatan, sedangkan 
minyak wangi wanita 
adalah yang warnanya 
kelihatan dan baunya 
tidak tercium." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Al Jurairi] 
dari [Abu Nadlrah] dari 
[Ath Thafawi] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
dan maksud yang sama. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan, namun Ath 
Thafawi tidak kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ketahui kecuali dalam 
hadits ini, namanya pun 
tidak kami ketahui, 
sedangkan hadits Isma'il 
bin Ibrahim lebih 
lengkap dan lebih 
panjang." 


2712 


— ~P — 4 ^77 — ~ — J ' ^ 

o51j3 (jt JLa la (jc jSLj 
(jj jl jic (jc. (jiaiJI jc. 

jtil i \ (JISHS 

(j^/)]l ' ■ LlL JJ^. (j) ^il^J 

^i^j ^fia.j ^-^J ^J-fr^ ^ 
SjJia (jc 4^jJ 
<La.j]l I^A (j*o 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
Al Hanafi] dari [Sa'id] 
dari [Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari ['Imran bin 
Hushain] ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: 
"Sesungguhnya 
wewangian lelaki yang 
terbaik adalah baunya 
semerbak namun 
warnanya tidak terlihat, 
sedangkan wewangian 
wanita yang terbaik 
adalah yang nampak 
warnanya namun baunya 
tidak tercium." Dan 
Beliau melarang celupan 
(wantek) yang warnanya 
sangat merah. Hadits ini 
hasan gharib melalui 
sanad ini. 


2713 


-ijc liiiik jllij (jJ ^aa « 1"'^ 
o j jc Ujik (jJ (jiajJI 
Alii IjC (jj (jC CllJU (jj 
JUj C uUt| <ij'< V (J» S, 1 j'^' 5 
AjIc iill (^glla ^ ; ill (jj (_>jiji 
i_iUll tJjljall Ijj ^ (jl^ 
b nijr. Jjl (Jll OJJjA ^1 (jC 
^ la i a (j - aa t u.^ PA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Azrah bin Tsabit] 
dari [Tsumamah bin 
Abdullah] ia berkata; 
'Anas tidak pernah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menolak pemberian 
minyak wangi, [Anas] 
berkata; "Sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
menolak pemberian 
minyak wangi." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
hadits dari Abu 
Hurairah. Abu Is a 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2714 


tSJjjj (JjI tills. AjS Ujik 
AjjI (jc -!*■■' jjj auI jjc (jc 
*dll (3 J^J (3^3 ^aC (jjl (jc 
.J JJ V CLliij alia J 4j1c Sll ^jii-a 
(JAllI (JjIjIj (JA Jlj .JjlLijll 

Wi, T.,w-. j, 1 JlaiiHl <t i ii'i 

» . , , ' i.. . «. - ' i ' 
jil j4> jlil lir.j. iiji-. i u\» 

2 . - , - * - f °.> . °' \° > 
^gjAja j C-JoJa <_jj a 1 1 u a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] dari [Abdullah 
bin Muslim] dari 
[Ayahnya] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tiga hal yang 
tidak layak untuk 
ditolak, yaitu; 
(pemberian) bantal, 
minyak dan susu, 
minyak yaitu yang ada 
wewangiannya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, Abdullah adalah 
Ibnu Muslim bin 
Jundub, seseorang 
penduduk Madinah. 


2715 


Alii -ijc jjI 4 ^jj ^ 1 
7- a (jc £jj j (jj jj UliAa. 

^ tacl |j| alia j AjIc- iil ^jij-a 

i* 1 1 \i 1 \b. (Jl 52 \\ j •»- j-^ 

, ^ la "|\I jl i*<-. J" J i'iiN-I tl 1 'N A 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Khalifah Abu Abdillah 
Bashri] dan [ Amru bin 
Ali] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] dari [Hajjaj Ash 
Shawwaf] dari [Hanan] 
dari [Abu Utsman An 
Nahdi] ia berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





Ajit 'M ^jii-a Cy'j <Qj$ 


Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
diberi bunga Raihan, 
janganlah menolaknya, 
karena dia berasal dari 
surga." Perawi berkata; 
Hadits ini gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur ini, dan 
kami tidak mengetahui 
Hanan kecuali dalam 
hadits ini, adapun nama 
Abu Utsman An Nahdi 
adalah Abdurrahman bin 
Mull, dan dia semasa 
dengan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam namun 
tidak pernah melihat 
beliau dan tidak 
mendengar hadits dari 
beliau. 


2716 


(jc AjjUti jji Ujik JuA Ill-la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Muawiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Syaqiq bin 
Salamah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
seorang isteri 
menceritakan cirri-ciri 
wanita lain pada 
suaminya sehingga 
suaminya seolah-olah 
melihatnya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2717 


' ' ' ^ Juj ^1 (Jj auI lj& lli-li. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





J J^J (Jlalll AjjI (jc- j;j laJI 
jJai V alii j "Lilc Sll ^ji-a <Ul! 

Vj ol^all l *JJ c ' ol^)-aJI jlili 

J Jijll J] ^ 

£j\l}a.lj]| (J SI J-al! ^il 

l-s. . si 1 1 1 jr. 


kami [Zaid bin Hubab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Adl 
Dlahhak bin Utsman] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Zaid bin 
Aslam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Sa'id Al Khudri] dari 
[Ayahnya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
seorang laki-laki melihat 
aurat laki-laki lain dan 
janganlah seorang 
wanita melihat aurat 
wanita lain, janganlah 
seorang laki-laki satu 
selimut dengan laki-laki 
lainnya dan iuga 

J JO 

janganlah seorang 
wanita satu selimut 
dengan wanita lainnya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan gharib shahih. 


2718 


jULa lii-l^k jo laa 1 LuAa 
Vis jjjLo clW -^jij jW 
jc jc ^jSa jj jgj 111 la 
La U!il jjC <&l (^jj U dlalla oik 

(Jll jij Laj 1 » La ^jjlj 
La ji i21ia.j j j-a VI liljJjC 

IM ii| Q 1', i <-i<k 

(_y^ij ^ *<rn\ jlS 

511 ^1 Ulji V riiV,;„l ol 
jl£ lil ^ L Cila (Jll UIjj 
ji £jaj Aula (JLa Lji=J 

j il (JI 'a i u1 j ^ 4 'i ^ 1 i-v'ii i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz] dan 
[Yazid bin Harun] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Bahz bin Hakim] 
dari [Ayahnya] dari 
[kakeknya] ia berkata; 
Aku berkata; "Wahai 
Nabiyullah, manakah 
aurat kami yang hams 
kami tutupi dan yang 
kami biarkan terbuka?" 
Beliau menjawab: 
"Jagalah auratmu kecuali 
dari istrimu atau 
budakmu." Aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bertanya: "Wahai 
Rasulullah, bila dengan 
sejenis?" Beliau 
menjawab: "Bilakau 
mampu agar tidak ada 
seorang pun yang 
melihatnya, maka jangan 
sampai ia melihatnya." 
Aku berkata; "Wahai 
nabiyullah, bila salah 
seorang dari kami 
sendirian?" Beliau 
menjawab: "Hendaknya 
ia lebih layak untuk 
malu kepada Allah 
daripada kepada 
manusia." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. 


2719 


jjj ^luii j^jj <C jj (jC lu& 

alLij <jlc. illl (^gila Jjjill 3-*^^ 

jjS (JliojJjC. iiill (jj JLaa Jiii 
Li (jLii. IjlA ^ ^ njr- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
An Nadlrah] bekas 
budak Umar bin 
'Ubaidullah, dari [Zur'ah 
bin Muslim bin Jarhad 
Al Aslami] dari 
kakeknya yaitu [Jarhad] 
ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melintasi 
Jarhad di masjid, 
sedangkan pahanya 
tersingkap, maka beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya paha itu 
aurat." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan, 
menurutku sanadnya 
tidak bersambung. 


2720 


*M ^ji-a ^jUI Cf- ~&J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





t j ilia . 


kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Abu Az Zinad] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Jarhad] dari 
[Ayahnya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewatinya 
ketika itu pahanya 
tersingkap, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tutuplah pahamu 
karena itu termasuk 
aurat." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan. 


2721 


gjlaa SI jc ail (jj ^ jaJ Qj^a 
l<La a (jj .IjC jc ^JLLa (jj 
.3Aja (jj \ ,f "- (jc Jjic (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Al Hasan bin 
Shalih] dari [Abdullah 
bin Muhammad bin 
Uqail] dari [Abdullah 
bin Jarhad Al Aslami] 
dari [Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabada: "Paha itu 
aurat." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan gharib, 
melalui sanad ini. 


2722 


L)^ cs^J ur 1 ' LJ^ <-fe' 3^! 

Alii ^J«Jj (j 1 '"" 7- (jj ^JC (jj 
a A ia i a (J^a a (jj 

t a > ' ' ' ' * 

4 i-s. i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul A'la Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Adam] dari [Isra v il] dari 
[Abu Yahya] dari 
[Mujahid] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



— 71 — 4 ^77 — ~ — ^ - 1 ~f ^ 

UjAi. JuuaJ (jJ a ill 



bersabda: "Paha adalah 
aurat." Dan dalam bab 
ini, ada juga hadits dari 
Ali dan Muhammad bin 
Abdullah bin Jahsy. 
Abdullah bin Jahsy 
pernah bertemu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Anaknya, 
Muhammad juga pernah 
bertemu beliau. 



2723 



(jc AjjI (jc ^jl (^jj H Li 

Ajlla alia j <jic illl (^glLa (c^l 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Eyas] 
dari [Shalih bin Abu 
Hassan] ia berkata; Aku 
mendengar [Sa'id bin Al 
Musayyab] berkata; 
"Sesungguhnya Allah 
Maha Baik, dan 
menyukai kepada yang 
baik, Maha Bersih dan 
menyukai kepada yang 
bersih, Maha Pemurah, 
dan menyukai 
kemurahan, dan Maha 
Mulia dan menyukai 
kemuliaan, karena itu 
bersihkanlah diri kalian, 
" aku mengiranya dia 
berkata; "Halaman 
kalian, dan janganlah 
kalian menyerupai 
orang-orang Yahudi, " 
Shalih bin Abu Hassan 
berkata; Hadits itu aku 
sampaikan kepada 
[Muhajir bin Mismar], 
lalu dia berkata; " [Amir 
bin Sa'ad bin Abu 
Waqqas] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menceritakannya 
kepadaku dari 
[Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
yang semisal, Namun 
dalam hadits tersebut 
beliau bersabda: 
"Bersihkanlah halaman 
kalian." Abu Isa berkata; 
Hadits ini gharib, dan 
Khalid bin Ilyas telah 
dilemahkan, dan dia juga 
dinamakan Ibnu Iyas. 


2724 


^■alc. (jj ijjoj^/l 111 la ^gjl-lxjll 
(jc Cliil (jc St-la a UJ.la 

IjlA ^ unr- jjl (JlaJaA jJij^Ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad bin 
Nizak Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Aswad 
bin Amir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Muhayyah] 
dari [Laits] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
telanjang (tanpa busana), 
karena kalian selalu 
bersama golongan 
(Malaikat) yang tidak 
berpisah dengan kalian, 
kecuali ketika buang air 
besar dan ketika seorang 
lelaki bersetubuh dengan 
istrinya, karena itu, 
malulah kepada mereka 
dan muliakanlah 
mereka." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, sedangkan 
Abu Muhayyah 
namanya adalah Yahya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(je gl ''"II ^jj ■ -la i a a Uj.la 
^1 (jj CLu! (jt ^JlLa (jj (jLi^JI 
^jljjLi ^)C. ^u^Lla ^)C. a u i a 
Jli ajLaj <t jTi-. ii) ^jiLa (^jlll 

j^VI ^ J^lj L>*J^ 

jj-oj jl j] JJ*J ^UaiJI (J^Aj 5li 

511 ji^l (>jj1Ij l>?3^ l)^ 

(jlS (j-oj ~l aa II ^JiLla (J^Aj 
-~ ji.^1 (»J^lj L>?jfci 
1 ftjlc. jlil oJuLa t_y^-j 
CjjAa IjlA ^ Jijr. jjI ijlljjaa SI ; 
■ ' \; (ja <3 j*j 2 jC- (jj^ta. 
IjlA (j/> V] jJ-^ (jC- (JJjjUa 

(JjT a l ill (jj 1* ^. (JlJ S-^iMI ^ 
Jij V CJJJ (Jjii. (jJ ,Ya-\\ (Jlaj 
ilikil *i jj CjjI (jlS 4fLj la j 

^JJjIa S j£ L$iajj 



bin Ya'la." 



2725 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mush'ab bin Al 
Miqdam] dari [Al Hasan 
bin Shalih] dari [Laits 
bin Abu Sulaim] dari 
[Thawus] dari [Jabir] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
beriman kepada Allah 
dan hari akhir, janganlah 
masuk kamar mandi 
tanpa busana, 
barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
akhir, janganlah 
memasukkan istrinya ke 
pemandian (umum), dan 
barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
akhir, janganlah duduk 
di dekat meja yang di 
atasnya diedarkan 
khamar." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahui hadits 
tersebut dari Thawus 
dari Jabir kecuali dari 
jalur ini. Muhammad bin 
Isma v il berkata; Laits bin 
Abu Sulaim shuduq 
(jujur dalam periwayatan 
hadits), walaupun 
sebagia periwayatannya 
ada yang wahm (cacat). 
Muhammad bin Isma v il 
berkata; Ahmad bin 
Hanbal berkata; 
"Haditsnya Laits tidak di 
bisa diandalkan, sebab 
Laits sering merafa'kan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits yang tidak 
dirafa'kan oleh perawi 
yang lain, oleh karena 
itu mereka 
melemahkannya. " 


2726 


jUai IjJ^k ^^-a 
.il-lii (jj ^Jt (jC 4 aim 

(jlS^ ojic 5c. £ 

^lluj AjIc- Aill ^jii-a ^g-jlil 

*.UaUlj (jLk_)ll ^^j^-j j»ij^J Ajlc 
(Jl^.^i] (J^^^J dlLaUaiJI jC. 
IjlA ^ J)jr. jjl (Jlij jliall ,J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abdullah 
bin Syaddad Al A'raj] 
dari [Abu 'Udzri] -dia 
pernah bertemu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- dari [Aisyah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang para lelaki dan 
wanita masuk kamar 
mandi (umum), 
kemudian beliau 
memberikan keringan 
bagi para lelaki jika 
mengenakan sarung 
(kain penutup)." Abu Isa 
berkata; Kami tidak 
mengetahui hadits ini 
kecuali dari hadits 
Hammad bin Salamah, 
sedangkan sanadnya 
tidak sedemikian kuat. 


2727 


pKiiVil ^^11 ^jIaII ^1 (jt 

^L2u]l (JaI (j-a jl (j^aJa^ (JaI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] ia berkata; 
Aku mendengar [Salim 
bin Abu Al Ja'd] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





'j j"j 'j' 1 " j""^' 


menceritakan dari [Abu 
Al Malih Al Hudzali] 
bahwa beberapa wanita 
dari penduduk Himsh 
atau Syam masuk 
menemui [Aisyah], ia 
berkata; "Kaliankah 
yang menyuruh wanita- 
wanita kalian masuk ke 
kamar mandi (umum)? 
Aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang wanita 
menanggalkan bajunya 
di selain rumah 
suaminya, melainkan ia 
telah merusak tabir 
antara dirinya dengan 
Rabbnya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. 


2728 


jj 1 jj i \l j 1 1 Hi* ^Jl 4 ilin 1 Vi 1-v 

4 jJC (\J <&l IjC jjj lljC. 

1 ll 1* w .»'« (JjSl (JiA tC. vl l/>, ,i 

Ai)l (J jjuij jSj <kila 
V JjSj ilLij 4j1c LS Jj-a 

IjlA ^ l jnr- jjl (JlaliiLaJ ojjj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] dan [Al 
Hasan bin Ali Al 
Khallal] dan [Abdu bin 
Humaid] dan yang lain, 
sedangkan redaksi 
haditsnya milik Al 
Hasan bin Ali, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin XJtbah] 
bahwa ia mendengar 
[Ibnu Abbas] berkata; 
Aku mendengar [Abu 
Thalhah] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam bersabda: 
"Malaikat tidak akan 
memasuki rumah yang 
ada anjing dan 
gambarnya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2729 


£jj Hi la (jj laa 1 Hi la 
(jC- (Jjiji (jj lillLo liiiJla. oJlljC- (jj 
Aaija ^1 (jj <&l ^jc- (jj (j-^ ■ al 
(JlaA jJai (ja^jal (jj £3lj (jl 
4aija (jj <&l ^JC- j IjI dua.3 

jij (gpaJl An Li ( _ s ic. 
*dll J J^J ^J-^ \>* JJI (3^3 
4£j!>La]l (jl ^iuij AjIc iil 1-5 i^a 
jl (Jjjlij Aj3 Ijjj (JaJj V 

La^-ii V (jja-ujl liljja&^j i a 

i« ** f * " * - 
dlpa. lift unr. jj| Jla (Jla 

a , ^ , ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] bahwa [Rabi' 
bin Ishaq] telah 
menceritakan 
kepadanya, ia berkata; 
Aku dan Abdullah bin 
Abu Thalhah pernah 
menemui [Abu Sa'id Al 
Khudri] untuk 
menjenguknya. Abu 
Sa'id berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa 
Malaikat tidak akan 
memasuki rumah yang 
ada patung atau 
gambarnya." Ishaq ragu 
(dengan redaksi 
haditsnya), tidak tahu 
yang mana (antara 
patung atau gambar). 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2730 


(jj Aill ljji^-1 -^3^ ^J^- 
^1 (jj (_>ujjJ UjIaJ liljliall 

Ulla (Jla JAlaJi Ulla (ja i al 
jill (^glLa <Ul! (J jiaj (Jlllll ojJjA 

^1 (Jlaa (Jj^ja. ^jiul ^luij AjIc- 

(jl ^jjujij j»la <La.jUll iSjjjjI ' " u£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




kami [Yunus bin Abu 
Ishaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Mujahid] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jibril datang kepadaku, 
kemudian dia berkata; 
"Sesungguhnya tadi 
malam aku datang 
kepadamu, dan tidak ada 



yang menghalangiku 
masuk menemuimu 
dalam rumah yang kamu 
tempati, kecuali karena 
pada pintu rumah ada 
gambar seorang lelaki, 
dan di dalam rumah ada 
tabir tipis yang 
bergambar dan ada 
anjingnya, perintahkan 
agar kepala gambar- 
gambar yang ada di 
pintu diptong dan 
jadikan seperti bentuk 
pohon, perintahkan agar 
tabir itu dipotong 
kemudian dijadikan dua 
bantal yang di 
hamparkan dan di 
jadikan tempat sandaran 
serta perintahkan agar 
anjing itu dikeluarkan 
dari rumah." Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukannya, anjing 
itu adalah anak anjing 
yang di jadikan mainan 
untuk Hasan dan Husain, 
" kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



wasallam 

memerintahkan supaya 
anjing tersebut di 
keluarkan." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih, dan dalam bab 
ini, ada juga hadits dari 
'Aisyah dan Abu 
Thalhah. 



2731 



CS^J tsf CP- ^ 'S^\ 

j^yiC (jj Atll .lie- (jt .l^li-i 

AjIc ill ^jii-a <^4^l 

Jill ( _ s lLa tc^ll -^JJ p3 alia J 

I s - • - i- - 

1.14 (j^i (_>mai ■ U ^ 1.14 

Ait CLuAaJl IjlA ^^jjn-aj ^Ajll 
IjA J*' 

^1 (2113 jjc. ji jAilb Sj^ailj 
I ja, ^ |j| <j £jjiu 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Muhammad Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Israeli] dari [Abu 
Yahya] dari [Mujahid] 
dari [Abdullah bin 
Amru] ia berkata; 
Seseorang memakai dua 
kain yang berwarna 
merah lewat, lalu 
mengucapkan salam 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, namun 
beliau tidak menjawab 
salamnya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib dari jalur ini. 
Makna hadits ini 
menurut para ahli ilmu, 
mereka memakruhkan 
mengenakan pakaian 
yang diwarnai dengan 
warna kuning (seluruh 
bagiannya), mereka 
berpendapat bahwa kain 
yang diwarnai warna 
merah dengan bahan dari 
madar (jenis tanah liat 
yang kering) atau 
dengan yang lainnya 
hukumnya tidak apa-apa, 
jika warnanya tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menjadi kuning." 


2732 


(j^aJj^VI ulla 4jjj3 UAla 

(jj SjjjA (jc. Jja-uij ^j] 

M Jjjjj njr- jl3 Jla ^jjj 

^ja ^a-U 1 — il^l j 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Abu 
Ishaq] dari [Hubairah 
bin Yarim] ia berkata; 
[Ali] berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mengenakan cincin 
emas, qassi, mitsarah 
danji'ah." Abu Al 
Ahwash berkata; "Itu 
adalah minuman yang 
terbuat dari gandum di 
Mesir." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2733 


IxaJa lilijla jlij (jj ^aa a lijJla 
(jj (j-aa.jll ^JC- J ji*a- 

^jj AjjlaLa ^jc. a u i u ^jj 1 " tit V ^ 

^jiLa Alii (J JJJJ u^" 0 '^ S- 1 j^- 
qC ul^-jj jiLj j 4j1c. Alii 
oiUt j SjUa 11 ^IjjI-j li^- 0 ' 

ajUa^all jj-ajj ^cl^ll AjLklj 

Aila. jl i—lAill jajla. (jc £fui (jt 
jjjj a all Ajjlj (—lAill 
Jj^jjioiVI j ^lij^Jlj JJ^)aJI 

g l3 1 " < ' la ujl^a ^ la i a i aa 

J^cxjjVI p 1J ' n 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
dan [Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Asy'ats bin Sulaim] dari 
[Mu'awiyah bin Suwaid 
bin Muqarrin] dari [Al 
Barra v bin Azib] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kepada 
kami tujuh hal dan 
melarang tujuh hal, 
beliau memerintahkan 
kami untuk mengiringi 
jenazah, menjenguk 
orang sakit, mendoakan 
orang yang bersin, 
memenuhi undangan, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menolong orang yang 
teraniaya, menunaikan 
sumpah dan menjawab 
salam. Beliau melarang 
tujuh hal dari kami, yaitu 
mengenakan cincin emas 
atau kalung emas, bejana 
emas, mengenakan 
sutera, sutra tebal dan 
sutera tipis dan qassi." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini shahih. Asy'ats bin 
Sulaim adalah Asy'ats 
bin Abu Al Asy Sya'tsa\ 
namanya Sulaim bin Al 
Aswad. 


2734 


o^j-<ujj ^)C. < . uj lm ^gjl (j j).<q La 
(jiaUjlt 1 junll alldj AjIc AUl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Maimun bin Abu 
Syabib] dari [Samurah 
bin Jundub] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kenakanlah 
pakaian warna putih, 
karena itu lebih suci dan 
lebih baik, dan 
gunakanlah kain putih 
untuk mangkafani mayit 
kalian." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih, 
dan dalam bab ini, ada 
juga hadits dari Ibnu 
Abbas dan Ibnu Umar. 


2735 


^xuilall (jj jit Uiiik JuA Hj^a 
Alii ^U^i Alii J jjuij dyl^lla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abtsar bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





i'"*- jA liU Ala. AjIc- j 
* »J- ' 1 1 ' ' J 1 "- (J ■ 1 ' ' ' w 1 

AVI '"'»>li ^yt \j\ 


Al Qasim] dari [Al 
Asy'ats yaitu Ibnu 
Sawwar] dari [Abu 
Ishaq] dari [Jabir bin 
Samurah] ia berkata; 
"Pada malam bulan 
purnama aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan melihat 
bulan, ketika itu beliau 
tengah mengenakan 
pakaian berwarna merah, 
beliau bagiku lebih 
bagus rupanya daripada 
bulan." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Asy'ats. 


2736 


tsj\ CP Is jj^'j ^j*-^ ls'j'Sj 

( _ s lLa AUl (J JJ-uJ ^^j-lt Clljl^)llj 

1 * la (jiUc- (jJ Ijiaa ia 

J^-" i a] ^1 (jt (jUiuj Uiiia. £J^j 

uS la jllij /jj l^a ^ u5 la j 

CllLui (111 IjlA 5-° 

J i'i.k ilr'ili hii!, 

jlt-v jl -*r..~il f.ljlll jjr. 
AttlW\| SI'S Sjii.i ^jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dan [Ats Tsauri] dari 
[Abu Ishaq] dari [Al 
Bara v bin Azib] ia 
berkata; Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenakan bus ana 
merah." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] seperti itu, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Ishaq] dan 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyr] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Ishaq] dengan 
hadits serupa. Dalam 
hadits tersebut, terdapat 
pembicaraan yang lebih 
banyak dari hadits ini. 
Perawi berkata; Aku 
bertanya kepada 
Muhammad, Aku 
berkata padanya: 
'Apakah hadits Abu 
Ishaq dari Al Barra" 
lebih shahih atau hadits 
Jabir bin Samurah?." 
Muhammad menilai 
kedua hadits itu shahih. 
Dalam hal ini, ada hadits 
serupa dari Al Barra v 
dan Abu Juhaifah. 


2737 


jjc AjjI (jc- iajal (jj jUI (jj 
^^iLa All! [} jlxj ClliS jJll 

vn ' '• • v> - :'•"-'!. 

^ 1 A 3 j. , ^ < i I j . „^ l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Iyad bin Laqith] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Rimtsah] ia berkata; 
"Aku pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenakan dua selimut 
berwarna hijau." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits 'Ubaidullah bin 
Iyad dan Abu Rimtsah 
At Taimi. Ada yang 
mengatakan bahwa 
namanya adalah Habib 
bin Hayyan, yang lain 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mengatakan namanya 
Rifa'ah bin Yatsribi. 


2738 


4 . 4 t". ^jC. 4 J 1 diJJ 4 IS I a 

^j-o Ja^)-<i 'Lie j al^C. Clll j ^-^J 

« * * - - 1 * - 
^ la i a . 4 \. 1 — u ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Zakariya bin Abu 
Za v idah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ayahku] dari [Mush'ab 
bin Syaibah] dari 
[Shafiyah binti Syaibah] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Pada suatu pagi, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi sambil 
mengenakan pakaian 
dari bulu berwarna 
hitam." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan gharib 
shahih. 


2739 


~ 5 — ^Ts " — 5 — ~ — TTZ -;f , 1 

jlic 1 Vi ' .lixa /o -ijc 1 Vi ' 

^jLcUC- ^jl ^ Q l all aLmja ^_)J 

dlJJ 4 ifl ■ a &\j 1a 4jjA2k 

aLjj^^ djJJ 4_L12*. J J 

J jjjj cjlaa Jh\ <J Ij diSjlc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Affan bin Muslim 
Ash Shaffar Abu 
Utsman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Hassan] bahwa dua 
orang neneknya yaitu 
[Shafiyyah binti 
'Ulayyah] dan [Duhaibah 
binti 'Ulaibah] telah 
menceritakan 
kepadanya, dari [Qailah 
binti Makhramah], 
keduanya (Shafiyah dan 
Duhaibah) adalah anak 
tiri Qailah, sementara 
Qailah adalah nenek dari 
ayah mereka berdua, dia 
berkata; "Kami datang 
kepada Nabi shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'alaihi wasallam, - 
kemudian ia 
menyebutkan hadits 
panjang- sampai 
datanglah seseorang, 
sementara sinar matahari 
tengah naik 

sepenggalahan, lalu dia 
mengatakan; 
"ASSALAAMU 
ALAIKA YA 
RASULALLAAH, " 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 
"WAALAIKAS 
SALAM 

WARAHMATULLAA 
H." Beliau yaitu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tengah 
mengenakan pakaian 
dan selimut usang yang 
diberi minyak za'faran, 
ketika itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membawa 
pelepah kurma." Abu Isa 
berkata; Kami tidak 
mengetahui hadits 
Qailah kecuali dari 
hadits Abdullah bin 
Hasan. 



2740 



j (jj JsULk Uiiik \ ^ 

(jj (j-a^^}]l ^JC. IjjA^ GJub 
SjC' (jC Aj j (jj jUft^ (jC. ^.IfrA 
(jj (jiiji (jc. t jjg (jj jj jil! 

^ jQ(". ^mI (jc. A-iic. 

CLu^a IjsA b uijr. jjl jjullkji] 

I^A A^a uj {S j^JJ ^ ' Q (j ' 

AjIc (jjl (Jjt « l dI (jc. 1 II 

(jc ' ■ u^j i a (jj jjjill ^JC (jc 
AjIc 2jI (^gila (^iill (j' 
Ijlla ^)Ac (jc ^jjj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] ia berkata, - 
dan diriwayatkan dari 
jalur lain- telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Hammad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^)ic jjll AjaI^)£ ( _ s ia-aj ^ unr- 



bin Zaid] dari [Abdul 
Aziz bin Shuhaib] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seorang laki-laki 
mengenakan za'faran." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 
[Syu'bah] meriwayatkan 
hadits ini dari [Isma'il 
bin 'Ulaiyah] dari [Abdul 
Aziz bin Shuhaib] dari 
[Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mengenakan za'faran. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] 
seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Adam] dari 
[Syu'bah]. Abu Isa 
berkata; "Makna 
makruhnya mengenakan 
za'faran bagi lelaki 
adalah bila dipakai untuk 
wewangian." 



2741 



IjiiSk (j^JC. (jJ Ija^La OLla 
(jc A j» in (jc ^ i aS\jJaSl Jljli 
Ljl dla aii) (JlJ ' ■ "1 mil (jj eUaC 
^,1*. 1 (jc t "'^^. ] jit (jj (j-cai^ 
Ajic auI <_ s i-a ^."^ (jKj* 

(Jla I alaJUa il^j J- 1 " 3 ^ (^-"J 

V fj Aii nr. I 2 Aiuif-.ll tlliil 

CJJ^a IJA (^ i n if*. ^Ji (jiiiij 

IjlA ^ji Jaaj i alia I jjj (jui-s 
(JlJ ' ■ 'M mil (jj pi LaC (jc jUluVI 
^■<*m (j-a Sjxjjj (jJ ( i 5^ a j (J^ cs^" 
Ijojjji l_L]Uji]| (jj tUaC (j« 
A \n uj ^-Lo-^ j ^ ia ■ a <c-Lcu^3 
' ■ ul jbiill (jj s-UaC (j-o (jl j° ■ "j 
(jj s-UaC (jC (jlllAk V] TJ"^ ' a 

£ 'a * -. - i ' " a"' ' - 

4 W iS (JlS (jljll j (jC t—ljUjllI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Ath 
Thayalisi] dari [Syu'bah] 
dari [Atha v bin As Sa'ib] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Abu Hafs 
bin Umar] menceritakan 
dari [Ya'la bin Murrah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
seorang lelaki 
berlumuran minyak 
wangi yang berwarna 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





' ■ ul mil (^jj iUat (jl (Jlij (_g n tf~. 

jUc <jc. t_iUll ^3 


kuning, kemudian beliau 
bersabda: "Pergi dan 
cucilah kemudian 
cucilah dan jangan 
ulangi lagi." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan, sebagian ulama 
berbeda pendapat 
tentang sanad ini dari 
Atha v bin As Sa v ib, Ali 
berkata bahwa Yahya 
bin Sa'id berkata; 
Barangsiapa mendengar 
dari Atha v pada waktu 
dulu, maka hadits yang 
dia dengar shahih, 
sementara hadits yang 
didengar oleh Syu'bah 
dan Sufyan dari Atha v 
bin Sa v ib adalah shahih, 
kecuali dua hadits yaitu 
dari Atha v dari Zadzan 
dimana Syu'bah berkata; 
Aku mendengar darinya 
di masa-masa akhir 
(hayatnya). Abu Isa 
berkata; Dikatakan 
bahwa hafalan Atha v bin 
Sa v ib buruk pada masa- 
masa akhir hayatnya. 
Dan dalam bab ini, ada 
juga hadits dari Ammar, 
Abu Musa, Anas dan 
Abu Hafs yaitu Abu 
Hafs bin Umar. 


2742 


^jc- LjjJla (JjjjVI i— LbUjkl (jj 

Vit-v jjtivlm ll jjli^Nill 

MjuI /)i (JlS a Kit j 4 ilc. iiil 

Sij a^I3 j^-3 1_>^^3 ^ °.' ''3 

,< , , 'j. - i^' 

^ la i a i aa t u.^ IJA ^ m if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf 
Al Azraq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Abu Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bekas budak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





J^tJ ^gjl ^^-^j AjbMl j}^ JJ^C 

IjI ^jSijj A\\ lie. <aujIj (JjaUI 

<M lie. <jc. JBj jjaC 


Asma v ] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Umar] 
menyebutkan, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memakai 
kain sutra di dunia, maka 
dia tidak akan 
memakainya di akhirat." 
Dan dalam bab ini, ada 
juga hadits dari Ali, 
Hudzaifah, Anas dan 
lainnya. Kami telah 
menyebutkannya dalam 
kitabul libas (kitab 
tentang pakaian). Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih, telah 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur sanad dari 
Abu Amru bekas budak 
Asma v binti Abu Bakar 
Ash Shiddiq, namanya 
adalah Abdullah 
sedangkan julukannya 
adalah Abu Amru. 
Atha v bin Abu Rabah 
dan Amru bin Dinar 
meriwayatkan hadits 
darinya. 


2743 


(2>jI (jc liulll Liiii. 4jjj3 liiii. 
Jll IjlA i2U Cllllk (JUl l^la 

* - - t - Vi - ""4 

j'« ' » W 114, ..nr. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Abu Mulaikah] dari 
[Al Miswar bin Al 
Makhramah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
membagi-bagikan 
pakaian, dan tidak 
memberikan bagian 
sama sekali kepada 
Makhramah, maka 
Makhramah berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







"Wahai anakku, 
berangkatlah bersama 
kami menghadap 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, " 
akupun berangkat 
bersamanya, lalu 
Makhramah berkata; 
"Masuklah dan 
panggilkan beliau 
untukku, " aku pun 
memanggil beliau, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dengan 
membawa pakaian, 
sambil bersabda: "Aku 
simpan ini untukmu." Al 
Miswar berkata; 
Makhramah memandang 
beliau, lalu berkata; 
"Makhramah rela." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih, Ibnu 
Mulaikah namanya 
adalah Abdullah bin 
'Ubaidullah bin Abu 
Mulaikah. 


2744 


i oJa (jj (jllc 1-jj.la ^jljic j!l 
j^aC (jc o5S (jc ^UsA UlUa 

AjIc iil ^jii-a J JJ-aj JlaSjj 
jjI <_£ JJ (j! ' ; laj illl (jj jiiljJj 
(jc t_lUll ^jA-jjC ( _ s ic Aiaaj 
(jljAC j AjjI (jc tjj] 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad Az 
Za'farani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Amru 
bin Syu'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
senang bila melihat 
bekas nikmat-Nya yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







diberikan kepada 
hamba-NYa." Dan 
dalam bab ini, ada juga 

" JO 

hadits dari Abul Ahwas 
dari ayahnya dan Imran 
bin Hushain serta Ibnu 
Mas'ud, Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan. 


2745 


^J- (jc j liliSk AliA lilla 
Aill .lie (jj JJT^ (jc ^JLLa (jj 

jLa ^i jl 1 ^laill 
(jjijjjl (jlia. (^"'J AjIc *&l 

~glll"ll1-v jj^rfij^'l 
(jC AjtlJJ (jj -^O^-Q 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Dalham bin Shalih] 
dari [Hujair bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Buraidah] dari 
[Ayahnya] bahwa 
Najasyi menghadiahkan 
sepasang sepatu 
berwarna hitam yang 
tidak di bordir kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
memakainya dan 
berwudlu sambil 
mengusap keduanya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan, hanyasannya 
kami mengetahui hadits 
ini dari hadits Dalham, 
sedangkan [Muhammad 
bin Rabi'ah] telah 
meriwayatkannya dari 
[Dalham]. 


2746 


^jl-lAgJI (ja lu] (jj (jjjlA lliAa. 
(J^a i J (jj laa a (jc '0.I1C uj la 
A ill jjr. i m» * jji jj^f- (jf- 
AjIc 'M Ls ii-a (^jill (jlAAa. (jc 
(JUj i m*t| t Vi'i ^jr. g 'i 
CluAa IjlA (JIiaLLiaSI jjj <j\ 
(jia/jJI aic (jc (j^ 
(jc ,la.lj JJC j clsjlaJI (jj 
1 ■ 1 la m (jj j^)-4C 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq Al Hamdani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mencabuti rambut uban, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



beliau bersabda: 
"Sesungguhnya uban itu 
cahaya bagi seorang 
muslim." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan, telah 
diriwayatkan dari 
[Abdurrahman bin Al 
Harits] dan yang lainnya 
dari [Amru bin Syu'aib]. 



2747 



^jj 4 aim ^^j) jjo JJiiC. j^jj lillall 



ijc. (JlJ Jla ^ (jUiuj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Abu 
Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
seorang penasehat 
adalah orang yang 
amanah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan, banyak yang 
meriwayatkan hadits ini 
dari Syaiban bin 
Abdurrahman An 
Nahwi, sedangkan 
Syaiban adalah pemilik 
kitab, haditsnya shahih, 
julukannya Abu 
Mu'awiyah. Telah 
menceritakan kepada 
kami Abdul Jabbar bin 
Al Ala Al Athar dari 
Sufyan bin 'Uyainah, dia 
berkata; Abdul Malik 
bin 'Umair berkata; Aku 
menyampaikan hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan tidak ada satu huruf 
pun yang aku kurangi. 


2748 


(jc £J^j Ijiiik j{L Ijlla 

i lUll ^jajUja j|\ i^mill ^"*J 

ojjjA ma (jjl (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Daud 
bin Abu Abdullah] dari 
[Ibnu Jud'an] dari 
[neneknya] dari [Ummu 
Salamah], dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
seorang penasehat 
adalah orang yang 
amanah (dapat di 
percaya)." Dan dalam 
bab ini, ada juga hadits 
dari Ibnu Mas'ud, Abu 
Hurairah dan Ibnu 
Umar. Abu Isa berkata; 
Hadits ini gharib dari 
hadits Ummu Salamah. 


2749 


« , $ "' B z f " ' B 

Lai] o^Ja^ (jc 4j3 (jjjfijsj 
^C. ^c. ^aJLLj ^)C. (j^ol^ojLj 

^jr. 2 'inr. ^ji jjl , jjr. t*nW\| 
UjJli, alLlj Ajic Aljl ( _ s i-a ^gjlll 

*\ . 4-i9 ^fiAj fl^a^jj ~ \ • " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dan 
[Hamzah] -dua putra 
Abdullah bin Umar, dari 
[ayahnya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "(Terkadang) 
kesialan itu ada pada 
tiga hal, yaitu; wanita, 
tempat tinggal dan 
binatang tunggangan 
(kendaraan)." Abu Isa 
berkata; hadits ini 
shahih, sebagaian 
sahabat Az Zuhri tidak 
menyebutkannya dari 
Hamzah, mereka hanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




mengatakan; Dari Salim 
dari Ayahnya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Demikianlah 
Ibnu Abu Umar 
meriwayatkan hadits ini 
kepada kami, dari 
Sufyan bin 'Uyainah dari 
Az Zuhri dari Salim dan 
Hamzah, -dua putra 
Abdullah bin Umar, - 
dari ayahnya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



wasallam. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ayahnya] dari nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu, 
namun ia tidak 
menyebut; Sa'id bin 
Abdurrahman dari 
Hamzah. Sedangkan 
riwayat Sa'id lebih 
shahih, karena [Ali bin 
Al Madini] dan 
[Humaidi] meriwayatkan 
dari [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ayahnya], keduanya 
menyebutkan; dari 
Sufyan. Abu Isa berkata; 
Az Zuhri tidak 
meriwayatkan hadits ini 
untuk kami kecuali dari 
Salim dari Ibnu Umar. 
[Malik] juga 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Az Zuhri] dan 
berkata; Dari [Salim] 
dan [Hamzah] -dua putra 
Abdullah bin Umar, - 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dari [ayah mereka 
berdua] . Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Sahl bin Sa'ad, 'Aisyah 
dan Anas. Dan 
diriwayatkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Bila kesialan 
ada pada sesuatu, maka 
hal itu ada pada wanita, 
hewa tunggangan 
(kendaraan) dan tempat 
tinggal." 


2750 


<2c. Sill ^ylLa tliLsLi Jll 


Dan telah diriwayatkan 
dari Hakim bin 
Mu'awiyah bahwa dia 
berkata; Aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada kesialan, dan 
terkadang keberkahan 
itu ada pada rumah, istri 
dan kendaraan, " Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hujr] yang 
seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Sulaiman 
bin Sulaim] dari [Yahya 
bin Jabir Ath Tha v i] dari 
[Mu'awiyah bin Hakim] 
dari [pamannya, Hakim 
bin Mu'awiyah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
ini. 


2751 


AjjUti jjI lillk (Jll AuA Hiii 
j J- Jll jji-at^l Ji- 

Atll Ait (jC jjiki (jt (jjiatVI 
AjIc- illl ^jij-a J JJ-aj Jialll 
^lllj ^| Aj^ij li) ^3 
(jUlui Jll jLagj^LLa (jjA (jUjI 
jjA (jljjl (^7.1 Vij V AjjAk ^gk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] ia 
berkata. (Dan 
diriwayatkan dari jalur 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





la i a (j i aa I LiJ la ^ > ir. 

(^.llij V Jll <jI ^3 AjIc. 

(jla a^I j (jjj (juiil 

^jl o^)^J 3^ ^3 tj-^J?^' 


lain) telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Syaqiq] 
dari [Abdullah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bila kalian bertiga, 
janganlah dua orang 
berbisik-bisik tanpa 
menyertakan orang 
ketiga." Sufyan berkata 
dalam haditsnya; 
"Janganlah dua orang 
berbisik-bisik tanpa 
menyertakan orang 
ketiga, karena hal itu 
akan membuatnya 
sedih." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Dan diriwayatkan dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
dua orang berbisik-bisik 
tanpa menyertakan yang 
satunya, karena itu akan 
menyakitkan orang 
nufmin, dan Allah 'azza 
wajalla membenci 
menyakiti orang 
mu v min." Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Ibnu Umar, Abu 
Hurairah dan Ibnu 
Abbas. 


2752 


^jlc-Vl ^JC- (jj (^J-alj Ujik 
(JjjjaS (jj l!aa < ijjJLa ^ijSLlI 
^1 (jc- JLk ^1 (jj (JjaJuj) (jc- 

i_sl2u (j~— Jjl alltij 4j1c Alii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudlail] dari [Isma'il bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Abu Khalid] dari [Abu 
Juhaifah] ia berkata; 
Aku melihat (muka) 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam putih 
(agak kemerah-merahan) 
dan tampak beruban, 
sementara Al Hasan bin 
Ali mirip beliau, beliau 
memerintahkan supaya 
memberikan kepada 
kami (kaumnya) 
tigabelas unta muda, 



kami lalu pergi hendak 
mengambilnya, belum 
sempat kami 
mengambilnya, berita 
kematian beliau sampai 
kepada kami, lantas 
mereka (para sahabat) 
tidak memberiku apa 
pun. Saat Abu Bakar 
berdiri, ia berkata; 
"Barangsiapa memiliki 
tanggungan dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
hendaklah ia datang." 
Aku pun 

menghampirinya dan 
memberitahunya, lalu ia 
memerintahkan untuk 
memberikan tigabelas 
unta kepada kami." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan. [Marwan bin 
Mu'awiyah] juga 
meriwayatkan hadits ini 
dengan sanadnya dari 
[Abu Juhaifah] seperti di 
atas. Dan yang lain juga 
meriwayatkan dari 
Isma'il bin Abu Khalid 
dari Abu Juhaifah, ia 
berkata; Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam sedangkan Al 
Hasan bin Ali mirip 
beliau." Mereka tidak 
menambahkan lebih dari 
ini. 


2753 


uJ^J lii^a jLuU (jj ^aa a UjAk 
^jl (jj (Ju„A,uil (jc \« I " (jj 

^llaj 4j1c iill (^glla ^."^ 

jj' tj ""J cs^- (j-"^' 
jjc I^A j (_g unr- 
3^ ■iJLi' (jJ (Jj* « i »l (jc 

' Mjmtl 1 )& j d 5i)-v-v 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Isma'il bin 
Abu Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Juhaifah] ia 
berkata; Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
sedangkan Al Hasan bin 
Ali mirip beliau." Abu 
Isa berkata; Seperti itu 
juga yang diriwayatkan 
oleh beberapa orang dari 
Isma'il bin Abu Khalid. 
Dalam hal ini, ada hadits 
serupa dari Jabir. Abu 
Juhaifah namanya 
adalah Wahb As Suwa v i. 


2754 


^gjA^jiJI \)» i.i (jj ^jaI^jjJ 
uJ^J (jc ^ 'JJ 1 "- jJ (jl J° ' " uiiAk 
( . )jTn^\l /o /))* m jc luuai jj 
4 ')'l LiJll * ^c. 
AjjjI pluj AjIc Alii (_gi^a 
jj^aUj ^il jjj H l ji JJC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Sa'id bin 
Al Musayyab] dari [Ali] 
ia berkata; Aku tidak 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjadikan kedua orang 
tua beliau sebagai 
tebusan untuk orang 
lain, selain Sa'd bin Abi 
Waqqash." 


2755 


jljjll g-ULall (jj (jui^JI Ijlla 
jlcAi. (jjl jc jUluj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





• 1 ^"\<-. J jS'i i nT.,i\| 
t21lia ^jl ±J ijj aS <Jll (j-alij 


bin Ash Shabbah Al 
Bazzar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Jud'an] dan [Yahya bin 
Sa'id] keduanya 
mendengar [Sa'id bin Al 
Musayyab] berkata; 
[Ali] berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
menjadikan ayah dan ibu 
beliau sebagai tebusan 
untuk seseorang kecuali 
untuk Sa'd bin Abi 
Waqqash. Beliau 
mengucapkannya pada 
saat perang Uhud: 
"Lemparlah, demi ayah 
dan ibuku menjadi 
penebusmu." Beliau juga 
bersabda kepadanya: 
"Lemparlah wahai 
pemuda yang kuat." 
Dalam hal ini, ada hadits 
serupa dari Az Zubair 
dan Jabir. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih dan diriwayatkan 
melalui beberapa jalur 
dari Ali. 


2756 


ajl (Jll A^l ^jj *^LJ^ ^*"J ^JJE. 

^ J" J J i*- 4 ^- <^ U- 3 ^ J iff , 
^jj AjjjI alia j AjIc iill ^U.-i 

»" ~ * - - \ - C' ' - f \ 


Telah di riwayatkan dari 
beberapa orang, dari 
Yahya bin Sa'id dari 
Sa'id bin Al Musayyab 
dari Sa'd bin Abu 
Waqqash ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
menjadikan kedua orang 
tua beliau sebagai 
tebusan untukku saat 
perang Uhud, beliau 
bersabda: "Lemparlah, 
demi ayah dan ibuku 
menjadi tebusanmu." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



I * la AjljC jjI 1 * la 

jjI (Jll ^1 (jj jit j 

^ la i a j i aa L u.la IJA ^ > njr- 

la 7- 11 jA j 4A] ^Aki IjlA (jLoJt 

LW L>^J^ <-S JJ ^J l£ J-^! 
(j-o Aa.1 j JiC- j A, Lu& 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'ad] 
dan [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Sa'd bin Abu 
Waqqash] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjadikan kedua orang 
tuanya sebagai tebusan 
untukku." Hadits ini 
hasan shahih. 



2757 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Utsman] -seorang 
syaikhnya- dari [Anas] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Wahai anakku." Dan 
dalam bab ini, ada hadits 
dari Al Mughirah dan 
Umar bin Abu Salamah. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih gharib 
dari jalur ini, dan hadits 
ini juga diriwayatkan 
melalui jalur lain dari 
Anas, sedangkan Abu 
Utsman adalah seorang 
syaikh yang tsiqah, dia 
adalah Al Ja'd bin 
Utsman dan dinamakan 
juga Ibnu Dinar, dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







orang Bashrah, orang- 
orang yang telah 
meriwayatkan hadits 
darinya antara lain; 
Yunus bin Ubaid, 
Syu'bah dan tidak sedikit 
dari para ulama." 


2758 


jj .Hid (jj Atll ' ; 10 Hj la 
^ la i_SjC (^jj (jia/jJI ^jc- 

^jc. (jc. < . * ^jj j^jjac. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Sa'd bin 
Ibrahim bin Sa'd bin 
Ibrahim bin 
Abdurrahman bin 'Auf] 
telah menceritakan 
kepadaku pamanku yaitu 
[Ya'qub bin Ibrahim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari ['Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [kakeknya] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan agar 
memberikan nama 
kepada bayi yang lahir 
pada hari ketujuh, 
membersihkan kotoran 
darinya dan di 
aqiqahkan." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. 


2759 


(jj Alii JlJt jjC ^j^-all ^JLLa (jj 

' "J 1 "- ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Al 
Aswad Abu Amru Al 
Warraq Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'ammar bin 
Sulaiman Ar Raqqi] dari 
[Ali bin Shalih Al 
Makki] dari [Abdullah 
bin Utsman] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam, beliau 
bersabda: "Nama-nama 
vans paling disukai 
Allah 'azza wajalla 
adalah Abdullah dan 
Abdurrahman." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib melalui jalur ini. 


2760 


^JaaJ! j»^>^> (jj <JSC ul^a 
(jC ^j-alc Ujik w J ' 
(jC (_5^a*JI jic (jj .IjC 

^jil! (JlaJls j-ac (jj! (jc. ^aU 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Uqbah bin 
Mukram Al Ammi Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Abdullah bin Umar Al 
'Umari] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Nama-nama yang 
paling disukai Allah 
adalah Abdullah dan 
Abdurrahman." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
melalui jalur ini. 


2761 


(jj l^a a UliAk 
jjc. ji ji i - liiik 

o * £ a , V ' e * a a s 

4j1c Alii t^j-lj-a Jj, ; "1 (jC 
I^A (jjjull Aic ^JJfl i^iul J 

"' a ~ B ^ ' a ' s 

Ajj (jujl j alluj aAIc Alii 

* a , 

j^C. (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir] 
dari [Umar bin Al 
Khaththab] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh aku 
melarang kalian 
memberikan nama Rafi', 
Barakah dan Yasar." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini gharib, demikianlah 
Abu Ahmad telah 
meriwayatkannya dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Sufyan dari Abu Az 
Zubair dari Jabir dari 
Umar, dan yang lainnya 
telah meriwayatkannya 
dari [Sufyan] dari [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Abu 
Ahmad adalah tsiqah 
hafidz, dan hadits ini 
yang masyhur 
dikalangan orang-orang 
adalah hadits dari Jabir 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan di 
dalamnya tidak 
disebutkan, "Dari 
Umar." 


2762 


jjl Ijjia. (ji^JC- (jj J jia-i UjJla. 
^C. jjj^aJ-a _jC. 4 Ja t'n _jC. Jjlj 

AjIc Jill Alii (J juij (juAia. 

(JlL £ ja i jl^y jlal 
lift b i»ir. jjl (JlaV Jlaja jA pi 

^ la i a i aa UJj.ja. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] dari 
[Syu'bah] dari 
[Manshur] dari [Hilal 
bin Yasaf] dari [Ar Rabi' 
bin 'Umailah Al Fazari] 
dari [Samurah bin 
Jundub] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kamu memberi nama 
anakmu; Rabah, Aflah, 
Yasar dan Najih, karena 
bila dikatakan; "Apakah 
ia (dengan menyebutkan 
salah satu dari nama 
tersebut -pent) ada 
disana?" dan di jawab; 
"Tidak." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2763 


^fLal! jjjAJ-a _jj jxa .a l^J ja 
(jc jljjll ^1 (jc jj i a Uliik 
Aj jjjj'ojjjA (_j.il (jc. £ jc^l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ijla ill* j <ult M to U<-i ^jjII 

A-aUaJI j=.jJ Alii AaC ^ 'l-sl 



Maimun Al Makki] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Az Zinnad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah], yang 
(riwayatnya) sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Nama paling 
buruk di sisi Allah pada 
hari kiamat adalah 
seseorang yang diberi 
nama raja diraja." 
Sufyan -Syahan syah- 
mengatakan; "Akhna' 
artinya paling buruk." 
Hadits ini hasan shahih. 



2764 



UjAa I A^lj jJt j jllij 

^UaSJI A«^ {j) t _£j 
(jjl (jC- (jt jjsC (jj <&l 

t " * i l ^jLS^j ^ J ■ <**- a I n l if- 

CluAa IjlA ( _ s -kjyt jjl JUkliAa. 
uJ^J aAiuil LojJ j <_Jj^)t (jj^ia. 
jjc luc. jjc (jliakll Aa l ii (jj 

(jl ^au (jc. Ant (jc- Ijsa 

Ait jjc <_s^j iUa^>i 3^ 
^jj auI Ait j i_j (jj 

42ilc.j £ii" (jJ auI Alt j a^Lui 
jjc. (ji^^ll Alt (jj 4 aJJ 4_ijI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqi] 
dan [Abu Bakar 
Muhammad bin Basyar] 
dan yang lain, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 
Al Qaththan] dari 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merubah nama 
Ashiya (durhaka), beliau 
bersabda: "Engkau 
adalah Jamilah (wanita 
cantik)." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, Yahya bin Sa'id 
Al Qaththan 
menyandarkannya dari 
'Ubaidullah dari Nafi' 
dari Ibnu Umar, dan 
sebagaian dari mereka 
meriwayatkan hadits ini 
dari Ubaidullah dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Nafi' bahwa Umar, 
meriwayatkan secara 
mursal. Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Abdurrahman bin Auf, 
Abdullah bin Salam, 
Abdullah bin Muthi', 
Aisyah, Hakam bin 
Sa'id, Muslim, Usamah 
bin Akhdari, Syuraikh 
bin Hanf, dari ayahnya 
dan Khaitsamah bin 
Abdurrahman dari 
ayahnya. 


2765 


'■S J ' "*.'^ £^ UjAa 
(jc ^-o-liall ^jic (jj ^ic Hila 

(jC. *Lljl (jC O^^JC (jj al 

, * , , .V , 

(Jc (jj j-aC (Jla 1-aJJJ J^J Jjl 
~jj<~- *1 1*11 "lill i 
AjIc <U)I ^jii-a ^Jill (jc AjjI (jc 
(jc 4_i9 ^£aj ^Ll j % $uji^yi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Nafi' Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Ali Al Muqaddami] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merubah nama 
yang jelek." [Abu Bakar] 
berkata; Mungkin [Umar 
bin Ali] berkata dalam 
hadits ini, [Hisyam bin 
Urwah] dari [Ayahnya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam secara 
mursal dan dalam hadits 
tidak menyebutkan, 
"Dari Aisyah." 


2766 


(j-a^^ll .lie (jj luu LlUa 
(jc (jLiiwj liiA^ ^-o j^Ljftll 

LW J^t>- ^ia-* LP is 

J jjjj (JlMS (jc -- 
fi1 ia > nl (jj ^lluj *Liic Jdll (j L. a 

IjIj ja^ll 2)1 a\ 

( _ s ic (_^ulill j uaa J _^>jlLiJI 

(jj (5^! sJUll 

Aijia. (jc (_ AjII ^jijjuj (_jA*j 

(ji,.-v i*nV%. 1 i,,ir. jil (jU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im] 
dari [Ayahnya] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ la i a 


wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya aku 
memiliki beberapa 
nama, aku adalah 
Muhammad, Ahmad, Al 
Mahi yang denganku 
Allah menghapus 
kekufuran, Al Hasyir 
(pengumpul) di mana 
manusia dikumpulkan di 
atas kakiku, Al Aqib 
(terakhir) yang tiada 
Nabi setelahku." Dalam 
hal ini, ada hadits serupa 
dari Hudzaifah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2767 


(jjl (jc- Clylll Ujik 4jjj3 Ljjik 

t5^' 6? Lfi- iS^k^- 
AjIc illl (_5-lj-a 1* ."^ (j^jjj* 
jjj A=J jl (^frj ^3 
LjI ^ a ml j 4"';Vs j 4 n ml 

- , i V - i e - ' - '4 

j..i-v 1 II W I 1& ..nr. jil 

^Ltll (JaI (j-axj o^)^ A9 j ^ la i a 
^jjjll jxuil (jjj (_}=>. jMI (jl 
A3 j '3 3 f~^'"3 es^ 1 " 3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Ajlan] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seseorang menyatukan 
antara nama dan kun- 
yahnya (julukan) dan 
memberi nama 
Muhammad Abu Al 
Qasim." Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Jabir. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Beberapa ulama 
memakruhkan seseorang 
menyatukan antara nama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan kun- 
yahnya, namun 
sebagaian lain 
melakukannya." 


2768 


j]_ull ^xuillll Ljl U <_sjIjj 


Diriwayatkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





ij Jlla ^llaj "Ulc iil ^ji-a 

4jlo ill ^jLa ^ill JUa <2lio1 

i^llli 1 rtttNi IjViCi S/ 
UAla (J!>LL1I ^jic (jj (jLiaJI 

a a * a , * . * a * 

jjc jyi^ (jc jjjU (jj Ajjj 
AjIc Atll ^j-lj-a 1* ."^ (jc (_>jijl 

Ul cs jSj (jl AjAljS cffic- 


mendengar seseorang 
memanggil-manggil di 
pasar; "Wahai Abu Al 
Qasim!" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menoleh, lalu 
orang itu berkata; 
"Bukan anda yang aku 
maksud." Setelah itu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
menjuluki seseorang 
dengan julukanku. " 
Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali bin Khallal] 
seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti di atas. 
Hadits ini menunjukkan 
makruhnya memberi 
kun-yah Abu Al Qasim. 


2769 


uj la Clii^)^ (jj (jjLiaJI Hi la 
(jj (jjuitll (jc (_ujjJi (jj (JjJaall 

' o a ^ * a , ' . 

AjIc auI ( _ s ii-a <&l l] jj^J JlMl 

I j^Sj y& ijj ^iLuj 

(_j ^ ' njr- (j'"-^ i*nW I 1 A £jlati 

AA.3II liA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Al Husain 
bin Waqid] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kalian memberi 
nama seperti namaku, 
maka janganlah 
memberi kun-yah 
(julukan) seperti kun- 
yahku." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan gharib 
melalui sanad ini. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2770 


uJ^J Qj^a jLuW (jJ ^ta a UliAk 
(jj __)Ja3 Hua (jUakll .la m (jj 
(jjjj'ill j^j jl'ii u.W 

M J ^jLij UJll 'aA l—llUa (jJ 

4 Mull (23jij J jjj (jl Clyljl 

JU JU ,'4-;v,<, a ,-,<ij i 

jji.i-v l"°))1-v 1 1g l\ 2 i.~i4.j i'iIm 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al Qaththan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fithr bin 
Khalifah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Mundzir yaitu Ats 
Tsauri] dari 
[Muhammad bin Al 
Hanafiyah] dari [Ali bin 
Abu Thalib] dia 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
pendapat anda jika 
anakku lahir 
sepeninggalmu?, apakah 
aku boleh menamainya 
Muhammad dan 
memberinya kun-yah 
(julukan) seperti kun- 
yahmu?" beliau 
menjawab: "Ya." Ali 
berkata; "Namun hal itu 
sebagai keringan khusus 
bagiku." Hadits ini hasan 
shahih. 


2771 


IjjAa \!* "> jji 1 ''i ' ~» 
<Ujc ^1 (jj liliill IjC. (jj J^J 

M J jjjj Jlalla <&l ^jc. (jc 
(j-o (jj ^iLj j A-iic. auI (^s-ij-a 

IjlA ^ in_;r- jjl (JlMJiSa. jt inll 

1 jl) ) <if ^j.« i njr. ["iv'ii 

(jjl (jc 2"^^^ \!* in jjI 4jL3j 

lw' » (Jjj j 

iSj lijSji r'"i^i\l 1 ■)», S"',r-. il 

- 'a B ** 3 

jjt ma jjj auI ^jc. (jt 

alluj AjIc Alii / ji-a * (jC 

- ' * 1 a ' ' 

aijjjj 4 i : i)'il r- j (JjAjc. (jjl j 
(jc 4jjI (jc au! ^c (jJ J.. J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abdul 
Malik bin Abu 
Ghaniyyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Ashim] dari [Zirr] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya di antara 
(bait-bait) syair itu ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







yang mengandung 
hikmah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib dari jalur ini, 
yang memarfu'kannya 
(menyambungkan 
sampai kepada nabi) 
hanyalah Abu Sa'id Al 
Asyaj dari Ibnu Abu 
ghaniyyah, sedangkan 
yang lainnya telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Ibnu Abu 
Ghaniyyah secara 
Mauquf. Hadits ini 
diriwayatkan dari selain 
jalur ini dari Abdullah 
bin Mas'ud dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan dalam 
bab ini, ada hadits dari 
Ubay bin Ka'ab, Ibnu 
Abbas, Aisyah, Buraidah 
dan Katsir bin Abdullah 
dari Ayahnya dari 
kakeknya. 


2772 


(jc 4jI jC jji IjjJli. Ajjj3 Ijjia. 
(jc ^Jo^)^. jC UJ^)^. jj ^ILajuj 
J JJ^J (JllSUi (JJiljt jjjl 

IjlA ^ unr- Jjl (JUl IrK-^ J, 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Simak 
bin Harb] dari [Hcrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di antara 
(bait-bait) syair itu ada 
yang mengandung 
hikmah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2773 


^^jl^ill ^-kjj^-a (jj (JJaLa-mj Qj ^ 
Via j ^jii-all J="-=>- ls^" J 

A-i-ojlc. jc *LijI (jc. oj^)C (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa Al Fazari] dan 
[Ali bin Hujr] sedangkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




maksudnya sama, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Az 
Zinad] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan untuk 
meletakkan mimbar buat 
Hasan (bin Tsabit) di 
masjid, yaitu sebagai 
tempat berdirinya, dia 
membanggakan diri 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam atau 
membela Rasulullah 



shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
menguatkan Hasan 
dengan Ruhul Qudus 
yang dapat 
membanggakan atau 
membela Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Musa] 
dan [Ali bin Hujr] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Az 
Zinad] dari [Ayahnya] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
yang semisal. Dan dalam 
bab ini, ada hadits dari 
Abu Hurairah dan Al 
Barra'. Abu Isa berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Hadits ini hasan shahih 
gharib, yaitu hadits Ibnu 
Abu Az Zinad. 



2774 



clw J°*7~ ^J^i (jl_j^3l ^jc 

(jLuijl (jt cIijIj l^ik (jLojiui 

allaj ^ U^i ^jjll 

auI 1jc.j -I all Sjit ^ 

jA J ^ uldj 4-J.lj (jiJ (jj 

(_JJlJ (jjj 4^1 jj jjj! U ^)ic <U 
alLlj Ajlc. AUl *&)l (J jiaj 

<! Jlaa j» i all Jjii ^iil 

l>? t.s^ ^ ^ 

IJA i n_;r. jjl 

(jl j^>ll ^jc- iij I 

(jc jmm (jc LLiajl ClyAkll IjlA 
IjlA j?Ji (jjj! (jc- £sjA_)ll 
(jl (jl±)A=JI IjlA JJC- ^ (_S JJJ 
allaj Ajic Alii ( _ s i-a ^-jlll 
jjj -1 T'— 'all "a'j^ac ^ 

Ale- ^ i al 

<ill .lie. (jV liliiAkll (JaI (_pa*J 
lilJjl iij pi jJaall ojJaC. Clljlfi. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit] dari 
[Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memasuki 
Makkah pada saat 
Umratul Qadla\ 
sedangkan Abdullah bin 
Rawahah berjalan di 
depan beliau sambil 
bersyair; "Biarkanlah 
orang-orang kafir pergi 
saat ini, kami akan 
menebas kalian atas 
kedatangan beliau, 
dengan tebusan yang 
melenyapkan kepala dari 
tempatnya dan yang 
membingungkan seorang 
kekasih dari 
kekasihnya." Umar 
berkata kepadanya; 
"Wahai Ibnu Rawahah, 
berada di hadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan di 
tanah haramillah (tempat 
yang Allah sucikan) ini 
kamu berani membaca 
sya'ir?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Biarkan dia wahai 
Umar, syair itu lebih 
cepat mengenai mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







(orang-orang Kafir 
Quraisy) melebihi 
lemparan tombak." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih gharib dari 
jalur ini. Dan 
[Abdurrazzaq] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Anas] 
dengan matan yang 
semakna. Riwayat lain 
menyebutkan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk 
Makkah pada saat 
Umratul Qadla\ 
sementara Ka'ab bin 
Malik berada di hadapan 
beliau." Dan hadits ini 
lebih shahih menurut 
sebagian ahli hadits, 
karena Abdullah bin 
Rawahah terbunuh pada 
saat perang Mu'tah, 
sedangkan Umratul 
Qadla v terjadi setelah 
peristiwa itu. 


2775 


Clllli JT inll (j^i S-^kij (J'i «Vi_; 

'A Cy* J 1 '. ^ . 33 Jj^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Al Miqdam bin 
Syuraih] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah], (Ayah 
Miqdam) berkata; 
"Pernah ditanyakan 
kepada Aisyah; 
'Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengucapkan sya'ir?" 
Aisyah menjawab; 
"Beliau pernah membaca 
sya'irnya Ibnu Rawahah 
dan beliau bersaya'ir 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dengan mengatakan: 
"Dan orang yang tidak 
memberimu bekal 
datang kepadamu 
dengan membawa 
berita-berita." Dan 
dalam bab ini, ada hadits 
dari Ibnu Abbas. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2776 


JJ-aC (jj lilLall ^JC- (jt liljjjj 

ijla ilLij <ulc alii to U<-i ^jjII 
ill 5LL li (.^A t% aiJ ajJS 

^jj!li| al jj J3j ^ la i a ^jlna 
jlic (jj lilLall ^jc- (jc sjJC- j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Kalimat syair 
terbaik yang diucapkan 
bangsa Arab adalah 
kata-kata Labid, yaitu; 
"Ingat, segala sesuatu 
selain Allah adalah 
batil." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
[Ats Tsauri] dan lainnya 
meriwayatkan dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] . 


2777 


Sw\ V.* " lis 

ajja 4jLa ^j-a ji&l <Lilc 
j» l'MI (jjAiiljjj <ai (jlSia 
jjal ^j-a (jjj£ljjjj 
~ . n i'i IjaJjS < 1^1 m jA j AjIaL^J! 
■ - U la li* ^jluJC j-ii jla^poa 
jjA J si jj ^3j ^laj-a (jui^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Simak] dari [Jabir 
bin Samurah] ia berkata; 
Aku menemani Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lebih dari 
seratus kali, para sahabat 
beliau 

menyenandungkan syair, 
mereka menyebut- 
nyebut perkara jahiliyah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sementara beliau diam, 
kadang beliau tersenyum 
bersama mereka." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. [Zuhair] 
juga meriwayatkannya 
dari [Simak]. 


2778 


U \ n ;r- (jj (jl a ir- (jj ^ uuc Hi la 
LW C5#=^ (^ic. l3ila. (^iijJI 

jjc. (jC- tjl^JC. 
JlUli OJJJA ^1 (jt ^JLLa 
alLlj 4jlc- illl Ai\ (J _JJJJ 
Laj3 aS la 1 i—ija. ^ D ttj (jV 

^ Sj aJ (jl (j^> <1 

^Ijj^l (^jlj ^)-aC (jjlj la ' " 
(ji,.-v i"°ti1-s. ).^4i i,,ir. jil (JU 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Utsman bin Isa Ar 
Ramli] telah 
menceritakan kepada 
kami pamanku yaitu 
[Yahya bin Isa] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Perut 
seseorang penuh dengan 
nanah yang berbau 
busuk itu lebih baik 
daripada penuh dengan 
bait-bait sya'ir." Dalam 
hal ini, ada hadits serupa 
dari Sa'd, Abu Sa'id, 
Ibnu Umar dan Abu Ad 
Darda\ Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2779 


. , i. , • . . > . ,= , 
(jC. A \* > n (jc. ^Ja i " (jj ^ a 

(jc. JJia. (jj (_>ujjJ (jc oJllj3 

(jC. (j^aLg^ ^j| (jj H m (jj l^aa ^ 

2jl ^jii-a <jjl l] jiaj (Jlllta <Jjl 

^ u aj (jl (j^i <U J;ia. la_i3 l£ la 1 

/j7„i I'n'ii (J15lj». ! ;, 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Yunus 
bin Jubair] dari 
[Muhammad bin Sa'd 
bin Abu Waqqash] dari 
[Ayahnya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Perut 
seseorang penuh dengan 
nanah yang berbau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







busuk itu lebih baik 
daripada penuh dengan 
bait-bait sya'ir." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2780 


a ■ ^\ c, ^jj J >- k -^ J 0^" o ^ *T> 11 

Al jr-. <t ill jr-. r"i^i' «T.. 

« ; » - I - ,-i ' : 
' "J 1 "- j'"^ ' 1 ' w ' ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Ash Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ali Al 
Muqaddami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi' bin Umar Al 
Jumahi] dari [Bisyr bin 
Ashim] dia telah 
mendengarnya bercerita 
dari [Ayahnya] dari 
[Abdullah bin Amru] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
membenci para tukang 
syair yang memainkan 
lidahnya, sebagaimana 
sapi memainkan 
lidahnya." Abu Isa 
berkata; dari jalur ini, 
hadits ini hasan gharib. 
Dan dalam bab ini, ada 
juga hadits dari Sa'd. 


2781 


(jj <&l lj& Ujik ^JjlLaj^l 

> *'< .'; .1 < " : ' % - \>' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab] dari [Abdul 
Jabbar bin Umar] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seseorang tidur di atas 
atap yang tidak ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







pelindungnya (pembatas 
sekelilingnya)." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Muhammad bin 
Al Munkadir dari Jabir 
kecuali dari jalur ini, 
sedangkan Abdul Jabbar 
bin Umar dinyatakan 
lemah. 


2782 


(ji-aC-VI (jc (jl-iiuj IjjSk laa 1 
(jlSlla Jh\ .jjc jc (JjI j ^1 jc 
jiiuij aJc iiil jj-a au! (J^j^j 

^ ia ] Ijj la jllij jJ "i ^ ^ 
(ji-aC-VI (jc (jl-iiuj Qija .la l 11 

ijC (jC 4JlLul ji jil'i "il-v 
C J JX^JiA jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa v il] dari [Abdullah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi kami 
nasehat pada hari-hari 
(tertentu) karena 
khawatir kami jemu. " 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al A'masy] telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaqiq bin Salamah] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] seperti hadits di 
atas. 


2783 


Ujik ^jcla^ll ^L2iA jjI liiiik 

^1 jC (ji-ttC^/l jC (JlL^a jjl 
J jLij t_L=J jlS (J-aill <_gl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam Ar Rifa'I] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Fudlail] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





ja i'ujr. (j'«^ i*«v^i 
(jj ^UiA (jC 1$ J J J3j ^^.jll 

Clilla 4 ui'ilc. (jc 4jjI (jc oj^>c 
J&\ J jjuij J] (Jiill L . 
4jle ^jJ La alLij AjIc ill (^gHa 
i "j (jj (jjJ^A lill jj lj*JJa 

A \V]\c. ^jc. ^jc. aj^^ (jj 
aiLlj <ule auI (^lla ^ J ill (jC 
(j i tJ^JjJjh IjA flljx-aj eoj 


[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] ia berkata; 
[Aisyah] dan [Ummu 
Salamah] pernah ditanya 
tentang amalan apakah 
yang paling disukai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" 
keduanya menjawab; 
'Amalan yang 
dilakkukan secara terus 
menerus sekalipun 
sedikit." Abu Isa 
berkata; Dari jalur ini, 
hadits ini hasan gharib. 
Dan telah diriwayatkan 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] bahwa dia 
berkata; 'Amalan yang 
paling disukai oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
yang dikerjakan secara 
terus menerus." [Harun 
bin Ishaq Al Hamdani] 
telah menceritakan yang 
demikian kepada kami, 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abdah] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan matan 
hadits yang semakna 
dengannya, hadits ini 
hasan shahih. 


2784 


j (jj jULk Ijjik AjjjS IjjJa 
pUaC (jc. ^j'U't *■ (ji J"^ 

Jlalli jjU. (jc j-Uj (jj 

LaJJ 4 ij ml jail (jli ^ul I axil 

(JaI da^k^ AjjjsII dj?- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Katsir bin 
Syindzir] dari [Atha v bin 
Abu Rabah] dari [Jabir] 
ia berkata; Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tutuplah bejana-bejana 
kelian, tempat-tempat air 
kalian, dan pintu-pintu 
kalian serta padamkan 
lampu-lampu kalian, 
karena bisa jadi tikus 
menyeret sumbu lampu, 
lalu membakar penghuni 
rumah." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Jabir dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


2785 


_)j jail ^jc ul^a 4jjja 1 "''* la 
gtejJJ* (jJI (Jc- 4^1 (Jc- 

< 4 ;"j«K„ \\\ [}% 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aiziz bin Muhammad] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kalian 
bepergian dimusim 
banyak rumput dan 
tanaman, maka 
berikanlah hak unta 
(untuk memakan 
tanaman dan 
rerumputan) bumi, dan 
apabila kalian bepergian 
saat kemarau, 
percepatlah kekuatannya 
dan bila kalian istirahat 
di akhir malam, jauhilah 
jalanan, karena jalanan 
merupakan jalan hewan 
dan tempat binatang 
beracun di malam hari." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



hal ini ada hadits serupa 
dari Jabir dan Anas. 



2786 



(jt jlA*Jo (jj a!L^. jt i^in 
iil jj alia J 4jlt iil ^jli-a 

Jal^Ul (_>ulj J"""^ P^Aj 

I jt A) 'Mj 43 j3 jt A) pJ3j 

( _ g 2a Alii J jAi Akl £Sj 
(j-o jt A) (_£a!Ij j u ill I ' 
( _ r uat jji (Jlagjj JaC I j Al j3 
(Jll t_y^)C- (jia^t ''"''J^ lA4 
(j-a^^ll Alt (jj Alii Alt ■ ajji 
(^At (jj LjjSj 



(jt a£jAa La AjSj (jt I jAk 

(J j» « i i)l (jt I jAku Clilalil 
dilaiill (jt ^SjAk Li (jlLit (jj 

dlLtlll jjt 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr As Sa'di] telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah bin Al 
Walid] dari [Bahir bin 
Sa'd] dari [Khalid bin 
Ma'dan] dari [Jubair bin 
Nufair] dari [An 
Nawwas bin Sam'an Al 
Kilabi] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
membuat perumpamaan 
jalan yang lurus, di atas 
dua tepi jalan ada dua 
tembok, pada keduanya 
ada beberapa pintu 
terbuka, pintu-pintu itu 
bertirai dan disetiap 
penghujung jalan ada 
penyeru yang meyeru 
manusia dan penyeru 
yang menyeru di atasnya 
Dan Allah menyeru 
menuju negeri 
keselamatan, memberi 
petunjuk kepada siapa 
saja yang Ia kehendaki 
menuju jalan yang lurus. 
QS Yunus; 25 Pintu- 
pintu yang ada di sisi 
jalan adalah batasan- 
batasan Allah, karenanya 
janganlah ada seorang 
pun yang jatuh di 
batasan-batasan Allah 
hingga tirai terbuka, 
sementara yang menyeru 
dari atasnya adalah 
penyeru Rabbnya." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



hasan gharib. Ia berkata; 
Aku mendengar 
Abdullah bin 
Abdurrahman berkata; 
Aku mendengar 
Zakariya bin Adi 
berkata; Abu Ishaq Al 
Fazari berkata; 
"Ambillah hadits yang 
disampaikan oleh para 
perawi tsiqah yang 
masih ada, dan jangan 
mengambil hadits yang 
disampaikan Isma'il bin 
Ayyasy, baik dari para 
perawi tsiqah atau bukan 
tsiqah." 



2787 



(J5lA ls }\ (jj \;» u> (jc- Aj jj (jj 
^jjLLaj^l Ju\ .lit (jj jJ-k tj' 
( _ s lLa Alii (J y^i'j) Ijjlc ^ j^Jls 

(jUa Lijj allaj <ult iil 

Ait (Jjjo^. (jlS j»lAiJI ^ "^-yi^ 
(JjSJ <^1=>-J Ait (JjjISj-oj tj-^ij 
!&La <J S-lJ^ 3 ' AjaiLsJ liAAki 

^1 (^ij iiUli \A\ iitla Jat 

LgjS ^jjj I jljl lajl lilli (Jl«£ 
■ " lii J sAiLa Lg-l3 (Ja-i. UJJ 
(JjAjII jt A) Vjajij 
~* Laj (Jjxjjj]I I -jl a I ^jJo 
jllil j (illill jA 4£jj (ya 
U diilj Aia SI Clmllj ^ailLiVI 
(AtjLiI (J jj^jj .a 

La JSl diki ^3 a1>1I 

(j-o CluAail IjlA jj A9j1^j3 
All) ( _ s lLa (^J^l (jt 4-^j JJt 

(j« ^j-a! aIIuAj j»1j^j ^-ilc 
3^j>> '"'J^ I A4 ^iajr- jjI (Jli 
jjli. iAIjAj ■>] (J!>lA j^jI (jj Autlu 

(jjl (jt t_iUll &\ (jj 

J j* > ax 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Khalid bin Yazid] 
dari [Sa'id bin Abu 
Hilal] bahwa [Jabir bin 
Abdullah Al Anshari] 
berkata; "Pada suatu 
hari, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
menemui kami, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
bermimpi seakan-akan 
Jibril berada di sisi 
kepalaku, sedangkan 
Mika'il berada di sisi 
kakiku, salah satu dari 
keduanya berkata 
kepada yang lain; 
"Buatlah perumpamaan 
baginya, " dia berkata; 
"Dengarkanlah pasti 
telingamu mendengar 
dan fahamilah pasti 
hatimu memahami, 
perumpamaanmu dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ummatmu seperti 
seorang raja yang 
hendak membuat istana, 
dan didalamnya 
dibangun rumah, setelah 
membangun rumah, dia 
menyiapkan jamuan 
makan dalam rumah 
tersebut, lalu dia 
menyuruh seorang 
utusan untuk 
mengundang rakyat agar 
menghadiri jamuannya, 
di antara mereka ada 
yang memenuhi 
undangan utusan tadi 
dan di antara mereka ada 
yang meninggalkannya, 
Allah sebagai rajanya, 
istana sebagai Islamnya, 
rumah sebagai surganya 
dan engkau wahai 
Muhammad adalah 
sebagai seorang 
utusannya, barangsiapa 
yang memenuhi 
undanganmu berarti dia 
masuk Islam, dan 
barangsiapa masuk 
Islam, berarti akan 
masuk surga dan 
barangsiapa masuk 
surga, berarti dia 
memakan apa yang ada 
di dalamnya." Hadits ini 
telah diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan sanad 
yang lebih kuat dari 
sanad hadits ini. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
mursal, karena Sa'id bin 
Abu Hilal tidak bertemu 
dengan Jabir bin 
Abdullah. Dan dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bab ini, ada juga hadits 
dari Ibnu Mas'ud. 



2788 



l^aa a llj ^ jl_2cJ 1/ai ^ Ijj 
^--al^-^JI AJa La 1 ^_jl (jC. /jj-oxo 

J^xjuia ^jjl ^jc. ^jLiuc. ^jl ^jc. 
auI ^U^i auI (3 ^ 

j j4 ni jjj *&l ijc. jjj ii.ll 

V Jl Lkl A^it Li £j 

*&l (J jjjij u 1 "** ** cJ^ 

Jll jl CLyi. alia j AjIc Atll ^lin 

il rgiaa ,J (jJL> lil UrnS 
j»A jUuil Ja_)ll agjlik tJ-?-J 

jilLij aJc iu! ~ *&l (J^jj^j 

ilLij AjIc auI Atll (J JJJJ 

liJ (Jill (jJLk LjIj (^j^Lk ^ 

(jlSj 33^)3 iLij!ia ^ 

alLlj Ajlc- AUl <&l (J J*".J 

J j^ijj -^c-^ 1 Sja ^ij jsaj Ijj 

^ ^ La pa. I all! (jia^ 
La AijUa (JjJaj ^ I Ij^Lull 
Atll (_5-lj-a <&l (J J-^J lh'j 



Aijlia'o 



AjIc- 



I LjjIj La Lu I jllii £j 

(jUaij Ajla j (jLalli 4 AlC. (jl 
( _ S JJ JLlu (J!La ilia AJ I ^jJ^)jJal 
(jjiull Itia Aj^La I j ' a3 

(jja9 AjI^Iuj A-aLxla ^Jl 
(j-a LJJwjj A-aULla (j-a 
(jla jl Ajalc. Ajaj jL! (j-aj AjIjjIi 
(J^jjjij Jiliiuilj I j*i!ijl Ajit 

3Aj e-VjA (Jll La tluLslu JUa 
jil Cilia (j-a (_SJ^i 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Adi] dari [Ja'far bin 
Maymun] dari [Abu 
Tamimah Al Hujaimi] 
dari [Abu Utsman] dari 
[Ibnu Mas'ud] ia berkata; 
"Seusai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat isya, 
beliau keluar sambil 
memegang tangan 
Abdullah bin Mas'ud, 
ketika sampai di suatu 
lembah makkah, beliau 
mendudukkannya 
kemudian membuat 
garis lingkaran di 
sekitarnya lalu bersabda: 
"Janganlah kamu 
meninggalkan garismu, 
karena akan datang 
kepadamu beberapa 
orang dan janganlah 
kamu mengajak bicara 
kepada mereka, karena 
sesungguhnya mereka 
tidak mengajak bicara 
denganmu, " Ibnu 
Mas'ud berkata; lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berlalu 
ke tempat yang beliau 
tuju, ketika aku sedang 
duduk di garisku, tiba- 
tiba datanglah kepadaku 
beberapa orang, seakan- 
akan mereka adalah 
orang-orang hitam India 
yang rambut dan tubuh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




mereka tidak terlihat, 
tapi tidak memakai kain 
penutup, mereka 
menghampiriku namun 
tidak bisa melewati 
garis, setelah itu mereka 
kembali kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, sampai 
ketika di akhir malam, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendatangiku, 
sementara say a dalam 
keadaan duduk, lalu 
beliau bersabda: "Sejak 
tadi malam aku tidak 
tidur, " kemudian beliau 



masuk ke dalam garis 
bersamaku dan 
menjadikan pahaku 
untuk bantalnya lalu 
beliau tertidur. Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidur, 
maka tarikan nafasnya 
terdengar. Ketika aku 
sedang duduk sementara 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berbantalkan pahaku, 
tiba-tiba saya melihat 
beberapa orang dengan 
mengenakan pakaian 
serba putih, hanya Allah 
yang tahu akan 
keindahan mereka, 
mereka menghampiriku, 
sedangkan sebagian dari 
mereka duduk di sisi 
kepala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan sebagian 
yang lainnya di sisi kaki 
beliau, lalu mereka 
berkata kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sesamanya: "Kita tidak 
pernah sama sekali 
melihat seorang hamba 
yang diberi sebagaimana 
yang diberikan kepada 
Nabi ini, sungguh kedua 
matanya tertidur 
sementara hatinya 
terjaga, buatlah oleh 
kalian permisalan 
untuknya, permisalannya 
seperti seorang tuan 
yang membangun istana, 
kemudian membuat 
jamuan makan, setelah 
itu ia mengundang 
orang-orang untuk 
menghadiri jamuan 
makan dan minumnya, 
barangsiapa memenuhi 
undangannya maka dia 
makan dan minum 
jamuan makanan dan 
minumannya, dan 
barangsiapa tidak 
memenuhi undangannya, 
maka dia akan 
memberinya sanksi, atau 
dia berkata; maka dia 
akan menyiksanya." 
kemudian mereka pergi, 
ketika itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terjaga dari 
tidurnya, lalu beliau 
bertanya: "Apakah kamu 
mendengar apa yang 
mereka katakan dan 
apakah kamu tahu siapa 
mereka?" Aku 
menjawab; "Allah dan 
RasulNya yang lebih 
tahu, " beliau bersabda: 
"Mereka adalah para 
Malaikat, kemudian 
apakah kamu tahu apa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



permisalan yang mereka 
buat?" aku menjawab; 
"Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu, " beliau 
bersabda: "Permisalan 
yang mereka buat adalah 
Allah yang Maha 
pemurah dan Maha 
Tinggi telah 
membangum surga dan 
menyeru hamba- 
hambaNya menuju 
surga, barangsiapa 
menjawab seruanNya, 
dia masuk surga dan 
barangsiapa tidak 
menjawabnya, Dia akan 
memberinya sanksi atau 
menyiksanya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib dari jalur 
ini, Abu Tamimah 
adalah Al Juhani, 
namanya adalah Tharif 
bin Mujalid, Abu 
Utsman An Nahdi 
namanya adalah 
Abdurrahman bin Mull. 
Hadits [Sulaiman At 
Taimi] telah 
meriwayatkan hadits ini 
darinya [Mu'tamir] dan 
dia adalah Sulaiman bin 
Tharkhan, bukan Taimi 
namun dia pernah 
singgah di Bani Taim 
sehingga dia 
dinisbahkan kepadanya. 
Ali berkata bahwa 
Yahya bin Sa'id berkata; 
"Aku tidak pernah 
melihat orang yang lebih 
takut kepada Allah 
melebihi Sulaiman At 
Taimi." 



2789 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jj 3j3L.m IAj la tj^a- 

Loll allaj Ajit Aill ^U^i ^jlll 
(_}a.j£ ^jia eUfiVI (Ji-oj (Jj-o 

5i r s r>Xij i^Mi o 15 ^ 

l^La (jjjajtjjj Lgj jlik-lJ 
csJj (jj ^1 (jt (_lU]l 

[*n^i 1 •>*, '..if. j.l (jlSSj.J*. 

I e .» ^ , , 

(j-o c_ij^)C. ^ la i a (j i aa 


kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaim bin 
Hayyan Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Mina v ] 
dari [ Jabir bin Abdullah] 
ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya 
perumpamaanku dengan 
para nabi sebelumku 
seperti seseorang yang 
membangun rumah, lalu 
ia menyelesaikan dan 
memperindahnya kecuali 
satu tempat batu bata 
yang kurang, lalu orang- 
orang memasukinya dan 
mereka terkesima 
karenanya, mereka 
berkata; "Andai bukan 
karena satu tempat batu 
bata." Abu Isa berkata; 
Dalam hal ini, ada hadits 
serupa dari Ubay bin 
Ka'ab dan Abu Hurairah. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih gharib 
dari jalur ini. 


2790 


UjJla (Jjir « l J llaa < UJ la 
jjjS ^l (jj Jaj Uliia. A; jj 

a^Uj lj| jjl a!>Lul (jj Aj j (jt 

.V^l ClljlaJI (jl 4jia. 
4°\<-. it)| V, ~ " 

(J-a*J (jl '"'1 alS (jjJaaj uj£ j 
1 jlaaj (jl (JjjI jauJ ( _ s jj ^iljj l^J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban bin Yazid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Abu Katsir] dari [Zaid 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



aA^)^! (jl L-aj ^5 aA^j-alj 
(jjiuJI ^aai t_l.ic. I jl ^ ' J 

(J-aC.1 (jl dlLaiS ^j^il 
(j^ IjlixJ jl ^Sjilj (j$J 

I Yj auI IjAi*j (jl (j3"^ 

AUU i21^)jIiI (j-a (JlLo (jl j I 4j 
(j^i lAlC. (_J jlilil (J>J (JiaS 

(JjjJ jl <-;-SAA] (_j^i]Lk 
51 j (3-atla J-aC- I^A j <_Sjl3 oA4 

aAic. (jj^-j (jl ^ ' '^^JJ aAiLj 
IaLs S^LJU iil (jlj lilllS 

L-L all iil (jll I jSidE !>U allj l a 
La ,J oAlC- *^"S-^J 

(jli a\j L^all J ^jjiljj aJ 

Lac (_a (J^J (Jj-<^ <2115 (Jj-o 

' j -. '» • "'."si 1 ' 

^jj (jl j tjp-ij A jl 1 . 

^jj (j^i *dll Ait L. uJal ajlLall 
(Jii jli jllLalU ^jjj^ liLi-aJI 
jlill ojLiI (J4-J 

0 <ijt Jl oi 1 jiijU 

aSla <UA9l IjI (Jlia Alic. I 

l^a < \ Tug'* ^£A49 ^jiiSlI^ ( Jjlal l j 
Jii (jli illl I jj^ii (jl 

jlill £'jL i}Lj (JlaS ilUji 

^1 lil ^jlk Ic-Ijjj sjiil 
La j^)^l9 (j±wa^ (j 1 

(j^ Aliij Jj=4 V AwJI c^Ua^ 

^ill Jli ill jSi, tfj jiVj^li 

^af^il ul j plaj AjIc Jill (^J-a 
^aUI (j^J j^j^-al ill (j"^ j 
o^)^^JI j jU^JI j <Lc.LLa]! j 

aaJI (jjjli (j-o AjLa <C.La=Jl3 

a!iLiVI Aijj a1=>. Asa jl^i jus 

lii (j-o Ajla Aj1aL=JI (_sjcji 
ill Jjjjj Ij 3t>-J (li^ ^i'o 

il (_JjCJjJ I jCJlla jilj-aj 



bin Sallam] bahwa [Abu 
Sallam] telah 
menceritakan kepadanya 
bahwa [Al Hants Al 
Asy'ari] telah 
menceritakan kepadanya 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
memerintahkan lima 
kalimat kepada Yahya 
bin Zakariya agar 
diamalkan dan 
memerintahkan Bani 
Israil supaya 
mengamalkannya, dan 
sesungguhnya ia hampir 
saja memperlambatnya. 
Isa berkata; 
"Sesungguhnya Allah 
memerintahkan lima 
kalimat padamu agar 
kamu amalkan dan agar 
Bani Israil kamu 
perintahkan untuk 
mengamalkannya, 
perintahlah mereka atau 
aku yang memerintah 
mereka." Yahya 
menjawab; "Aku 
khawatir bila kamu 
mendahuluiku 
menyampaikannya, aku 
akan dibenamkan atau 
disiksa." Isakemudian 
mengumpulkan manusia 
di Baitul Maqdis, masjid 
penuh sesak hingga ke 
teras, Isa berkata; 
"Sesungguhnya Allah 
memerintahkanku lima 
kalimat agar aku 
amalkan dan aku 
perintahkan kalian untuk 
mengamalkannya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Clu-Ia IjlA b uijr- jjI Jll^ill 
Laa^a (J19 C—Li^c. ?rn^ i aa 
Aj (_gj» .'n V I ClljlaJI (Jjt « l a] (jj 
CLlAlaJl IjlA JJC- aJj Ala-La 
_jj| UjAa. jUjW (jJ l^aa a UliSa. 
(jj (jlji Ujjla. ^JUlall jljljl 

(jC- ^a^LLj ^jl (jC. ^a^LLj 

^ ±i\ (jt inVI ClljlaJI 

oljx-OJ 0 jp^j ^aAjLu j A_llc. auI ^ 1 ^ 

(jjjia. ■ t u la IjlA ^ Jijr- _jjl (Jll 
^a^LLu ^ajl j C—LijC. ^ la i a 
aljj J3j ^jjlt!v^ A 2unl Jg-JjjaJI 



pertama; sembahlah 
Allah dan jangan 
menyekutukanNya 
dengan sesuatu pun, 
sesungguhnya 
perumpamaan orang 
yang menyekutukan 
Allah sama seperti 
seseorang membeli 
budak dengan uang emas 
atau perak lalu ia 
berkata; Ini rumahku dan 
ini pekerjaanku, 
bekerjalah dan tunaikan 
untukku. Tapi budak itu 
malah bekerja dan 
menunaikan untuk orang 
lain, siapa di antara 
kalian yang mau 
budaknya seperti itu? 
Sesungguhnya Allah 
memerintahkan shalat 
pada kalian, bila kalian 
shalat, maka janganlah 
menoleh, karena Allah 
menghadapkankan 
wajah-Nya ke wajah 
hambaNya saat shalat, 
selama ia tidak menoleh. 
Aku memerintahkan 
kalian puasa, dan 
perumpamaannya seperti 
seseorang berada di 
tengah-tengah 
sekelompok orang, ia 
membawa kantong berisi 
minyak kesturi, kalian 
semua kagum atau 
semerbak baunya 
mengagumkan, 
seseungguhnya bau 
(mulut) orang yang 
berpuasa lebih harum 
bagi Allah melebihi 
minyak kesturi, aku juga 
memerintahkan kalian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bersedekah, 

perumpamaannya seperti 
seseorang yang ditawan 
musuh, mereka 
membelenggu tangannya 
ke leher, mereka lalu 
memajukannya untuk 
ditebas lehernya, 
kemudian ia berkata; 
"Aku menebusnya dari 
kalian dengan yang 
sedikit dan yang banyak, 
" lalu tawanan tersebut 
menebus dirinya dari 
mereka. Aku 
memerintahkan kalian 
untuk mengingat Allah, 
sesungguhnya 
perumpamaannya seperti 
seseorang yang dikejar 
musuh dengan cepat, 
hingga ketika tiba di 
benteng yang kokoh, ia 
menjaga dirinya dari 
mereka, demikian halnya 
hamba, ia tidak menjaga 
diri dari setan kecuali 
dengan mengingat 
Allah." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dan aku 
memerintahkan lima hal 
pada kalian yang 
diperintahkan Allah 
padaku, yaitu; 
mendengar, taat, jihad, 
hijrah dan jama'ah, 
sebab barangsiapa 
meninggalkan jama'ah 
barang sejengkal, maka 
ia telah melepas tali 
Islam dari lehernya, 
kecuali jika ia kembali. 
Dan barangsiapa 
menyerukan seruan 
jahiliyah, maka ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



termasuk bangkai neraka 
jahanam." Seseorang 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, meski ia 
shalat dan puasa?" 
Beliau menjawab: 
"Meski ia shalat dan 
puasa, oleh karena itu, 
serukanlah seruan Allah 
yang menyebut kalian 
sebagai kaum muslimin, 
nufminin dan hamba- 
hamba Allah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib. Abu Isa 
berkata; Muhammad bin 
Isam'il Al Harits Al 
Asy'ari pernah bertemu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan ia 
memiliki hadits lain 
selain hadits ini. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Ath 
Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban bin Yazid] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Zaid bin 
Sallam] dari [Abu 
Sallam] dari [Al Harits 
Al Asy'ari] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti di atas 
dengan maksud yang 
sama." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih 
gharib, dan Abu Sallam 
Al Habasyi namanya 
adalah Mamthur. [Ali 
bin Al Mubarak] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Yahya bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Katsir] . 


2791 


(jc 4jI jC jjl Ujik Ajjj3 !*"''■«■ 

^-i^j^ii ^jl (jc (Jjjj! (jc oJUia 

^jiLa -ail J jjjjj JllHi (_gjxJ^\ 
(^ojAll (Jli ^i^J 4j1c Alii 

j'iij i nli t ^ i» lij i nlilg-vij 

3fiv,Cii jiiS jT^ii ijL V 

jjl (JlSji lg la j ^)J> 1 

^ la i a i oa I l-^A ^ m if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Awanah] dari [Qatadah] 
dari [Anas] dari [Abu 
Musa Al Asy'ari] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perumpamaan orang 
rmTmin yang membaca 
al-Qur v an seperti buah 
utrujah, baunya harum 
dan rasanya enak, 
sedangkan 
perumpamaan orang 
rmTmin yang tidak 
membaca al-QuTan 
seperti buah kurma, 
tidak ada baunya namun 
rasanya manis, dan 
perumpamaan orang 
munafik yang membaca 
al-Qur v an seperti 
raihanah (sejenis 
tanaman), harum baunya 
tapi pahit rasanya dan 
perumpamaan munafik 
yang yang tidak 
membaca al-QuTan 
seperti brotowali, 
baunya busuk dan 
rasanya pahit." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih dan [Syu'bah] 
juga meriwayatkannya 
dari [Qatadah]. 


2792 


lie. Ulii. 1 jlla .i-sJj jjc. j 

(jC. ^)-ax-o lj^)Ja.l 

a e ' e , ^ a ^ 

i i u.ii\| j i 1 1» i,. jr. (5 j*. j\l 
{jjlxj (Jlalla ojJ^* ls^ l/" 

AjJii £ljjll lJI JJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] dan 
yang lain, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ la i a ^j- t l-^Si ^ > ii if*. 


telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perumpamaan orang 
imfmin seperti tanaman, 
angin senantiasa 
menerpanya (ke kiri dan 
ke kanan) dan orang 
rmTmin itu akan 
senantiasa tertimpa 
musibah, sedangkan 
perumpamaan orang 
munafik seperti pohon 
padi, tidaklah ia 
bergerak hingga di 
ketam." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2793 


(jC- jllp (jJ <&l ^JC- (jC- lillLi 
Atll ^'^* auI (J (jl^)-» c - tlw' 

^Jt (JlJ L« ^jjik (j-ojjjl 

cjlaa <LLjll Ljjl (^-oij ^ 

i5j , r l\I i j2><-- ["liN-ii .Till •,«-. 
^ (J LJ& (1)' 6-? (Jf-J C 1 ^-' 

ll jjr. 1 it III 4 j -^r l-v i jj i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'nu] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya di antara 
pepohonan ada suatu 
pohon yang daunnya 
tidak berguguran, itu 
seperti seorang rmTmin, 
beritahukanlah kepadaku 
pohon apa itu?" 
Abdullah berkata; 
Orang- orang mengira 
pohon tersebut adalah 
pohon yang tumbuh 
dipadang pasir, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sementara aku 
mengiranya pohon 
kurma. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "la adalah 
pohon kurma" akan 
tetapi aku malu 
mengatakannya. " 
Abdullah berkata; "Lalu 
aku beritahukan kepada 
Umar apa yang aku kira, 
maka Umar berkata; 
"Sungguh bila kamu 
mengatakannya itu lebih 
aku sukai daripada aku 
memiliki ini dan ini." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah radliallahu 
'anhu. 


2794 


(jjl (jc t"°M Ijjia. 4jjj3 i ««^ 

(jc. j^a^,^]! Ajc jj A-aluj ^Jl 

^jiLa A) (Jj^ij (jlojJjA ^jj) 

(jl jl rtU' p^*J) » **' 

(JS <io (Jl/itj IS la 1 t ■ itjj l^-j 

(j-a ls ln V fr^ii 

(j^j jIll a i (^aJaaJl 

Jll jjLk jc tyjjUl laaJl 

j i 1 1 v; i-v <t i fa \ vi^-v •» i-v i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Al Had] dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim] dari [Abu 
Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bagaimana 
menurut kalian bila di 
pintu salah seorang dari 
kalian ada sungai, lalu ia 
mandi lima kali setiap 
harinya, masihkan ada 
kotoran yang tersisa?" 
mereka menjawab; 
"Tidak akan ada 
kotorannya tersisa 
sedikit pun." Beliau 
bersabda: "Itu seperti 
shalat lima waktu, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dengannya Allah akan 
menghapus kesalahan- 
kesalahannya." Dalam 
hal ini, ada hadits serupa 
dari Jabir. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin Mudlar 
Al Qurasy] dari [Ibnu Al 
Had] seperti hadits di 
atas. 


2795 


(_>jij| (jc ^jjuJI clijlii (jt ^jVI 
jil \"*- j jljac- (jc t-iUll 

"{ * t ; - , i , V- - 
JjSJ j>tjVI (_54=>J (JJ ^^=>- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Yahya Al Abah] dari 
[Tsabit Al Bunani] dari 
[Anas] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Perumpamaan 
ummatku seperti hujan, 
tidak diketahui (apakah) 
yang baik pada 
permulannya ataukah 
akhirnya." Abu Isa 
berkata; Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Ammar, Abdullah bin 
Amru dan Ibnu Umar. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan gharib melalui 
sanad ini. ia berkata; 
Dan diriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Mahdi 
bahwa dia menguatkan 
(hadits) Hammad bin 
Yahya Al Abah, ia 
berkata; "Dia termasuk 
salah satu dari guru 
kami." 


2796 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



o5j^)J Alii ^JC u^)ii.l 

M Ji£*a /Ljill JlUll AjjS jJo 

La 9 oik Ls ^j^fl^Jj (_}A alalia <Llic. 

alii I jSla (jjjLLiiij (_5-ojj o^a 

IjlA (j^i (_jj^)C. (jj^ia. ■ Lu la 



j^jj A)jl ^Jt (jC (UlLa UiiAa. (j»-a 
Lai] (Jll jjluj AjIc iill ^jlLa 

(jjj L«£ L>? 1 «ft < 

UJ^ULa ^Jj aaul o2lL-a 

J^C£jll JiLl j a^lj A Lul J (J OA ('Ml 

VLat (Jixiuil (J^^S (_£jLLajllj 
i- <(Vij J (J-a*J 
dllaii Jal JJ3 Jal jj3 Jc. jl$ill 
Jlla Jal JJ3 Jal JJ3 5 j^jll 

j\$jll <-kLaj (j-a J (3-«J (ji 
Jal JJ3 jc- jLaill oiL-a ^Jj 
Jc. (_5jlLajll '"'L»a Jal JJ3 
(j-o jj^cLaxJ £jjl Jal jj3 Jal jj3 
(-J^ULa Jl ajul o^LLa 
(jjJaljjij (jjlal JJ3 Jt (jjiAjill 
I jllSj (_SjL-ajllj J Jfrjll ' " ■ '— i 3 
(Jll jUaC (J^'j 5LaC jjfil (jaj 

I jlla 1 V(?:. ^ X (MU, 



kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Basyir bin Al 
Muhajir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Buraidah] dari 
[Ayahnya] dia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tahukah kalian apakah 
ini dan apakah ini?" - 
beliau sambil melempar 
dua batu kerikil, - para 
sahabat menjawab; 
'Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu, " beliau 
bersabda: "Yang ini 
seperti cita-cita dan yang 
ini seperti ajal." Abu Isa 
berkata; Dari jalur ini, 
hadits ini hasan gharib. 



2797 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'nu] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya ajal 
kalian seperti yang telah 
berlalu dari umat-umat 
sebelumnya, sama 
seperti waktu antara 
shalat ashar hingga 
terbenamnya matahari, 
sesungguhnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



perumpamaan kalian dan 
perumpamaan Yahudi 
dan Nasrani seperti 
seseorang 
mempekerj akan 
beberapa pekerja, orang 
itu berkata; "Siapa yang 
bekerja untukku hingga 
pertengahan siang, akan 
mendapatkan satu qirath 
satu qirath." Maka orang 
Yahudi bekerja untuk 
mendapatkan satu qirath 
satu qirath, lalu orang itu 
berkata; "Siapa yang 
bekerja untukku dari 
pertengahan siang 
hingga shalat ashar akan 
mendapatkan satu qirath 
satu qirat." Orang 
Nasrani bekerja untuk 
mendapatkan satu qirath 
satu qirath. Selanjutnya 
kalian bekerja mulai dari 
shalat ashar hingga 
matahari terbenam 
dengan mendapatkan 
dua qirath dua qirath. 
Maka Yahudi dan 
Nasrani marah, mereka 
berkata; Kami kerja 
lebih banyak tapi 
imbalannya sedikit. 
Orang itu bertanya: 
"Apakah aku 
menzhalimi hak kalian 
sedikit pun?" Mereka 
menjawab; "Tidak." 
orang itu berkata; "Itulah 
karuniaku, aku 
memberikannya kepada 
siapa saja yang aku 
kehendaki." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2798 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





iic UiiAk 1 jlll a^Jj jjc. j 

(jC- ^^AX-O lj^)jil (jl^3^1 

Aaj V AjI-o (Jj^ (jallll Uajj ^Knj 

jjc 4 jlje ^jj (jUalu Lii la 
(JlJj a j AuLiVl Ia$j (_£jA__)^ 

a?j V dJll jl 1L.I j l^ia iaj V 


kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] dan 
yang lain, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya manusia 
itu seperti seratus unta, 
hampir saja seseorang 
tidak menemukan satu 
pun yang berangkat 
(yang layak untuk 
ditunggangi)." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Abdurrahman Al 
Makhzumi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dengan sanad dan 
maksud yang sama. Dan 
beliau bersabda: "Tidak 
ada satu pun yang 
berangkat, atau 
bersabda: "Tidak ada 
kecuali satu pun yang 
berangkat." 


2799 


Ajc ^jj a^yi-all iftla AjjjS UuAa 

LajJ JlJ ^ilaj "Lilt jil t^ila ^dll 
ci?-^ (JliS ^^jial (Jj-aj (Jj- 0 

Ail ul j Lj_ia (jxij (jil jillj 

jji.i-v 1 14v ..nr. jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mughirah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya 
perumpamaanku dan 
perumpamaan ummatku 
seperti seseorang yang 
menyalakan api 
kemudian Mat dan 
kupu-kupu jatuh di api 
itu, dan aku memegangi 
ikatan kain kalian, 
sementara kalian tetap 
memasukinya." Abu Isa 
berkata; hadits ini hasan 
shahih dan hadits ini 
juga diriwayatkan 
melalui sanad yang lain. 



2800 



(jj jj jill .jjc- lli^a AjjjS Ujik 
^j-<L^^]| .JJC. jj $.^1x11 (jc. Laa a 

ilLij AjIc auI ^gHa <&l (J jjuij 

Jlaa t-ji£ (jj £j| (Jc ^^i. 

i iaA, 3 ^j| ^lLaj 4_l=o 
Ij iSSjIc. a5Lul]| (JUa alia j 

Ls lLa auI (J jj^jj (Jlas *&l (J jjjj 
Li ^5lLJ| iSLScj AjIc. aitl 

^jal Jla oillall J '""< 

I jjj^lull (jl Jl Alii Laj3 
^Sjjaj Lai l£\c.j |j| J jLi^jlJ^ ^ 

Jll ill i.\2i (jl j jc-l Vj ^ dJLl 



(J jjj ^aJ oj^owj ^Laic.1 (J 

Jj^VI J ij Slj^ll J 
L^L jlljail ^3 jjjjll J 
Jjjjj (Jla <&l Jj^uij Ij jLij (Jls 

Li 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Ala v bin 
Abdurrahman] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pergi 
menemui Ubay bin 
Ka'ab, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil: 
"Hai Ubay!" sementara 
dirinya tengah 
mengerjakan shalat, ia 
menoleh namun tidak 
menjawab beliau, dan 
Ubai tetap melanjutkan 
shalatnya, ia lalu 
mempercepat shalatnya 
dan langsung 
menghampiri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Ubay 
mengucapkan; 
"ASSALAAMUALAIK 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




UM, wahai Rasulullah. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



menjawab: "WA 
'ALAIKASSALAAM, 



apa yang 

menghalangimu, wahai 
Ubay untuk menjawabku 
saat aku 

memanggilmu?" Ubay 
menjawab; "Wahai 
Rasulullah, aku tadi 
sedang mengerjakan 
shalat. Beliau bertanya: 
"Apa kau tidak 
menemukan di antara 
yang diwahyukan Allah 
kepadaku agar kalian 
memenuhi panggilan 
Allah dan RasulNya bila 
menyeru kalian untuk 
sesuatu yang 
menghidupkan kalian?" 
Ubay menjawab; "Benar, 
aku tidak akan 
mengulangi, insya 
Allah." Beliau bersabda: 
"Maukah aku ajarkan 
kepadamu satu surat 
yang tidak diturunkan di 
Taurat, Injil dan Zabur, 
dan dalam al-Qur v an 
juga tidak ada yang 
sepertinya?" Ubay 
menjawab; "Tentu, 
wahai Rasulullah." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bagaimana 
kamu membaca saat 
shalat?" Perawi berkata; 
"Maka Ubay membaca 
ummul al-Qur v an (Al 
Fatehah). Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^jc. 1 Vi ^ 4-aLLjl jji Ijj la 

^jc. IaaJ ^jI ^j-a e-l-lac 
( _ s lLa A)jl (J jaJJ CluLjlla ojJjA 
Jl-lC j J ^aA liuLs ill I 

Ls lc- u',^ l>? 

IjSL ^ja-a <Jla U i21i-a La 

La Aill J jiij L Alii J 

V! ojajll ojjj-u jilijl (jl (gjaLLa 

•J&l (3 J*" J (J-^ Lj^ ^ij3l ^1 

I jjjxj j 4 Mo iiil l _ 5 -L^= 
jljall (Jii-a jli sjijalj (jl jail 

(JlLa£ 4j ^Ijj al JS3 4-al*J jjil 
^ ~*- l j ^ jAj 1 K . ^ .'n-v /\ t . 
4-aixJ (j-a (JlLaj (jl^a (J^ ^ 
(J!l-a£ 4iji ^ jA j ^3jJ3 
jj! (Jla^Li-a ^^Ic l—l! ja. 

ol jj ^3 j (juii. ' U ^ I^A ^ l n if. 
(^jja-all AluLi 

,-,°,U I 

^jC. Aia^l ^jl ^Jjia p 1 la& ^jC. 
OJJjA ^jjl (jt Aj3 jfii) aJj 



"Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, 
tidaklah diturunkan di 
Taurat, Injil, Zabur dan 
dalam al-Qur v an seperti 
itu, sesungguhnya ia 
adalah tujuh (ayat) yang 
diulang-ulang dan al- 
Qur v an yang agung yang 
diberikan padaku." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. Dalam hal 
ini, ada hadits serupa 
dari Anas bin Malik dan 
Abu Sa'id bin Al 
Mu'alla. 



2801 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Hulwani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Ja'far] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Atha v ] 
bekas budak milik Abu 
Ahmad dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengutus rombongan 
para sahabat dalam 
jumlah banyak, beliau 
meminta kepada mereka 
untuk membaca, beliau 
meminta setiap orang 
dari mereka untuk 
membacakan apa yang 
dia hafal dari Al Qur v an, 
beliau datang kepada 
seseorang yang paling 
muda umurnya di antara 
mereka dan bertanya: 
'Apa yang kamu hafal 
dari Al Qur v an wahai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Fulan?" dia menjawab; 
"Saya hafal ini dan ini 
dan surat Al Baqarah, " 
beliau bertanya: 
"Apakah kamu hafal 
surat Al Baqarah?" dia 
menjawab; "Ya, " beliau 
bersabda kepadanya: 
"Pergilah dan kamu yang 
jadi imam bagi mereka, " 
Seseorang yang paling 
terkemuka di antara 
mereka berkata; "Demi 
Allah wahai Rasulullah, 
tidak ada yang 
menghalangiku untuk 
mempelajari surat Al 
Baqarah selain karena 
aku takut tidak dapat 
mengamalkannya, " 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pelajarilah Al 
Qur v an dan bacalah, 
karena perumpamaan Al 
Qur v an bagi orang yang 
mempelajarinya 
kemudian membacanya 
seperti kantong yang 
penuh dengan minyak 
wangi, dimana wanginya 
semerbak ke setiap 
tempat, dan 
perumpamaan orang 
yang mempelajarinya 
kemudian tidur (tidak 
mengamalkannya) 
padahal Al Qur v an ada 
di hatinya seperti 
kantong yang berisi 
minyak wangi namun 
terikat." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan, [Laits 
bin Sa'ad] telah 
meriwayatkannya dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Atha v ] budak milik Abu 
Ahmad, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal, 
dan di dalam hadits 
tersebut, tidak 
disebutkan dari Abu 
Hurairah. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] dari 
[Laits] kemudian dia 
menyebutkan hadits. 


2802 


^jj jj jail .Ijc Ub^a 4jjja L±j.la 
^JLLa jj C» . a ^jc ^ 
jlSjjjA (jjl tjc ^JJ^tJc 

ilLij Ajic iil (J _>"0 

V ajLlI AjS Ijsj / sill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian menjadikan 
rumah-rumah kalian 
seperti kuburan, 
sesungguhnya syetan 
tidak memasuki rumah 
yang dibacakan 
didalamnya surat Al 
Baqarah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2803 


Hi la j^JC (jj ijiia-a Lil la 
(jc oil j (jc ^ixaJI i aa 
^JLLa ^jl ^jc ^>4^a. (jj g jaa 
J J^J (3^3 '°J^3* C5^ L^" 

- iv *" ; " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain Al Ju'fi] 
dari [Za v idah] dari 
[Hakim bin Jubair] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
sesuatu memiliki 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



puncak, dan puncaknya 
Al Qur v an adalah surat 
Al Baqarah, di dalamnya 
terdapat ayat yang 
merupakan tuannya 
ayat-ayat dalam Al 
Qur v an yaitu ayat kursi." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Hakim bin 
Jubair, sementara 
Syu'bah 

mempermas alahkan 
tentang Hakim bin 
Jubair dan 
melemahkannya. " 



2804 



(jj Sjljj jo ^SiSill J^J 

jc. 4JoLuj ^jl jc. < -la i a a 
iil ^jij-a (U jlji'j JlaJll OJJJA 
j-ojj-all ^x^. 1^)9 j-a alm^ *Llic. 

^_l=k L-a-^-J iai^k <aj ji^. 

f. HI .ft J L<iAI^}9 j - *^ ji, 1 " 10 3 

jji (Jl a-, i, La^j laia 

Sac. jjl jA UiLLa<i (jj ojljjj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Al Mughirah Abu 
Salamah Al Makhzumi 
Al Madani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Bakar Al Mulaiki] 
dari [Zurarah bin 
Mush'ab] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca HAA MUM 
(dalam surat) Al Mu v min 
sampai ayat ILAIHIL 
MASHIIR dan membaca 
ayat kursi pada waktu 
pagi, maka ia akan di 
jaga hingga tiba waktu 
sore, dan barangsiapa 
membaca keduanya pada 
waktu sore maka ia akan 
dijaga hingga tiba waktu 
pagi." Abu Isa berkata; 
Hadits ini gharib, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sebagian ahli ilmu telah 
membicarakan tentang 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar bin Abu Mulaikah 
Al Mulaiki dari sisi 
hafalannya, Zurarah bin 
Mush'ab adalah Ibnu 
Abdurrahman bin Auf, 
kakek Abu Mush'ab Al 
Madani. 



2805 



^a-ii LuSi. jLij jJ ^aa a LuSi. 

jjl je (jLj ''■ Hj la 
jjc. jc C5 -Ljc jc ( _ s Jj1 

ajg in ClljlSi \ '1 jjl LajVl Ljjjl 
(J jill r T'' dljlSi jJali I^J3 

J) lillj liLia (Jla Ala iltla 

Jll ilujj AjIc alll 1-5 l*-a <[L>ill 
jill aLu (Jaa LgJjIj I ill illi ill 

' s ~ ? * "? S . f 

Ajlc. iiil (^gHa *&l (J jj^j y .'j?^ 

V ji Caika UiLlI Jll ^3 
j jjjij J] s-Lia L^lLjla 5jxj 

La Jill alia j «Ljlc. Sll (^lLg <Ul! 

V jl <"<VU Jl! (21 'jiJ\ 

o-jjLLi j duja j"lla Jl j*j 
<.£ji.i Sj-a U ikll Jll t_liill 
pLai UjJLjjII 5 jxj V (jl >— lalal 
alia j Ajlo iill ^jii-a (Ljill J) 
(Jl ("<«U (Jll l21jjjj (Jia La (Jill 

S3 jLLi (j-* j ciijiS (JUa ji j*j V 
(ilijli Ul La Jlla Ulltl c_iiSll 

( _ s lLa /L lill (ilj r 1ft jl 
OJ^Ij (^j| ClJlla allllj Ajic- 'M 
,j lii jll /LuiJM <il Lui (ill 

ajjc. (jUaltu liljji; 5la (illuj 
auI (^11*3 /Lull Jl iL>a (Jll 

(21 jjauI (Jai La (Jlla alluj Ajic. 

(Jll cJll Laj o jlLla (Jll 

jui-s iLuJla IjiA (JlLjjSi ^Aj 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abu Laila] dari 
saudaranya yaitu [Isa] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Abu 
Ayyub Al Anshari] ia 
memiliki rak berisi 
kurma, ada hantu datang 
dan mengambilnya, lalu 
ia mengadukan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Pergilah, bila 
kau melihatnya, 
ucapkanlah 

BISMILLAAH, turutilah 
Rasulullah." lalu Abu 
Ayyub Al Anshari 
menangkapnya, hantu itu 
bersumpah tidak akan 
kembali. Akhirnya Abu 
Ayyub melepasnya lalu 
ia menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bertanya: "Apa yang 
dilakukan tawananmu?" 
Abu Ayyub menjawab: 
"Ia bersumpah tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



akan kembali." Beliau 
bersabda: "la dusta, 
memang ia terbiasa 
berdusta." Abdurrahman 
berkata; Abu Ayyub lalu 
menangkap yang kedua 
kalinya, hantu itu pun 
bersumpah untuk tidak 
kembali lagi, lantas Abu 
Ayyub melepasnya. 
Setelah itu Abu Ayyub 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Apa yang di 
lakukan tawananmu?" 
Abu Ayyub menjawab; 
"Dia bersumpah untuk 
tidak kembali." Beliau 
bersabda: "Dia dusta, 
memang ia terbiasa 
berdusta." Setelah itu 
Abu Ayyub 

menangkapnya lagi, lalu 
berkata; "Aku tidak akan 
melepaskanmu sampai 
aku membawamu ke 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." Hantu itu 
berkata; "Aku ingatkan 
padamu tentang sesuatu, 
yaitu ayat kursi, bacalah 
ay at kursi di rumahmu, 
niscaya setan tidak akan 
mendekatimu dan tidak 
juga yang lainnya." Abu 
Ayyub pun menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bertanya: "Apa yang 
dilakukan tawananmu?" 
Abdurrahman berkata; 
lalu Abu Ayyub 
memberitahukan apa 
yang diucapkan hantu 
itu, maka beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bersabda: "la benar 
walaupun sebenarnya ia 
pendusta." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Ubay bin Ka'ab. 


2806 


(jj jjj.oic (jc .llA^Jl ^JC. (jj 
jjc ijjj (jJ ^-lA l^j] (jc ^ajaJJI 

i j3 (ji ^llaj 4j]c ill! (_5^-a 

^ OjSjll Sjjio (j« (jjJJ^/l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Abdul 
Hamid] dari [Mandhur 
bin Al Mu'tamir] dari 
[Ibrahim bin Yazid] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Abu Mas'ud 
Al Anshari] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca dua ayat 
terakhir dari surat Al 
Baqarah pada malam 
hari, maka keduanya 
akan mencukupinya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2807 


(jj jUa^. UjA^. (^^ji (jj (j-a^^]l 
(jjft^^ll ^JC. (jj Cllx^ul (jC. A-aLjj 

^jI (jc Aj!>U ^1 (jc <^>=JI 

(jj (jLaijll (jC ^-o^iJI 

(Jjjj Uu£ ii ' '< iii ^1 JUi ^Jiujj 

(_pajVlj Clll jauill (Jjl^J (jl 
aSa (jiljl <lo dJjj' cs^W 

ji,.-v l"°tl1-v I.^A [ulC jli 

(_JJ^)C 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Asy'ats 
bin Abdurrahman Al 
Jarmi] dari [Abu 
Qilabah] dari [Abu Al 
Asy'ats Al Jarmi] dari 
[Nu'man bin Basyir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Sesungguhnya Allah 
telah menulis kitab (Al 
Qurian) sejak dua ribu 
tahun sebelum 
menciptakan langit dan 
bumi, Allah menurunkan 
dua ayat darinya sebagai 
penutup surat Al 
Baqarah, tidaklah 
keduanya dibaca dalam 
rumah selama tiga 
malam setan akan 
mendekatinya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. 



2808 



Liiik 

a^-lAa 4il Alt (jj -liTjll 

AjIc Alii (J-^-a l~. (jijlatilu 

jLlil alLlj 4jlc iil C5 Jj-a 

Ligjlfi (_jl_Jjlj (Jla -1*J (j^iluij Li 
Ligjlfi. jl (j jjji LigJJJj (jljjlji 
AAla Ligjlfl jl (jl jlj jLliLiii 
jC. (jV^L^j L_flljjj«a ^J;!^ (j-a 
o5j^)J (jC t^-lLjll ^^ijLi^J^LLa 
IjlA ^ unr- jjl (Jli "LiLil ^l J 

Ait CLyAkll IjlA ( _ r ia-<ij 
ijlfi. 4j$I j3 ilj'jH ^uT'J >A -^ 
clyAkJI IjlA j»l«JI (JaI ;_)'-""*; 
Ail CIujUVI ^ja lAA Lij 

<JT?J (jO^' M'jJ *-<_r?^ 

Li ^jit (JAj Li alii J Ajlc <>il 
Atll (^i-a ^ull Jli il I JJ^3 
(jjlixj (jjjlll AJaIj ^JJJ 4jlc 

a3 IjiA (_aa Ulil! ^ <u 

(Jiill S-lljJ s-i^fJ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Isma'il Abu Abdul 
Malik Al Athar] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Sulaiman] dari [Al 
Walid bin 
Abdurrahman] dari 
[Jubair bin Nufair] dari 
[Nawwas bin Sam' an] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Al Qurian 
akan datang pada hari 
Qiyamat bersama 
pemiliknya yang 
mengamalkannya di 
dunia, didahului oleh 
surat Al Baqarah dan Ali 
Imran, " Nawwas 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuat 
perumpamaan untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



keduanya (surat Al 
Baqarah dan Ali Imran) 
dengan tiga 

perumpamaan yang aku 
tidak akan melupakan 
selamanya, beliau 
bersabda: "Keduanya 
akan datang seperti dua 
awan, yang di antara 
keduanya ada cahaya, 
atau keduanya seperti 
dua awan tebal, atau 
keduanya seperti 
sekawanan burung yang 
membentangkan 
sayapnya, lalu keduanya 
berhujah untuk 
pemiliknya." Dan dalam 
bab ini, ada hadits dari 
Buraidah dan Abu 
Umamah. Abu Isa 
berkata; Dari jalur ini, 
hadits ini gharib, adapun 
makna hadits ini 
menurut ahli ilmu adalah 
akan datang pahala 
membacanya seperti ini, 
sebagian ahli ilmu 
menafsirkan hadits ini 
dan yang hadits serupa 
bahwa pahala membaca 
Al Qur v an akan datang, 
dan dalam hadits An 
Nawwas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ada dalil yang 
menunjukkan atas apa 
yang mereka tafsirkan, 
dimana Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dan para 
pemiliknya yang 
mengamalkannya di 
dunia." Hadits ini 
menunjukkan pahala 
amal akan datang. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2809 


(Jl! (Jj* a l jiI (jj ^aa < IjjAa. 

(j'(jl lii.ilu.W ^lli-vll I'l'il-v 
jlll 1*11 >li jn.il »4*uV. 

(j-o illl (Jjla. l-all! Jjt (jj 
<j| a Ia& 1 (J-a^jl V J 

(jUiiu (Jl! i-^j^l 

A\ fy&j ail 3* ls-^j^I 

fil fli nil ^ua alll (3^ (3 -0 ^JoO 1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] tentang 
penafsiran hadits 
Abdulah bin Mas'ud, ia 
berkata; "Tidaklah Allah 
menciptakan langit dan 
bumi yang lebih agung 
melebihi ayat kursi." 
Sufyan berkata; "Karena 
ayat kursi adalah kalam 
Allah dan kalam Allah 
lebih agung dari ciptaan 
Allah seperti langit dan 
bumi." 


2810 


_jj| lajia. (jiijC' (jJ Sj^aa a \ '?"^'— 
(ja i "1 ^1 (jt 4 j» l'j'i uljjl 3 jl3 
i—ijlc- (jj iljjll (Jl! 
t ijKll Sjjin Ij'ai (J-"j li'uil j'oi 
(jjj ^jliia (j^jJ 4jj|jl (^Ij il 
^jl! <jLkli]| 3I A-aLoaJI (Jio 
alLlj <jlc alll alll (J _JJJJ 

ill ^jLa JU! £5]S 

(JU jn^.^ jl jj<-- 1 l1'(t| 
jjin-v t* 1 v>i. I.^A .iiir. jil 
^ la 1 a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] ia berkata; 
Aku mendengar [Al 
Bara v bin Azib] berkata; 
"Ketika seseorang 
membaca surat Al Kahfi, 
tiba-tiba ia melihat 
binatang tunggangannya 
menghentakkan kedua 
kakinya, kemudian ia 
memandang (keatas), 
ternyata seperti awan 
atau mendung. Lalu ia 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
menceritakan hal itu 
kepada beliau. Lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam bersabda: "Itu 
adalah ketenangan yang 
turun bersama al-Qur v an 
atau turun atas al- 
Qur v an." Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Usaid bin Hudlair. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2811 


(j-o CllUI ClliC! IjS (ji Ljll illoj 
LjjJLa jjj ixia a IS la 11 7- Jill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Salim bin Abu Al Ja'd] 
dari [Ma'dan bin Abu 
Thalhah] dari [Abu Ad 
Darda v ] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca tiga ayat 
permulaan surat Al 
Kahfi, maka ia akan 
terjaga dari fitnah 
Dajjal." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dari [Qatadah] 
dengan sanad dan 
maksud yang sama. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2812 


Vis ^j^j tjj ijlj °'"3 ^ jj " I ii^x. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dan [Sufyan bin Waki'] 
keduanya berkata; telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Abdurrahman Ar Rxf asi] 
dari [Al Hasan bin 
Shalih] dari [Harun Abu 
Muhammad] dari 
[Muqatil bin Hayyan] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya setiap 
sesuatu memiliki hati, 
dan hatinya Al Qur v an 
adalah surat Yasin, 
barangsiapa membaca 
surat Yasin, maka Allah 
akan mencatat baginya 



seperti membaca seluruh 
Al Qur v an sepuluh kali 
atas balasan bacaannya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Humaid bin 
Abdurrahman. 
Sedangkan di Bashrah, 
orang-orang tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Qatadah kecuali 
dari jalur ini. Harun Abu 
Muhammad adalah 
seorang syaikh yang 
majhul (tidak diketahui). 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
bin Muhammad Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Sa'id 
Ad Darimi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] dari 
[Humaid bin 
Abdurrahman] dengan 
hadits ini. Dan dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bab ini, ada hadits dari 
Abu Bakar Ash Shiddiq, 
namun tidak sah dari sisi 
sanadnya, karena 
sanadnya lemah. Dan 
dalam bab ini, ada juga 
hadits dari Abu 
Hurairah. 


2813 


J aSLa jji ii a aJ jq»'iLjn 

jit j AAjll IjlA (j-a V! 

* 2 ' > 'tl "'* ' * * ' • * ' •'* * I *. ° 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waqi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
dari [Umar bin Abu 
Khats'am] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa membaca 
HAA MUM (surat) Ad 
Dukhan pada malam 
hari, maka tujuh puluh 
ribu malaikat akan 
memohonkan ampunan 
untuknya di pagi 
harinya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, sebab 
Umar bin Abu Khats'am 
dilemahkan, Muhammad 
berkata; "Dia adalah 
munkarul hadits (Sering 
meriwayatkan hadits 
munkar)." 


2814 


jjc. ■ . itja (jj j Ujjli. j5Lll 
M\\ J jLij (Jlllll ojJjA 

V t*ioi \<\ '„«-. j,l Ojj 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Abdurrahman Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Hubab] dari [Hisyam 
Abu Al Miqdam] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





i\ ?nA j AAjjl IjlA (j^i VI wj 


[Al Hasan] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca HAA MUM 
(surat) Ad Dukhan pada 
malam jum'at, maka 
(dosa-dosanya) akan 
diampuni." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hanya 
kami ketahui dari jalur 
ini. Hisyam Abu Al 
Miqdam dilemahkan dan 
Al Hasan tidak pernah 
mendengar dari Abu 
Hurairah. Demikian 
yang dikatakan Ayyub, 
Yunus bin Ubaid dan Ali 
bin Zaid. 


2815 


/jj lilLall -ijc /o 1 * la 

^jjl (jc (jc <_£ jfLill lillLa (jj 

Ai\ t^-lj-a ."^ >— llajLal «J 
jA j jj3 os-lii. '^^ 'j AjSc. 

jj1 :„M a .« I\U j°9 V 

U Jlaa jiij^j AjIc. auI tjl-a 

jj3 M (' liAl V US^ jjS ^Jc. 
i21jUj SjjjLo IjSJ (jl-uul 4j3 1 ill 

t—il-lc. (j-o ^ jj 4ja Lall 

ojjjA LS J\ (jc- t_lUll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Amru 
bin Malik An Nukri] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abul Jauza v ] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Sebagian sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuat 
kemah di atas 
pemakaman, ternyata ia 
tidak mengira jika 
berada di pemakaman, 
tiba-tiba ada seseorang 
membaca surat 
TABAARAKAL 
LADZII BIYADIHIL 
MULKU (Maha Suci 
Allah yang di tangan- 
Nyalah segala kerajaan) 
". sampai selesai, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Laa^a lii-la. jLjj /o Laa ^ Lil la 
oiUia (jc- 4 j» l7i Hi la j°» 7- (jj 

^gja. (Ja. jj t " lir k ii 4j| (j jj^ij 

iSljlii ojjj-a (^Aj ^)SC. 
IjlA ^ unr- jjI JliSiall oAjj 
(jjoia. < SJ-la. 



kemudian dia datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata; "Wahai 
Rasulullah 
sesungguhnya, aku 
membuat kemahku di 
atas kuburan dan saya 
tidak mengira jika 
tempat tersebut adalah 
kuburan, kemudian ada 
seseorang membaca 
surat TABARAK (surat) 
Al Mulk sampai selesai, 
" Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dia adalah 
penghalang, dia adalah 
penyelamat yang 
menyelamatkannya dari 
siksa kubur." Abu Isa 
berkata; Dari jalur ini, 
hadits ini hasan gharib. 
Dan dalam bab ini, ada 
hadits dari Abu 
Hurairah. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Abbas Al Jusyami] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya ada satu 
surat dalam Al Qur v an 
yang terdiri dari tiga 
puluh ayat, dan dapat 
memberikan syafa'at 
kepada seseorang hingga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dia diampuni, yaitu surat 
TABAARAKAL 
LADZII BIYADIHIL 
MULKU." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. 



2817 



J* (jj ^ ^ 

3 CP ^ 6^ 

V/ ailnj AjIc- Alii ^jii-a ^Jjll 
i21jUjj (Jj_^2 all I^SJ (^ji^ ^Uj 



^JJJ^]| ^jl all jj o^jjxjj 

(j^i ala JJJ^' cs 1 ^ ' - "i (JUi 

^jj jji CLul (jc. (_>^>3lVI 

Lii-li. Jli a j alia j AjIc auI 
^jc. (J^jLlafl UJ la uLd ^jj ^[y^ 

4 U n^k. ytl hill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Huraim 
bin Mis'ar At Turmudzi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Iyadl] dari [Laits] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] bahwa; 
"Tidaklah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidur hingga 
beliau membaca ALIF 
LAAM MUM TANZIL 
dan 

TABAARAKALLADZI 
BIYADILIL MULK." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini diriwayatkan oleh 
beberapa perawi dari 
Laits bin Abu Sulaim 
seperti ini, dan 
diriwayatkan pula oleh 
[Mughirah bin Muslim] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti ini. 
[Zuhair] meriwayatkan, 
katanya; "Aku bertanya 
kepada Abu Zubair; 
'Apakah kamu 
mendengar dari Jabir?" 
Ia pun menyebut hadits 
ini. [Abu Az Zubair] 
mengatakan; Hanya 
[Shafwan atau Ibnu 
Shafwan] yang 
mengabarkannya 
kepadaku. Sepertinya 
Zuhair mengingkari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits ini dari Abu Az 
Zubair dari Jabir. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Laits] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas. Perawi berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami Huraim bin 
Mis'ar telah 
menceritakan kepada 
kami Fudlail dari Laits 
dari Thawus ia berkata; 
"Keduanya melebihi 
setiap surat dalam al- 
Qur v an dengan 
tujuhpuluh kebaikan." 


2818 


(3 jjuij (Jlllll lillli (jj (jt 

jl jail <U Clil^t (jjjal£JI 
aJ Clil^c auI 3* (3^ 1 ja (j-ij 
IjsA unr- jji Jliiljall i— iLj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Musa 
Al Harasyi Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Salm bin Shalih Al 
Ijli] telah menceritakan 
kepada kami [Tsabit Al 
Bunani] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca "IDZA 
ZULZILAT" maka akan 
digantikan baginya 
dengan separuh Al 
Qur v an, barangsiapa 
membaca "QUL YAA 
AYYUHAL 
KAAFIRUUN" maka 
akan di gantikan baginya 
dengan seperempat Al 
Qur v an dan barangsiapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







membaca "QUL 
HUWALLAAHU 
AHAD" maka akan 
disamakan baginya 
dengan sepertiga Al 
Qur v an." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits syaikh ini, 
yaitu Al Hasan bin Salm. 
Dan dalam bab ini, ada 
juga hadits dari Ibnu 
Abbas. 


2819 


jj jj Ij J?- *■ (jJ ^jic UjAk 

(jc pi lac 1 "''* ojjiJJI 

<&l J J^J lmI" (_H4^- (j^ 
ClJjjJ j |j| alluj AjIc alll ^jij-a 
ilil JSj j^J ' tlh*'' 
LgjS Ij 35 j jljill iJu t_)j*j 1=J 
jji [}Mjs1\ *jj (JjJ^ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yaman bin Al 
Mughirah Al Anazi] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Atha v ] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "(Surat) IDZA 
ZULZILAT sama seperti 
separuh Al Qur v an, QUL 
HUWALLAAHU 
AHAD sama seperti 
sepertiga Al Qur v an dan 
QUL YAA AYYUHAL 
KAAFIRUUN sama 
seperti seperempat Al 
Qur v an." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Yaman bin 
Al Mughirah. 


2820 


J^aJI j»^>^> (_>J 4_jac Lli la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Uqbah bin 
Mukram Al Ammi Al 
Bashri] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(JlJ (j^i L; ' " la jjj (3* 4 J a I a) 
La (_jAic. J JJJJ Lj j ^ 

jA (35 i21x-a (JjA^ (3^ ^ C-j-?' 
(jl jail 3^ (3^ ^ 

jLaS *.L> b] lilx-a (jj^l (3^ 

ji jail £ij Jli Jfc JLa j2allj 

LjjI Lj (35 i2k-a jj' L^S 

£jj (3ll ^ (3ll (Jjja^ll 

cj jij iSi alii (j4Sl £]\l ji jiii 

IjlA ^ unr- jjl (3 °T~ jj"' (3^ 

«■ - - 



menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abu Fudaik] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Salamah bin 
Wardan] dari [Anas bin 
Malik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepada salah 
seorang sahabat beliau: 
'Apakah kamu sudah 
menikah hai fulan?" ia 
menjawab; "Belum, 
demi Allah wahai 
Rasulullah, aku tidak 
memiliki sesuatu untuk 
aku pakai menikah." 
Rasulullah bertanya: 
"Bukankah kamu punya 
(hafalan) QUL 
HUWALLAHU 
AHAD?" Ia menjawab; 
"Betul." Beliau 
bersabda: "Sepertiga al- 
Qur'an." Beliau 
bertanya: "Bukankah 
kau punya (hafalan) 
IDZAA JAA V A 
N AS HRULL AAHI 
WAL FATH?" ia 
menjawab; "Benar." 
Beliau bersabda: 
"Seperempat al-Qur'an." 
Beliau bertanya: 
"Bukankah kamu punya 
(hafalan) QUL 
Y AA V A Y YUH AL 
KAAFIRUUN?" ia 
menjawab; "Benar." 
Beliau bersabda: 
"Seperempat al-Qur'an." 
Beliau bertanya: 
"Bukankah kau punya 
(hafalan) IDZAA 
ZULZILATIL 
ARDLU?" ia menjawab; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jLluJ (jj l^aa aj ^ ^ 

(jj (ji^jll ^JC- UJ la 
jC. j^ . aJ ia jC. S-lJIJ 

(jC. (jjiia LW JJ^ L)^- (4^ 

(_Jjjl ^1 (jt t_ljjl ^1 ol jjol 
AjIc a«I ^jii-a l] jj^J lJuSLS 
Ijij (jl a£ la I jt- »jl alluj 

(jLaajll (jj o5u3j An lu ^1 j 

J- 4 ^ LW'j L>"jl J '^jA csf'j 
I ^A ^LliC. jjI (Jls J j» hia j 

liaJ i_ajaj Vj (jui-s '"'J^ 
(j-o (jj-u^l iLlAlail I ^A (_£jj 

jj ts^" ^*J^J oil j AjI jj 
J5j (j^aljC (jj (Jjjjaallj (JjjI jjjI 
^j-o j JjiC- j Ajx^u (_£jJ 
jj'^'"' (jt ClyAaJI IjlA Clll£ll 
Ajj I jjjialialj 



"Benar." Beliau 
bersabda: "Seperempat 
al-Qur'an." Beliau 
bersabda: "Menikahlah.' 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini has an. 



2821 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dan [Muhammad bin 
Basyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah] dari 
[Manshur] dari [Hilal 
bin Yasaf] dari [Rabi' 
bin Khutsaim] dari 
[ Amru bin Maimun] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [istrinya 
Abu Ayyub] dari [Abu 
Ayyub] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidakkah 
salah seorang dari kalian 
mampu membaca 
sepertiga Al Qur v an 
dalam waktu semalam, 
barangsiapa membaca 
ALAAHUL 
WAAHIDUSH 
SHAMAD (Surat Al 
Ikhlas) berarti dia 
membaca sepertiga Al 
Qur v an." Dan dalam bab 
ini, ada hadits dari Abu 
Darda\ Abu Sa'id, 
Qatadah bin Nu'man, 
Abu Hurairah, Anas, 
Ibnu Umar dan Abu 
Mas'ud. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan, dan 
kami tidak mengetahui 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



seorang pun 

meriwayatkan hadits ini 
yang lebih baik dari 
riwayatnya Za v idah, dan 
riwayatnya 

disempurnakan pula oleh 
[Israel] dan [Al Fudlail 
bin Iyadl]. Syu'bah dan 
yang lainnya juga telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari orang-orang tsiqah 
dari Manshur, namun 
mereka sedikit 
bertentangan dalam 
hadits ini. 



Hurairah] ia berkata; 
"Saya pulang dari 
perjalanan bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
mendengar seseorang 
membaca QUL 
HUWALLAAHU 
AHAD ALAAHUSH 
SHAMAD, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wajib." Aku bertanya; 
"Wajib apa?" Beliau 
menjawab: 

"(mendapatkan) Surga." 
Abu Isa berkata; Hadits 



2822 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Sulaiman] dari [Malik 
bin Anas] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdurrahman] dari 
[Ibnu Hunain] bekas 
budak milik keluarga 
Zaid bin Al Khaththab 
atau budak Zaid bin Al 
Khaththab, dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



i ajil (jj jj-a (jj a UJ la 
(3$-^ Jjl U^ 1 ^ 1 ^ ^ 

jVj jjjijl jjc. ^jjliJI CjjIj (jt 
4j]c jil ^jij-a (^JjJI (ja£lLa 
j^jjLo ^jj (3^ I j5 (ji Jl3 jilulj 
4jC '« illl jA (35 oji 
(jj£j (jl VI AiLi (jlmxa t_j_5j j> 
^jjjll (jc. jlILiVI la^jJJJ * > °^'~- 
jl jl (ji (315 ^luij AjIc 'M C5 ii-a 
t5 Jc ^U3 <juil j5 ^jic ^li (jl 
AjLo Akl Alii jA (35 I j5 £j AijLoJ 
AJ JjSj A-aUall ijj (jl£ I jll Sji 
^ff lie Ij JIxjj liljlfi 4-0^ 
jjl (315 4i=JI lilii-oj ^jlc (3=>.jI 

(j-o <_JjjC i sj-la. IAA l njr- 

(^ jj a5j (jjijl (jc diAli ■ - IJ la 
4-i.jll laA JJC (j-o ciujaJI laA 
CjjIj (jc Lu3jl 



ini has an gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Malik bin 
Anas. Ibnu Hunain 
adalah 'Ubaid bin 
Hunain. 



2823 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Marzuq 
Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin 
Maymun Abu Sahl] dari 
[Tsabit Al Bunani] dari 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca QUL 
HUWALLAAHU 
AHAD setiap hari 
seratus kali, niscaya 
dosa-dosanya selama 
lima puluh tahun akan 
terhapus, kecuali jika dia 
mempunyai hutang, " 
Dan dengan sanad ini 
pula, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
beranjak tidur ke tempat 
tidurnya, kemudian 
miring ke sebelah 
kanannya sambil 
membaca QUL 
HUWALLAAHU 
AHAD sebanyak seratus 
kali, maka pada hari 
kiyamat, Rabb Tabaraka 
wa Ta'ala akan berkata 
kepadanya: "Wahai 
hamba-Ku, masuklah 
surga di sebelah 
kananmu." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







gharib dari hadits Tsabit 
dari Anas, Dan hadits ini 
telah diriwayatkan juga 
dari jalur yang lain dari 
Tsabit. 


2824 


^jc. ^JLLa ^jl ^jj (JJ^ m Hi ^k 

(Jjjjj (Jlalli ojjjA ^1 (jc- 

ligjl jail (iJj .ikl ail 
^ la i a i oa ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Ad Duri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Mukhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"QUL HUWALLAAHU 
AHAD menyamai 
sepertiga al-Qur'an." 
Hadits ini hasan shahih. 


2825 


uJ^J 1 jM^ (lW ^k * UliSk 

(jj -ll_)j lijik .la in (jj 
ojjjA ^1 (jt gj^-k Jjl Ujik 
AjIc- Alii ^jii-a J JJ-aj (IjllHi 

j»£jjc 1 jalLi 1 pLij 

aAIc iiil ^U.-i auI ^^jj ^rjk ? 
(3=>.i £3 Ski iil jA 3a 1 jaa allij 

(J j' "J (3' (J'" 1 * " ' ' ' L? M 
^jjli pLij AjSc. <&l C5 Jj-a <Ul! 

»1 ajoill jj^i ilk l^)fk IjlA (_£J$ 
AjIc Alii ^U.-i <&l ^ij ^jk p 
^SjIc. ijstiu Cila [Jl (Jlia illy 
ciilii (J^xj tjplj VI (jl jail (iJj 

I'lv^i Ui> t.,it-. j,l £]lai)ja\| 
1 (j-o C—IJ^)^. ?t la i a i aa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Kaisan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Berkumpullah, aku 
akan membacakan 
sepertiga al-Qur'an pada 
kalian." Abu Hurairah 
mengatakan; "Orang- 
orang pun berkumpul, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



lalu Nabiyullah keluar, 
lalu beliau membaca 
QUL HUWALLAAHU 
AHAD, setelah itu 
beliau masuk. Maka 
sebagaian orang berkata 
pada yang lain; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku akan 
membacakan seperti al- 
Qur'an pada kalian, " 
dan menurutku, ini 
adalah kabar dari langit. 
Setelah itu Nabiyullah 
keluar sambil bersabda: 
"Aku tadi bersabda 
bahwa aku akan 
membaca sepertiga al- 
Qur'an untuk kalian, 
ingat, sesungguhnya ia 
menyamai sepertiga al- 
Qur'an." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib melalui 
jalur ini. Abu Hatim Al 
Asyja'i namanya adalah 
Salman. 



2826 



^Jt liiik t_>uJji (jj (J.)* ** 1 "j 
(jj A)jl lu& (jc l^a a (jj jj^xJI 
(jC ^jUjI duL] (jc 

UK(jl£a 
jl lil U (Jll us jll 

(jjj du*3 Lgj ja^ojl (jl I 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Tsabit Al Bunanni] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; "Seorang 
sahabat Anshar 
mengimami mereka di 
Masjid Quba\ setiap 
kali mengawali untuk 
membaca surat (setelah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




hingga selesai, lalu ia 
melanjutkan dengan 
surat yang lain, dan ia 
selalu melakukannya di 
setiap rakaat. Lantas 
para sahabatnya 
berbicara padanya, kata 
mereka; "Kamu 
membaca surat itu lalu 
menurutmu itu tidak 
mencukupimu, hingga 
kamu melanjutkannya 
dengan surat yang lain, 
bacalah surat tersebut 



al fatihah -pent) dalam 
shalat, ia selalu 
memulainya dengan 
membaca QUL 
HUWALLAHU AHAD 



atau tinggalkan lalu 
bacalah surat yang 
lain!." Sahabat Anshar 
itu berkata; "Aku tidak 
akan meninggalkannya, 
bila kalian ingin aku 
menjadi imam kalian 
dengan membacanya, 
maka aku akan 
melakukannya dan bila 
kalian tidak suka, aku 
akan meninggalkan 
kalian." Sementara 
mereka menilainya 
sebagai orang yang 
paling mulia di antara 
mereka, maka mereka 
tidak ingin diimami oleh 
orang lain. Saat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 
mereka, mereka 
memberitahukan 
masalah itu, lalu beliau 
bersabda: "Hai fulan, 
apa yang 

menghalangimu untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



melakukan yang 
diperintahkan teman- 
temanmu dan apa yang 
mendorongmu membaca 
surat itu disetiap 
rakaat?" ia menjawab; 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
menyukainya." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
mencintainya akan 
memasukkanmu ke 
dalam surga." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, shahih dari jalur 
ini dari hadits 
'Ubaidullah bin Umar 
dari Tsabit. [Mubarak 
bin Fadlalah] 
meriwayatkan dari 
[Tsabit] dari [Anas] 
bahwa seseorang 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
menyukai surat ini, yaitu 
QUL HUWALLAAHU 
AHAD." Beliau 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
mencintainya akan 
memasukkanmu ke 
dalam surga." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud 
Sulaiman bin Al Asy'ats] 
seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Walid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mubarak 
bin Fadlalah] seperti ini. 



2827 



mJ^J u^-^a jljuij (jJ ^aa a I 'ii w 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jj» "g-vN j J ci jj) 2 )«r. jjci 


kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Khalid] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Qais bin Abu Hazim] 
dari ['Uqbah bin Amir 
Al Juhani] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Allah 
menurunkan beberapa 
ayat yang belum pernah 
ditemukan 
bandingannya, yaitu; 
QUL A'UUDZU 
BIRABBIN NAAS 
hingga akhir surat dan 
QUL A'UUDZU 
BIRABBIL FALAQ 
hingga akhir surat." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2828 


^ \ njr. jjl (JlJoiLLa (J£ jjJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Ali bin 
Rabah] dari [Uqbah bin 
Amir] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan 
kepadaku agar aku 
membaca AL 
MUAWWIDZATAIN 
(surat Al Falaq dan An 
Naas) setiap selesai 
shalat." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan gharib. 


2829 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(J JJJJ Jllilll <2ijlc. jjC- al2iA 

S S ^ S S 

(cill alia J AjIc- auI ^jij-a <&l 
£i 4j jAli jA j (jl jail IjSj 
j »JJJ^ S^ajjall 

Ala (jl2i 4j1c jA j 4 j» ui Jla 
ilu-la Ija ^ njr. jjl (jlijl 
^ la i a j-""' 


kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dan 
[Hisyam] dari [Qatadah] 
dari [Zurarah bin Aufa] 
dari [Sa'd bin Hisyam] 
dari ['Aisyah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
membaca al Qur'an dan 
ia mahir membacanya, 
maka ia akan bersama 
golongan orang-orang 
mulia lagi baik 
sedangkan orang yang 
membacanya -Hisyam 
berkata; dengan susah, 
sementara Syu'bah 
mengatakan; dengan 
berat- maka ia akan 
mendapat dua pahala." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2830 


Ujjij Oi ^ ''''*'' a 
jj jjliS jc. ^jLaAwj jj afla 

^jC. OJAJ-ia jj a 1 ^l & jc. (jl^l^) 

J jj^j Jlalla i—illia ^1 (jj 

1 j3 (ji allaj Jill ^U^i 

iNi Jits lv;!„lj jljf 

2 jail 4j iil AiLjil A-al »J^-j 
jj j^fl-^j ^ la i aj fijLiLul 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Hafs bin 
Sulaiman] dari [Katsir 
bin Zadzan] dari [Ashim 
bin Dlamrah] dari [Ali 
bin Abu Thalib] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa membaca 
Al Qurian kemudian dia 
menghafalnya dan 
menghalalkan apa yang 
dihalalkan Al Qurian 
serta mengharamkan apa 
yang diharamkan Al 
Qurian, niscaya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dengannya Allah akan 
memasukkannya ke 
dalam surga dan dapat 
memberi syafa'at kepada 
sepuluh keluarganya 
yang wajib masuk 
neraka." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, padahal 
sanadnya tidak shahih, 
Hafs bin Sulaiman telah 
dilemahkan dalam 
masalah hadits. 



2831 



jllLiJI (jc dsLj^ll a 

tiijLkii (jji m 

jj, '— (j^LiJI lip A^Liill 
yc ^jlc ciALia ciyjLkVI ,J 
i_sly V (j iMjAll jj/iI Li ciilka 

I j'^il^ (julill (jl 
Cila Ia jiii iaj Jta ciy^LkVl 

J jjuij <"l» aui ja (_j| Laf (Jll ^aitj 

v/i (3jsj iii ^u^i 

^^jL-all La ' " ilaa <iia Lgil 
(Jla J j^^j Ij L$-La 

La jiij (jl£ La Uj <J3 

(J i aall jA j ^Slu La j aS J«J 

Aill (Jji. jA j Alii AlLbl OJJC 
jA j ajSaJl jSiill jA j (jjiall 
V (^ill ^A ( LlilLiill ialjUl 
<J (_pljS3j s-Ij>aVI ^ 

iLaiAJl Ala ^llaj "duJtfl 
LaSJJ JjSI o^iS (J _lc (31^) 
j] (j?JI Ajjj 1] (ej]| jA 4 ;M a c 
U| j3 1 'it a l ji LiJ I jlll ( _ s i^ 4 j* a \ \i 
Aj liall AJu^>]l (_J^J I lax. 
<U (J-aC (j-aj (jj-lLa <J (JlS (ja 
IcJ j-°J (Jic Aj tj^J -J^' 

^jluJC jj! (Jlijjcl Lj liljlj lAAi. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Ali Al 
Ju'fi] ia berkata; Aku 
mendengar [Hamzah Az 
Zayyat] dari [Abu Al 
Mukhtar Ath Tha v i] dari 
[Ibnu Akhi Al Harits Al 
Awar] dari [Al Harits] 
ia berkata; "Aku pernah 
lewat masjid, sedangkan 
orang-orang tengah larut 
dalam pembicaraan yang 
bathil, lalu aku menemui 
[Ali], aku berkata; 
"Wahai Amirul 
Mukminin, apa anda 
tidak melihat orang- 
orang tengah larut dalam 
pembicaraan yang bathil 
(dengan mengabaikan 
membaca Al Qur'an - 
pent)?, " Ali bertanya; 
'Apakah mereka telah 
melakukannya?" Aku 
menjawab; "Ya." Ali 
berkata; "Ingatlah, aku 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'alaihi wasallam 
bersabda: "Ingatlah, 
sesungguhnya akan 
terjadi fitnah." Lalu aku 
bertanya; "Bagaimana 
solusinya wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Kitab Allah, 
di dalamnya ada kisah 
tentang peristiwa 
sebelum kalian, dan 
setelah kalian, hukum 
perkara diantara kalian, 
ia adalah (firman) yang 
memisahkan (antara 
yang hak dan yang 
bathil), bukan senda 
gurau, barangsiapa 
meninggalkannya karena 
bersikap sombong, maka 
Allah akan 

membinasakannya, dan 
barangsiapa mencari 
petunjuk pada selainnya, 
maka Allah akan 
menyesatkannya, ia 
adalah tali Allah yang 
kokoh, ia adalah 
peringatan yang 
bijaksana, ia adalah jalan 
yang lurus, dengannya 
keinginan-keinginan 
tidak akan menyimpang 
dan dengannya lisan- 
lisan tidak akan samar, 
ulama tidak pernah puas 
darinya, tidak usang 
meski sering diulang- 
ulang dan keajaiban- 
keajaibannya tidak 
kunjung habis, ia juga 
yang menyebabkan jin- 
jin tidak berhenti 
mendengarnya hingga 
mereka berkata; 
"Sesungguhnya kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







telah mendengarkan Al 
Qur v an yang 
menakjubkan, (yang) 
memberi petunjuk 
kapada jalan yang benar, 
lalu kami beriman 
kepadanya." (Al-Jinn: 1- 
2), barangsiapa berkata 
dengannya, maka ia 
benar, barangsiapa 
mengamalkannya, maka 
ia diberi pahala, 
barangsiapa 
memutuskan perkara 
dengannya, maka ia adil 
dan barangsiapa 
menyeru kepadanya, 
maka ia diberi petunjuk 
menuju jalan yang lurus, 
ambillah ia untukmu, 
wahai A'war." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari jalur 
ini, sanadnya majhul 
(tidak diketahui) dan Al 
Harits diperbincangkan. 


2832 


— «T , ~ — 7T> ~ — 5 o , 'f 4 — 

j 1 1» ... (Jl? Viji (j 1 

(jUlfiC. (jj jLoJC (jC- (jA^^)ll 
alLij 4j1c iill (^Ha (J jjjj 
(Jl Jill pij (ji £S jji. (Jli 
(21 lis (j-a=L_)ll ^JC- jjl (JU^-alcj 

£jj ^jii. (jUjc. (ji J ^ (jl jail 

(_ S 1"JC jjI (Jls ( Lm jj jj g-la-aJI 

■» ~l , ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Alqamah bin Martsad] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Sa'd bin 
'Ubaidah] bercerita dari 
[Abu Abdurrahman] dari 
[Utsman bin Affan] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik kalian 
adalah yang mempelajari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



al-Qur'an dan 
mengajarkannya." Abu 
Abdurrahman berkata; 
"Itulah yang membuatku 
duduk ditempat dudukku 
ini." Abu Abdurrahman 
masih tetap mengajar al- 
Qur'an dimasa Utsman 
hingga mas a Al Hajjaj 
bin Yusuf." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2833 



(jc (j1 i u ^ i^j^AS (jj ^j^oj 

llC. (jC Sl^A (jj 4 iik 

(jj jl a ir- jc ^ ^ i nil 

2jl ^ji-a l] jiuj (Jllll! (jllc 

jl lO . u (jC A^lj J 

■lie. ls j\ jc .li^i (jj A isle, jC 

(jC. (jLaJC (jC. (j*^-^ 
V jl J& • aj ^Kjij 4j1c Alii 
^3 j 5 luc (jj H in (jc- 4j3 J^A) 
IjlA jUakll 1_;ir lu jj jaJ <_SJJ 
jC 4 j» in j jl jj i " jC- ' ^ SI 
(jj H lu (jC. (jj 4-aaic. 

(jC. (ji^^ll ^JC. ^1 (jC oAjJC 
4j1c illl ^U.-i ^ J ill jC jLaiic 
jLuU (jJ &a «a i21]3j Ujik ( iL-c j 
ji j i a (jc 1j» in (jj J Iju^a 
I^SA j jIj-uj jj * (Jli 

jUiul (jC ill (jj J^J O^}^ 1 

(jj 4 afllc (jC ^iC Ajx^uj 

^jI (jc oAjjC (jj ^a-uj (jc 
(jC jLolic jC (j-<L^/)]l ^JC 
(Jll alLij AjSc 2jl (^glla (^A^ 
j^ jifl i u l—lU^j-al^ ^J^J (jJ d 
(jc (jUali (jc Aj3 (jjj^Aj V 
jL-oj (jj .a (Jli oAnC (jj H in 
J3j ^ injr- jji (Jll jA j 

dipaJl IjA JUL.) 4j*Ju 31 j 
■ '"''j la (jlSj oAjJC (jj ,l»in 
jIll IJC. jj ^ic (Jla ^j-al jUiui 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin As Suri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Alqamah bin 
Martsad] dari [Abu 
Abdurrahman As 
Sulami] dari [Utsman 
bin Affan] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
kalian atau seutama- 
utama kalian adalah 
yang belajar al Qur'an 
dan mengajarkannya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Seperti 
itulah [Abdurrahman bin 
Mahdi] dan lainnya 
meriwayatkan dari 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Abu Abdurrahman] 
dari [Utsman] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Sufyan tidak 
menyebutkan; "Dari Sa'd 
bin Ubaidah. [Yahya bin 
Sa'id Al Qaththan] 
meriwayatkan hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(J^*j Akl La Aa id (jj J^J cJLs 
jjUaLi AllLL Ijjj A j» in <_5Aic 



dari [Sufyan] dan 
[Syu'bah] dari ['Alqamah 
bin Martsad] dari [Sa'd 
bin 'Ubaidah] dari [Abu 
Abdurrahman] dari 
[Utsman] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sufyan] dan 
[Syu'bah]. Muhammad 
bin Basyar berkata; 
Seperti itu yang 
disebutkan Yahya bin 
Sa'id dari Sufyan dan 
Syu'bah bukan hanya 
sekali, dari Alqmah bin 
Martsad dari Sa'ad bin 
'Ubaidah dari Abu 
Abdurrahman dari 
Utsman dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Muhammad 
bin Basyar dan sahabat- 
sahabat Sufyan tidak 
menyebutkan; "Dari 
Sufyan dari Sa'ad bin 
Ubaidah." Muhammad 
bin Basyar berkata; "Itu 
lebih shahih." Abu Isa 
berkata; "Syu'bah 
menambahkan Sa'ad bin 
Ubaidah dalam sanadnya 
hadits ini, sepertinya 
hadits Sufyan lebih 
shahih." Ali bin 
Abdullah berkata; Yahya 
bin Abu Sa'id berkata; 
Menurutku, tidak ada 
seorang pun yang 
menyamai Syu'bah, 
namun apabila Sufyan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







berbeda pandangan 
dengannya, aku 
mengambil perkataan 
Sufyan." Abu Isa 
berkata; Aku mendengar 
Abu Ammar 
meriwayatkan dari 
Waki', ia berkata; 
Syu'bah berkata; Sufyan 
lebih hafal dariku, dan 
hadits yang diceritakan 
padaku oleh Sufyan dari 
seseorang, lalu aku 
tanyakan padanya 
melainkan aku temukan 
seperti yang ia ceritakan 
kepadaku. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Ali dan Sa'd. 


2834 


Jg". 1 ti\ ^A^^ll ^JC. (jC. ^Ijj 

U \ njr- (Jl °^ ale. J (jljsll ^1*J 

•. ■ >'■•'. v? % - I s ' - 
[ 1 1 W jj d 3 j. 1 ^ [ 1 >*v j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahid bin Ziyad] dari 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [An Nu'man 
bin Sa'd] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
kalian adalah yang 
mempelajari al-Qur'an 
dan mengajarkannya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini tidak kami ketahui 
dari hadits Ali dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kecuali dari 
hadits Abdurrahman bin 
Ishaq. 


2835 


^jiajall i «S (jj * C° ix/uu 

J j4 ma (jj Aill ^«~- l"l»aui (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



AjIc- Alii ts ij-a M (3 jLij cJlalji) 
^C. lg l ii 4jl9 _j 



Al Hanafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Adl dlahhak bin 
Utsman] dari [Ayyub bin 
Musa] ia berkata; Aku 
mendengar [Muhammad 
bin Ka'ab Al Quradli] 
berkata; Aku mendengar 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa membaca 
satu huruf dari 
Kitabullah (Al Qufan), 
maka baginya satu 
pahala kebaikan dan satu 
pahala kebaikan akan 
dilipat gandakan 
menjadi sepuluh kali, 
aku tidak mengatakan 
ALIF LAAM MIIM itu 
satu huruf, akan tetapi 
ALIF satu huruf, LAAM 
satu huruf dan MIIM 
satu huruf." Selain jalur 
ini, hadits ini juga 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari 
sahabat Ibnu Mas'ud. 
Abul Ahwas telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Ibnu Mas'ud, 
sebagian perawi 
merafa'kannya 
(menyambungkannya 
sampai kepada Nabi) 
dan sebaian yang lainnya 
mewaqafkannya dari 
sahabat Ibnu Mas'ud. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih gharib 
dari jalur ini, aku telah 
mendengar Qutaibah 
berkata; telah sampai 
berita kepadaku bahwa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Muhammad bin Ka'ab 
Al Quradli dilahirkan 
pada masa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masih hidup, 
dan Muhammad bin 
Ka'ab di juluki dengan 
Abu Hamzah. 



2836 



(jc (jJ J^J IlUa j. iajll 

^ j L^- Qr*" If? Cji *rQ 

<_ s lc jAjl Jill (jj j 1 iaj i aJ 
Lij 4j!)LLa ^ ^13 Li \lirll J 
Li (JioJ jL»JI t_lj£) 

^jxj j'^'H jjl (Jll <Lo £J^- 
I— Lpa IjlA ^ unr- jjl JLsjI jail 

ojjol j^] 4fijjj liljliill (jjl 
j (jc ClliAkJI LlA ^ jj Jij 

jj - a La ^jj ^3"- 1 a I 

(jc ^S-i^-i (jj (ji^jll -lit Lb^a 

ClljLiJI (jj eiijill (jc 4jjLiJ> 

4j1c. M (_sij-a /L-JlaSI Jll (Jll jjjj 

auI Ij*^jj jjl -£Lii\ jiiuij 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadir] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khunais] dari [Laits bin 
Abu Sulaim] dari [Zaid 
bin Arthah] dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah tidak 
mengizinkan seorang 
hamba pun dalam suatu 
hal yang lebih baik dari 
shalat dua rakaat yang ia 
lakukan, sesungguhnya 
kebaikan itu dibiarkan di 
atas kepala hamba 
selama ia berada dalam 
shalatnya dan tidaklah 
seorang hamba 
mendekatkan diri kepada 
Allah dapat menyamai 
sesuatu yang keluar 
darinya (dari Al 
Qur'an)." Abu An Nadl 
berkata; Maksud beliau 
adalah al Qur'an. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari jalur 
ini. Bakr bin Khunais 
diperbincangkan oleh 
Ibnu Al Mubarak dan 
meninggalkannya di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







akhir hayatnya. Hadits 
ini juga diriwayatkan 
dari Zaid bin Arthah dari 
Jubair bin Nufair dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] seperti itu, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurahman bin 
Mahdi] dari 
[Mu'awiyah] dari [Al 
Ala v bin Al Harits] dari 
[Zaid bin Arthah] dari 
[Jubair bin Nufair] ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya kalian 
tidak akan kembali 
kepada Allah dengan 
membawa seuatu yang 
lebih baik dari apa yang 
keluar darinya." maksud 
beliau al-Qur'an. 


2837 


jj^j^, uj.la (jj Xa-> \ Hj^a 

(J jjjij tjlalli (_)jAjc. (jjl (jc 

jl jail (j-a fr^i <3j=>. (ji 
i*iv>ii |jA JlijjaJI ■ *<»»< 
^ la i a w - ■ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Qabus 
bin Abu Dlabyan] dari 
[Ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya orang 
yang di dalam dirinya 
tidak ada sedikit pun al- 
Qur'an ibarat rumah 
yang runtuh." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2838 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(jj ill jjc. £jp jj (JC. 

AjIc Alii ^'^* <^A^ tj^j^* 1 - 

jTjiill ' . iaJ La] dJlaj Jll jiiuij 

ji.] iit iSBl jii (jli Uiill ^ 
IjlA ^ unr- jjI tjlal^J I jSj AjI 

JULiVI l-%J ^aj-alt (jc jj1 j« i a 


kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Al 
Hafari] dan [Abu 
Nu'aim] dari [Sufyan] 
dari [ Ashim bin Abu 
Najud] dari [Zirr] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Kelak akan 
dikatakan kepada ahli Al 
Qur v an; Bacalah dan 
naiklah, kemudian 
bacalah dengan tartil 
sebagaimana kamu 
membacanya ketika di 
dunia, karena 
sesungguhnya tempatmu 
ada pada akhir ayat yang 
kamu baca." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Bundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sufyan] 
dari [Ashim] dengan 
sanad dan maksud yang 
sama. 


2839 


^ ic 1 A w ^jj jj^aj 1 y* *w 

jl jail i^j^-j <Jli ilLij <ulc. Mil 
<la. t_ij l_j J jija ^jiUall 

U Jjij ^-iljSSI ^ 4^ 

^^jJajjS 4jC (_pajl t-JJ lj (Jj^J 

j| jjj Jjlj Ijil 4J 

IjlA ^ unr- jjI (Jl34 uji-s 4j1 (J^j 

lA^a 1 li ^ ^* la i a ^j- aa ( 

^J^^j ^jj » . r~- ^jC- 4_lx_*lj 1 la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdushshamad bin 
Abdul Warits] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ashim] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Pada hari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



u \ njr- tjls 4jl9jJ OjJ^ 
4 m ^jc. 



kiyamat, Al Qur v an akan 
datang kemudian 
berkata; "Wahai Rabb 
berilah dia pakaian, " 
maka dipakaikanlah 
kepadanya mahkota 
kemuliaan, kemudian Al 
Qur v an berkata lagi; 
"Wahai Rabb, 
tambahkanlah 
kepadanya, " maka 
dipakaikan kepadanya 
pakaian kemuliaan, 
kemudian berkata lagi; 
"Wahai Rabb ridlailah 
dia, " akhirnya dia pun 
diridlai, kemudian 
dikatakan kepada ahli Al 
Qur v an; "Bacalah dan 
naiklah, niscaya akan 
ditambahkan kepadamu 
satu pahala kebaikan 
pada setiap ayat." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[ Ashim bin Bahdalah] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dengan 
hadits yang semakna, 
namun dia tidak 
merafa'kannya. Abu Isa 
berkata; Hadits ini lebih 
shahih dari hadits 
Abdusshamad dari 
Syu'bah. 



2840 



Ajc- (jj lla all 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahab bin Al Hakam Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(3 jLij (Jlllla lillli (jj (jajl (jo 

dllajc alia j 4j1c iill (^glla Alii 

Sllall ^1 jjil 4^ 

(J-0 OJ^WJ (J-0 a Jg& I llj j 

(jj ^ a <U d/)5iljlj (Jl! 

(Jl! <jj*1uiIj 4i jxj ^Lla (Jj* « l al 

lie, (jj i . iljajal) L_a^)d Vj A^i-i 
C-jIa-L^I (j^ -1^.1 (j^o lc.LaLu jlll 
VI f ^'»J Ajlc. ill ^U,-! ^ull 
^jjll 4 aJaa u5 (ji alia 
j (Jl! illaj 4j1c illl (^Ila 
(j«^»^]| IjC. (jj Atll 1JC. Cli 



lc.1 all) ■ ■ lHaJall V (JjiJ 

^ALa ((^^1 C_lL^x-al (j-o (j-o 
<U>I JJCi (Jl! allaj 4jlc. 2jI 



Warrak Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Majid bin Abdul Aziz] 
dari [Ibnu Juraij] dari 
[Al Muthallib bin 
Hanthab] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pahala-pahala 
ummatku ditampakkan 
kepadaku, hingga pahala 
seseorang yang 
membuang debu dari 
masjid, dan ditampakkan 
kepadaku dosa-dosa 
ummatku, maka tidak 
aku lihat dosa yang lebih 
besar dari satu surat atau 
satu ayat yang diberikan 
kepada seseorang 
kemudian dia 
melupakannya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini. Perawi 
berkata; Aku 
menyebutkan hadits ini 
kepada Muhammad bin 
Isma'il, namun dia tidak 
mengetahuinya bahkan 
menganggap hadits ini 
gharib (sendirian), 
Muhammad berkata; 
Aku tidak mengetahui 
kalau Al Muthallib bin 
Abdullah pernah 
mendengar dari salah 
seorang sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, selain 
perkataannya, telah 
menceritakan kepadaku 
orang yang menyaksikan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



khutbah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 
Perawi juga berkata; 
Aku mendengar 
Abdullah bin 
Abdurrahman berkata; 
"Kami tidak mengetahui 
kalau Abdul Muthallib 
pernah mendengar dari 
salah seorang sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abdullah 
berkata; Ali bin Al 
Madini mengingkari Al 
Muthallib bila dia 
pernah mendengar dari 
Anas. 



2841 



(ji-aC^I (jc [jU Lil la liaa I 

iiil ^U^i auI J jj^j (Jla 
(jl^all I j5 (ji (Jji; 
II jSI Ajli <j iil cJl L^Sa 

^joiUll 4j (j^jlLuu (jl jail (jji^^i 

£;j i ajll 4 Alia IjlAj i^Jka a (JlJ 

^jjft^.^11 ^JC. ^jj 4 aj la jA ^tiilj 

(jj (_>ajl (jc. jlaj LjI 

__>jli. <_SJJ i^J CllpLki lillLa 
1 JaJi IjlA 4 jc. t-iataJI 

C-U.la |JA i uJ& ^jl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari 
[Khaitsamah] dari [Al 
Hasan] dari [Imran bin 
Hushain] ia melewati 
tukang cerita tengah 
membaca al-Qur'an, 
setelah itu ia meminta, 
lalu Imran kembali 
kemudian berkata; "Aku 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca al-Qur'an, 
hendaklah meminta 
kepada Allah 
dengannya, karena 
sungguh akan datang 
suatu kaum yang 
membaca al-Qur'an, lalu 
dengannya mereka 
meminta-minta kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



orang." Mahmud 
berkata; Dia yaitu 
Khaitsamah Al Bashri 
yang haditsnya 
diriwayatkan oleh Jabir 
Al Ju'fi, bukan 
Khaitsamah bin 
Abdurrahman. 
Khaitsamah ini seorang 
guru Bashrah, kun- 
yahnya adalah Abu 
Nashr. Ia meriwayatkan 
beberapa hadits dari 
Anas. Jabir Al Ju'fi juga 
meriwayatkan banyak 
hadits dari Khaitsamah. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan, namun 
sanadnya tidak 
demikian. 



2842 



jj i»J^>3 jjI 1 *■■'*■»■ £J^j Ijjii. 
(jc. liTjUAll ^ (jc. jliui jJ 
( _ s lLa auI (J jjjjJ (Jlall^ ' ■ ujj i a 

fS jalU e^l lull ^jiiA ClyAk 15a 
J JJ ^ £J^J *— *J 

Aic. Ai=Ji AjI j j VI 

51 ja lLiaiLII Ijsa AjjI (jc. (jliui 
jc. jaL=J> jc. jULiVI I^a ^ 

V J ' ■ Lljj i a jc ' ■ LLmJall jj m 
ci^J tiljUill jjlj ■ °j» i jA j 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
Al Washiti] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waqi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Farwah 
Yazid bin Sinan] dari 
[Abu Al Mubarak] dari 
[Shuhaib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
beriman kepada Al 
Qur v an orang yang 
menghalalkan apa yang 
diharamkan Al Qur v an." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini sanadnya tidak kuat, 
karena riwayat Waqi' 
tidak seperti itu. 
Muhammad berkata; 
Abu Farwah Yazid bin 
Sinan Ar Rahawi 
haditsnya tidak apa-apa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kecuali yang 
diriwayatkan anaknya, 
Muhammad, karena 
anaknya telah 
meriwayatkan hadits- 
hadits munkar darinya. 
Abu Isa berkata; 
[Muhammad bin Yazid 
bin Sinan] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ayahnya] 
kemudian dia 
menambahkan dalam 
sanadnya: Dari 
[Mujahid] dari [Sa'id bin 
Al Musayyib] dari 
[Shuhaib], padahal tidak 
ada yang menguatkan 
riwayat Muhammad bin 
Yazid, karena dia perawi 
yang lemah, sedangkan 
Abu Al Mubarak adalah 
seorang lelaki yang tidak 
diketahui. 


2843 


UjAa AAjC j^jj (jlaa SI ulla 

^H 2 ^ L)^ O^-^ (J utJujjl 
^jt (jIa*Jg (jj a!LL ^jt AxLj 

£)_J"\J j/vlr. jji 2 iSr. 
J jSj ilLi j 4jlt aill ^U<-i <Ull 
AiiLaJb jAL=JI£ jTjftL jALkll 

^)u1a1151 (jl^jilllj 

AjjiUJI AiiLa £yt ^iaJI (JaI Ait 
aLtll JaI Ait lAA t^jji-o 

Aili^lt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Bahir bin 
Sa'd] dari [Khalid bin 
Ma'dan] dari [Katsir bin 
Murrah Al Hadlrami] 
dari ['Uqbah bin Amir] 
ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seseorang yang 
membaca al-Qur'an 
dengan suara keras 
seperti orang yang 
menampak-nampakkan 
sedekah, sedangkan 
orang yang membaca al- 
Qur'an dengan suara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







lirih, seperti orang yang 
bersedekah dengan 
sembunyi-sembunyi. " 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini has an gharib. Makna 
hadits ini adalah; "Orang 
yang membaca al-Qur'an 
dengan suara lirih lebih 
baik dari yang membaca 
dengan suara keras, 
karena sedekah 
sembunyi-sembunyi itu 
lebih baik dari sedekah 
dengan terang-terangan 
menurut para ulama. 
Sedangkan menurut 
ulama mengenai makna 
hadits ini adalah agar 
seseorang terhindar dari 
sifat ujub, karena orang 
yang melakukan amalan 
dengan sembunyi- 
sembunyi itu tidak 
dikhawatirkan ujub 
seperti bila dilakukan 
secara terang-terangan." 


2844 


UJ la Aill .~-)C (jj ^JLLa 1 * la 

tjla AjUI ls j\ (jt j (jj 
^Akii s-yj*- (jj^ 1 ^ 

rfinJ (Jl«'j l'ivW jir. Iij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Abu 
Lubabah], ia berkata; 
[Aisyah] berkata; 
Tidaklah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beranjak ke 
ranjangnya untuk tidur, 
hingga beliau membaca 
(surat) bani isra v il (surat 
Al Isra v ) dan surat Az 
Zumar." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, Abu Lubabah 
adalah seorang syaikh 
dari Bashrah yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







hadits-haditsnya 
diriwayatkan oleh 
Hammad bin Zaid, ia 
juga dinamakan 
Marwan. Muhammad 
bin Isma'il telah 
mengabarkan demikian 
kepadaku dalam kitab At 
Tarikh. 


2845 


jc. H >n jj ^>4^J tjc Ailjjll jj 
jj ^jc. (jc (jl^jti (jj JLk 

jj (jialjjC. (jc- JiL 
4°\<-. iW V. ~ " jlg*Ni 

I'lv^i Ui> 7„«-. j,l JlSS',1 i ill 
c_lj^jc. j i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyyah 
bin Al Walid] dari 
[Bahir bin Sa'd] dari 
[Khalid bin Ma'dan] dari 
[Abdullah bin Abu Bilal] 
dari [Irbadl bin Sariyah] 
ia menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca 
surat-surat Al 
Musabbihaat sebelum 
tidur, kemudian beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya pada 
surat-surat tersebut 
terdapat ayat yang lebih 
baik dari seribu ayat." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini has an gharib. 


2846 


Ijliik (jiLit jJ 
jj JLL Ub^a cJJJJ^^ 
( _ r iilk L_slii]l *.!>UJI jji jl a^Ja 

(jj Jiii jc *aU ^1 jj £iU 

^jj^aj jja. (Jlii j-a (Jll ^LLaij^ 
ij5j jUaiuill [j« 

jlj > "-ft 3 >J ''"' 4_llc. j^jlLsaJ 
1 1^ uS CjLi ^ajjll l^lljl CllLa 

(jlS ^ uixij (jja. l^JUi l>*j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Thaman Abu Al Ala v Al 
Khaffaf] telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi' bin Abu Nafi'] 
dari [Ma'qil bin Yasar] 
dari Nabi shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca tiga kali di 
pagi hari, A'UUDZU 
BILLAAHI MINASY 
SYAITHAANIR 
RAJIIM kemudian 
membaca tiga ayat 
terakhir surat Al Hasyr, 
maka dengannya Allah 
akan menugaskan 
tujuhpuluh ribu malikat 
untuk mendoakannya 
hingga sore hari dan bila 
ia meninggal pada hari 
itu, ia mati dalam 
keadaan syahid dan 
barangsiapa 

mengucapkannya di sore 
hati, kedudukannya 
sama seperti itu." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya melalui 
sanad ini. 



2847 



4 .flit II ^1 £jl Lfl^ j| (jj (^g^U 

jilluj Aljl CS^- 3 LS"^ C-'j 

aAIc iiil ^U.-! (^jjII Cfi~ 

a' , - - - % - - 
^ la i a i t u.^ l-^> ^ > njp- 



t^ 1 lW 1 l) 11 - f*-" 1 lW 



ihu.la.ll IjlA clw' LSJJ '-^J 

A aim ^1 (jc AfLjla ^1 jjjl (jc 

J ' f 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Abdullah bin 
'Ubaidullah bin Abu 
Malikah] dari [Ya'la bin 
Mamlak] bahwa ia 
pernah bertanya kepada 
[Ummu Salamah istri 
Nabi] shallallahu 'alaihi 
wasallam, tentang 
bacaan dan shalatnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, Ummu 
Salamah menjawab; 
"Apa urusan kalian 
dengan shalat beliau?, 
beliau shalat lalu tidur 
seukuran lamanya beliau 
shalat, setelah itu beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



shalat seukuran lamanya 
beliau tidur, kemudian 
beliau tidur seukuran 
lamanya beliau shalat 
hingga shubuh." Lalu 
Ummu Salamah 
menyebut bacaan beliau, 
ternyata ia menyebut 
bacaan yang dijelaskan 
satu huruf demi satu 
huruf." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Laits bin Sa'ad 
dari Ibnu Abu Mulaikah 
dari Ya'la bin Mamlak 
dari Ummu Salamah. 
[Ibnu Juraij] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ibnu Abu Malikah] 
dari [Ummu Salamah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memotong-motong 
bacaan beliau, 
sedangkan hadits Laits 
lebih shahih. 



2848 



(jj Alii AjC- (jt ^JLLa (jj AjjUti 

(Jjjjj Jyij (jC<Iijlc- CllllLi 
o^i.1 (j^> jl (Jilll (Jjl (j^l JJJJ 

^iLaj (jlS ia i211i 3^ cjllsa 

LaJjj (Jjlll Jjl (j^i jjjl LaJj 
AU AaiJI dllka o^)i.l (j-a JJj' 

ciilia 4jLui jiS?i ^ (3«4>- ls^i 

jauj (jl^S Ajj-ljii dijlS. ' «jS 
ia lilli Js Cilll jaf j »i SeljjjJlj 
jLiI LJuj (jlS ^a (Jaij (jlS 
au A«iJI dika (Jla j'^f l-ojjj 

a ^ * CO S 

Cila AjLui (J (3*4>- lS^' 
/jllO^a 

^lii jl ^uj (jl (Jo3 (Jiiiiij (jlSI 

ia i211i Js Cilia lV 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Muawiyah bin 
Shalih] dari [Abdullah 
bin Abu Qais] seorang 
penduduk Bashrah, ia 
berkata; Aku bertanya 
kepada [Aisyah] tentang 
shalat witir Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Bagaimana 
beliau shalat witir, 
apakah di permulaan 
malam atau di 
akhirnya?" Aisyah 
menjawab; "Semua itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



u^)ji.l JJJ^ (jJ ^aa « 111 la 



pernah beliau lakukan, 
kadang beliau shalat 
witir di awal malam dan 
kadang shalat witir di 
akhirnya." Aku berkata; 
"Segala puji bagi Allah 
yang memberikan 
keleluasaan dalam 
masalah ini, lalu aku 
bertanya; "Bagaimana 
bacaan beliau? Apakah 
beliau membaca lirih 
atau dengan suara 
keras?" Aisyah 
menjawab; "Semua itu 
juga pernah beliau 
lakukan, kadang beliau 
membaca lirih dan 
kadang dengan suara 
keras." Aku berkata; 
"Segala puji bagi Allah 
yang memberikan 
keleluasaan dalam 
masalah ini." Aku 
bertanya lagi; 
"Bagaimana yang beliau 
lakukan ketika jinabat? 
Apakah beliau mandi 
sebelum tidur atau tidur 
sebelum mandi?" 
Aisyah menjawab; 
"Semua itu juga pernah 
beliau lakukan, kadang 
beliau mandi lalu tidur 
dan kadang wudlu lalu 
tidur." Aku menjawab; 
"Segala puji bagi Allah 
yang memberikan 
keleluasaan dalam 
masalah ini." Abu Isa 
berkata; Melalui jalur 
ini, hadits ini hasan 
gharib. 



2849 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^jUi (jc i» t- SI j^jI (jj ^ILLi (jc 

illij 4j1c auI ^glla ^jlll (jl^lll 
^tl (jl („j ^JJ^ 

I'll'li Wil j)l (jliiuj 
l-v . 1 1 ) jr. 


ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Israil] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Al 
Mughirah] dari [Salim 
bin Abu Al Ja'd] dari 
[Jabir] ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menempatkan 
diri beliau di Mauqif, 
lalu bersabda: 'Adakah 
seseorang yang hendak 
membawaku ke 
kaumnya?, karena 
Quraisy melarangku 
menyampaikan firman 
Rabbku." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib shahih. 


2850 


LuJLa (Jjir « l J (jj l^aa < UJ 
LuJLa (_j^uJI ^llc (jj L_ ilg ■'' 

ij^j (jj (jLi^JI (jj /) 
Jlalla \i» la ^1 (jc y<l~r. 

aHnj <jlc AUl (J J^J 
4 la uj (j^o ci^j S- 1 !)^ 
^LLii (jc ^ ^ijj u' J^' 
(jJjlUl / -JaC.) Ua (jllaal Ajlkcl 

' ' 'J r ' o ' ' ' 1 ' w "' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syihab bin 
Abbad Al Abdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Hasan bin Abu Yazid 
Al Hamdani] dari 
[Amru bin Qais] dari 
[Athiyyah] dari [Abu 
Sa'id] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Rabb Azza 
wa Jalla berfirman; 
"Barangsiapa disibukkan 
oleh Al Qur v an dan 
berdzikir kepadaku 
untuk memohon 
kepadaKu, maka Aku 
akan memberikan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kepadanya sesuatu yang 
terbaik dari yang Aku 
berikan kepada orang- 
orang yang memohon, " 
dan kelebihan 
kalamullah (Al Qur v an) 
dari seluruh kalam 
adalah seperti kelebihan 
Allah dari seluruh 
makhlukNya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. 


2851 


mJ^J H^^l LW is^~ ^ " ^ 

, . > . . • t Te. " ' , > , 
^1 (jC 4iLlli (jj! (jC 

At) A^kJI (JjSJ <J«.I j3 jiluij 
(ji^jJI ' "j £j (jjxlliJI i_Jj 
lilli lA jjSj (jlSj ' "J g-iakj3l 
IjlA ^ njr- (JLS (jjlll j»JJ 

LW <jr^ <-SJJ I-^j » J^^JJ 

P (jf. (^Jl (jjl (JC- 

LW C5^ L>^ A ^Q a (f? (jf- 
dlil a j Lgjl 4 aim ^1 ^jc. i^Haa 

-»r I*lllll t*lOi j Uji. 1 iji 
IjS', jKj l*nll| l*n>li » J 1 "^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al 'Umawi] dari 
[Ibnu Juraij] dari [Ibnu 
Abu Mulaikah] dari 
[Ummu Salamah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam biasa 
memotong bacaan 
beliau, beliau membaca; 
AL HAMDULILLAAHI 
RABBIL AALAMIIN, 
kemudian beliau 
berhenti, 

ARRAHMAANIRRaHII 
M, kemudian beliau 
berhenti, lalu beliau 
membaca MAALIKI 
YAUMIDDIIN." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib. Bacaan ini 
kemudian yang dibaca 
oleh Abu 'Ubaidah dan 
dipilihnya. Demikianlah 
Yahya bin Sa'id Al 
Umawi dan yang lainnya 
meriwayatkan dari Ibnu 
Juraij dari Ibnu Abu 
Mulaikah dari Ummu 
Salamah, namun 
sanadya tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bersambung, karena [Al 
Laits bin Sa'd] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari [Ya'la 
bin Mamlak] dari 
[Ummu Salamah] bahwa 
Ummu Salamah 
menyebut bacaan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kalimat per 
kalimat, hadits Al Laits 
lebih shahih, namun 
dalam hadits Al Laits 
tidak disebutkan: 
"Beliau membaca 
MALIKI YAUMID 
DIIN." 



2852 



, ; ,UI ^jj &a a IS la 

llu-la IjlA (jjtajc jjl (Jla (jjill 

VI lilJU (jj (Jiul (Jc. j5l 
(jj £cjlxll IjlA ' — Lj la 

lilyAaJI IjlA (_£^>a3^ ' ■ ^ 

I j4S 

(jC. J^u (jC. (jl _J_jII ^JC- 

f i a o - a,'* a ^ 

^1 1 . ulajall (jj ~n» id qC (fi jA_^l 
IjI3 allilj A jlc ijl ( _ s i-a ^ ; "I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
Muhammad bin Abban] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Suwaid Ar Ramli] dari 
[Yunus bin Yazid] dari 
[Az Zuhri] dari [Anas] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Abu 
Bakar dan Umar -aku 
mengiranya 
mengatakan- Dan 
Utsman, mereka 
membaca; "MAALIKI 
YAUMID DIIN." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Az Zuhri dari 
Anas bin Malik kecuali 
hadits dari syaikh ini, 
yaitu Ayyub bin Suwaid 
Ar Ramli, sebagian 
sahabat Az Zuhri telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Az Zuhri bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jjl Ujik t_y j£ jjI CSS 



wasallam, Abu Bakar 
dan Umar membaca; 
"MAALIKI YAUMID 
DIIN." [Abdurrazzaq] 
telah meriwayatkan dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Abu Bakar 
dan Umar membaca: 
"MAALIKI YAUMID 
DIIN." 



2853 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Yunus bin Yazid] 
dari [Abu Ali bin Yazid] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Anas bin Malik] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 
"ANNAN NAFSA BIN 
NAFSI WAL AINU 
BIL AINI (mata dengan 
mata)." Al Maa v idah; 45. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Yunus 
bin Yazid] dengan sanad 
dan maksud yang sama. 
Abu Isa berkata; Abu 
Ali bin Yazid adalah 
saudara Yunus bin 
Yazid, dan hadits ini 
hasan gharib. 
Muhammad berkata; 
Ibnu Al Mubarak 
sendirian dalam 
meriwayatkan hadits ini 
dari Yunus bin Yazid. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Dan demikianlah Abu 
TJbaid membaca: "WAL 
AINU BIL AIM" 
mengikuti hadits ini. 


2854 


~~ ~ — 1 r . ~r i a — 1 P — i 

^jj jjjAiij lli-la. l_JJj£ jjl Lll la 

j (jj (j-*ta.j]l ^JC. ^jc. H Ll 
(JA 1 j3 ^Kjij 4j1c jil ^jlLa 

h In (jj.!*! jj ^j^ILj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
dari [Abdurrahman bin 
Ziyad bin An'um] dari 
['Utbah bin Humaid] dari 
['Ubadah bin Nusay] dari 
[Abdurrahman bin 
Ghunm] dari [Mu'adz 
bin Jabal] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca; 
"HAL TASTATHII'U 
RABBAKA 
(sanggupkah Tuhanmu) 
AlMa idah: 112. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Risydin, 
sedangkan sanadnya 
tidak kuat, karena 
Risydin bin Sa'd dan Al 
Afriqi keduanya 
dilemahkan dalam 
masalah hadits. 


2855 


i-£ J ' "*.'^ * (J^"ia SI IjjAi. 

(J-at AjJ lA jjSJ (jlS ^iLiJ 4jIc 
IjlA jjl (Jl3 ?JLLa JJC 

S B - 0 - 1" 

wlj jir. "''jj ' ! '"^^ 

% * ' f - ^ B „ ^0' ; 

l"°tl1-v J^j I.^A j-v'l ' illl'l t'llll 

IjlA jj Jlijj ^jjljjll CllAli 
U 1 JC U r " ' 1 '"'i^-v \\ 

<J jSi jji lir. j 
4 <j l n ^1 ^A -Ij jj CllL tLaLji 

!i£ b uiir- jjI Jls Sjjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Muhammad Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Hafs] telah menceritakan 
kepada kami [Tsabit Al 
Bunani] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Ummu 
Salamah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 
"INNAHU AMILA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





fit <unl j^Aj Aj^LLajV' 4Jalm ^1 
illuj 4j1c auI ^U^i /L ; "1 (jc 


GHAIRU SHAALIH 
(Sesungguhnya 
(perbuatan) nya, 
perbuatan yang tidak 
baik) QS Huud: 46. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
telah diriwayatkan 
banyak orang dari Tsabit 
Al Bunani dengan matan 
yang seperti ini, yaitu 
hadits Tsabit Al Bunani, 
hadits ini diriwayatkan 
juga dari Syahr bin 
Hausyab dari Asma v 
binti Yazid. Perawi 
berkata; Aku mendengar 
Abdu bin Humaid 
berkata; Asma' binti 
Yazid adalah Ummu 
Salamah Al Anshariyah. 
Abu Isa berkata; Kedua 
hadits itu menurutku 
sama, Syahr bin 
Hausyab telah 
meriwayatkan hadits 
selain hadits dari Ummu 
Salamah Al Anshariyah, 
yaitu Asma' binti Yazid, 
dan telah diriwayatkan 
dari Aisyah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hadits yang 
serupa. 


2856 


l^lk Via J!>U ^ (jllij 

^iljjll Clljlj (jC- (jjjlA 
j>I (jC. (jj ^^ji (jC 
AjIc Atll ^U^i auI (J jjjj (jU alia 
JJC (JxC a!\ ojlA 1 j3 ilLjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan 
[Habban bin Hilal] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Harun An Nahwi] 
dari [Tsabit Al Bunani] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Ummu Salamah] 
bahwa Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca ayat 
ini: "INNAHU AMILA 
GHAIRU SHAALIH 
(Sesungguhnya 
(perbuatan) nya, 
perbuatan yang tidak 
baik)." QS Huud: 46. 


2857 


Uiiik JLL (jj Alii iL^a 
(jc 4 l'j'i jjc. (_J^jaJI AjjliJI 
_JJia. ^JaUbM (jc. i aj ^Jl 

cd' LP o-"'-^- clw' CP- 

ilLoj 4j1c Alii ^U^i ^jJjll 
jjlj 4A) JLL Qi Alii j ^Ajjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Nafi' Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Umaiyah 
bin Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Jariyah Al 
Abdi] dari [Syu'bah] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] dari [Ubay 
bin Ka'ab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
membaca: "QAD 
BALAGHTA MIL 
LADUNNI 'UDZRAA 
(Sesungguhnya kamu 
sudah cukup 
memberikan uzur 
padaku) QS Al Kahfi: 76 
dengan mutsaqqal." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari jalur 
ini. 'Umaiyah bin Khalid 
tsiqah, Abu Al Jariyah 
Al Abdi seorang syaikh 
majhul, kami tidak 
mengetahui namanya. 


2858 


^jj S aa ^ 1 jj 1^ i ^ ^ /o ^ U ^ 

cr^- 3 csf^' (jW*^ L« cd' (j^ 
(Jla <Laa (jlc ^ 1 j3 allnj AjIc 

y i I'liN-i Wi, Tun-, jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'alla bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





Jl liijjlj Aj^I o^A SpljS (J 
^Llj Ail jjj (^jixiuiV jiluij AjIc 


kami [Muhammad bin 
Dinar] dari [Sa'ad bin 
Aus] dari [Mishda' Abu 
Yahya] dari [Ibnu 
Abbas] dari [Ubay bin 
Ka'ab] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: "FII 
AININ HAMIATIN (di 
dalam laut yang 
berlumpur hitam)." QS 
Al Kahfi: 86. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, dan yang 
shahih adalah hadits 
yang diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas tentang 
bacaannya (Ibnu Abbas), 
dan diriwayatkan bahwa 
Ibnu Abbas dan Amru 
bin Al Ash berbeda 
pendapat tentang bacaan 
ayat ini, kemudian 
mereka mengajukannya 
kepada Ka'b Al Ahbar, 
seandainya Ibnu Abbas 
memiliki riwayat dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, tentu sudah 
cukup baginya dengan 
riwayatnya dan tidak 
butuh lagi kepada Ka'b." 


2859 


A "^'-"■^ 7- 11 (^ic- tjJ 1 Ijj la 
^jc. ^jljuluj ^jj ^-ojx-all li la 
(jc (jji-aC^/l (jLojlui (jc AjjI 
(jlS Uiilll Aa-ui ^1 (jt Alkc 
Jik £ jjll Cj^i ji ^ 
(jjilojjill lillj t-ikcli (jjjjla 
AJ^a J] i jjll cilc. jJI cJjia 
^ jia Jli (jjlojAll 

A-a.j^]l 1 (j-o C_1J^)C. j 1 aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Ayahnya] dari 
[Sulaiman Al A'masy] 
dari [Athiyyah] dari 
[Abu Sa'id] ia berkata; 
"Saat terjadi perang 
Badar, pasukan Romawi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menang atas Persia, hal 
itu mengejutkan kaum 
mukminin hingga 
turunlah ayat: "ALIF 
LAAM MIIM, 
GHULIBATIR RUUM 
sampai ayat 
YAFRAHUL 
MUKMINUUNA. " QS 
Ar-Ruum: 1-4. Abu 
Sa'id berkata; 
"Bergembiralah orang 
orang mukmin dengan 
kemenangan bangsa 
Romawi atas bangsa 
Persia." Abu Isa berkata; 
Dari jalur ini, hadits ini 
hasan gharib. Ayat ini 
dibaca juga: 
"GHALABAT dan 
GHULIBAT." Abu Isa 
berkata; "Dahulu ayat ini 
dibaca GHULIBAT 
kemudian 
GHALABAT." 
Demikianlah Nashr bin 
Ali membaca; 
"GHALABAT." 


2860 


(jC. ill Q^J HI 1 A ^ a Ul 3 IjJ ^ 

^ !^ A^'jaC. (j^l ^ jiJI 

jjj jj Ijliik \;<i"» (jj ^JC- 
L3JJJ- 0 J^ 33 l)^- UJJ^* 

oj^j ^lulj 4j]c- Alii (_5^-a 1^4^ 
L3JJJ- 0 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid Ar Razi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Nu'aim bin 
Maisarah An Nahwi] 
dari [Fudlail bin 
Marzuq] dari [Athiyyah 
Al Aufi] dari [Ibnu 
Umar] dia membaca di 
hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; 

"KHALAQAKUM MDSf 
DLAFIN (yang 
menciptakan kamu dari 
keadaan lemah) QS Ar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ruum; 54. kemudian 
beliau membaca: "MIN 
DLU'FIN." Telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abd bin Humaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] dari [Fudlail bin 
Marzuq] dari ['Athiyyah] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
maksud vans sama. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Fudlail bin 
Marzuq. 


2861 


(jc (jl-iiui lilLla <_s^yjj^ 

(J ^wJJ ^jljj* jIll ^JC. ^jc 

i jSj alLjj alii ^U<-i aiil 

^ la i a i oa I — 1J ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Aswad 
bin Yazid] dari 
[Abdullah bin Mas'ud], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 
"FAHAL MIM 
MUDDAKIR (Maka 
adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran?)." 
QS Al-Qamar: 15. Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. 


2862 


* ?' * ' a s £ ' - 

I 3a ^ Liijr- jj! (Jla »j» i Ajkj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman Adl Dluba'i] 
dari [Harun Al A'war] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



7(77; i ; 5 ; S7 7 \ 7 

JjC^I jjjlA (j-a 



4 isle, (jC ^aJAl^jJ (jC (ji-aC^I 

plij^ll jjI iMl iuuill Ukia Jll 

S*ljS ijiu Ski lSj<VU< 

Ciiaa I jjUita Jll <oil Jjo 
I jaj <&l jjc dm <um ' «j£ Jla ^ii 

Jii ^^iiu IS] cPi3 ? ii 

jj] JLaa ^^Ij jSillj ^j-iiiu 
C-iLali lji?\A UI3 pl3ji]l 

iliuj Ajlc Alii ^U«-i Alii J JJ-JJ 

jl (^jAjjj e^jA j La jjSj 

J\1^.4j\j| 51a jlL Ulja! 

jiii ■ - u la 1-iA ^ \ Jijr- 

(jj I^Aj ^Ja La 

jLjill J ^ U1*J I j] Jj]]lj .jjT mifl 



dari [Budail bin 
Maisarah] dari 
[Abdullah bin Syaqiq] 
dari ['Aisyah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 
"FARUUHUN WA 
RAYHAANUW 
WAJANNATU NAHM 
(Maka dia memperoleh 
ketenteraman dan rezki 
serta jannah 
kenikmatan)." Al 
Waaqi'ah: 89. Abu Isa 
berkata; Hadist ini hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Harun Al 
A'war. 



2863 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Muawiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] ia 
berkata; "Kami tiba di 
Syam, lalu kami 
mendatangi Abu Ad 
Darda\ ia bertanya; 
'Apakah di antara kalian 
ada yang mau 
membacakan untukku 
bacaan Abdullah?." 
Alqamah berkata; 
"Kemudian orang-orang 
menunjukku, aku lantas 
mejawab; "Baiklah." 
Abu Ad Darda v 
bertanya; "Bagaimana 
kamu mendengarkan 
[Abdullah] membaca 
ayat ini; "WAL LAILI 
IDZA YAGHSYAA?" 
Alqamah berkata; Aku 
menjawab; "Aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mendengarnya 
meambacanya; "WAL 
LAILI IDZA 
YAGHSYAA, WADZ 
DZAKARA WAL 
UNTSAA (Demi malam 
apabila menutupi 
(cahaya siang), dan demi 
penciptaan laki-laki dan 
perempuan)." QS Al 
Lail; 1, 3. [Abu Ad 
Darda v ] berkata; Demi 
Allah, aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membacanya seperti itu, 
namun orang-orang 
menginginkanku untuk 
membacanya; "WA 
MAA KHALAQA, " 
akan tetapi aku tidak 
menuruti mereka." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih. Demikian 
juga bacaan Abdullah 
bin Mas'ud; "WAL 
LAILI IDZAA 
YAGHSYAA WAN 
NAHAARI IDZAA 
TAJALLAA WAD 
DZAKARA WAL 
UNTSAA." Demi 
malam apabila menutupi 
(cahaya siang), Dan 
siang apabila terang 
benderang, Dan 
penciptaan laki-laki dan 
perempuan)." QS Al 
Lail; 1-3. 


2864 


J yujLA (jj Aill IjC (jt ij jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israeli] dari 
[Abu Ishaq] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^ la i a i aa I -JJ la 



^1 (jj (J i <c- jj _&il UjS 

1 * la I j& .1^.1 j jjc. j <_JUa 

(jljJaC jjc- ojlUS (jC- lillaJI Alt 
AjIc Alii ^U<-i ^jul (jliiLaa. (jJ 

^ ^ air. (Jli (_£jl5LuiJ j»A Loj 
L_SJ«J y j (jurs ' Lj 1-* IA4 
ijA Ail (j,a IcLaLs e^ljal 
AjIc iill (^glLa ^ J ill L-llajLal 
(JjiJall ^Ij (j^s V) 

(_£JJJ LajJ ^)j_aJaJi (_£AlC IjlA j 
(j!^)JaC. ^jc. ^jLiaJI ^jc. oAuii 
^jlll i-a liS Jli (jjLaa. <jj 

alLij Ajlc. *&l ^j-lj-a 

lilLall Alt 

I— IjAaJl IjlA 



[Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membacakan kepadaku: 
"INNII ANAR 
RAZZAAQU DZUL 
QUWWATIL MATIIN 
(Sesungguhnya Aku-lah 
Maha pemberi rezki 
yang mempunyai 
kekuatan lagi sangat 
kokoh)." QS Adz 
Dzaariyat: 58. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2865 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Zur'ah] dan [Al Fadhal 
bin Abu Thalib] dan 
yang lainnya, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Bisyr] dari [Al Hakam 
bin Abdul Malik] dari 
[Qatadah] dari [Tmran 
bin Hushain] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 
"WATARAN NAASA 
SUKAARAA WA MAA 
HUM BI SUKAARAA 
(kamu lihat manusia 
dalam keadaan mabuk, 
padahal Sebenarnya 
mereka tidak mabuk)." 
QS Al-Hajj: 2. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan, kami tidak 
mengetahui Qatadah 
pernah mendengar dari 
salah seorang sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kecuali dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Anas dan Abu Thufail, 
dan hadits ini menurut 
saya hanya ringkasan, 
hadits ini hanya 
diriwayatkan dari 
[Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Imran bin 
Hushain], dia berkata; 
Kami bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, kemudian 
beliau membaca: "YAA 
AYYUHAN NAASUT 
TAQUU RABBAKUM 
(Wahai sekalian 
manusia, takutlah kalian 
kepada Rabb kalian)." 
OS Al Hajj: 1 dengan 

JJ o 

redaksi yang panjang, 
sementara hadits Al 
Hakam bin Abdul Malik 
menurutku ringkasan 
dari hadits ini. 


2866 


(Jla jj' alia (jt 4 j» l'j'i uljjl Jljljl 

(_jjJlja ijljall 1 jj£,ViLjili ^ lji'i 

[*n^i 1 '..if. j.l £jlaglS<-. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] ia berkata; 
Aku mendengar [Abu 
Wa v il] dari [Abdullah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: 'Alangkah 
buruknya salah seorang 
dari dari mereka atau 
salah seorang dari kalian 
bila mengatakan; "Aku 
lupa ayat ini dan ini, " 
bahkan ia pelupa 
(diciptakan dengan 
tabiat pelupa), oleh 
karena itu hafalkanlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



al-Qur'an, demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tanganNya, terlepasnya 
(al-Qur'an) dari hati 
orang lebih dahsyat 
daripada unta yang 
terlepas dari ikatannya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 



2867 



JyZX-A lj^)A^I (30-3^ 

Mil ( _ s i-a <&l (J J^J SUi. ^ 
Ijlla <J«.lj3 t " a 1 l nlj aiLlJ AjIc 
^1 Sjjii^ >— s j^)^ (.s-^- 
Ml ^U^i auI J jIjjj 

sjjLLal <"'^* pLij 4-u& 
UJa ^ILi ( _ s ik CjjJaja S^L-aSl 

Mil (JlLa Mil J jLij L^jjI jsl Jlaa 
(jj Mlj i'i'iSs <1 dla ^luij <j1c 

^iiuj ajIc mi ^u.-i Ml (J y^'j 

U ciilaa aiuij AjIc. Mil to U<-i 

I j£j IjlA t"l» alu ^1 <&l <J jjjj 

^ic ill ^La ^jSlI JUa jlljall 
fUiA U IjSI 

diLttla .Jill jail AjIc. Ijaa 
^Lij <jic- Ml ^jii-a ^jjll Jlia 
^ill (jli ^ CJ jil Ij£a 

j-aC- lj I jil ilLij Ajlc. Mil ^jii-a 

/LjIII (ejljal (jjJI SpljalU CiS jaa 
^jill <Jlaa ^iuij Mil ^U^-i 

^Iluj AjIc Mil ^ U^i ^.'"i djla 
<xaui ^jic. J jj| (jl jail \Sk (jl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] dan 
yang lain, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Urwah bin Az Zubair] 
dari [Al Miswar bin 
Makhramah] dan 
[Abdurrahman bin Abd 
Al Qari v ] keduanya 
mengebarkan bahwa 
keduanya mendengar 
[Umar bin Al 
Khaththab] berkata; 
"Pada masas Rasulullah 
Shallallau 'alaihi 
wasallam masih hidup, 
aku melewati Hisyam 
bin Hakim bin Hizam, 
ketika itu ia tengah 
membaca surat Al 
Furqan, dan aku sempat 
mendengar bacaannya, 
ia membaca dalam 
beberapa bacaan yang 
tidak pernah dibacakan 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kepadaku, 
lantas aku hampir 
menarik kepalanya 
dalam shalat, aku terus 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




saja melihatnya hingga 
ia salam, seusai salam 
aku tarik selendangnya, 
aku bertanya; "Tadi aku 
sempat mendengarmu 
membaca surat (Al 



Qur'an), siapa yang 
membacakan surat (Al 
Qur'an) tersebut 
padamu?" Ia menjawab; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam-lah 
yang membacakannya 
padaku." Aku berkata 
padanya; "Bohong. 
Demi Allah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga pernah 
membacakan surat yang 
kau baca itu padaku." 
Aku beranjak seraya 
menuntunnya menuju 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku berkata; 
"Wahai Rasulullah, aku 
tadi mendengar dia 
membaca surat Al 
Furqan dengan beberapa 
bacaan yang tidak anda 
bacakan padaku, 
sementara anda telah 
membacakan surat Al 
Furqan padaku." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Lepaskan dia wahai 
Umar, dan bacalah hai 
Hisyam." Hisyam pun 
membaca bacaan yang 
aku dengar, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seperti itulah (surat Al 
Furqan) diturunkan." 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



wasallam bersabda 
kepadaku: "Bacalah, hai 
Umar, " aku pun 
membaca dengan bacaan 
yang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bacakan 
padaku, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seperti itulah (surat Al 
Furqan) diturunkan." 
Setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya al- 
Qur'an ini diturunkan 
dalam tujuh huruf, maka 
bacalah yang mudah 
darinya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. [Malik bin Anas] 
dari [Az Zurhi] dengan 
sanad dan maksud yang 
sama, hanya saja ia tidak 
menyebut: "Al Miswar 
bin Al Makhramah." 



2868 



M J jLij (jillli ^aS, (jJ /LjI 

Ljljllj £SUJlj j^JI 

A i li a (jl jail (j) ^aa « 

cs^J L^W^ (jj 1 ' J » Ja^ij 

« - " ' - J. - r ' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Ashim] dari [Zirr bin 
Hubaisy] dari [Ubay bin 
Ka'ab] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui Jibril, lalu 
beliau bersabda; "Wahai 
Jibril, sesungguhnya aku 
diutus untuk ummat 
yang buta huruf, di 
antara mereka ada yang 
lemah, tua, renta, anak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kecil lelaki dan 
perempuan dan orang 
yang sama sekali tidak 
bisa membaca." Jibril 
berkata; "Wahai 
Muhammad, 
sesungguhnya al-Qur'an 
diturunkan dalam tujuh 
huruf." Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Umar, Hudzaifah bin Al 
Yaman, Abu Hurairah, 
Ummu Ayyub istri Abu 
Ayyub Al Anshari, 
Samurah, Ibnu Abbas, 
Abu Juhaim bin Al 
Harits bin Ash 
Shimmah, Amru bin Al 
Ash dan Abu Bakrah. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Dan 
diriwayatkan dari Ubay 
bin Ka'b melalui 
beberapa sanad. 



2869 



^i] (jc. (jiicVI LuAa "LaLuil 

Jlalla SjjjA (jc ^JL-a 

aHaj AjIc. iil (J JJ^J 

(j -0 ^~?J^ (jc (JjjSj (jia 

AjC iil (jj^j Uiill <t0^ 
_j21u (jia j 4-aUfill ^ajj ^-l^^ (j-a 

j l w « Cy*J oj^/lj 

^jaJI (jlS La ^jill (jjC. ,j iil j 
li^Ia tSUjtjj (j-aj UJ 1 " LS^ 

4j Atll (Jg ui Laic Aj3 (j"^'^j 

£jl ail LaJ Ajkll J) lljjL 
auI t_iLo (jjEj ^ "-^ 

Cll] jj VJ 4j JjaljIjUJJ 

(jij <ij!>U]| Ag'^ j 
(Jlagjjoij 4j ^^>j-uj £J ^iac 

(jC JJC IjSA \ 

^\ (jC ^JLLa ^1 (jC (jLaC^I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
meringankan satu 
kesusahan saudaranya 
dari sekian kesusahan 
dunia, maka Allah akan 
meringankan kesusahan 
dari sekian kesusahan 
pada hari kiamat, 
barangsiapa menutupi 
(aib) seorang muslim, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



■ - u la SI IjlA (JiLo ^Ijjj 
ijlyAaJI IjlA ^>a*J jfijia ilLij 



maka Allah akan 
menutupi (aib) nya di 
dunia dan akhirat, 
barangsiapa memberi 
kemudahan pada orang 
yang kesuahan, Allah 
akan memberinya 
kemudahan di dunia dan 
akhirat, Allah akan 
menolong hamba selama 
hamba menolong 
saudaranya, barangsiapa 
menempuh jalan untuk 
mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan 
jalan untuknya menuju 
surga, tidaklah suatu 
kaum duduk di masjid, 
membaca kitab Allah 
dan saling 
mempelajarinya di 
antara mereka, 
melainkan ketanangan 
akan turun menghampiri 
mereka, rahmat akan 
meliputinya dan para 
malaikat akan 
menaunginya, dan 
barangsiapa yang 
amalnya lamban, maka 
nasabnya pun akan 
lamban." Abu Isa 
berkata; Seperti ini 
riwayat para perawi dari 
Al A'masy dari Abu 
Shalih dari Abu 
Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. [Asbath bin 
Muhammad] 
meriwayatkan dari [Al 
A'masy], ia berkata; Aku 
telah dikabari dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



iLa a (jj Ul^ii.il (jj ' i ir- lii^a 

(^1 tje JjkLi] jc. i-j/jki 
^jjit (jj auI ^jc. jc oijj 
IjSI tJ Jh\ J jLij U ciilalla 
Clila j^jj (J 4Jal=J Jla Jl jail 

Jla illi (j« lK^I (J^ 3 ' <jA' 
(jjjial ^gjl Cilia jjj Lnr- ,J 4 aSa I 

Jli lillj j-a Jrv.il 
(jjJal <cj) Cilia j .nr. <IaJai. 

,j ^ '-"-j- 1 Jla iSlli J-a Jrv.il 

(j-o JjCail (jjJa) (ej] Cilia j i nr. 

ciila jjji^L (J ^ ""t- 1 Jli lillj 
L»a Jla i211j J-a Jrv.il jjlal ^il 

IjlA ^ Ijjjc jjl Jliil jaa j 

j ; j'' „' <,"r 

,_lj jC. ^ j-v . ^. j . C 



wasallam, kemudian ia 
menyebutkan sebagaian 
hadits ini. 



2870 



jc- ojljJ ^l ' lu la (j« t_jji>')Ln_; 
IjlA jj JSj jj^aC- (jj <&l 

^jc. (jt 4^j jjc. (j« 1 ^ " 

Sll ^-La (^jll (jt JJ^C. ,jj 
I j3 (ji 4iaj ^ Jli allaj Ajlc 
CfJJJ L>? ij^i Jljsll 

^jill jl jjac (jj *&l ^jc. jt 
I jal Jla ( ilLij 4j1c. 'M ^U^i 
(3=^"! cJl^ j (jj*jjl gj jl jail 

jl J=>-jll * . la 'l ^j ^ijAljjl jj 
LijJ jjajjl (j« JJ^I A-ilc (^rJlTj 
j duAaJl ijlgJ (jljall I jSj jLlj 
lj£) V jjaJI JaI JCaij Jla 
C-UjaJj Cliilj (j-o Jal ^ Jl jail 

'M ( JiLa jr. (f|jj ^ill 

(jj (jUiic. (jc. cjjjj ^1«JI JaI 
Jl jill 1 ji; J!! AjI Jlli 

t?? 6' j^ 1 ' ^1 ji4 jj 

oiljall ,J JjjjjIIj 54*^' c?? 
^IjAlJjs 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Asbath bin Muhammad 
Al Qurasy] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Mutharrif] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu 
Burdah] dari [Abdullah 
bin Amru] ia berkata; 
Aku berkata; "Wahai 
Rasulullah, seberapa 
lama aku harus 
menghatamkan al- 
Qur'an?" Beliau 
menjawab: "Khatamkan 
setiap bulan." Aku 
berkata; "Aku bisa lebih 
mampu dan lebih baik 
dari itu." Beliau 
bersabda: "Khatamkan 
dalam duapuluh hari." 
Aku berkata; "Aku bisa 
lebih baik dari itu." 
Beliau bersabda: 
"Khatamkan dalam 
limabelas hari." Aku 
berkata; "Aku bisa lebih 
baik dari itu." Beliau 
bersabda: "Khatamkan 
dalam sepuluh hari." 
Aku berkata; "Aku dapat 
lebih baik dari itu." 
Beliau bersabda: 
"Khatamkan dalam lima 
hari." Abdullah berkata; 
"Setelah itu beliau tidak 
memberiku keringanan." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih, dinilai 
gharib dari hadits Abu 
Burdah dari Abdullah 
bin Amru. Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



juga diriwayatkan 
melalui sanad lain dari 
Abdullah bin 'Amru. 
Dan diriwayatkan dari 
Abdullah bin Amru dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
dapat memahaminya 
orang yang membaca 
(mengkhatamkan) al- 
Qur'an kurang dari tiga 
hari." Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Amru 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda padanya: 
"Bacalah (khatamkan) 
al-Qur'an dalam 
empatpuluh hari." Ishaq 
bin Ibrahim berkata; 
"Berdasarkan hadits ini, 
maka kami tidak suka 
bila empatpuluh hari 
berlalu dari seseorang, 
sementara dirinya belum 
pernah mengkhatamkan 
al-Qur'an. Sebagaian 
ulama menyatakan 
bahwa al-Qur'an tidak 
dihatamkan kurang dari 
tiga hari, berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Sementara sebagaian 
ulama yang lain 
memberi keringanan 
dalam hal ini. 
Diriwayatkan dari 
Utsman bin Affan bahwa 
ia menghatamkan al- 
Qur'an dalam satu rakaat 
witir." Diriwayatkan dari 
Sa'ii bin Jubair, bahwa ia 
mengkhatamkan al- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Qur'an dalam satu rakaat 
di (samping) ka'bah. Dan 
para ulama lebih 
menyukai membaca 
secara tartil. 


2871 


a f — ~ T > l 3 1 

_j" '-»''! ^1 (jj jfi^j ^jjl LjjAk 

(jlua SI (jj Jc- iS^a 

(jj jIll Ait (jc (_ya ■'' (jjl jA 

(jj ^3L(UJJ (jC- ^JiSLA (jc. C^^LIa]! 

j'^* C^JJaZ- Cii «&l •^J'- 

(jl jail i jSI <! J'll ^3 4jIc. Mil 

1$j 1 "J^" tj'""" '""W 

(jj <A\ ah) (jc. jajla i <aa J 

alljj Ajlc AllI Jill 
(jl^all 1 j£j (jl J^aC- (jj *&l IjC 

lh^jI J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu An Nadir Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Hasan 
bin Syaqiq] dari 
[Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Ma'mar] 
dari [Simak bin Al 
Fadll] dari [Wahab bin 
Munabbih] dari 
[Abdullah bin Amru] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Khatamkanlah al- 
Qur'an selama empat 
puluh (hari)." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. Sebagaian 
perawi meriwayatkan 
dari Ma'mar dari Simak 
bin Al Fadll dari Wahab 
bin Munabbih bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memerintahkan 
Abdullah bin Amru 
supaya mengkhatamkan 
al-Qur'an selama empat 
puluh hari." 


2872 


^^'^^ SI (Jc- (jj i <aj Hi la 
IjjJLa £JJ^I (jJ f'^il W uS^a 
(jc oJlljl (jt (_£^}JJI ^JLLa 

5uJi <jii Ii Jj J^i 

3=^jill l]L=JI l-aj (Jli 

jljall JjI (j-a iljjl^aj (_ja!I Jl! 

jil jiikjji 5k Gdi sjf I Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Haitsam bin 
Rabi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih Al Murri] 
dari [Qatadah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




beliau menjawab: "AL 
HALLU dan AL 



amalan apa yang paling 
dicintai oleh Allah?" 



[Zurarah bin Aufa] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
Seorang lelaki betanya; 
"Wahai Rasulullah, 




bertanya; 'Apakah yang 
dimaksud AL HALLU 
dan AL 



MURTAHILU." Dia 



MURTAHILU?" beliau 
menjawab: "Yaitu orang 
yang terus menerus 
menyambung (selalu 
mengkhatamkan) dari 
awal Al Qur v an sampai 
akhir, seusai 
(menghatamkan Al 
Qur'an), dia memulainya 
lagi." Abu Isa berkata; 
Hadits ini gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
dari hadits Ibnu Abbas 
kecuali dari jalur ini, 
sementara sanadnya 
tidak kuat. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muslim bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih Al Murri] 
dari [Qatadah] dari 
[Zurarah bin Aufa] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
maksud yang sama, 
namun ia tidak 
menyebutkan dari Ibnu 
Abbas. Abu Isa berkata; 
Hadits ini menurutku 
lebih shahih dari hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Nashr bin Ali dari Al 
Haitsam bin Rabi'. 


2873 


OLla (j^ic- (jJ - < Hl.la 

(jj ±)C- (jj ii jj (jC oJlUii 
(jlj^JaC ^jj Atll ^jc. (jc uill 

6? L$ ur? L)' J* 11 L>° ^ 
l— U-la. IjlA ^ unr- jjI jlil^Ll 

i e ' s - > \ ' * ' i ' ' 
^jj ^^"^ a 1 13 la ^ la i a ^j'""*- 

1 jlla ^jj l?aa < Ijlla JujU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Syumail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Yazid 
bin Abdullah bin Asy 
Syikhir] dari [Abdullah 
bin Amru] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak akan 
memahaminya, 
seseorang yang 
mengkhatamkan al- 
Qur'an kurang dari tiga 
hari." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dengan sanad yang 
sama. 


2874 


Hi la (j^JC. (^jj l_^aa e Lli la 
1 ^ 1& AUl ^ I laj (JjjUC. ^jjl ^jc 

J^S lAj^' ur? ^ c>t r^ 5 

* .'■>..'% 

^ la i a ^j- aa t l-^> ^ > u if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Assari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdul A'la] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] radliallahu 
'anhuma, ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







bersabda: "Barangsiapa 
berkata tentang al- 
Our'an tanpa ilmu, maka 
bersiap-siaplah 
menempati tempatnya di 
neraka." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2875 


^jjll! (j» uAjC. (jjl (jC JJia. 

o^xii Ijj^Ii IaaxIa J_1c C m 

(JlJjUll (j-o s^xii ijj^Si ^'3^ 

% '- i 1 ', - " »'f ; 

j'« i » W 1 14v ..nr. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid bin 'Amru 
Al Kalbi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abdul A'la] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jagalah diri 
untuk menceritakan 
dariku kecuali yang 
kalian ketahui, 
barangsiapa berdusta 
atas namaku, maka 
bersiap-siaplah untuk 
menempati tempatnya di 
neraka dan barangsiapa 
mengatakan tentang al- 
Qur'an dengan 
pendapatnya, maka 
bersiap-siaplah 
menempati tempatnya di 
neraka." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. 


2876 


(jua. 1 Vi s -. ,\\er\ (jj Ajc ul^a 

g ja. jaS g ja. ^1 jjil jAj ^ 

Jl'o\15 A| iV. j°, i jr. 

t_itLaU AjIjj (jl jail ^ (Jla (ji 
IjiA ^ jr. jj! d)liUai.l iaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Habban bin Hilal] 
telah menceritakan 
kepada kami [Suhail bin 
Abdullah] dia adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



1 j ^ l l aA JJC- J j 4 Jj & 

jl jill jLij (ji ^ IjA 

.l&LkJl jC- jj <_£^jl Ull J ale 
alxJI (JaI j« LaA jjC-j oJlu3j 
jjall jajfe U^I>^ ' J^ 13 f4-^ 

jl jljill IjM ^1 

jjfl j-a jl ale. JJ*J o jJj^9 

Jaj U ^L^ic. (^jj J3j f Ag uij l 

(Jj3 j/l I jljij j»J ja^jl Ilia La Ls \c 

hn-\ \ l 1 *w ~ jjxj . afl \ \ 
AjC Ijjj^I (_g jj-aJI (_J^-a jj 
jll oJllja jC- j-a*-a jC- (jl jjll 
Cla-ala V] <jl jl jail (J l-a 
j-aC ^jji jjl Luii. Lu2j Ljj3 
jC- A^JJC- jj jUijui LuSk 
'••'"'< j] JAL>i jll jl! (ji-aC-Vl 
^l^A Jjt ma jjl SeljS Clllj3 

jc- jjl (jt-Lit j! ^jJ! 

dJLLj Ua-a jl jill j-a 



Ibnu Abu Hazm 
saudaranya Hazm Al 
Qutha'I, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Imran Al 
Jauni] dari [Jundub bin 
Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengatakan tentang Al 
Qur v an dengan 
pendapatnya, maka dia 
tetap salah walaupun 
pendapatnya benar." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini gharib, sebagian ahli 
hadits membicarakan 
Suhail bin Abu Hazm, 
dan demikianlah telah 
diriwayatkan dari 
sebagian ulama dari para 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
yang lainnya, bahwa 
mereka memperketat 
dalam masalah ini, yaitu 
tentang menafsirkan Al 
Qur v an tanpa Ilmu, 
adapun yang 
diriwayatkan dari 
Mujahid, Qatadah dan 
lainnya dari para ulama, 
bahwa mereka 
menafsirkan Al Qur v an 
bukan karena prasangka 
yang ada pada mereka, 
kemudian mereka 
mengatakan tentang Al 
Qur v an atau 
menafsirkannya tanpa 
dasar ilmu atau dari diri 
mereka, telah 
diriwayatkan dari 
mereka, mengenai dalil 
yang menunjukkan atas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







apa yang kami katakana, 
bahwa mereka tidak 
mengatakan tentang Al 
Qur v an dari diri mereka 
tanpa dasar ilmu. Telah 
menceritakan kepada 
kami Al Husain bin 
Mahdi Al Bashri telah 
mengabarkan kepada 
kami Abdurrazzaq dari 
Ma'mar dari Qatadah ia 
berkata; "Tidak ada satu 
ayat pun dari Al Qur v an 
kecuali aku telah 
mendengar apa yang 
terkandung di 
dalamnya." Telah 
menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Umar 
telah menceritakan 
kepada kami Sufyan bin 
'Uyainah dari Al A'masy 
ia berkata; Mujahid 
berkata; "Seandainya 
aku membaca dengan 
bacaan Ibnu Mas'ud, 
maka aku tidak perlu 
lagi bertanya kepada 
Ibnu Abbas tentang 
banyak hal dari Al 
Qur v an, sebagaimana 
yang saya tanyakan." 


2877 


^jj jj jail jjc Luja 1 'ii w 

Ujj3 1 jSJ al o!>LLa (^glla (j-a (Jli 
ojjjA Ljl L) ' - llS jaLaj JJC- 

Atll C5 -lj-a (J J-^J er^ 

Jlxj auI Jli dJjij illjj <jJc. 

I jO.^i'ij \ I g « . 'A ^Jj 10 . — i 'l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Ala v bin 
Abdurrahman] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
shalat tanpa membaca 
ummul Qur'an (Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jjxllaJI <_Jj At) Aa^JI (3 jiji 

^.•U-S JULij liljljJ iil (J j£l9 

La ^^jx]j ^^jx] oj^juill ^>^j 
laljloJI Ij^aI <3jSj (Jllii 
' ''I (jjjJI Jal jj-a aa^mjall 
V j ^£ J' 1 "- ' . 'J' * a * ^ »;;'''■ 
IjlA ^ unr- jjl (JU (jJljjall 

.1^.1^0 ^jQ* a (jj (J«„«,nil j 

(jt .Ijt (jj $!>UJI (jt 

^jjII (jt SJj^A i^f CP 
IjlA jij ( a-L^ j 4jic Alii ~ 
lillLaj ^J^>^ (jjl LSjJJ ClyAiJI 
.lit (jj (jt (jj 

Jj-a ' ■ '''I mil ^1 jt (j-a^^ll 
o_^jjA ^1 (jt ojA j (jj jaUiA 
pluj AjIc iill ^U^i ^."^ (j 1 " 

(j-4)' CS^' lw' (-SJJJ I- 2 * 3^ 
Ijg (\j e^UJI (jt AjjI (jt 

^jjll (jt SjJjA ^1 (jt ( _ ni i ii ll 
IjlA j ilLij 4jlt Alii ^U.-i 

JaJ (jj iLa lilljlj lj^)iil 
^Uj ^jjajjUll pUiui (jj 

(jt (_>uJjl (_^\ (jJ (J.!* ill Ijjjtk 

(j-a^.^11 Ijc. (jj e^UJI (jt <jjI 

J ' ■ 'M mil jjl j ^1 ^ ""l^ 

(jiLiil^ ulSj fi3^^3 clw ^^-^ 
t> t^' cp »ja> ^ 

jjt ^Ijii. (jljall 

(_jj| (jj (Jjt <m nl ' '"''j la (_>uJj 

ClllLujj IjlA j-a JJ^I (_V^J^ 
^£ Jlia ^Jj^aJI IjlA (jt Ar. jj 
■ lu laj ^i=kl j ?r j-s , ^i j j'j ^ II 

CP CP o4j' cs^' 



Fatihah), maka shalatnya 
kurang, shalatnya 
kurang, dan tidak 
sempurna." Abu Al Ala v 
berkata; Aku berkata; 
"Hai Abu Hurairah, aku 
terkadang shalat di 
belakang imam." Abu 
Hurairah berkata; "Hai 
Ibnu Al Farisi, bacalah 
sendiri, aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah Ta'ala berfirman: 
Aku membagi shalat 
antara Aku dan 
hambaKu menjadi dua 
bagian, separuhnya 
untukKu dan separuhnya 
untuk hambaKu, dan 
hambaKu berhak 
mendapat yang ia 
meminta. Bila seorang 
hamba membaca 
ALHAMDULILLAAHI 
RABBIL AALAMIIN, 
Allah Tabaraka wa 
Ta'ala berfirman; 
HambaKu memujiKu. 
Bila hamba membaca 
"ARRAHMAANIRRAH 
IIM, " Allah Tabaraka 
wa Ta'ala berfirman: 
"HambaKu memujaku." 
Bila hamba membaca 
"MAALIKI 

YAWMIDDIIN, " Allah 
Tabaraka wa Ta'ala 
berfirman: "HambaKu 
mengagungkanKu, dan 
ini untukKu, antara Aku 
dan hambaKu; 
IYYAAKA NA'BUDU 
WA IYYAAKA 
NASTA'IIN dan akhir 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



surat untuk hambaKu 
dan hambaKu berhak 
mendapatkan yang ia 
minta, ia membaca: 
IHDINASH 
SHIRAATHAL 
MUSTAQIIM 
SHIRAATHAL 
LADZIINA AN'AMTA 
ALAIHIM GHARIL 
MAGHDLUUBI 
ALAIHIM WALADL 
DLAALLIIN." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. [Syu'bah], 
[Isma'il bin Ja'far] dan 
lainnya meriwayatkan 
dari [Al Ala v bin 
Abdurrahman] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
ini. [Ibnu Juraij] dan 
[Malik bin Anas] 
meriwayatkan dari [Al 
Ala v bin Abdurrahman] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti ini. 
Telah mengabarkan 
kepada kami yang 
demikian itu 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Ya'qub bin Sufyan 
Al Farisi], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Uwais] dari [Ayahnya] 
dari [Al Ala v bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dan [Abu As 
Sa v ib] bekas budak 
Hisyam bin Zuhrah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



keduanya adalah teman 
Abu Hurairah, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
shalat tanpa membaca 
ummul Qur'an (Al 
Fatihah) maka shalatnya 
kurang, dan tidak 
sempurna." Tidak 
disebutkan dalam hadits 
Isamil bin Abu Uwais 
lebih dari matan itu, dan 
aku bertanya kepada 
Abu Zur'ah tentang 
hadits ini, ia menjawab; 
"Kedua hadits itu 
shahih." Lalu ia berhujah 
dengan hadits Ibnu Abu 
Uwais dari Ayahnya dari 
AlAla. 



2878 



jjjiC Ul2j| It La 
i—i_p>. ^ lilLajj (jC (_)Jil3 

iiil ^U^i auI <J jj-jij ■ - uSy § s^"* - 

^a ^u]L^ ^ ^ 4-iic. 

' ■ '1 US if j (jl-ol _Ji*^ J j™* 1 

jlS isj /ejtjj i=J AjJI UJa 

i\la Jll jcjj ijjl JaAj 

^-ik L4jLo ilia A^kli. (23jJI UJ 

s - - '-'''It',*/' - ^ 

Sijljl! <i cilia ojli (_j 

/jjj ulik j 1 j Mr- ^j.iK^ oJllLij 

iii vj isi v 1} u 

(111 p feul j2S p Jl! V iia 

V Cilia Jla lya I (;?n <ji 

~^Mr. (_j y ^ j j^MI ^li (Jl| 
ciiia Jla 3^ (_sjlj-ajll (jlj 
dijl^a (Jla 1 CiSa ^li 



Telah mengabarkan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Sa'd] telah 

memberitakan kepada 
kami [Amru bin Abu 
Qais] dari [Simak bin 
Harb] dari [Abbad bin 
Hubaisy] dari [Adi bin 
Hatim] ia berkata; Aku 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ketika 
ituu beliau tengah duduk 
di masjid, orang-orang 
berkata; "Ini Adi bin 
Hatim." Aku datang 
tanpa jaminan keamanan 
ataupun surat. Saat aku 
diserahkan kepada 
beliau, beliau meraih 
tanganku, sebelum itu, 
beliau pernah bersabda; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jLLaj^l (_J-a ci?.J Ait ClJjjla 

opli. il 4 j i* cv oAic Ul I <ujja Jla 

jjx i_i jj^all (ja i_sU!i ,J 

I— Lai ^jIIoS Jll jLiill siA 

^oi j A i jajSj ^LLa ■ ■' adj 

^c) j ojijj ^c)j jull jl a ^)a. 
ill ££ia.l j\l 

dlia.1 ill »s3 J jil U <J j 

IjSjj <2ll Jill fJl Jjfea 
( " 1 «3j La (jjl (J jiia ^^jJj J 

(jc j o^xjj AJilj5 j laiji i^luiiil 

iil jli aIUII aijlc. iliLLi 

^luil ^ja. ^fiilaa-aj ^S^jj^alj 
Sjj^JIj l—ljJJ (jjj LajS 4jjxla]l 
tfrLuaii ^^ic ' «l aj Li jj£I jl 

ilu-la (j« V] Aijaj ^ '-^y^' 
(jc. 4 uj (_£j^)J S- 1 ^)^ ^Lajuj 
jjj jUc- (jc s^^i- (jj till « i ii 

(jC- jj ^JlC. (jC. (jijfi. 

aHaj 4jlc ill (_5-lj-a ^ J ill 
(jj ^aa a uj.la aJ^J^j ijlyAaJI 
*VLa jLlij (jJ l^aa aj lLall 
4 j» l7i Lli^a j°» t- (jj l^aa a LlLSa 
(jj jLjc jc SJ^)^ (jJ lilLajj jc 

(jc (jj c5^c (jc. (jijla 

Jl! jiiLij AjIc ill (-5 l^a ^-fill 



"Sesungguhnya aku 
sangat berharap agar 
Allah meletakkan 
tangannya di tanganku." 
Adi berkata; "Beliau 
berdiri, lalu seorang 
wanita bersama anaknya 
menemui beliau, 
Keduanya berkata; 
"Kami ada perlu dengan 
anda." Maka beliau 
berdiri bersama 
keduanya, hingga beliau 
menuntaskan keperluan 
mereka berdua, setelah 
itu beliau meraih 
tanganku hingga beliau 
membawaku ke 
kediaman beliau, 
seorang budak 
menatakan bantal untuk 
beliau, beliau duduk dan 
aku duduk di hadapan 
beliau. Beliau memuja 
dan memuji Allah, 
selanjutnya beliau 
bertanya: 'Apa yang 
membuatmu benci untuk 
mengucapkan LAA 
ILAAHA ILLALLAAH, 
apa kamu tahu ada ilah 
selain Allah?" aku 
menjawab; "Tidak." 
selanjutnya beliau 
berbicara sesaat, lalu 
bersabda: 

"Sesungguhnya kamu 
hanya takut 
mengucapkan 
ALLAAHU AKBAR 
dan kamu tahu bahwa 
ada sesuatu yang lebih 
besar dari Allah." Adi 
berkata; Aku menjawab; 
"Tidak." Beliau 
bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Sesungguhnya Yahudi 
dimurkai sedangkan 
Nasrani sesat." Adi 
berkata; Aku menjawab; 
"Aku datang dalam 
keadaan muslim." Adi 
berkata; Lalu aku 
melihat wajah beliau 
lapang karena gembira, 
lalu beliau 
memerintahkan 
seseorang untuk 
membawaku, 
selanjutnya aku 
ditempatkan di rumah 
salah seorang Anshar. Di 
kedua penghujung siang, 
aku mendatangi beliau. 
Pada suatu sore, aku 
berada di dekat beliau, 
tiba-tiba sekelompok 
kaum berpakaian wool 
yamg bergaris 
mendatangi beliau. Adi 
berkata; "Lalu beliau 
shalat, berdiri lalu 
menganjurkan mereka 
(untuk bersedekah), 
setelah itu beliau 
bersabda: "Meski 
dengan satu sha', 
setengah sha', 
segenggam dan sedikit 
genggaman salah 
seorang di antara kalian 
menjaga wajahnya dari 
panasnya jahanam atau 
neraka, meski dengan 
satu kurma, meski 
dengan secuil kurma, 
sesungguhnya salah 
seorang dari kalian akan 
bertemu Allah dan ada 
yang berkata padanya 
seperti yang aku katakan 
pada kalian; "Bukankah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Aku telah membuatkan 
pendengaran dan 
penglihatan untukmu?" 
Ia menjawab; "Benar." 
Dia bertanya: 
"Bukankah Aku telah 
memberikan harta dan 
anak untukmu?" Ia 
menjawab: "Benar." Dia 
bertanya: "Mana 
(kebaikan) yang kau 
lakukan untuk dirimu?" 
lalu ia melihat ke 
belakang, depan, kanan 
dan kirinya, tapi tidak 
menemukan apa pun 
yang menjaga wajahnya 
dari panasnya jahanam. 
Hendaklah salah seorang 
dari kalian menjaga 
wajahnya dari neraka 
meski dengan secuil 
kurma, bila ia tidak 
punya, maka dengan 
tutur kata yang baik, 
sesungguhnya aku tidak 
mengkhawatirkan 
kemiskinan pada kalian 
karena Allah penolong 
kalian dan pemberi 
kalian, hingga wanita 
berada dalam sekedup 
berjalan antara Yatsrib 
dan Hairah atau lebih 
jauh, tanpa rasa takut 
barang bawannya di 
curi." Adi berkata; Aku 
berkata dalam hati; 
"Lalu dimana pencuri- 
pencuri Thayyf? Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Simak bin 
Harb. [Syu'bah] 
meriwayatkan dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







[Simak bin Harb] dari 
['Abbad bin Hubaisy] 
dari [Adi bin Hatim] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam secara panjang 
lebar. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Mutsanna] dan 
[Muhammad bin Basyar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Abbad bin Hubaisy] 
dari [Adi bin Hatim] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Yahudi 
dimurkai dan Nasrani 
sesat." Kemudian ia 
menyebut hadits secara 
panjang lebar. 


2879 


uJ^J OS^a jLuU (jj l^a a UliAk 
Aa^-oj (_£^C L)^J ^1* (jj 

tJuSH ^laji (jjl (jc. 
^ilLuj 4jlc ijl ^lin (J julj 
4 jj (j-a a^l (jla. (j! 
' Cj^J*^' * S 

(j j (JgUlj (jJJj 
i,,ir. jil (Jliiiil-i\lj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dan [Ibnu Abu 
Adi] dan [Muhammad 
bin Ja'far] dan [Abdul 
Wahhab], mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf bin Abu 
Jamilah Al A'rabi] dari 
[Qasamah bin Zuhair] 
dari [Abu Musa Al 
Asy'ari] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ta'ala menciptakan 
Adam dari genggaman 
yang di ambil dari 
seluruh bumi, lalu anak 
keturunan Adam datang 
sesuai dengan kadar 
bumi (tanah), di antara 
mereka ada yang 
(berkulit) merah, putih, 
hitam. Dan diantaranya 
pula ada yang ramah, 
sedih, keji dan baik." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2880 


(jj aUiA (jC. j-a*-i (jC. Jjl jjil 
alia j AjIc iill ^U.-i Alii (3 J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Ma'mar] dari [Hammam 
bin Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda tentang firman 
Allah: "Dan masukilah 
pintu gerbangnya sambil 
bersujud" QS Al 
Baqarah: 28. Beliau 
bersabda: "Mereka 
masuk dalam keadaan 
merangkak di atas 
pangkal paha, artinya 
membelot." 


2881 


2jI (^glLa (^fill (jc-^lilj^/l lAjJj 
Vj3 1 jjaffia (JjjJI Jia ^Lij 4jIc. 

1 jlll Jll ^ (1]j3 (^ill jji 
IjlA ^ Ln_;r. jjl (JljisjT ua (.3 


Dan dengan sanad ini 
(Yaitu; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abd bin Humaid] 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Abdurrazzaq] dari 
[Ma'mar] dari [Hammam 
bin Munabbih] dari [Abu 
Hurairah]) dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Lalu orang- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







orang yang zhalim 
mengganti perintah 
dengan (mengerjakan) 
yang tidak diperintahkan 
kepada mereka." QS Al- 
Baqarah: 59, Beliau 
bersabda: "Mereka 
berkata; biji dalam 
rambut." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2882 


Hi la (j^JC (jj IjM^Ja Li] la 
(jC jUaljl l " i» 1 '* w j 
Alii IjC (jC JjJC (jj ^j-alc 
AjjI (jc (jj ^olc (jj 
<Ljic Sill Jfc*a UiSlI 

Jlj l]S tji-aS Aijall (jjl jjj 

4 ^ ajfl l^jljjll 1 laj ll S i ll^J 33 aLuJ ^ 

tlljAa IjlA b uijr. jjI (Jll 
ilu-la (j« Vj Aijaj V S-yj^ 
(jC ^ iJ ^' (^-jl (jl ainll i* ti.nl 

"<lj Alii 1 ' '"*- (jj ^aj-alc 
[*it\i.tl i i o. fU* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy'ats As 
Samman] dari [Ashim 
bin 'Ubaidullah] dari 
[Abdullah bin Amir bin 
Rabi'ah] dari [Ayahnya] 
ia berkata; Kami 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan di malam 
yang gelap, kami tidak 
tahu mana kiblat, 
masing-masing dari 
kami shalat menghadap 
sesuai arahnya. Di pagi 
harinya, kami 
menceritakan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
turunlah ayat: "Maka 
kemanapun kamu 
menghadap di situlah 
wajah Allah." QS Al- 
Baqarah: 115 


2883 


Al jj (jj ^JC Ijlla 
(jj lilLall ^JC (jjJ^A (jj 
(jj .la in * " a 1 1 '1 (Jla (jlijiui 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jjiiJI Ja^ AjVI o^a ^ (Jla 4jI 

la Lball j la uS til^j a j (Jj3 <Ujii 
Ujik opUli ^1 ^1 jkJI 

I jl^j LojjU Aj^I o^A (-1 JALLi 



telah mengabarkan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin Abu 
Sulaiman] ia berkata; 
Aku mendengar [Sa'id 
bin Jubair] menceritakan 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
shalat sunnah di atas 
kendaraan beliau 
kemana pun kendaraan 
beliau menghadap, 
ketika itu beliau pergi 
dari Makkah menuju 
Madinah. Setelah itu 
Ibnu Umar membaca 
ayat ini: "Dan 
kepunyaan Allah-lah 
timur dan barat." QS Al- 
Baqarah: 1 15. Ibnu 
Umar berkata; 
"Berkenaan dengan 
peristiwa itulah, ayat ini 
turun." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Diriwayatkan dari 
Qatadah, ia berkata 
tentang ayat ini: Dan 
kepunyaan Allah-lah 
timur dan barat, maka 
kemanapun kamu 
menghadap di situlah 
wajah Allah." QS Al- 
Baqarah: 115 Qatadah 
berkata; Ayat ini 
mansukhah, dinasakh 
dengan firman Allah, 
"Palingkanlah mukamu 
ke arah Masjidil 
Haram." QS Al-Baqarah: 
144 yaitu arahnya. Telah 
menceritakan kepada 
kami yang demikian itu 
Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Syawarib, telah 
menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' 
dari Sa'id dari Qatadah. 
Dan diriwayatkan pula 
dari Mujahid tentang 
ayat ini: "Maka 
kemanapun kamu 
menghadap, di situlah 
wajah Allah." QS Al- 
Baqarah: 1 15, ia berkata; 
"Di sanalah kiblat 
Allah." Telah 
menceritakan kepada 
kami seperti itu 
Muhammad bin Al Ala v 
telah menceritakan 
kepada kami Waki' dari 
An Nadir bin Arabi dari 
Mujahid seperti itu. 


2884 


A-oiwj ^jj .iljaa. IjjA^ (JI^-Ia ^jj 
^ la i a ^j- aa t u.^ I^A. ^ > u ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin 
Minhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Humaid] 
dari [Anas] bahwa 
[Umar bin Al 
Khaththab] berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
alangkah baiknya jika 
kita shalat di belakang 
maqam." Kemudian 
turunlah ayat: "Dan 
jadikanlah sebahagian 
maqam Ibrahim tempat 
shalat." QS Al-Baqarah: 
125, Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2885 


itil \r^. jtil J i"*iVo'„ V. itil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^ la i a i aa t^JjAa IjA n if*. 


kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Humaid Ath 
Thawil] dari [Anas] ia 
berkata; [Umar bin Al 
Khaththab] radliallahu 
'anhu berkata; Aku 
berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; 'Andai 
anda menjadikan 
sebagaian maqam untuk 
tempat shalat." 
Kemudian turunlah ay at: 
"Dan jadikanlah 
sebahagian maqam 
Ibrahim tempat shalat." 
QS Al-Baqarah: 125. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Dalam 
hal ini, ada hadits serupa 
dari Ibnu Umar. 


2886 


jji 1 >4ii ,jj laa 1 Ijj 
jjc- (jjj-aC-^/l LI] la AjjliJi 

^ la i a ^j"'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Muawiyah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
firman Allah: "Dan 
demikian (pula) Kami 
telah menjadikan kamu 
(umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia." 
QS Al-Baqarah: 143, 
beliau bersabda: "Adil." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2887 


t- Li^-aa.1 Alia, (jj Ait HiAa 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ja'far bin 'Aun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Nuh dipanaggil lalu 
ditanya; 'Apakah telah 
kau sampaikan?" Nuh 
menjawab: "Ya." Lalu 
kaumnya dipanggil 



kemudian ditanya; 
'Apakah dia telah 
menyampaikan pada 
kalian?" Mereka 
menjawab; "Tidak ada 
pemberi peringatan yang 
mendatangi kami dan 
tidak ada seorang pun 
yang mendatangi kami. " 
Nuh ditanya; "Siapa 
saksi-saksimu?" Nuh 
menjawab; "Muhammad 
dan ummatnya." Beliau 
melanjutkan sabdanya: 
"Lalu kalian 
didatangkan, kalian 
bersaksi bahwa Nuh 
telah menyampaikan, 
itulah maksud firman 
Allah Ta'ala: 'Dan 
demikian (pula) Kami 
telah menjadikan kamu 
(umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan 
agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas 
(perbuatan) kamu.' QS 
Al-Baqarah: 143, dan 
wasath maknanya adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



adil." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
'Aun] dari [Al A'masy] 
seperti di atas. 



2888 



CP (J^ 3 } (cJi CP 



k& lillla s-ijlx- (jj «■! jjII 

^aluij Ajic- iill <_jlLa *&l !} 
alLlj Ajlc- AUl t^jlLa *&l (J J*".J 

(1 ilau ja alii 
^al^j^JI A^juia]I ^ ua <j£j^ a j (J jj3 

Ail 

4ij 4ilj alLij Ajic 

■a j I ja^^-jla Jla 



^ji la i a sl^j ^aj ^ 1 ^ (3**^ 
LS^**] ^ CP is JJ^I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Israil] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Bara v bin 
Azib] ia berkata; 
"Setibanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di Madinah, 
beliau shalat menghadap 
ke Baitul Maqdis selama 
enam belas atau tujuh 
belas bulan, namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ingin 
menghadap ka'bah, maka 
Allah menurunkan ayat: 
"Sungguh Kami (sering) 
melihat mukamu 
menengadah ke langit, 
maka sungguh kami 
akan memalingkan kamu 
ke kiblat yang kamu 
sukai. Palingkanlah 
mukamu ke arah 
Masjidil Haram." QS Al- 
Baqarah: 144. Kemudian 
beliau menghadapkan 
mukanya ke arah 
Ka'bah, dan beliau 
sangat menyukainya, 
lalu seseorang shalat 
ashar bersama beliau. 
Setelah itu ia melintasi 
suatu kaum dari sahabat 
Anshar, mereka tengah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







ruku' dalam shalat ashar 
sambil menghadap 
Baitul Maqdis." Barra v 
berkata; Sahabat tersebut 
bersaksi bahwa ia pernah 
shalat ashar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
beliau telah dihadapkan 
ke Ka'bah. Barra v 
berkata; "Merekapun 
mengalihkan wajahnya 
dalam keadaan ruku'." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 
[Sufyan Ats Tsauri] juga 
meriwayatkannya dari 
[Abu Ishaq]. 


2889 


(jjl jc jIjj.j (jj <&l Ajc (jc 

o^LLa ^ lc j£j 1 jjlfLllij jaC 

O^LaC J ^)JftC (jjl J ^j^A^' <— fl^jC 

_jj| (Jli lillLa (jj (_>Jijlj (_>ujl (jj 

^ * , 5 '> 's * *. ' 

^ la i a j- aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata; "Orang-orang 
tengah ruku' dalam 
shalat fajar." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Amru bin Auf Al 
Muzanni, Ibnu Umar, 
'Umarah bin Aus dan 
Anas bin Malik. Abu Isa 
berkata; Hadits Ibnu 
Umar hasan shahih. 


2890 


Ujik Via jUaC jjl^ jIjA Ujik 
lilLajj (jC (Jjjl^uil (jC (J-J^J 

Ijallla (_>jAjc jjl (jc 3jij£c (jc 

jilLij AjIc *d)l (gll-a (^J^l 
<d)l (J jLij Ij 1 jlll Ajxill Jl 

j 1 jj'Lo (jjjJI IjjI ja.L] ■ 
(J^jli (jj^Lall Cjjj Jl (jjlLaJ 

; 'J\ \\\\ jl< l Vj \l i - ; iti| 
IjlA b inir- jji JlMj^l ££jUjI 
^ la i a j i aa I -JJ ja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
dan [Abu Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Isra'il] dari [Simak] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; "Saat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dialihkan ke 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jUiui ill la jaC ^1 (jjl Hi la 
jc. ''"''^J (_J jA_)ll da ala (Jlii 
(_g j1 La4 » 1 ■ " llS (Jll OJ^)C- 
liLall (jjj I jjaJ ^ .la.1 ^jlc- 
^ jl JIjI Lij I ''J'' 1 ' oj^)-allj 

*&l (3 j^j ( — iLL ^J^l (jjl u 

l_sUaj alia J Ajlc Atll t^j-lj-a 

(j-o jl£ Lijjj (JjaWaII 

o jjaII j IsJLiall (jlJ j^a^laJ 
^a. jiS Jlijj liljljj iill 
Ajlc. ^^-i=>- J«V.I jl dlJjjll 
La£ ClljlS jlj i—SjlaJ jl 

V jl Ajic ^ClL % CjjISJ J J^J 

ciijSja (Jlali^j ' a j laj 

jia/)ll ^JC- jj j5Lj lillj 

LajJ jjlji) ^JaJI (JaI (j-o Vt^J 
liLall jjj ' a jlaJ V ji jl£ 
(jl jjljSj UJjaJI (j-o oj^illj 
(j-o j_;j7- a II (jpA jJJ UaljJa 
(j-o jj^>^l (JI^J AjlAlaJI _)^' 

u>|jLl ir>J iii jiialfi 

liLall jjj 4j ^-aj^j jilj ClmlLj 
jl JLLi <&l (J^^ OJ^allj 
(Jlj A)jl jjl » jja (ya oj^all j liLall 
L&ljli jia/}ll ^JC (jj ^)5ij jjl 

(Jjyua. < uJi l-iA 1 njr- 



arah Ka'bah, orang- 
orang berkata; "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
dengan saudara-saudara 
kami yang telah 
meninggal, sementara 
mereka shalat 
menghadap Baitul 
Maqdis?" Maka turunlah 
ayat: "Dan Allah 
tidaklah menyia-nyiakan 
keimananmu." QS Al- 
Baqarah: 143. Abu Is a 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2891 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Az Zuhri] menceritakan 
dari ['Urwah] ia berkata; 
Aku berkata kepada 
[Aisyah]; "Menurutku, 
orang yang tidak sa'i 
antara shafa dan marwah 
tidak menanggung apa 
pun dan aku tidak 
perduli untuk tidak sa'i 
di antara keduanya." 
Aisyah menimpali; 
'Amat buruk apa yang 
kau ucapkan, wahai 
keponakanku, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
melakukan sa'i dan juga 
kaum muslimin, 
sesungguhnya orang 
yang bertalbiyah untuk 
Manat sang thaghut yang 
ada di Musyallil (tempat 
antara Makah dan 
Madinah yang banyak 
airnya) itulah yang tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




mengerjakan sa'i antara 
Shafa dan Marwah. Lalu 
Allah Tabaraka wa 
Ta'ala menurunkan ayat: 
"Maka barangsiapa 
beribadah haji ke 
Baitullah atau ber'umrah, 
maka tidak ada dosa 
baginya mengerjakan 
sa'i antara keduanya." 
QS Al-Baqarah: 158. 
andai seperti yang kau 
katakana, tentu ayatnya: 
"Maka tidak ada dosa 
baginya tidak 
mengerjakan sa'i antara 
keduanya." Az Zuhri 
berkata; Aku 
menyebutkan hal itu 
kepada Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam, 
ternyata hal itu 
membuatnya heran, ia 
berkata; "Ini adalah 
ilmu, dan aku pernah 
mendengar beberapa 
ulama berkata; "Yang 
tidak sa'i antara Shafa 
dan Marwah dari 
kalangan Arab 
mengatakan, bahwa 
thawaf kami antara 
Shafa dan Marwah 
termasuk perkara 
jahiliyah." Sementara 
yang lain, dari Anshar 
berkata; "Kami hanya 
diperintahkan berthawaf 
di Baitullah dan kami 
tidak diperintahkan 
berthawaf antara Shafa 
dan Marwah, kemudian 
Allah Ta'ala 
menurunkan ayat: 
"Sesungguhnya Shafaa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan Marwa adalah 
sebahagian dari syi'ar 
Allah." QS Al-Baqarah: 
158. Abu Bakar bin 
Abdurrahman berkata; 
"Menurutku, ayat ini 
turun berkenaan dengan 
mereka dan mereka." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2892 


CP CP i£? Crt 

Ml - 1* ~ - 

^ la i a ^j"'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abu 
Hakim] dari [Sufyan] 
dari [ Ashim Al Ahwal] 
ia berkata; Aku bertanya 
kepada [Anas bin Malik] 
tentang Shafa dan 
Marwah, ia menjawab: 
"Keduanya termasuk 
syi'ar jahiliyah. Saat 
Islam datang, kami 
menahan diri dari 
keduanya, namun Allah 
Tabaraka wa Ta'ala 
menurunkan ayat: 
"Sesungguhnya Shafaa 
dan Marwa adalah 
sebahagian dari syi'ar 
Allah. Maka barangsiapa 
yang beribadah haji ke 
Baitullah atau ber'umrah, 
maka tidak ada dosa 
baginya mengerjakan 
sa'i antara keduanya." 
QS Al-Baqarah: 158, ia 
berkata; "Keduanya 
sunnah."Dan 
barangsiapa yang 
mengerjakan suatu 
kebajikan dengan 
kerelaan hati, maka 
Sesungguhnya Allah 
Maha mensyukuri 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kebaikan lagi Maha 
Mengetahui." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2893 


^jc. A-ijI ^jc. ^ ^jj ^jc. 
ilLij AjIc iil (^Ha (J 
ijAl^jj alii (j-a 1 j laJilj 
li Uj Jll p A a'Vunli jf aJl 
IjlA ^ unr- jjI (Jll A\\ ji\ x u> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ja'far bin Muhammad] 
dari [Ayahnya] dari 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata; Aku sempata 
mendengar di saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tiba di 
Makkah berthawaf tujuh 
kali lalu beliau 
membaca: "Dan 
jadikanlah sebahagian 
maqam Ibrahim tempat 
shalat." QS Al-Baqarah: 
125, beliau lalu shalat di 
belakang maqam, setelah 
itu beliau mendekati 
hajar kemudian 
menciumnya dan 
bersabda: "Kita memulai 
seperti yang dimulai 
Allah." Beliau membaca: 
"Sesungguhnya Shafaa 
dan Marwa adalah 
sebahagian dari syi'ar 
Allah." QS Al-Baqarah: 
158. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2894 


^ i^r*. 1 jj w ^ ^jj ^ *r*. 1 jj *w 

Jill ijjil ^1 ^U^V' 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israil bin 
Yunus] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Bara v ] ia 
berkata; "Apabila 
seorang sahabat Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





V fUi Mc. <> 

UJa (233 AjpL cJla <j1 J UJa 

j<o««>°fe ' , : ;,r-. jl^<3l ( «r^.Vvl 

allij AjIc. auI ^jlLa j!33 (233 j 
<3j3 iS3 ^jVI o^a cJjJa 

-sM'.-l djlj3l aULa3l 

1 jl^j lijAii LL^)3 Lgj 1 j2lJ&2 


shallallahu 'alaihi 
wasallam puasa, dan 
waktu berbuka telah 
tiba, namun ia tertidur 
sebelum berbuka, maka 
ia tidak makan di malam 
harinya dan di siang 
harinya hingga sore hari, 
sesungguhnya Qais bin 
Shirmah Al Anshari 
puasa, di saat waktu 
berbuka tiba, ia 
mendatangi istrinya lalu 
bertanya; "Apa kamu 
punya makanan?" 
Istrinya menjawab: 
"Tidak, namun aku akan 
pergi mencarikan 
makanan untukmu." 
Qais bekerja sepanjang 
hari, lalu ia tertidur, 
kemudian istrinya 
datang, saat melihatnya, 
istrinya berkata; 
"Kerugian bagimu." 
Pada pertengahan siang, 
ia pingsan kemudian hal 
itu diceritakan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu turunlah 
ayat: "Dihalalkan bagi 
kamu pada malam hari 
bulan puasa bercampur 
dengan isteri-isteri 
kamu" -orang-orang pun 
sangat gembira sekali- 
"Dan makan minumlah 
hingga terang bagimu 
benang putih dari 
benang hitam, yaitu 
fajar." QS Al-Baqarah: 
187. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2895 


(jc jaiIj (jj (jLaaj3l (jt (_jAi£3l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





1 oiUaJI 3* ilc.ll! (Jls ^ 


kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Dzar] dari 
[Yusayyi' Al Kindi] dari 
[Nu'man bin Basyir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang firman 
Allah: "Dan Rabbmu 
berfirman: Berdoalah 
kepada-Ku, niscaya akan 
Ku perkenankan 
bagimu." QS Ghafir: 60. 
Beliau bersabda: "Do'a 
adalah ibadah" beliau 
lalu membaca: "WA 
QAALA RABBUKUM 
UD 'UUNII ASTAJIB 
LAKUM (Dan Rabbmu 
berfirman: Berdoalah 
kepada-Ku, niscaya akan 
Ku perkenankan 
bagimu) sampai ayat 
DAAKHIRIIN." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2896 


ciJ^j Uillla ^ili, (jj ^jac- Ijjj^ 

Lai) alia J Ajit Alii ^U^i ^jlll 

< ! "t,w 1 14> '.,«-. j il £]\a\t\\| 
^jj IjjA^ ^ la i a ^j- aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hushain] dari 
[Asy Sya'bi] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Adi bin Hatim] ia 
berkata; "Saat turun 
ayat: "Hingga terang 
bagimu benang putih 
dari benang hitam, yaitu 
fajar." QS Al-Baqarah: 
187. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Sesungguhnya itu 
adalah terangnya siang 
dari gelapnya malam." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mujalid] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Adi bin Hatim] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 


2897 


alii (J jLj i-ifl g^-*- clw 

aa^ all ^jC- almjg 4 UG> Jdll ^ Lh a 

(j^ajjl LaA.lkl (jjlllc (JjiLU 
AjIc. Atll ^jii-a <Ull (3 jiuj J Jlaa 

^ la i a ^J 1 ""*- I ijA^ ^ > ii if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mujalid] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Adi bin 
Hatim] ia berkata; Aku 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
puasa, beliau menjawab: 
"Hingga terang bagimu 
benang putih dari 
benang hitam, yaitu 
fajar." QS Al-Baqarah: 
187. Adi berkata; "Lalu 
aku membuat dua 
pengikat kepala, salah 
satunya putih dan 
lainnya hitam, lalu aku 
melihat keduanya, 
setelah itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatakan 
sesuatu padaku. Namun 
Sufyan tidak 
menghafalnya, Beliau 
bersabda: 
"Sesungguhnya itu 
adalah malam dan 
siang." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2898 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Lull i jijlil ^jj^ 

^jjSI jl a^J ILa ^IaIwiaII j-a g^jj 
j-alc. jj AjSC. jwa-a (JaI ^Ic. j 
.Inc. (jj 5 11 ' AjiLaiJI ^ic. j 
^JO j-a cl?0 tj-a^3 

^jj (jlj Jik (_ala 
jllI (jLklui I jlliij (JJlUll ^LLaS 

ill! jc-l La] j1 LajVl j l'jit « Ilia 
(jj aljjij Ajic ill ^U^l 

Li ULiLala UJI jii (J Hail 

La Ljlc .J JJ alLlJ Ajlc. ijl 

Jii. Alii (Jjfui J 1 

IjA ^ injCV jjl (JlL> jjll (j^ajL 

j - *' , a,',*..'- 



kepada kami ['Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Adl Dlahhaq bin 
Mujalid] dari [Haiwah 
bin Syuraih] dari [Yazid 
bin Abu Habib] dari 
[Aslam Abu Imran At 
Tujibi] ia berkata; 
"Ketika kami berada di 
kota Romawi, orang- 
orang Romawi 
mengeluarkan pasukan 
dengan jumlah barisan 
yang sangat besar untuk 
menghadapi kami, maka 
keluarlah sebagaian dari 
kaum muslimin untuk 
melawan mereka seperti 
jumlah mereka atau 
lebih banyak, orang- 
orang dari Mesir 
dipimpin 'Uqbah bin 
Amir, sedangkan semua 
pasukan dipimpin oleh 
Fadlalah bin 'Ubaid, 
kemudian seorang lelaki 
dari kaum muslimin 
keluar, dan menerobos 
ke barisan orang-orang 
Romawi, namun orang- 
orang berteriak dan 
mengatakan: 
"Subhanallah, dia telah 
menjerumuskan dirinya 
kepada kebinasaan." 
Maka bangkitlah [Abu 
Ayyub Al Anshari] dan 
berkata; "Wahai 
manusia, sesungguhnya 
kalian telah 
menakwilkan ayat ini 
seperti ini, hanyasannya 
ayat ini diturunkan 
kepada kami orang- 
orang Anshar, ketika 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Allah memuliakan kami 
dengan Islam dan 
banyak penolongnya, 
kemudian sebagian dari 
kami berbisik kepada 
yang lain tanpa diketahui 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu; 
"Sesungguhnya harta- 
harta kita telah hilang 
dan sesungguhnya Allah 
telah memuliakan Islam 
dan banyak 

penolongnya, bagaimana 
jika kita mengurusi harta 
kita dan memperbaiki 
yang hilang, " maka 
Allah menurunkan ayat 
kepada NabiNya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagai 
jawaban kepada kami 
atas apa yang telah kami 
katakan: "Dan 
belanjakanlah (harta 
bendamu) di jalan Allah, 
dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu 
sendiri ke dalam 
kebinasaan". QS Al- 
Baqarah: 195. At 
Tahlukah dalam ayat ini 
maksudnya Al Iqamah 
(menetap) mengurusi 
masalah harta dan 
memperbaikinya, 
kemudian kita 
meninggalkan perang." 
Abu Ayyub terus 
menerus maju bergerak 
berjihad di jalan Allah 
sampai ia di kebumikan 
di bumi Romawi." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan shahih gharib. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^Jill £i U£ Jli lilLlj jl Al'lLa 
A iiuJJ 4j1c Alii ^U.-i 
UjLaa. iaj jji ja_i (jajj 

jlaAl Jll ^ Cila Jl! lilpjj 

JAlaJi Jll ojlA ClJjj) 

Lijla. 

jj ^Ac. ljj.la. ^ la 1 a jma 

Uiia. vLa. 

ja lj ^IIjjj A-ilc- illl ^jjill 
t'"u1^ IjlA ^iair- jjl Jll i21]jl 
^jc. ol ^3 j ^ la 1 a ^j- aa 

IjlA jaj (JaJLa jj <&l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Husyaim] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Mughirah] 
dari [Mujahid], [Ka'ab 
bin 'Ujrah] berkata; 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada ditanganNya, 
berkenaan dengankulah 
ayat ini turun dan akulah 
yang dimaksudkan, yaitu 
"Jika ada di antaramu 
yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya 
(lalu ia bercukur), Maka 
wajiblah atasnya 
membayar berfid-yah, 
yaitu; berpuasa atau 
bersedekah atau 
berkurban." QS Al- 
Baqarah: 196, Ka'ab 
berkata; "Kami pernah 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di Hudaibiyah, 
ketika itu kami tengah 
berihram, namun kaum 
musyrikin mengepung 
kami, aku memiliki 
banyak harta, lalu kutu 
berjatuhan ke wajahku, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melintasi di 
hadapanku, beliau 
bersabda: "Sepertinya 
kutu-kutu di kepalamu 
mengganggumu." Aku 
menjawab; "Benar." 
Beliau bersabda: 
"Cukurlah." Lalu 
turunlah ayat ini. 
Mujahid mengatakan; 
"Puasa tiga hari, 
memberi makanan untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







enam orang miskin dan 
menyembelih seekor 
kambing atau lebih." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Mujahid] dari 
[Abdurraman bin Abu 
Laila] dari [Ka'ab bin 
'Ujrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Asy'ats bin Saw war] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Abdullah bin Ma'qil] 
dari [Ka'ab bin 'Ujrah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
itu. Abu Isa berkata; 
Hadits ini juga hasan 
shahih. [Abdurrahman 
bin Al Ashbahani] juga 
meriwayatkannya dari 
[Abdullah bin Ma'qil] 
seperti itu." 


2900 


l_Jjjl (jC ^jAl^)jJ (^JJ (Jj* a l ill 

jjsa CiLj ja jl iJl j allnj Ajic 
i2Lilj Jla jLij Cila Jla 

a-ua jl aSjaju liliujlj 
V S-lJjl (JlSijSljLii <Aui a»Jal jl 
^ injr- jji Jls IS (_j^jljLi <_£ jJi 

«. ; , , "j, ,.<,'' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Ayyub] 
dari [Mujahid] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Ka'ab bin 
'Ujrah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendatangiku katika aku 
tengah menyalakan api 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







di bawah tungku, lalu 
kutu berjatuhan di 
dahiku -atau berkata; di 
alisku- lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Apakah kutu di 
kepalamu 

mengganggumu?" aku 
menjawab; "Benar." 
Beliau bersabda: 
"Cukurlah dan 
sembelihlah seekor 
hewan kurban atau 
puasalah tiga hari atau 
berilah makanan untuk 
enam orang miskin." 
Ayyub berkata; "Aku 
tidak tahu, Ka'ab 
memulai yang mana." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2901 


(jC ^Jjiill (jUiui (jC A <<jr-. jjj 
(j-a^^ll ^JC- (jc pi lac (jj JJ^J 
^ji-a <&l J J^J lM 
^-iJI dilate f^'"J ^ J^ 1 *- 2il 

^lkj (jl (Jj3 liljJll (jij 
IjlA j aXuC (jj (jUiui (Jlii jjsC 

jil '*" s ^ Aj>^ 

* e e ~ ^ .' a % t i o ' < 

pike 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Sufyan 
Ats Tsauri] dari [Bukair 
bin Atha v ] dari 
[Abdurrahman bin 
Ya'mar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Haji itu 
(wuquf di) arafah, haji 
itu (wuquf di) arafah, 
haji itu (wuquf di) 
arafah, dan tiga hari di 
Mina, barangsiapa ingin 
cepat berangkat (dari 
Mina) sesudah dua hari, 
Maka tiada dosa 
baginya, dan 
barangsiapa yang ingin 
menangguhkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







(keberangkatannya dari 
dua hari itu), maka tidak 
ada dosa pula baginya 
QS Al-Baqarah: 203. 
Dan barangsiapa 
menjumpai Arafah 
sebelum terbit fajar, 
berarti ia menjumpai 
haji." Ibnu Umar 
berkata; Sufyan bin 
'Uyainah mengatakan; 
Ini adalah hadits terbaik 
yang diriwayatkan oleh 
Ats Tsauri. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. [Syu'bah] juga 
meriwayatkannya dari 
[Bukair bin Atha v ], kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Bukair bin 
Atha. 


2902 


iff lw' 2^3^- l$ l^- 

J1 s .i. -Ill tlV! Al 1l JU^II 
jji.i-v i"°u1-s. I.^A .iiir. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari [Aisyah] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang paling 
dibenci Allah adalah 
yang menentang lagi 
keras." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan. 


2903 


j^jj iljak UiiAk S-l^)^ (jJ (jlilL-" 
i"i«Kn« jjjjjj ^^c- CllAii (jt 4 aim 
^] La oi^al dlllaLa 1 31 J 

iAjiU ■ 5 21 £J§ jj *—■■«■ ill 
illuj 4jle auI ^U^i auI (J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman bin Harb] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Tsabit] dari [Anas] ia 
berkata; 'Apabila 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^HlJi ill u ^ i jkkj 

iL=J <ua UaJLk VI Ijjil (Jf 

AjIc. auI ^jii-a <&l J jlij (^ij 

jIll (Jjj^j 4^. j jf* (J^i^-aII 
Lula ( _ s ji. ailtij AjIc auI ( _ s i-a 

l^LijLs (jjl (j-a ^J^A I ^3 MjSj ■ J 3 
jilLjj 4jle Alii Ai)l (J^jjjj 

Ail lilia LoAlaLia Ua jjI ,J 

fij^ai (jc Clljlii (jc. A aim 



seorang wanita tengah 
haid ditengah-tengah 
kaum Yahudi, maka 
mereka tidak 
memberinya makan, 
minum dan tidak 
menggaulinya di rumah, 
lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang hal itu, maka 
Allah Ta'ala 
menurunkan ayat: 
"Mereka bertanya 
kepadamu tentang haidh. 
Katakanlah: 'Haidh itu 
adalah suatu kotoran." 
QS Al-Baqarah: 222. 
setelah itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan mereka 
untuk memberi makan, 
minum dan agar 
bersama-sama berada di 
rumah, serta melakukan 
apa pun kecuali 
berhubungan badan. 
Lantas orang-orang 
Yahudi berkata; 
Muhammad tidak ingin 
membiarkan sedikit pun 
dari urusan kami 
melainkan pasti 
menyelisihi kami." Anas 
berkata; "Setelah itu 
Abbad bin Bisyr dan 
Usaid bin Hudlair datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, keduanya pun 
memberitahukan hal itu 
pada beliau, keduanya 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, apakah kami 
tidak menggaulinya saat 
haid?" Wajah Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam berubah 
hingga kami mengira 
beliau marah pada 
keduanya, keduanya 
berdiri, lalu beliau diberi 
hadiah berupa susu, 
setelah itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengirim 
utusan untuk menemui 
keduanya, dan memberi 
minum kepada 
keduanya, keduanya 
tahu bahwa beliau tidak 
marah." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la] telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Hamad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] semakna 
dengan hadits di atas. 


2904 


(jUiui ill la jaC ^\ jjjl 111 la 
^ la i a ^j- t ij.la. ^ > u if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Al Munkadir] ia 
mendengar [Jabir] ia 
berkata; Orang-orang 
Yahudi berkata; 
"Barangsiapa menggauli 
istrinya di kemaluannya 
dari belakang, maka 
anaknya akan juling. 
Lalu turunlah ay at: 
"Isteri-isterimu adalah 
(seperti) tanah tempat 
kamu bercocok tanam, 
Maka datangilah tanah 
tempat bercocok- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki." 
QS Al-Baqarah: 223. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2905 


(j^ jifl 1 U IjJ la (_£.lgJl (jj (j^i^.^11 

(jc. lajl (jjl (jc. g ua (jjl (jc 
»l (jc. (ji^jll .lie. '"*'*" ^ ■ 
4j1c Alii ^U.-! (^Jjll (jcUalLi 

IjlA ^ nit*, jjl j UiLoj-a 
g ^jjl j ^ la i a (j i 
g-lia (jj (jLoic- (jj auI £c jA 
(jj (j^a^,^]! ^jc. j^fc lajl la (jjlj 
" <i\l " UiKu Al \\r-. 

a S l " a - > i* ' J ' a ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Khutsaim] dari [Ibnu 
Sabith] dari [Hafshah 
binti Abdurrahman] dari 
[Ummu Salamah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang firman 
Allah: "Isteri-isterimu 
adalah (seperti) tanah 
tempat kamu bercocok 
tanam, Maka datangilah 
tanah tempat bercocok- 
tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki." 
QS Al-Baqarah: 223 
yaitu shimam wahid 
(satu lubang)." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Ibnu Khutsaim 
adalah Abdullah bin 
Utsman bin Khutsaim, 
sedangkan Ibnu Sabith 
adalah Abdurrahman bin 
Abdullah bin Sabith Al 
Jumahi Al Makki dan 
Hafshah adalah putri 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar Ash Shiddiq." 
Diriwayatkan juga 
dengan redaksi: Simam 
wahid (satu lubang). 


2906 


(jlua SI lli^a (jj \io lli^a 
ijC (jj (-JjSxJ Ijiiik ^ui yt (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^jjj^. ^jj la-m ^jc. a^ji-oll 
alia J AjIc auI ^U«-i Atll (J >"JJ 

(JUj 1 'ij,* aljjij "Luc Alii (_gl^a 

^jlll (jjlj dJjsl 

^}j (-JjSxjj (_JJ^)C- (Jjlii^ ' -JJ la 

' !■'- i' '°:.V,i Si 

l—ljSjlJ jA (_gj» ill I Jdll JJC- 



Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Abdullah Al Asy'ari] 
dari [Ja'far bin Abu Al 
Mughirah] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Umar datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, binasalah 
aku." Beliau bertanya: 
"Apa yang 
membinaskanmu?" 
Umar berkata; "Aku 
mengalihkan 
tungganganku tadi 
malam." Namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
menanggapi apa pun, 
kemudian turunlah ay at: 
"Isteri-isterimu adalah 
(seperti) tanah tempat 
kamu bercocok tanam, 
Maka datangilah tanah 
tempat bercocok- 
tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki." 
QS Al-Baqarah: 223, 
menghadaplah ke depan 
atau belakang, dan jauhi 
dubur dan haid." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. Ya'qub bin 
Abdullah Al Asy'ari 
adalah Ya'qub Al 
Qummi. 



2907 



~ '.\ ^ \\ \ jj *w ^ t^-N ^jj Ljjj^ 
A3 ' '— 8 (jj liljllill (jt aJbiAllI (jj 
*Ljl^jlLuj ^jj (Jax-o qC- II (jc- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



L5-^ 1 j t-^ I p 4 q;iWi Italia 

Alkli. iiil ilia (Jla liljic U 

AJ^3 J) (JxJjS ilLillI 

^ la 1 a gj 1 aa t^JJ^a IjA ^ ^ n if*. 

i^j ^l^JI Jj=^j V 

^ J] j-Vi it J£ 



menceritakan kepada 
kami [Al Hasyim bin Al 
Qasim] dari [Al 
Mubarak bin Fadlalah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Ma'qil bin Yasar] 
bahwa pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dia 
menikahkan saudarinya 
dengan seorang lelaki 
dari kaum muslimin, lalu 
saudarinya tinggal 
bersama suaminya 
beberapa waktu, setelah 
itu dia menceraikannya 
begitu saja, ketika masa 
Iddahnya usai, ternyata 
suaminya 

merindukannya begitu 
sebaliknya, istrinya 
merindukannya, 
kemudian dia 
meminangnya kembali 
bersama orang-orang 
yang meminang, maka 
Ma'qil berkata 
kepadanya; Wahai orang 
yang pandir, aku telah 
memuliakanmu 
dengannya dan aku telah 
menikahkannya 
denganmu, lalu kamu 
menceraikannya, demi 
Allah dia tidak akan 
kembali lagi kepadamu 
untuk selamanya, inilah 
akhir kesempatanmu." 
Perawi berkata; 
"Kemudian Allah 
mengetahui kebutuhan 
suami kepada istrinya 
dan kebutuhan isteri 
kepada suaminya hingga 
Allah Tabaraka wa 
Ta'ala menurunkan ayat: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Apabila kamu mentalak 
isteri-isterimu, lalu 
mereka mendekati akhir 
iddahnya." QS Al- 
Baqarah: 231 sampai 
ayat "Sedang kamu tidak 
Mengetahui." Ketika 
Ma'qil mendengar ayat 
ini, dia berkata; ' Aku 
mendengar dan patuh 
kepada Rabbku, lalu dia 
memanggilnya (suami 
saudarinya) dan berkata; 
"Aku nikahkan kamu 
dan aku muliakan 
kamu." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih, 
dan telah diriwayatkan 
dari beberapa jalur dari 
Al Hasan, padahal hadits 
dari Al Hasan adalah 
gharib, hadits ini 
menunjukkan bahwa 
tidak boleh menikah 
tanpa wali, karena 
saudari Ma'qil bin Yasar 
sudah Janda, seandainya 
perkaranya diserahkan 
kepadanya (saudaranya) 
tanpa melalui walinya 
sudah pasti dia akan 
menikahkan dirinya 
sendiri dan tidak butuh 
lagi kepada walinya, 
yaitu Ma'qil bin Yasar, 
ayat ini Allah 
memaksudkan kepada 
para wali sebagaimana 
firmanNya: "Maka 
janganlah kamu (para 
wali) menghalangi 
mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya." 
QS Al Baqarah: 232. 
Ayat ini sebagai dalil 
bahwa pernikahan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



wanita diserahkan 
kepada para walinya 
dengan disertai 
kerelaannya. 



2908 



(ja-a UlAa ^Vjl LajVl Ulla j ^ 
O^Ji Lsj\ CP Cji ptta^l 

AjVI o^A Clilj lil ClJlia Ua LaJa 

ts Jc I jiaSla. /Je Cldila Lfljjil 
(jjlijla At) I jjijSj jj^aadl o^LLaj 

^ la i a i aa L U.la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Malik bin Anas] ia 
berkata; (dan 
diriwayatkan dari jalur 
lain) telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'nu] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Zaid 
bin Aslam] dari [Al 
Qa'qa' bin Hakim] dari 
[Abu Yunus] bekas 
budak Aisyah, ia 
berkata; [Aisyah] 
radliallahu 'anha pernah 
memerintahkanku untuk 
menulis mushaf 
untuknya, ia berkata; 
"Bila kau sudah sampai 
ayat ini, beritahukan 
padaku: "Peliharalah 
semua shalat(mu), dan 
(peliharalah) shalat 
wustha." QS Al 
Baqarah: 238. Saat aku 
sampai di ayat ini, aku 
memberitahukan 
padanya, lalu ia 
mendikte saya: 
"Peliharalah semua 
shalat(mu), (peliharalah) 
shalat wusthaa dan 
shalat ashar, berdirilah 
untuk Allah (dalam 
shalatmu) dengan 
khusyu'." Aisyah 
berkata; 'Aku telah 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







'alaihi wasallam." Dalam 
hal ini, ada hadits serupa 
dari Hafshah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2909 


Jjjj Ujik a,H m« jjj \ 
^ la i a 3'""* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan] dari 
[Samurah bin Jundub] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
wusthaa adalah shalat 
Ashar." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2910 


lixjoi (^C 1 oAic- 1 M 1 Vi *w 
^ *l (Jjllu^- ^1 (jC- SJUS (jC. 

^3 1 aJa ^3^""^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdah] 
dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Hassan Al A'raj] dari 
[Abidah As Salmani] 
bahwa [Ali] telah 
menceritakan kepadanya 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda saat perang 
Ahzab: "Ya Allah, 
penuhilah kuburan dan 
rumah mereka dengan 
api, sebagaimana mereka 
telah menyibukkan kami 
dari shalat wusthaa 
hingga matahari 
terbenam." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Dan 
diriwayatkan pula 
melalui sanad lain dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Ali. Abu Hassan Al A'raj 
namanya adalah Muslim. 


2911 


IjjAa. (j5hc jjj ijiv-. ^ Ijlla 
jj l^aa .a jc -J^- J- 1 ^ J? i <a ill 
jc jjj j jc ' ij. a< (jj 4_alla 
jj» min (jj Ail! jjc (jc 

(jj jjj jc t_lUll ^^JJ 

Ajjc (jj ^1 j CIijIj 

Ml - & ~ - 

^ la i a j> ''^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadir] 
dan [Abu Dawud] dari 
[Muhammad bin 
Thalhah bin Musharrif] 
dari [Zubaid] dari 
[Murrah] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
wusthaa adalah shalat 
Ashar." Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Zaid bin Tsabit, Abu 
Hasyim bin 'Utbah dan 
Abu Hurairah. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2912 


(jl jji Ujia. (j^ HlJa 
(j JJ^A (jj jj Jjj <JjU-i (jj 
jj (J uLojgil jc ^ i ir- (jj ^4^-<i j 
J';; *■ (jj <JlsjlaJI (jc jJla. (Jl 
jjj (jc. ^jLujill J^aC ^1 (jC 

j^c C5 ic ( i]£uj USila pjl jj 

jilulj 4-lic ill! u ^ (J^J^J 

aw 1 ji> j5j c_J_jja S^L-a3l ^ 

Hi la ~"; uA Hi la (jJ 
jI^j o^aj a]l_a. ^gjl (jj (JjaLajbuj 

jjl (JlJ jc 1 Ij <j3 

j , i , , % . . c , ' ' 

il* ill A Lull ^ j ) ^-li J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dan [Yazid 
bin Harun] dan 
[Muhammad bin 'Ubaid] 
dari [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Al Harits 
bin Syubail] dari [Abu 
Amru Asy Syaibani] 
dari [Zaid bin Arqam] ia 
berkata; "Dulu, di masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, kami 
bisa berbincang-bincang 
ketika sedang shalat, lalu 
turunlah ay at: 
"Berdirilah untuk Allah 
(dalam shalatmu) 
dengan khusyu'." QS Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Baqarah: 238. Lalu 
beliau memerintahkan 
kami diam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] seperti 
hadits tersebut, dan ia 
menambahkan; "Dan 
kami dilarang 
berbicara." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Abu Amru Asy 
Syaibani namanya 
adalah Sa'd bin Iyas. 



2913 



(ji^jJI (jj Alii UliAk 
UjS Clil jj Jla (jjaaii <La clmiJI 

£-L> lil ^iikl (jlSa £UL ^ 

jjlSj (JSUa jJajllj __>j^JI (j-a 

UjI U JUj ^jUj *l ujju 

La ' " '1 1] la (j^i I jSaj] I jiil (jjill 
(j-a ^S] Uus j ajquj£ 

4_La ' "V.'^ '1 I j««n Vj tJ^ajVI 
(j! V! AjAiU aluilj (jjaiii 

oiiU ^ sUaC-i La Jia Ajll (^aAl 

^JLLaj Uia.1 ^U till j i*j USa 

C-U-la laA ^ njr. jjl (JlaA Ait La 
^La 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israeli] dari 
[As Suddi] dari [Abu 
Malik] dari [Al Barra v ] 
"Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk- 
buruk lalu kamu 
menafkahkan 
daripadanya." QS Al 
Baqarah: 267, Al Barra v 
berkata; "Ayat ini turun 
kepada kami wahai 
orang-orang Anshar, 
dahulu kami adalah 
pemilik kurma, setiap 
orang datang membawa 
hasil kurmanya sesuai 
banyak sedikitnya, 
seseorang datang 
membawa setangkai atau 
dua tangkai lalu 
menggantungkannya di 
masjid, sementara 
penghuni halaman 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



lS jj^I lSj'j 



masjid (ahlush shuffah) 
tidak memiliki makanan, 
jika salah seorang dari 
mereka merasa lapar, 
mereka datang ke 
tangkai-tangkai kurma 
dan memukulnya dengan 
tongkat hingga busr 
(kurma muda) dan 
kurma berjatuhan, lalu 
mereka memakannya, 
sedangkan orang-orang 
yang tidak menghendaki 
kebaikan, datang dengan 
membawa satu tangkai 
kurma yang keras lagi 
jelek dan satu tangkai 
yang sudah rusak, 
kemudian digantungkan 
di masjid, maka Allah 
Tabaraka wa Ta'ala 
menurunkan ayat: "Hai 
orang-orang yang 
beriman, nafkahkanlah 
(di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian 
dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi 
untuk kamu. dan 
janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan 
daripadanya, padahal 
kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya 
melainkan dengan 
memincingkan mata 
terhadapnya." QS Al 
Baqarah: 267. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seandainya 
salah seorang dari kalian 
diberi seperti yang di 
berikan kepada orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







lain, niscaya dia tidak 
akan mengambilnya 
kecuali dengan 
memejamkan matanya 
atau dengan rasa malu, " 
Al Barra v berkata; 
"Setelah itu, setiap orang 
dari kami datang dengan 
membawa kurma paling 
bagus yang ia miliki." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan gharib shahih. 
Abu Malik adalah Al 
Ghifari (dari penduduk 
Ghifar) dan dinamakan 
juga Ghazwan. [Sufyan 
Ats Tsauri] telah 
meriwayatkan sebagian 
hadits ini dari [As 
Suddi]. 


2914 


Jjt (jj ^nc. (jt ^jl-lAgJI 
AjIc- Jill ^jij-a <Ul! J jj-aj Jlalla 

ji i-.u : mi iiU tdiiij 

AjI &i iLj (y& iy^-i 
LhO^ 1 if? 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abul 
Ahwas] dari [Atha v bin 
As Sa v ib] dari [Murrah 
Al Hamdani] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesunguhnya setan 
memiliki bisikan was- 
was kepada anak cucu 
Adam, dan Malaikatpun 
memiliki bisikan, 
adapun bisikan setan 
selalu menjanjikan 
kejahatan dan 
mendustakan kebenaran, 
sedangkan bisikan para 
Malaikat selalu 
menjanjikan kebaikan 
dan membenarkan 
kebenaran, barangsiapa 
mendapatkan demikian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(bisikan malaikat) maka 
ketahuilah, 
sesungguhnya itu dari 
Allah dan memujilah 
kepada Allah, namun 
barangsiapa 
mendapatkan yang 
lainnya (bisikan syetan), 
maka berlindunglah 
kepada Allah dari setan 
yang terkutuk dan 
bacalah ayat: "Setan 
menjanjikan (menakut- 
nakuti) kamu dengan 
kemiskinan dan 
menyuruh kamu berbuat 
kejahatan(kikir)." QS Al 
Baqarah: 268. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib, dia adalah hadits 
Abul Ahwas, kami tidak 
mengetahuinya marfu' 
kecuali dari hadits Abul 
Ahwas. 



2915 



^jjl I jj la lljaa (jj Ijc. 1 V* w 
L3J JJ^ 1 tiH (J.^ '"^ UJ-^ j»J*j 
£ jli. ^1 (jc <f±fi jJ (jc 
M i]y^i'j (Jlllll ejijAi ^1 (jc. 
(j^lill LjjS Ij alLij 4jIc iill i^gii-a 
jlj lllia VI lJjSJ V 4 Uia iill (j) 
4j LaJ (jjiojAll Alii 

Ijli c&jll ^ d& ^JL, jiJl 

Ljjl Ij (Jlij £jlc (jjLaxJ LaJ 
La ' " ^ la (j-o I j& I ^jiil (jjill 
(^jiaJ cJa.jH J^>J f^SjJ 

OJJ J&i JJC-I t - a u5l jLmll 
AJuiia-aj i_Jj Li i_jj L e-LoLill 
A-ujjLoj f Aj^IJoj f 

IjA (^ yuc jjI JlaSJjJ ■ . iLa-Loj 

Aijaj LojJj t_jj^)C (jlua. ■ - ij la 
Ajxaj^VI a_)c ^^9-0 (jLftluj 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudlail bin 
Marzuq] dari [Adi bin 
Tsabit] dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, 
sesungguhnya Allah 
Maha Baik dan hanya 
menerima yang baik, 
sesungguhnya Allah 
memerintahkan kaum 
mukminin seperti yang 
diperintahkan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^ uc» \ 2j la<aa (jj lie 1 ^ w 

(jC. (JjjI^ujI (jc. (jj Jdll 

aSlmla-J o jiij jl a^majl ^ La 
iUij (jil jStj^ Atll 4_j 



para rasul, Dia 
berfirman: "Wahai para 
rasul, Makanlah dari 
yang baik-baik dan 
berbuatlah kebaikan, 
sesungguhnya Aku 
mengetahui yang kalian 
lakukan." Dia juga 
berfirman: "Hai orang- 
orang yang beriman, 
makanlah yang baik- 
baik dari rizki yang Ku 
berikan padamu." Lalu 
beliau menyebutkan 
tentang orang yang 
memperlama 
perjalanannya, 
rambutnya acak-acakan 
dan berdebu, ia 
membentangkan 
tangannya ke langit 
sambil berdo'a; "Ya 
Rabb, ya Rabbi, " 
sementara makanannya 
haram, minumannya 
haram, pakaiannya 
haram dan diliputi 
dengan yang haram, lalu 
bagaimana akan 
dikabulkan do'anya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini has an gharib. Kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Fudlail bin 
Marzuq. Abu Hazim 
adalah Al Asyja'i, 
namanya adalah Salman, 
bekas budak Azzah Al 

Asyja'i. 

Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israeli] dari 
[As Suddi] ia berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





^)3xj V La V J <LLa La (_J jAj 


telah menceritakan 
kepadaku [orang] yang 
pernah mendengar [Ali] 
berkata; "Saat ayat ini 
turun Jika kamu 
melahirkan apa yang ada 
di dalam hatimu atau 
kamu menyembunyikan, 
niscaya Allah akan 
membuat perhitungan 
dengan kamu tentang 
perbuatanmu itu. Maka 
Allah mengampuni siapa 
yang dikehandaki-Nya 
dan menyiksa siapa yang 
dikehendakiNya." QS 
Al-Baqarah: 284, ayat 
ini membuat kami 
sedih." Ali melanjutkan; 
Kami berkata; "Salah 
seorang di antara kami 
berbisik pada dirinya 
lalu 

memperhitungkannya, 
kami tidak tahu mana 
yang diampuni dan mana 
yang tidak diampuni, 
setelah itu, turunlah ayat 
ini dan menasakhnya: 
'Allah tidak membebani 
seseorang melainkan 
sesuai dengan 
kesanggupannya. ia 
mendapat pahala (dari 
kebaiikan) yang 
diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang 
dikerjakannya." QS Al 
Baqarah: 286. 


2917 


Jjj ^ic. ^jC. 4 aim jLa^. 
/jc*.<\ , : 'iM f*. t " *\1 jjj L^jl 4-lial 

^ La 1 jiii (jl JUj ^iil J^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] dan [Rauh bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




'Ubadah] dari [Hammad 
bin Salamah] dari [Ali 
bin Zaid] dari 
['Umaiyah] ia bertanya 
kepada ['Aisyah] tentang 
firman Allah Ta'ala: Jika 
kamu melahirkan apa 
yang ada di dalam 
hatimu atau kamu 
menyembunyikan, 
niscaya Allah akan 
membuat perhitungan 



dengan kamu tentang 
perbuatanmu itu. QS Al- 
Baqarah: 284, dan 
firmanNya: Barangsiapa 
yang mengerjakan 
kejahatan, niscaya akan 
diberi pembalasan 
dengan kejahatan itu. QS 
An-Nisaa v : 123. Aisyah 
menjawab: "Tidak ada 
seorang pun yang 
menanyakannya padaku 
semenjak aku bertanya 
pada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ini adalah 
teguran Allah kepada 
seorang hamba atas 
demam dan musibah 
yang menimpanya, 
hingga barang (sebagian 
harta) yang diletakkan 
dipangkal lengan 
bajunya lalu hilang, 
hingga ia sangat sedih 
karenanya, sampai 
seorang hamba benar- 
benar keluar dari dosa- 
dosanya seperti biji 
logam merah keluar dari 
ubupan." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'Aisyah, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Hammad bin 
Salamah. 



2918 



(jj ^\ (jc (jLjiui Luik £J^J 

s^a cAji LaM (_>u1jc. (jjl 

a j&kj jl i La IjAii (jj 

^JlU LuLLSj llLaLi I j] jii (JUa 

altl dJjjta ^jla ,j lMjV' ^' 

LaJ (Jjuijll (j-al Jlijj iSljLu 
(jjiajjill j 4jj (j-a (J jjl 

i'u7,.'<I La Ljjlt j <"nT,.< La tgj 
j) 1 jjl IjAiljJ V Luj 

V j Luj <— llii Jll UiUai.1 
*CSLaa LoS I j^al 1 Lie (J"-"'< 
Clllii 31 Jll USjS (JjjJI ^Jc. 
<J Hi SJUa V La Hllkj Vj Luj 

1 m-s jl j ul jic-lj lie- ' ic\j 
(^lajr. jj! JaiUi JL? AjN/I 

jjo 4A.j]l lift jot (j«a IjlA Is jj 

,j jjc (JIjII ^kj (jiiljc jjjl 

{ • »-T- ' ".- »! i - 1 - .-. - •'- ' 
(jj ^aJI j A-1C. AUI i a j 'ojjjA 

(jj a!I j jA (Jlaj (jLajlui 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Adam bin Sulaiman] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata; "Saat ayat ini 
turun Jika kamu 
melahirkan apa yang ada 
di dalam hatimu atau 
kamu menyembunyikan, 
niscaya Allah akan 
membuat perhitungan 
dengan kamu tentang 
perbuatanmu itu." QS 
Al-Baqarah: 284. Ibnu 
Abbas berkata; 'Ada 
sesuatu yang masuk ke 
hati mereka tidak seperti 
yang lain, mereka 
berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
bersabda: "Ucapkan: 
Kami mendengar dan 
kami taat." Lalu Allah 
menyematkan keimanan 
di hati mereka. Setelah 
itu Allah Tabaaraka wa 
Ta'ala menurunkan ayat: 
Rasul telah beriman 
kepada Al Qur'an yang 
diturunkan kepadanya 
dari Rabbnya, demikian 
pula orang-orang yang 
beriman dan seterusnya, 
Allah tidak membebani 
seseorang melainkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sesuai dengan 
kesanggupannya. ia 
mendapat pahala (dari 
kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka 
berdoa): 'YaTuhan 
kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami 
lupa atau kami bersalah. 
Beliau bersabda: "Aku 
telah melakukannya. Ya 
Rabb kami, janganlah 
Engkau bebankan 
kepada kami beban yang 
berat sebagaimana 
Engkau bebankan 
kepada orang-orang 
sebelum kami. beliau 
bersabda: "Aku telah 
melakukannya. Ya Rabb 
kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami 
apa yang tak sanggup 
kami memikulnya. beri 
ma'aflah kami; 
ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami dan 
seterusnya, beliau 
bersabda: "Aku telah 
melakukannya." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Hadits ini juga 
diriwayatkan melalui 
jalur lain dari Ibnu 
Abbas. Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah radliallahu 
'anhu. Adam bin 
Sulaiman ada yang 
mengatakannya putranya 
Yahya bin Adam. 



2919 




Telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





tJUS jjc. Ua51£ 

(jC *^JjLa ^1 (^jjI (jt 

AjLjj La (jjajlia £j j 

qaIj^ £a js^c-li ^aA jaLIj 

hi '..«-. j.l JIS J)' 

Ml - ~ - 


[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Dawud Ath Thayalisi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Kahzzar] dan [Yazid 
bin Ibrahim] dari [Ibnu 
Abu Mulaikah], Yazid 
mengatakan dari Ibnu 
Abu Mulaikah dari [Al 
Qasim bin Muhammad] 
dari [Aisyah], - 
sementara Abu Amir 
tidak menyebut Al 
Qasim-, Aisyah berkata; 
Rasulullah bersabda 
mengenai firman Allah 
Adapun orang-orang 
yang dalam hatinya 
condong kepada 
kesesatan, maka mereka 
mengikuti sebahagian 
ayat-ayat yang 
mutasyaabihat 
daripadanya untuk 
menimbulkan fitnah dan 
mencari-cari ta'wilnya." 
QS Ali Imraan: 7, beliau 
bersabda: "Jikakamu 
melihat mereka, 
kenalilah mereka." 
Yazid menambahkan: 
" Jika kalian melihat 
mereka, kenalilah 
mereka" sebanyak dua 
atau tiga kali." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


2920 


AjIc- Alii ^U^i Alii J jIjij (J'un'illl 

jA sAA (jt alia j 
CLlUI Ala <_ilj£]l lililc. Jj^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah kepada 
kami [Abu Al Walid Ath 
Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari [Al 
Qasim bin Muhammad] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
ditanya tentang ay at ini: 
Dia-lah yang 
menurunkan Al Kitab 
(Al Qur'an) kepada 
kamu. Di antara (isi) nya 
ada ayat-ayat yang 
muhkamaat." QS Ali 



'Imraan: 7, beliau 
bersabda: "Jika kalian 
melihat orang-orang 
yang mengikuti 
sebahagian ayat-ayat 
yang mutasyabihat 
daripada (al Qur'an), 
merekalah yang Allah 
sebut (dalam ayat ini), 
oleh karena itu 
hendaklah kalian 
berhati-hati terhadap 
mereka." Abu Isa 
mengatakan; bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Dan telah diriwayatkan 
dari [Ayyub] dari [Ibnu 
Abu Mulaikah] dari 
[Aisyah] seperti ini, 
tidak satu orang yang 
meriwayatkan hadits ini 
dari Ibnu Abu Mulaikah 
dari Aisyah dan tidak 
menyebutkan di 
dalamnya dari Al Qasim 
bin Muhammad dan 
hanya menyebutkan 
Yazid bin Ibrahim At 
Tustari dari Al Qasim di 
dalam hadits ini, dan 
Ibnu Abu Mulaikah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



adalah Abdullah bin 
Ubaidullah bin Abu 
Mulaikah, dia 
mendengar dari Aisyah 
juga- 



2921 



jji (jiijc- (jj J jA^-a Ujia. 

(jc AjjI (jc (jUsLi UjAa. Ya-\\ 
(jC (Jjjjjjii (jc ^ gjklal l 
^jiLa .ail J (Jlllll jil AjC 
oVj dJSl (jl alluj AjIc iil 

P«U1I JjI (jl ijl p jlj 
^jlll IjlAj sjajjl (jjill jsjaI^jIj 
(jjllojiJI auIj l^jiil (jjillj 

»j» j jjI Ijlla ijiv-- ^> iS^a 
( i| (jc 4jjI (jc (jl-jiui u!iAa 
infill (jc *dll AJC (jc t _ r kiall 
(Jij ^Llj 4J!La ^luij 4j1c Alii (_gli>-a 
( _ s jaac _jjl (Jli (Jjj^uii (jc Aj3 
( _ r ^jJall ^1 ' - 1J la (j« ^j-ai IjlA 
4 ^ ml a >Ja31 ^jlj (j^^)J^-o (jc 
IjliSa. pcjii a (jj ^iluii 
Ajji (jc (jljiui (jc Liila 
(jc <»I)I (jc ■ — ^ ^1 (jc 

(jc Aj3 (J^j jxiaLj ^1 l^lpa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Adl Dluha] dari 
[Masruq] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya setiap 
Nabi memiliki para wali 
dari kalangan para Nabi, 
dan waliku adalah 
bapakku (Ibrahim), dan 
kekasihku adalah 
Rabbku." kemudian 
beliau membaca (ayat): 
Sesungguhnya orang 
yang paling dekat 
kepada Ibrahim ialah 
orang-orang yang 
mengikutinya dan Nabi 
ini (Muhammad), 
beserta orang-orang 
yang beriman (kepada 
Muhammad), dan Allah 
adalah Pelindung semua 
orang-orang yang 
beriman." QS Ali 
Tmraan: 68. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



<jj lilai uiVI (JlaS jl j ' lac. 4j1c 
( _ s Jqj (jlS t2Uj (jlS JLlj ^3 (jj^ 

JLl J j** j (J cJlSa ilLi j AjIc. alii 
Ajjj (2111 ilL, j <ulc. alii to U<-i 

' alkj (jjij (J jjjj Ij Clilka 

i21jUj AllI (J jjU JliJ Sr 1 *^ 

^4*f UJJ^ Lti^' Li) t5^*^J 
__>=J J] !>Ula liii! -gjl a-jlj <&l 
>— uja IjlA ^ inir. jjI JIMj^I 



[Ayahnya] dari [Abu 
Adl Dluha] dari 
[Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas. Namun ia tidak 
menyebut: "Dari 
Masruq." Abu Isa 
berkata; Hadits ini lebih 
shahih dari hadits Abu 
Adl Dluha dari Masruq. 
Abu Adl Dluha namanya 
adalah Muslim bin 
Shubaih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Adl Dluha] 
dari [Abdullah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
Abu Nu'aim, tapi tidak 
menyebutkan: "Dari 
Masruq." 



2922 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Muawiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Syaqiq bin 
Salamah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bersumpah dengan 
sumpah palsu untuk 
merampas harta seorang 
muslim, maka kelak ia 
akan bertemu Allah 
sedang Dia murka 
kepadanya." [Asy'astbin 
Qais] mengatakan; "Hal 
ini pernah terjadi antara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







aku dengan orang yahudi 
mengenai sengketa 
tanah, dia ingkar 
kepadaku, lalu kuadukan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepadaku: 
"Apakah engkau 
memiliki bukti?" 
jawabku; "Tidak" Beliau 
berkata kepada si 
Yahudi; "Bersumpahlah 
kamu!" Aku bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
cukupkah hanya sumpah 
saja, setelah itu ia pergi 
membawa harta saya?" 
Kemudian Allah 
menurunkan ayat; 
Sesungguhnya orang- 
orang yang menukar 
janjinya (dengan) Allah 
dan sumpah-sumpah 
mereka dengan harga 
yang sedikit. QS Ali 
Imraan: 77. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


2923 


IjJJ^I jj. ^'^ (jj 1 ul IjJ *^ 
t\g mil jfij (jj jIll .JJC 

(j^ajSJ 1^ (j-a jl (jji^j ULo 
<illa jj! Jl! 1 iin LLbj3 iil 

jl ^ <kll cjlal AAlcl ^ 

oljj JSj ^ la i a j- < 

.jjc (jj i J (jc (jjijl (jj lillLo 

(jj (jjiji (jc "Lalia ^1 (jj auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Bakr 
As Sahmani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] ia berkata; 
"Ketika turun ayat Kamu 
sekali-kali tidak sampai 
kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan 
sebahagian harta yang 
kamu cintai." QS Ali 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'Imran: 92 atau Siapakah 
yang mau memberi 
pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya 
dijalan Allah). QS Al- 
Baqarah: 245, kemudian 
Abu Thalhah, yang 
memiliki kebun berkata; 
"Wahai Rasulullah, saya 
(infakkan) kebun saya 
ini di jalan Allah. Dan 
sekiranya saya mampu 
untuk 

menyembunyikannya 
tentu saya tidak 
menyatakannya. lalu 
beliau mengatakan 
"Berikanlah kepada 
kerabat atau orang yang 
terdekat denganmu!" 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. Dan [Malik bin 
Anas] telah 
meriwayatkan dari 
[Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah] dari [Anas 
bin Malik] 



2924 



ijjj (jj jLjaI^j) Ijji^-' (j'jl^' 
JLa ^jill J] ££j f^U >C 

U ^L=JI (j-a Jlla ^Ijjj aAIc. auI 
^Uia i'h "nil Jls ^iil J jLij 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Yazid] ia berkata; 
Aku mendengar 
[Muhammad bin Abbad 
bin Ja'far Al Makhzumi] 
menceritakan dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
"Seseorang menghadap 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya: 
"Ya Rasulullah, siapakah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jC. jLauia jj jjij jc. (J laJajijij 
jO t_>alaj gjl (jJ Jala <jj J-alt 

ilia j 4j1c iill (J jxa j 

(Jiaa Lulaa.j ULtkj 4 < H Sj Lie 

i a l_jjjC. (jj-Jia. ' ' 'j la 



orang yang berhaji itu? 
beliau menjawab: 
"Orang yang kusut 
rambutnya (tidak disisir) 
dan yang bau badannya 
(tidak memakai 
wewangian) " seseorang 
lainnya berdiri kemudian 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, haji apakah 
yang paling afdhal?" 
beliau menjawab: 
"Mengeraskan suara 
(talbiyyah) dan 
mengalirkan darah 
hewan (kurban)." yang 
lainya bertanya; 
"Apakah as Sabil itu?" 
beliau menjawab: 
"Perbekalan (makanan) 
dan alat-alat 

pengangkutan serta sehat 
jasmani dan perjalanan 
pun aman." Abu Isa 
berkata; Kami tidak 
mengetahui hadits ini 
dari Ibnu Umar kecuali 
dari hadits Ibrahim bin 
Yazid Al Khuzi al 
Makki, sebagian ulama 
ahli hadits telah 
mengomentari Ibrahim 
bin Yazid dari segi 
hafalannya. 



2925 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] dari [Bukair bin 
Mismar] dari [Amir bin 
Sa'd bin Abu Waqash] 
dari [Ayahnya] ia 
berkata; "Ketika Allah 
menurunkan ayat 
Marilah kita memanggil 
anak-anak kami dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jc ^j^j CSS 



anak-anak kamu, isteri- 
isteri kami dan isteri- 
isterikamu." QS Ali 
Imraan: 61, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
Ali, Fatimah, Hasan, dan 
Husain, kemudian 
berdoa: "Ya Allah, inilah 
keluargaku". Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 



2926 



Of 



jj] (_5ljHI ^1 (jt A aim 

<*-<lujI ^aJ (Jla alia j aAIc ill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ar 
Rabi' bin Shabih] dan 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Abu Ghalib] ia 
berkata; Abu Umamah 
melihat beberapa kepala 
di pancangkan di tangga 
Masjid Damaskus, lalu 
[Abu Umamah] berkata; 
'Anjing-anjing neraka, 
korban terburuk yang 
ada di bawah kolong 
langit dan korban terbaik 
adalah yang mereka 
bunuh." Setelah itu ia 
membaca: Pada hari 
yang di waktu itu ada 
muka yang putih 
berseril. QS Ali Imran: 
106, Aku bertanya 
kepada Abu Umamah; 
'Apakah kamu 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" Ia 
menjawab: 'Andai aku 
hanya mendengar sekali, 
dua kali, tiga kali, empat 
kali -hingga ia menyebut 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tujuh kali- niscaya aku 
tidak akan 

menceritakannya kepada 
kalian." Abu Isaberkata; 
Hadits ini hasan. Abu 
Ghalib namanya adalah 
Hazawwar, Abu 
Umamah Al Bahili 
namanya adalah Shudai 
bin Ajlan, pemimpin 
Bani Bahilah. 


2927 


2 y ^jC- 4_jjI ^jc- g 
JjSj alluj Ajlc Alii ^U.-l (^Jjll 

'^'j l)'"^ '""^ '^44^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Ma'mar] dari [Bahz bin 
Hakim] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] bahwa 
dia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentang firman Allah 
Ta'ala; Kamu adalah 
umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk 
manusia. QS Ali Imran: 
110, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kalian 
terbagi menjadi tujuh 
puluh umat, dan 
kalianlah yang terbaik 
(diantara mereka) serta 
paling mulia di sisi 
Allah." Hadits ini hasan. 
Beberapa perawi 
meriwayatkan hadits ini 
dari Bahz bin Hakim 
seperti ini, namun 
mereka tidak menyebut: 
Kamu adalah umat yang 
terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia QS Ali 
Imran: 110. 


2928 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





A g a j ^-^J ^4 C '^ J ) 
^jj) (JLuj ^j^. ^ 4 t- uS 
£ jS Jtlij L_aj£ <JUa (Jc- 

j^^l (j-o till (jjAl ciil jia .aiil 

» , V- » - ' 1 


bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] bahwa pada 
perang Uhud, rahang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam retak 
dan pelipisnya terluka 
hingga wajahnya 
mengalirkan darah. 
Beliau bersabda: 
"Bagaimana mungkin 
suatu kaum akan 
beruntung sedang 
mereka memperlakukan 
nabinya seperti ini, 
padahal ia menyeru 
mereka ke jalan Allah." 
lalu turunlah ayat: Tak 
ada sedikitpun campur 
tanganmu dalam urusan 
mereka itu atau Allah 
menerima taubat 
mereka, atau mengazab 
mereka. QS Ali Imran: 
128, Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


2929 


(jjjlA ^jj .1) jj Uiiik Via \)«-\ 
(Jjj^j ^jLwij] ^jc. lj^)j^l 

(J j l jj ^Jlll 3 ( _ s ic Aa!hj 
n'vi I'NA Ijlii 4*1 •wli' 1 i,< 

<J (Jj JIA tlW 4i 

Ija jjI Jia Ija 

^ la 1 a ^j"'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] dan [Abdu 
bin Humaid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Humaid] 
dari [Anas bin Malik] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengalami 
keretakan pada 
rahangnya, pelipisnya 
terluka, dan bahunya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



terkena panah, sehingga 
wajah beliau 
mengalirkan darah, lalu 
beliau mengusapnya 
sambil bersabda: 
"Bagaimana mungkin 
suatu kaum akan 
beruntung sedang 
mereka memperlakukan 
Nabi mereka seperti ini, 
padahal ia menyeru 
mereka ke jalan Allah." 
lalu turunlah ayat: Tak 
ada sedikitpun campur 
tanganmu dalam urusan 
mereka itu atau Allah 
menerima taubat 
mereka, atau mengazab 
mereka karena 
sesungguhnya mereka 
itu orang-orang yang 
zhalim. QS Ali Imran: 
128. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 



2930 



^jC- ajA^ £jl jit ^)C. ^jj t'nj 

Ul (jail ^JJ ^*"J 

<LLal ^jj ^jl^iLa ^jaJI ill al2uA 

{jA I— lull C_1J^)C. I — U 

aJILj ^jc. a^Ja^. ^jj ^)-aC. < "'J la 

(jc <_£ jAjjl! 4jJ tj 1 " 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu As 
Sa v ib Salm bin Junadah 
bin Salm Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Basyir] dari [Umar bin 
Hamzah] dari [Salim bin 
Abdullah bin Umar] dari 
[Ayahnya] ia 
mengatakan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berdoa 
pada perang Uhud: "Ya 
Allah, laknatlah Abu 
Sufyan, laknatlah Al 
Harits bin Hisyam, ya 
Allah, laknatlah 
Shafwan bin Umayyah." 
lalu turunlah ayat Tak 
ada sedikitpun campur 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







tanganmu dalam urusan 
mereka itu atau Allah 
menerima taubat 
mereka, atau mengazab 
mereka. QS Ali Imran: 
128, akan tetapi Allah 
mengampuni mereka, 
akhirnya mereka pun 
masuk Islam, dengan 
kelslaman yang baik." 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
gharib, dinilai asing dari 
hadits Umar bin Hamzah 
dari Salim dari Ayahnya, 
[Az Zuhri] telah 
meriwayatkan dari 
[Salim] dari [Ayahnya], 
namun Muhammad bin 
Isma'il tidak mengetahui 
dari Umar bin Hamzah, 
dan dia hanya 
mengetahui dari hadits 
Az Zuhri. 


2931 


'J r - (j 11 ' j' l-vll'l'i^-v 

clljLkll (jjl JLL Ujik ^ jLajll 
£3u (jc jilkc (jj Laa '« (jc 
(J^xjjj jl^)-aC (jj jIll .JJC ^jc 

Alii £aI-J£3 (jjjJUa ill 

C-J^j* uni la i a C—ij^)^ j' aa 
• i\ i i'i i >ii j ^ ^ j\l j 

jj!>lkc (jjl (jC t_Jjjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Habib bin Arabi Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] dari [Muhammad 
bin Ajlan] dari [Nafi'] 
dari [Abdullah bin 
Umar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendakwahi 
empat orang, kemudian 
Allah menurunkan ayat; 
Tak ada sedikitpun 
campur tanganmu dalam 
urusan mereka itu atau 
Allah menerima taubat 
mereka, atau mengazab 
mereka karena 
sesungguhnya mereka 
itu orang-orang yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



zhalim. QS Ali Imran: 
128, lalu Allah memberi 
petunjuk mereka kepada 
Islam." Abu Isaberkata; 
Hadits in hasan gharib 
shahih dan dinilai gharib 
melalui sanad ini dari 
hadits Nafi' dari Ibnu 
Umar. [Yahya bin Ayub] 
juga meriwayatkannya 
dari [Ibnu Ajlan]. 



2932 



(jc AjIjC jjI Hi la 4_±iia L 
ls^ O*" »JJ*-*JI (jJ (jl-aJt 

^VjSj ulc. OiLaLi (J13 csjl jail 

(Jjjjj ("wain Ijlj ^-^J ' " liS 
lilAa. plaj 4j1c. <Ull (^glla 

AjL^j-al (j-o (Ja.j *" l^lj 
AjSAla J «la I ill AjaLklU 
jj (Jj-lLaj j£Lj jjl uAa 4jJ j 
^ji-a Alii J J^J (Jll jfij 

(J^J (j-o Li (J j£) iijJiJ 4j]c iill 

j^ Wi;^ jijij lljjs >_ijJL: 
aJ jic. VI iil jixluu a!i 1 ' aj 
I jlii |j| (jjillj 4jVI o^A IjI 13 
IjjSj aflldfljj IjMUi j| A 
^laJC. jji JlW-iVI ji.] iil 
JJC. j 4 j l'j'i oIjj ^3 ' "<j la I^A 
ajjx-all (jj ^jLaiic. ^jc. .1^1 j 
^jc. ^jljiwjj jxj-u-o o\ JJJ ajxJji 
J5j oliajj £]s ojjiJJI (jj (jLaJt 

jli JT nlfl ^jC. I <a3U fll JJ 

(jUiui si JJJ tiaatJ AjiSjj 
ojjjLall (jj (jLait (jC (_5jjoll 
(jj gl alpf i_a jii V j AiSjll 
VI li^ giajl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Utsman 
bin Al Mughirah] dari 
[Ali bin Rabi'ah] dari 
[Asma v bin Al Hakam 
Al Fazari] ia berkata; 
Aku mendengar [Ali] 
berkata; Aku adalah 
seseorang yang bila 
mendengar suatu hadits 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Allah 
memanfaatkanku 
darinya seperti yang Ia 
kehendaki dan bila 
seseorang sahabatku 
menceritakan kepadaku, 
aku memintanya 
bersumpah, bila ia 
bersumpah, aku 
membenarkannya. [Abu 
Bakar] pernah 
menceritakan kepadaku, 
sementara Abu Bakar 
adalah orang yang jujur, 
ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seseorang 
melakukan suatu dosa, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kemudian berdiri, wudhu 
lalu shalat, setelah itu ia 
meminta ampun kepada 
Allah melainkan pasti 
diampuni." Setelah itu 
Abu Bakar membaca 
ayat ini: Dan (juga) 
orang-orang yang 
apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, 
mereka ingat akan Allah, 
lalu memohon ampun 
terhadap dosa-dosa 
mereka. QS Ali Imran: 
135, hingga akhir ayat. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini diriwayatkan oleh 
[Syu'bah] dan beberapa 
orang dari [Utsman bin 
Al Mughirah] dan 
mereka 

memarfu'kannya. 
Diriwayatkan juga oleh 
[Mis'ar] dan [Sufyan] 
dari [Utsman bin Al 
Mughirah], tapi 
keduanya tidak 
memarfu'kannya. 
Sebagian lainnya 
meriwayatkannya dari 
Mis'ar dan 
memauqufkannya, 
sementara sebagian 
lainnya 

memarfu'kannya. Sufyan 
Ats Tsauri 

meriwayatkannya dari 
Utsman bin Al Mughirah 
lalu memauqufkannya. 
Kami tidak mengetahui 
hadits Amsa v bin Al 
Hakam selain hadits ini. 



2933 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





(Jll LLiLij Aiil ^aill ^ij (j-a »Sj1c 

- , - % - r - »'l 
J"'^ ' » w 1 14\ i„ ir. jil 

(jj jULk (jc. ojljc. (jj ^ 

jC. a^o^jC. (jj ^al jua& jc. AJftlul 

^ la i a (j- aa L u.la ^ > u if*. 


menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] dari [Abu 
Thalhah] ia berkata; 
"Aku menangkat 
kepalaku saat perang 
Uhud, lalu aku melihat- 
lihat, saat itu semua 
seorang melingkar di 
bawah perisainya karena 
ngantuk. Itulah firman 
Allah 'azza wajalla: 
"Kemudian setelah kamu 
berdukacita, Allah 
menurunkan kepada 
kamu keamanan 
(berupa) kantuk." QS Ali 
Imran: 154. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abd bin Humaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Rauh bin 
'Ubadah] dari [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari [Az 
Zubair] seperti hadits di 
atas. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2934 


<alia Ljl (jl (jjijl (jc o51j3 (jc 

jijj ua Lai ^^i (j^-jj liiiiilla 

A j, l nr. (jiiS (jlS 4jI Cllii. A-Ll 

i - aj 1 1' (J»^-^ (Jla (JjIxjII 

(j^a Jafl i " Ij j (j^i laa i a ' 

jL^uiajl V) j»A ^agJ (JjAI (jjJ5Uiill 
AjAilj 4jC- jIj j»j3 

^ la i a (juia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Abdul A'la] dari [Sa'id] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] bahwa [Abu 
Thalhah] berkata; "Kami 
sempat terjatuh saat 
berada di barisan pada 
perang Uhud. Dia 
menceritakan, bahwa ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^jj .K ."\\et. 1 YvW 4jlii9 \ V*v^"v 

SjVI s^a cJjiuiljc jjjl (jLa tjll 

lAA=J ilLij 4j1c 2jI (^glla 
jL\ Jl cJ»J LJI tjL§. La auI 
lly-li. lift ^nljr. jjl (JLHjVI 

alaax jje ' llLaa jc ' *'J ^ 11 
(_>aljc ^1 (jt 4j3 ^Jj 



termasuk orang yang 
terjatuh karena kantuk 
saat itu. Anas berkata; 
"Pedangku terjatuh dari 
tanganku, lalu aku 
mengambilnya, namun 
terjatuh lagi, aku 
mengambilnya lagi. 
Sementara kelompok 
lain yang mengintai 
hanya memperhatikan 
diri mereka sendiri, 
mereka adalah kaum 
yang paling pengecut, 
penakut dan hina 
terhadap kebenaran." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 



2935 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahid bin Ziyad] dari 
[Khushaif] telah 
menceritakan kepada 
kami [Miqsam] ia 
berkata; [Ibnu Abbas] 
berkata; 'Ayat ini turun 
Tidak mungkin seorang 
nabi berkhianat 
berkenaan dengan sutra 
merah yang hilang saat 
perang Badar, sebagian 
orang mengatakan, 
mungkin diambil 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Lalu 
Allah menurunkan ayat 
Tidak mungkin seorang 
nabi berkhianat Hingga 
akhir ayat." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. [Abdussalam bin 
Harb] meriwayatkan dari 
[Khushaif] seperti ini. 
sebagian lainnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



meriwayatkan hadits ini 
dari Khushaif dari 
Miqsam tanpa 
menyebut; "Dari Ibnu 
Abbas." 



2936 



jjliS (jj j»jA I^>jJ (jj ^gjui y& I * la 
jjj A ^ \U ("it <u<i (Jll (CjLLajVI 

0 S S j| j| ^ Jl s 

&I ^jii-a ^iil J jjjj ujjj^ 
La jjL=>. L J cJlsa -^Liij <ulc 

raj vss^i 

Uj ^^SgI !>la! Jli Luij V"Uc 
U ^ Ciia Jll <u iil ^JsJ 

J=J lSa.1 2jl La (Jll J jLij 
i2Hj| Ua.lj ' . ^ a a eljj (j-a VI 

(j-aj (_5^jc. L (Jlaa LLli£ 4jJ£a 
L cJLa iSlkcl (^ic 
jc. <JlI ^jjU lilia (Jjsts 

l^Alj ^gjl ^ia (jiLj ia 4jI cia-J 

I jI3 jjill (Jjiiaj Vj 4jVI 

ljjjc i j- L -° k ' '-^ C5 ' ".i 1 "' 

Atll iJC <_SjJ .33 j 4A.j^' ^ L>° 
Lu2a __>J-?. (jc (JjSC (Jj 3xa a (Jj 
CLu^a jj^i VI Vj I.JA (J« 

jj ^ic. oljjj f^AljjJ (JJ cr^J- 0 

(Jc. IjSa iLu-laJI (JaI jU£ (J-a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Habib bin 'Arabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Ibrahim 
bin Katsir Al Anshari] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Thalhah bin Hirasy] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuiku 
dan bertanya: "Hai Jabir, 
kenapa kau terlihat 
sedih?" aku menjawab; 
"Wahai Rasulullah, 
ayahku mati syahid saat 
perang Uhud, dan dia 
masih meninggalkan 
keluarga dan hutang." 
Beliau bertanya: 
"Maukah aku beri 
khabar gembira 
bagaimana ayahmu 
menemui Allah?" ia 
menjawab; "Ya, wahai 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Tidaklah 
Allah mengajak bicara 
dengan seseorang pun 
melainkan melalui tabir, 
dan Allah 

menghidupkan ayahmu 
lalu mengajak bicara 
secara berhadap- 
hadapan. Allah 
berfirman: Hai 
hambaKu, mintalah 
padaku niscaya Aku 
memberimu. Dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jUiui Uj la jac ^\ {y\ Hi la 

"b^yi (jj jIll .llC. (jC. (JjIaC-VI (jC- 
(^}J Jkii! Jut (^)t (j^^juiia ^jC. 
4jj3 (jc (Jlui <Ulj j» l ji a 

Ait £l-ia.l (JJ ul^al 

jjc. UlLLi Uj Lai (Jlaa (Jj3jjj 

■1; j'iin'i Lsj Hjj I jllI ^aSjJ jll 



berkata; "Wahai Rabb, 
hidupkan aku lalu aku 
terbunuh di (jalan) Mu 
sekali lagi." Rabb 'azza 
wajalla berfirman: 
"Sesungguhnya telah 
berlalu dariKu bahwa 
mereka tidak akan 
dikembalikan lagi ke 
dunia." Jabir berkata; 
lalu turunlah Ay at: 
Janganlah kamu mengira 
bahwa orang-orang yang 
gugur di jalan Allah itu 
mati QS Ali Imran: 169 
dan seterusnya." Abu Isa 
berkata; Melalui jalur 
ini, hadits ini hasan 
gharib. [Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
meriwayatkan sebagian 
hadits ini dari [Jabir], 
dan kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Musa bin Ibrahim. 
[Ali bin Abdullah bin Al 
Madini] dan lainnya 
meriwayatkan hadits ini 
dari para pembesar ahli 
hadits. Seperti itu juga 
dari Musa bin Ibrahim. 



2937 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Abdullah 
bin Murrah] dari 
[Masruq] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] ia ditanya 
tentang firman Allah: 
"Janganlah kamu 
mengira bahwa orang- 
orang yang gugur di 
jalan Allah itu mati." QS 
Ali Imran: 169, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Abdullah bin Mas'ud 
menjawab; "Kami 
pernah menanyakannya, 
kami diberitahu bahwa 
ruh-ruh mereka berada 
diburung hijau, pergi ke 
surga sekehendaknya, 
berlindung ke lentera- 
lentera yang tergantung 
di 'arsy. Rabbmu melihat 
mereka, Dia bertanya: 
"Apa kalian meminta 
tambahan lagi?, maka 
Aku akan memberi 
untuk kalian." Mereka 
menjawab; "Tambahan 
apa lagi yang kami 
minta, sementara kami 
sudah berada di surga, 
dan dapat pergi 
sekehendak kami." 
kemudian Rabb melihat 
mereka lagi dan 
bertanya: "Apa kalian 
meminta tambahan lagi?, 
maka Aku akan memberi 
kepada kalian." Saat 
mereka tahu kalau 
mereka tidak dibiarkan, 
mereka berkata; 
"Kembalikan ruh kami 
ke jasad kami supaya 
kami kembali ke dunia 
lalu kami terbunuh di 
jalanMu." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Atha v bin As Sa v ib] 
dari [Abu 'Ubaidah] dari 
[Ibnu Mas'ud] seperti 
hadits di atas, dengan 
tambahan redaksi: "Dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sampaikan salam kami 
kepada nabi kami dan 
beritahukan padanya 
bahwa kami ridha dan ia 
diridhai karena kami." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini has an. 



2938 



j^3°' " ^ (jjl 111 la 

-l.il j (jjl jA j 7> jc 
jjc. jjcl (jj liliill lUC J 
^LuJ JT in a (jj <J&I .IjC (jt (JjIj 

Jll jiiujj "Lilc ill ^glLa ^jlll "U 

ol£j V (J4-J j? ^* 
4ijc ^ <-aUall ^ ill jii. VI 
(j« AilAj-a« UjIc I j5 I C.1 7- 

(jjia^j V3 jp ^ '.'^ 

(j-o ill ^AUl LaJ jjlLjj (jjill 
(3 J^iJ I j3 o^}i (Jll j 4-jVI ^ S ' ia3 
4jlAi-a-a alLij Ajlc ill ^U^i ill 
^Col_ja]| ^jj 4_j I jlij La jj^j laj . ■< 
^IuiaII 4jil (Jli ^JajSI (jij 
j! L aC AjIc jA j ill (jJ-aJJ 
4j1c ill ^U^i ill (3 >J$ p- 1 
(jj ill t_ilj£ (j« 4al ^iLij 
JISjYI ill JflJtj jj^)j\ljj (jj^l 
(juia. ■ u ^ IJA (_g l >nr. jj! 

m 

^ la 1 a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Jami' bin Abu Rasyid] 
dan [Abdul Malik bin 
A'yun] dari [Abu Wa^il] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] sampai kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang yang tidak 
menunaikan zakat 
hartanya melainkan 
Allah menjadikan ular 
jantan di lehernya pada 
hari kiamat." 
Selanjutnya beliau 
membaca sebagian kitab 
Allah 'azza wajalla 
sebagai pembenarnya: 
'Sekali-kali janganlah 
orang-orang yang bakhil 
dengan harta yang Allah 
berikan kepada mereka 
dari karuniaNya 
menyangka." QS Ali 
Imran: 180, sesekali 
Abdullah bin Mas'ud 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca 
(ayat) sebagai 
pembenarnya: "Harta 
yang mereka bakhilkan 
itu akan dikalungkan 
kelak di lehernya di hari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kiamat." QS Ali Imraan: 
1 80, Dan barangsiapa 
merampas harta 
saudaranya sesama 
muslim dengan sumpah 
(palsu), maka ia akan 
bertemu Allah, 
sementara Dia murka 
kepadanya." Setelah itu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca kitab Allah 
sebagai pembenarnya: 
"Sesungguhnya orang- 
orang yang menukar 
janji (nya dengan) Allah 
dan sumpah-sumpah 
mereka dengan harga 
yang sedikit." QS Ali 
Imran: 88, Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 


2939 


4 jalLa ^jl ^)C. jjaC- ^ 
J J^J (3^3 ""jij^ is^ Cf- 

^lio V] Ulill SUaJI Laj jli iaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dan [Sa'id bin Amir] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya tempat 
cambuk di surga itu 
lebih baik dari dunia 
seisinya, jika kalian 
mau, bacalah: 
'Barangsiapa dijauhkan 
dari neraka dan 
dimasukkan ke dalam 
syurga, maka sungguh ia 
telah beruntung, dan 
kehidupan dunia itu 
tidak lain hanyalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kesenangan yang 
memperdayakan." QS 
Ali Imran: 185. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
shahih. 



2940 



^aa a (j II Lu ^ 

jjj ^1 a-a SI IjjAa. ^jjl^ac-^ll 

^jjiJ gyj^ (jjl (Jl3 (J^ .likaJa 



Ait 



lj ( ■ 1ft jl (Jls »£a SI (jj (jlj^)-a 

<d 3aa (_>uuc. (jjl AjIjjJ ^ilj 
(^jjS Uj ^ ja ij Ja\ jl£ 5^ 

IjAxii J^aj p Leo Jut=o (jl j) 
(JjAjC. (jjl (Jlii (jjx-a^l (jjAxj] 
aAA CJ jjl Lai] o^Jj La 

(jjUc. (jjl !>Ij £j ' . iuSII Ja I ^ 

I jj jl (jjill ;jl Jj a Alii Ai.l ilj 

LaJ (jj^^ij (jjiSI ^j; V 

Jj."^ ~3 Si ' a ^jAaC- (jjl (Jll I j W 8J 
e^gXU (jC. aljjtj A Jdll ^Aj-a 

A3 LaJ a A3 (jl sjjl A3j 
*Lill (21]aj I j j aaj 1 al 3 Ajc. ^frll la 
La ^jLaiiS (j-a IjJjl LaJ I j^j&j 
lAA 0 . 1' ;r. jjl ""- .L^JLj 

^ la 1 a c_ij^)C' (j 1 aa t— uAa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad Az 
Za'farani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin 
Muhammad] ia berkata; 
[Ibnu Juraij] 
mengatakan; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
bahwa [Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf] 
telah mengabarkan 
kepadanya bahwa 
Marwan bin al Hakim 
berkata; "Hai Rafi', 
pergilah kepada [Ibnu 
Abbas] lalu katakan 
padanya, jika ada orang 
yang senang dengan 
yang dimilikinya dan 
suka supaya dipuji 
terhadap perbuatan yang 
belum dia kerjakan akan 
mendapatkan siksa, tentu 
kami semua akan disiksa 
(pula)." Ibnu Abbas 
menjawab; 'Ada apa 
kalian ini?, 

sesungguhnya ayat ini 
turun kepada ahli kitab, 
kemudian ia membaca: 
Dan (ingatlah), ketika 
Allah mengambil janji 
dari orang-orang yang 
telah diberi kitab (yaitu): 
"Hendaklah kamu 
menerangkan isi kitab 
itu kepada manusia, dan 
jangan kamu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







menyembunyikannya, 
QS Alilmran 187, ia 
membaca: "Janganlah 
sekali-kali kamu 
menyangka, hahwa 
orang-orang yang 
gembira dengan apa 
yang telah mereka 
kerjakan dan mereka 
suka supaya dipuji 
terhadap perbuatan yang 
belum mereka kerjakan." 
QS Alilmran: 187-188, 
Ibnu Abbas berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menanyakan sesuatu 
pada mereka (ahli kitab), 
mereka 

menyembunyikanya dan 
menceritakan hal lain, 
setelah itu mereka keluar 
lalu mempertontonkan 
jawaban atas semua 
pertanyaan yang 
diajukan kepadanya, 
mereka mengharapkan 
pujian atas hal itu, 
mereka merasa senang 
atas sesuatu yang 
mereka sembuyikan 
yang ditanyakan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib 
shahih. 


2941 


^ilLuj <jlc ijl ^U.-l (J JJ^J 
JLa ( - ■ ait ij< Cilia '"■'«> 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
'Uyainah] dari 
[Muhammad bin Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





JJC- al jj ^3 j la i a j i aa 
LjjJla j iSIxSl (jj l!aa < (jc Aalj 
^g-il-lxjll ^ULall (jj (JjJaall 

j^ij o jaj ^luij dh\ (^gli^a 


Munkadir] ia berkata; 
Aku mendengar [Jabir 
bin Abdullah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
menjengukku ketika aku 
sakit dan jatuh pingsan. 
Setelah siuman, aku 
bertanya; "Bagaimana 
aku akan menunaikan 
semua hartaku?" beliau 
terdiam, akhirnya 
turunlah ayat: Allah 
mensyari'atkan bagimu 
tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak- 
anakmu. Yaitu, bagian 
seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang 
anak perempuan. QS 
An-Nisa v : 11. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Dan telah meriwayatkan 
lebih dari satu orang dari 
Muhammad bin Al 
Munkadir, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadlal bin Ash 
Shabbah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu 
Munkadir] dari [Jabir] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
itu, dan di dalam hadits 
Al Fadlal bin Ash 
Shabbah perkataannya 
lebih banyak dari ini. 


2942 


(jua. lijjaJ Alia, (jj ^JC lijAa. 
( _ s -iaj (jj ^UaA liiSa. (jj 
(jc (JJaJI ^1 (jt o5l3 UiiAa. 

^ajj (jlS UallUi (^jAaJI ,1a la 
^Ijjl (jgj e-Luij Ljjj-al (jjjliajl 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Habban bin 
HIilal] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





3L> j 6** tltt^ jliAll 

»1 in ill (j-o CllLiLa^JJIj AUl (J_)^ 

jitjll^L^ li 7*1 


menceritakan kepada 
kami [Hammam bin 
Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Abu Al Khalil] dari 
[Abu Alqamah Al 
Hasyimi] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia berkata; 
"Ketika terjadi perang 
Authas, kami menggauli 
para wanita (tawanan) 
yang memiliki suami 
kaum musyrikin, maka 
sebagian orang diantara 
kami membenci mereka. 
Lalu Allah menurunkan 
ayat: Dan (diharamkan 
juga kamu mengawini) 
wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak 
yang kamu miliki. QS 
An-Nisa v : 24. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


2943 


t5^' 6^ ur^' (jLaiic. ljjii.1 
^jjaLII .la m ^1 (jt ujla 11 

i2Bj Ij^SSa ^ ^'jj' 

alluj 4 lie Alii ( _ s i-a Ail! (J JJ^^ 
»1 in ill (j-o CllLiLa^JJIj ciil_)ja 

MK4lJ jji.i-v l"°tl1-V I.^A L««i 

\;» in (^jI (jc- (JJUl ^1 (jc- 
AjIc- alll C5 ii-a (^Jjil (j& l£ J " " 
i"°u1-vll 1 5 (J"'lj ij-^'i itiUJ 
ll=J (jl ( »ic.l <-oalc ^l ^jc. 

VI i"nw\| |lA • 3 '/air. I'll J<\ 
jjlj o51j3 (jt •iLaA La 
^j^ji ^j| jjj ^]LLa AJluiI (JjliJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Utsman Al Batti'] 
dari [Abu Al Khalil] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] ia 
berkata; "Kami 
menggauli tawanan- 
tawanan wanita saat 
perang Authas, 
sementara mereka 
memiliki suami-suami 
yang ada di kaum 
mereka, mereka 
menyebut hal itu kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian turun ayat: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







"Dan (diharamkan juga 
kamu mengawini) 
wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak 
yang kamu miliki." QS 
An-Nisa v : 24. Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
hasan. Demikian yang 
diriwayatkan [Ats 
Tsauri] dari [Utsman Al 
Batti] dari [Abu Al 
Khalil] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas, namun dalam 
hadits ini tidak 
disebutkan: "Dari 
Alqamah." Saya tidak 
mengetahui seorang pun 
menyebut Alqamah 
dalam hadits ini kecuali 
yang disebutkan 
Hammam dari Qatadah. 
Abu Al Khalil namanya 
adalah Shalih bin Abu 
Maryam. 


2944 


(jxSJl-a (jj jj^l (jc. (jJ jfij 

alia j 4-jlc. iil Ls ij-a (^All 
(jjjSC. j <d)L) liljlill Jll JjU^ll 

Jj3j (_>uail! cpaj (jjilljjll 

' ', * 
CLu^a IjiA b uijr- jjl (Jlajjjll 

J a . n, - , >< - * \ * * , 

^ jj fi'jjj ^ ' ^* c_ijjc. j i oa 
^j-aj V J j£j (jJ ^ill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Ala Ash Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] dari [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Abu 
Bakar bin Anas] dari 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda tentang dosa- 
dosa besar, beliau 
bersabda: 

"Mempersekutukan 
Allah, durhaka kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







kedua orang tua, bunuh 
diri, dan perkataan 
dusta." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. Dan [Rauh bin 
Ubadah] telah 
meriwayatkannya dari 
[Syu'bah] dan dia 
berkata dari [Abdullah 
bin Abu Bakar] dan 
tidak tidak shahih. 


2945 


^jj-aj SiH h\a llAa u5 la 

jil Ji «•;<:„ l \\* 'i. 

^ la i a i aa t^J-pa IjA ^ \ a if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Al Mufadlal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Jurairi] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [Ayahnya] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Maukah aku 
beritahukan kepada 
kalian tentang dosa-dosa 
yang paling besar?" para 
sahabat menjawab; 
"Tentu, wahai 
Rasulullah!" Beliau 
bersabda: 

"Mempersekutukan 
Allah, durhaka kepada 
kedua orang tua, -beliau 
yang tadinya bersandar 
kemudian duduk dan 
melanjutkan sabdanya- 
kesaksian palsu atau 
bersabda; perkataan 
dusta, " Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terus saja 
menyebut hal itu sampai 
kami berharap beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menghentikannya. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 



2946 



.Hid (jj CluUI UJ.la llaa a jj 
jj .a ^jc. H ^ii jj ^UioA ^jc. 

* -^'l ^iia (jj j^l^Ji (jj Ajj 

Jib liljl3dl! JjU^JI Jj£l (J-o (jj 
(jjjj-oiJI ^LaJilj (jjilljll (jjj^C- J 
jlLa (jjiAJ auIj ' all ' °l- > - Lij 

V) 4 la jij cJ^- 0 fe 3 (J^ila 

gjj J] <J3 4jSLj d ika 

cjj^a j ^ > njr- jjI 

A-oLal jjl j c_ljjji. (j - 

Vj <ji*J (jjl jA (^jLLaj^l 

^jJJJI (jC (_£ JJ ^3 J <UiaJ L_SJJ«J 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Hisyam bin Sa'd] 
dari [Muhammad bin 
Zaid bin Muhajir bin 
Qunfudz At Taimi] dari 
[Abu Umamah Al 
Anshari] dari [Abdullah 
bin Unais al Juhany] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya diantara 
dosa paling besar di 
antara dosa-dosa besar 
adalah 

mempersekutukan Allah, 
durhaka kepada kedua 
orang tua, sumpah yang 
menjerumuskan 
pelakunya ke neraka 
(palsu), dan sumpah 
yang dijadikan oleh 
seseorang untuk 
bersumpah karena 
terpaksa, dan ia 
menganggap (remeh) 
layaknya sayap seekor 
nyamuk, kecuali 
(sumpahnya) itu akan 
dijadikan noda hitam 
dalam hatinya sampai 
hari kiamat." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



2947 


Uj^a ^»?- ^jj 

* * * , , \ ' \' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyr] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Firas] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Abdullah 
bin Amru] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Dosa-dosa 
besar adalah 

mempersekutukan Allah, 
durhaka kepada kedua 
orang tua." atau 
bersabda: "Sumpah 
palsu." Syu'bah ragu 
(mengenai redaksi 
haditsnya). Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


2948 


(jULj Uj.la jic (^jj! (jj! 
AftLkii (jc ^1 (jjl (jc 
^JLk^ll j jxjjlll Ljjl 4 alui ~S (jc 

I Oi^i'l I'll li'llj £ti«t\| Vj 

4j Alii (J''— 3 Li Ijiijj Vj 

(jjaluiall (jl Lg_i3 (J jjlj 

(Jjl 4 alia ^1 dSLSj CjLaIuiaIIj 

(J15';j^l'/> !> a ivNitl [-liiS 2 U. 

c^l' clw' l)^ f 4 ''"'» J »'jJJ 
^1 (jl (^Ljj-a a a (jc. 

iSSj lis iMI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abu Najih] dari 
[Mujahid] dari [Ummu 
Salamah] ia berkata; 
"Laki-laki pergi 
berperang, sedangkan 
wanita tidak berperang, 
dan (bagian) kami hanya 
setengah dari harta 
warisan." lalu Allah 
menurunkan Dan 
janganlah kamu iri hati 
terhadap apa yang 
dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu 
lebih banyak dari 
sebahagian yang lain QS 
An-Nisa v : 32, Mujahid 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







mengatakan; Berkenaan 
dengan hal itu, ayat 
berikut turun 
Sesungguhnya laki-laki 
dan perempuan yang 
muslim, laki-laki dan 
perempuan yang 
mu'min. QS An-Nisa v : 
35, Ummu Salamah 
adalah seorang wanita 
pertama kali ikut 
berhijrah ke Madinah. 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini mursal. 


2949 


CP J~*£ jj*^ CP 

A aim ^1 ^)C. 4Jalm -l] j ^jm 
jSj iil ^alul V M (J jLij UjjJlI 
Atll [] jjtl Sja^SI ,J »1 ui ill 
(J-alt (J-aC. £l^al ^ <_5.il <jr^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[ Amru bin Dinar] dari 
[seseorang] anak Ummu 
Salamah, dari [Ummu 
Salamah] ia berkata; 
"Wahai Rasulullah, aku 
tidak mendengar Allah 
menyebut kaum wanita 
dalam hijrah." Lalu 
Allah Ta'ala 

menurunkan Maka Rabb 
mereka 

memperkenankan 
permohonannya (dengan 
berfirman): 
'Sesungguhnya Aku 
tidak menyia-nyiakan 
amal orang-orang yang 
beramal di antara kamu, 
baik laki-laki atau 
perempuan, (karena) 
sebagian kamu adalah 
turunan dari sebagian 
yang lain. QS Ali Imran: 
195. 


2950 


(^jj-al^ill JL1C. Jll <Jll A-ofilc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





alia j AjIc Jill l) J±»J 
jjiall ^jic- jA j AjIc (jl 

s-lLiill 'ojjjjj (j-a 4-ilc- d^aa 
IVU. 1 \l i ii^i ['lil'i N "li 

CjjJajS oAij alLij AjIc All! t^ij-a 
^ ^ Jijr- (JliULoJj oliic- j 4_il] 

4 aalc (jc- iiAl^)jJ (jc (ji-aC^I 
jc- jLjAI^)jJ jA L-aj] j jIll ^JC- jc- 
auI Ijc jc- S luc 


kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] ia 
berkata; [Abdullah] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyuruhku 
supaya aku membacakan 
(al Qur'an) untuk beliau, 
ketika itu beliau berada 
di atas mimbar, lalu aku 
membaca ayat dari surat 
an Nisa\ ketika sampai 
pada ayat Maka 
bagaimanakah (halnya 
orang kafir nanti), 
apabila Kami 
mendatangkan seseorang 
saksi (rasul) dari tiap- 
tiap umat dan Kami 
mendatangkan kamu 
(Muhammad) sebagai 
saksi atas mereka itu 
(sebagai umatmu) QS 
An-Nisa v : 41, beliau 
menghentikanku dengan 
(isyarat) tangannya dan 
aku melihat kedua mata 
beliau mencucurkan air 
mata." Abu Isa berkata; 
Demikianlah yang di 
riwayatkan oleh Abu Al 
Ahwash dari Al A'masy 
dari Ibrahim dari 
Alqamah dari Abdullah 
dan hanyasaja dia adalah 
[Ibrahim] dari [Abidah] 
dari [Abdullah]. 


2951 


Hi la j!/UC- jj ijA^-o LiiAk 
(jl 1J I u UJ la ^al2dk (jj AjjlaLo 

tj^ (jC- cSJjiill 

J Jlalla .Ijc. jc- o-lnc (jc- 
^luij AjIc- Alii (jj-a tl) 

1 jal ijl J jLij U Cilia IJk. \ jal 

L-L*J (-jj (Jli J jjl liljlc- j liljlc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





Clll^aa iC JJC- (j-a A i a l jiS (jl 

Jljj ) W ■* fr^jA ^jlc- lilj 1 "7- J 
AjIc &l C5 i-a ^j-jIJI (°- IIS CjjI^S 


kami [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Al A'masy] 
dari [Ibrahim] dari 
[Abidah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wasallam bersabda 
kepadaku: "Bacalah (al 
Qur'an) untukku." Aku 
menjawab; "Wahai 
Rasulullah, haruskah aku 
membacanya, sementara 
(Al Qur'an) diturunkan 
kepadamu?" beliau 
bersabda: 'Aku lebih 
senang mendengarnya 
dari orang lain." lalu 
kubaca surat an Nisa\ 
ketika sampai pada ayat 
Dan Kami 

mendatangkan kamu 
(Muhammad) sebagai 
saksi atas mereka itu 
(sebagai umatmu). QS 
An-Nisa v : 41, kulihat 
kedua matanya berlinang 
air mata." Abu Isa 
berkata; Hadits ini lebih 
shahih dari hadits Al 
Ahwash. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid bin Nashr] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] dari [Sufyan] 
dari [Al A'masy] seperti 
hadits Mu'awiyah bin 
Hisyam. 


2952 


ur^ CP lW o-^j^ 

' ■ ul mil (jj -1 lac (jt (_J jl^' 
jjO /L -flUnll ^A^^jll ^JC. ^jl ^jC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurahman bin 
Sa'd] dari [Abu Ja'far Ar 
Razi] dari [Atha v bin As 
Sa ib] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





LjjI Ij (1)1 till jaa ^ jiaaa 

ij jjli (jLa (jjjjxj Li jj»j (jajj 

V 1 jjj (JjaJI Lgjl Lj JUj 'A\ 
l_g jlSLui jsJjlj uall 1 jJJii 
jj] (Jll (jjjjii Li 1 jilxj (^jJi^. 

' n J r - (j'"~" ' " A "" r " 
^ la i a 


Abdurrahman As 
Sulami] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata; 
"Abdurrahman bin Auf 
pernah membuatkan 
makanan dan 
menyajikan khamr untuk 
kami, sampai kami 
(mabuk) karenanya. 
Ketika waktu shalat 
telah tiba, mereka 
mendorongku (menjadi 
imam), kemudian aku 
membaca; Katakanlah 
(Muhammad): Hai 
orang-orang kafir, aku 
tidak akan menyembah 
apa yang kalian sembah, 
dan kami akan 
menyembah apa yang 
kalian sembah." lalu 
Allah menurunkan 
(ayat): "Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah 
kamu shalat, sedang 
kamu dalam keadaan 
mabuk, sehingga kamu 
mengerti apa yang kamu 
ucapkan." QS An-Nisa v : 
43. Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih gharib. 


2953 


^ juj ^jj Cluill 1 jj *w 4 j ijfl 1 jj *w 
LW ojjc. (jc. <— iLj^i (jjl (jc. 
(jj <d)l jjc. (jl Aj'Si. 4jI jjj jl! 

^IjaIu J jjjjll ^j_aLa jLLaj^l 

(JLaa (Jajll Ljj (jjaLu ( _ s Jii) SjiJI 

jjy eLill £ jLi (_5jLLajVI 

A| (Jj'.'j 11 I j^r^-Ui ^ i\r-. 
(3 j^jj tJLaa alluj AjIc. iul ^U«-i 

jjj jl] alluj AjIc. iiil ^U«-l Alii 

iLill (_Luijlj jjjj Lj (JjjjI 

Jllj ^jLLaJ^I u.nii iljLk 

iSjjxo (jjl (jl£i (jl *&l (J jjjj Lj 

Alii (J-a <&l (J JJ^J 4-4-J J-J*-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah bin 
Zubair] menceritakan 
bahwa [Abdullah bin 
Zubair] bercerita 
kepadanya, bahwa 
seorang Anshar 
bersengketa dengan 
Zubair tentang aliran air 
untuk dipakai menyirami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




pohon kurma, orang 
Anshar itu berkata; 
"Biarkan air itu 
mengalir." Namun 
Zubair enggan (tidak 
menghiraukanny a) . 
Kemudian mereka 
mengadu kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wasallam, beliau 
bersabda kepada Zubair: 
"Wahai Zubair siramlah, 
dan alirkanlah air kepada 
tetanggamu." Orang 
Anshar itu marah dan 



berkata; "Wahai 
Rasulullah, apa dia 
sepupu anda?" 
(mendengar hal itu) 
berubahlah wajah beliau 
sambil bersabda: "Wahai 
Zubair, siramlah dan 
tahanlah air itu kembali 
ke kebun." Demi Allah 
aku menganggap ayat ini 
turun berkaitan dengan 
peristiwa itu, Maka demi 
Rabbmu, mereka (pada 
hakekatnya) tidak 
beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim 
terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan. 
QS An-Nisa : 65. Abu 
Isa berkata; "Aku 
mendengar Muhammad 
berkata; [Ibnu Wahab] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Al Laits bin Sa'd] 
dan [Yunus] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Abdullah bin Az 
Zubair] seperti hadits 
ini. [Syu'aib bin Abu 
Hamzah] meriwayatkan 
dari [Az Zuhri] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ijaaJa lij^a jujiJ (jj ^aa « LjjJLa 
l_gSiC fjc A a l'ji UjA^ (^jj 
(jj <"i» «ui Jla CIijIj (jj 

^^ijjlj (jj A; j (jc * _i la-j 
(jjaaliill ^ £SLJ lia o^ia 

(— iLa-L^ai {^ya (JjAj (J^ 
alluj AjIc iill Aill (J jjuij 

(jjij^a j^js (jjilill (jlSa ^jj 

^ cJjij tJJjSj pi^SI cJj^j ciija 

^ Ua AjVI o^a cJjia 
^ 1] L LgjJ (Jla j (jiila (jjaaUxll 
^^ili La£ cluaJl Ls iii L^-jl Jlaj 

^ \ njr- jjl (JlaAjAkJI tljja jllll 

t ~ at a } ^ > a' ^ 

A \^ , ^ j ^ aJaa II 



['Urwah] dari [Az 
Zubair] tanpa menyebut: 
"Dari Abdullah bin Az 
Zubair." 



2954 



telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Adi bin Tsabit] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Abdullah bin Yazid] 
menceritakan dari [Zaid 
bin Tsabit] tentang ayat; 
Maka mengapa kamu 
(terpecah) menjadi dua 
golongan dalam 
(menghadapi) orang- 
orang munafik. QS An- 
Nisa v : 88, Zaid berkata; 
"Sepulangnya para 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
(perang) Uhud, diantara 
mereka terpecah menjadi 
dua kelompok, sebagian 
mereka mengatakan: 
"Perangi (bunuh) 
mereka"! sementara 
sebagian lainnya 
mengatakan; "Jangan." 
Lalu turunlah Maka 
mengapa kamu 
(terpecah) menjadi dua 
golongan dalam 
(menghadapi) orang- 
orang munafik." QS An- 
Niaa v : 88, Zaid berkata; 
"Ayat ini menjadi 
pelipur lara." Zaid 
berkata; "Ayat ini juga 
dapat menghilangkan 
kejelekan sebagaimana 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



l^a a jj jlaa II Lu 
Ujjli. AjllS; Ujik ^jl jit j]l 
(jj jjxC (jC. J-aC. <jj jj 

^^jj^I qh inl'ir- jjl (jt jLy.j 
r 0 ^j cJli alia J Ajlc auI ^j-lj-a 
A-iUall ^jj JjuILi J j is all 

4j^I5 jl j o.jjj <Luil jj A JJ i al J 
IjlA <— Ij Ij (JjSJ Lai ' ■ la 
(JlLijaJI jj-a ( _ S J^ jxSS 

"52k AjjjII (_>uIjc. (jjV I jj^jia 

I.lix2i liaj-a (Jj4j (j-aj 4^1 
o^A dla uij La Jls aJ^a ojl jia 
<jjj]| <J (^jlj iLSSS ^j AjVI 
(jjjia. i-JJ-la IjlA ( _ s -kjyc- jjl (Jli 
CLyAkll IjlA -3 *Ja»J <_JjJ J3j 
(jj| jo jUjJ (jj jj^c. jc 
<x9 jj ^L]j oj^j (JjjuC. 



api membersihkan karat 
besi." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad Az 
Za'farani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Warqa v bin Umar] 
dari [ Amru bin Dinar] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi Shallallahu 'alahi 
wasallam beliau 
bersabda: "Orang yang 
terbunuh dan si 
pembunuh akan di 
hadapkan pada hari 
Kiamat kelak, sementara 
yang terbunuh akan 
membawa kepala 
dengan tangannya, 
sedang dari lehernya 
mengalirkan darah, lalu 
ia berkata; "Ya Rabb, 
orang ini telah 
membunuhku, " sampai 
ia didekatkan ke 'arsy, " 
Lalu orang-orang 
menyebutkan kepada 
Ibnu Abbas (apakah si 
pembunuh) mendapat 
ampunan?, Maka Ibnu 
Abbas membacakan 
ayat; Dan barangsiapa 
yang membunuh seorang 
mukmin dengan sengaja 
maka balasannya ialah 
Jahannam. QS An-Nisa v : 
93, ayat ini tidak 
dinasakh ataupun 
diganti, karena itu 
bagaimana mungkin dia 
mendapatkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ampunan?." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. 



2956 



CP ^-°Jj iff Ctf ji j*^ 

Of jf (4^"" Of 0>J 

Ji! ('-hill «!&L|II aSjJI ^jUI 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Rimzah] dari 
[Isra'il] dari [Simak bin 
Harb] dari [Ikrimah] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
"Seseorang dari Bani 
Sulaim melintasi 
beberapa sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sambil 
membawa kambing 
miliknya, lalu orang 
tersebut mengucapkan 
salam kepada mereka, 
justru mereka 
menjawab; "Tidaklah ia 
mengucapkan salam 
kepada kalian, 
melainkan ia hendak 
berlindung dari kalian." 
Lantas mereka berdiri 
lalu membunuhnya dan 
mengambil kambingnya. 
Setelah itu mereka 
membawanya ke 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
turunlah ayat; Hai orang- 
orang yang beriman, 
apabila kamu pergi 
(berperang) di jalan 
Allah, maka telitilah dan 
janganlah kamu 
mengatakan kepada 
orang yang 
mengucapkan "salam" 
kepadamu: "Kamu 
bukan seorang mukmin. 
QS An-Nisa : 94. Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Isa berkata; Hadits ini 
hasan. Dalam hal ini, 
ada hadits serupa dari 
Usamah bin Zaid. 


2957 


ijjJLa (j5Lc (jj J jji^La \ Vi ' -. 
(j}a_uj| ^1 (jt (jUiui Ljjik £-&J 
CL^jj LJlla i—ljle. (jj pi jjll (jt 
(jjilojjill (j-o (jj^clill (CjluU V 
-j'^* jil (jjl J^)- aC - AjVI 
illuj AjIc jil ^jii-a ^g-Jjil J! 

jlll jl Si j^llj i. Vi^lL 
f ' tj^ J^^"" tJ^Jj ^ ?^ ' Q (j* 

jil (jjl -IjC (JliJJ gjSSLa 

^Ij^ S^Jlj (jj ^jc jA j |» a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra v 
bin Azib] ia berkata; 
"Ketika turun (ayat) 
Tidaklah sama antara 
mukmin yang duduk 
(yang tidak ikut 
berperang). QS An- 
Nisa v : 95, Amru bin 
Ummi Maktum 
menghampiri Nabi 
Shallallahu 'alahi 
wasallam -ia adalah 
orang yang buta- lalu 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, apa yang 
akan anda perintahkan 
(sebagai ganti 
berperang) pada orang 
yang buta seperti saya?" 
lalu Allah menurunkan 
ayat ini, kemudian 
beliau bersabda: 
"Berikan padaku papan 
dan tempat tinta." Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Amru bin Ummi 
Maktum di sebut juga 
dengan Abdullah bin 
Ummi Maktum, nama 
aslinya adalah Abdullah 
bin Za v idah, sedangkan 
Ummi Maktum adalah 
ibunya. 


2958 


^ (jj (jLi^JI l^j ^ 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jjj 4l a-a SI UjAa. ^jl jic jll 
^jjj^l ^jji jjl jc. laa .a 

J-Q 1 AtH^-ft La ^J^Sil -IjC 

(jc ciijLiJI (jj auI ^jc. 

jl JJC- jjj-OjJ-all j-0 ^jj^C-lslI 

(Jla jAj oj jc- 4jj J-JJ 

Ul ^ jiS^ p jjl J (Jji^i. jj 
lil (Jjj Atll (J JJ^J lj jliaC-l 
(_g j'i'iij V Cllljja 4 Lakj 

jl JJC- U^O? - *^ L) -0 jj^C-l^l 
jj-jALkAll auI jjj a 3 j JJ*' 
fr^jj^i <i-ji j^C-^l C5^t 

jjliiH jjc- jj-jelall 

( _ s it jj^ALkjJI Aill jjJaSj 
CllLkji 1 ajJaCv IjLl jj.jc.lall 
jiiajJJI j« jj.jc.lall ^^ic <LLo 

^ unr - jjl JLajjliall Jjl JJC. 

; - t' - - 1." ' - 

ija (j/i s-yjc- 1 'j ^ i.ja 

jjAjC jjl ' 111 la 4j^J^ 

jj Jh\ .JJC. Jj-o jA (Jlij aluLaj 

jjl Jj-o jA cj^ij lilljliJI 



kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad Az 
Za'farani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin 
Muhammad] dari [Ibnu 
Juraij] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdul Karim] ia 
mendengar [Miqsam] 
bekas budak milik 
Abdullah bin Al Harits 
menceritakan dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Tidaklah sama antara 
mukmin yang duduk 
(tidak ikut berperang) 
tanpa mempunyai 'uzur 
dari perang Badar dan 
mereka yang pergi ke 
Badar." Saat terjadi 
perang Badar, Abdullah 
bin Jahsy dan Ibnu 
Ummi Maktum berkata; 
"Wahai Rasulullah, kami 
berdua buta, apakah 
kami memiliki 
keringanan?" Kemudian 
turunlah ayat Tidaklah 
sama antara mukmin 
yang duduk (yang tidak 
ikut berperang) yang 
tidak mempunyai uzur 
QS An Nisa : 95 dan 
ayat Allah melebihkan 
orang-orang yang 
berjihad dengan harta 
dan jiwanya atas orang- 
orang yang dudu satu 
derajat. QS An Nisa v ; 
95, mereka yang tidak 
turut perang bukan yang 
memiliki uzur. Kepada 
masing-masing mereka, 
Allah menjanjikan 
pahala yang baik (surga) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



t . * j' Q * i 1 ^ baa ^jj lj& 1 *w 

(jc AjjI (jt .liiii (jj ^jAl^)jJ ^jj 

r'<°„\^. Ja. ditala a^LiaII 

CIijIj (jj Jy j (jl IjjjiAi 
<jlc 2jI Jig (^iill (jlA 

(_£jlulj V 4jlc- (JaI ^ U1 ^' 

j] jilj d] jj^j ly Cilia jc. 

». : - - « < »»"•.-• * . ' ; °. s- 

<jt L$_y* ^ <-£~ > ^ O^S 1 ' 1 ^ 

jj' iall Jji JJC- 4ylc 2jl (J jjli 
(jjji^ ■ - Li la IjlA ^ Jijr- jjl (Jli 
.l^Jj jyc- jj I^Sa ^ la i a 
f*-"> (JJ (J$-"> cJC. jA jl! 

Aj-ojjS (jc ClyiaJI IjlA (IjjA jll 



dan Allah melebihkan 
orang-orang yang 
berjihad atas orang yang 
duduk dengan pahala 
yang besar, QS An 
Nisa"; 95, yaitu beberapa 
derajat melebihi yang 
tidak turut berperang 
dari kalangan kaum 
mukmin yang tidak 
punya uzur." Abu Isa 
berkata; hadits ini hasan 
gharib melalui sanad ini 
dari hadits Ibnu Abbas. 
Miqsam adalah budak 
Abdullah bin Al Harits, 
yang lain mengatakan 
bahwa ia adalah bekas 
budak Ibnu Abbas. Kun- 
yahnya adalah Abu Al 
Qasim. 



2959 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'd] dari 
[Ayahnya] dari [Shalih 
bin Kaisan] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sahal bin Sa'd] dia 
berkata; Aku melihat 
[Marwan bin Al Hakam] 
duduk di masjid, lalu 
aku menghampirinya 
hingga duduk di 
sampingnya, kemudian 
ia mengabarkan kepada 
kami bahwa [Zaid bin 
Tsabit] telah 
mengabarkan kepadanya 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendikte padanya: 
Tidaklah sama antara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




mukmin yang duduk 
(yang tidak ikut 
berperang) dan orang- 
orang yang berjihad di 
jalan Allah. QS An 
Nisa'; 95. Zaid berkata; 
Lalu Ibnu Ummi 



Maktum datang 
menghadap beliau saat 
beliau mendiktekan 
padaku, ia berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
andai aku mampu 
berjihad niscaya aku 
berjihad." -Ia adalah 
seorang yang buta- Lalu 
Allah menurunkan ayat 
kepada RasulNya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sementara 
lutut beliau berada di 
atas lututku, lutut beliau 
terasa berat olehku 
hingga lututku hampir 
remuk, kemudian beliau 
dibuat gembira olehnya, 
Allah menurunkan: 
Yang tidak mempunyai 
uzur. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 
Demikian yang 
diriwayatkan oleh 
beberapa orang dari Az 
Zuhri dari Sahal bin Sa'd 
seperti hadits di atas. 
[Ma'mar] meriwayatkan 
hadits ini dari [Az Zuhri] 
dari [Qabishah bin 
Dzu v aib] dari [Zaid bin 
Tsabit]. Dan dalam 
hadits ini, ada juga 
riwayat seorang sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dari seorang 
tabi'in yang 
diriwayatkan oleh Sahl 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



bin Sa'd Al Anshari dari 
Marwan bin Hakam. 
Marwan tidak pernah 
mendengar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam karena ia 
seorang tabi'in. 



Babah] dari [Ya'la bin 
Umayyah] ia berkata; 
Aku pernah berkata 
kepada [Umar bin 
Khaththab] bahwa Allah 
berfirman Maka tidaklah 
mengapa kamu men- 
qashar sembahyang(mu), 
jika kamu takut diserang 
orang-orang kafir QS 
An-Nisa : lOl.lalu 
Umar menjawab; "Aku 
heran sebagaimana 
engkau heran. lalu 
kusampaikan hal ini 
kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alahi 
wasallam, beliau 
menjawab: "Ini adalah 
sedekah yang Allah 
berikan kepada kalian, 
maka hendaklah kalian 
terima sedekah-Nya." 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 



2960 




Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Juraij] ia berkata; Aku 
mendengar 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Abu 
Ammar] menceritakan 
dari [Abdullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



UiiAi. CLljl jll lj& ^jj AiLall ^JC- 
alluj AjIc Alii (3 J^J 

(Jj^JJa. (jlj S.laJ j <lLlg a^JjC 

<_S3=>-' 4ijUa ^jSij ^ ur^- 3 ^ 

a.la.1 j 4jt£j 4jLg jlLaJj 
afljaluilj j-la. «-VjA Aaij 

C-U-la IjlA ^ njr. jjl 

IJA ^j-o L_lJjC. ^ la i a i aa 

(jj auI itlj-la jj^i 4A.jll 

-lJ jj ^ J» jIll .liC. ^jC. 

^Lkj (_>jiIjc. (jjl j ciijlii 

4 L la j jie (jjlj (^j3^ L>"^' 
dbal La 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdusshamad bin 
Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 'Ubaid 
Al Huna v i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Syaqiq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alahi 
wasallam pernah 
menuruni (tempat) 
diantara Dhajnan dan 
Usqan, lalu kaum 
musyrikin berkata 
(kepada sahabatnya); 
"Sesungguhnya shalat 
yang paling mereka 
(muslimin) cintai 
melebihi cinta mereka 
kapada anak-anak 
mereka adalah shalat 
Ashar, karena itu 
persiapkan perlengkapan 
kalian lalu serang 
mereka satu kali 
serangan." (mendengar 
itu) Jibril mendatangi 
Nabi Shallallahu 'alahi 
wasallam dan menyuruh 
beliau agar membagi 
sahabat menjadi dua 
kelompok, lalu beliau 
shalat bersama mereka, 
sementara kelompok lain 
berdiri di belakang 
memanggul senjata 
berjaga-jaga, kemudian 
yang lain datang 
menggantikan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



LuAa Jjjl^pJI gl i dJa _jjl ' ■ Uai uS 

^jj a I ^ & I Ml l^a .a 

sAk (jc 4jjI (jc oiUia (^jj ^aC 
■ - Uj (Jil i^jlSlUi (jLaajll (jj o5lS 

Aj jt- frJ j» l'j'iII (JjSj laalii 
'r * " ? e ^ 

Atll ^U^i Aill (J JJJJ <— iLkLal 

Jll ll£j llS l!^ fj 

lLlU_Lal ( J-aLi llll llS) llS 

ilLij aJc iiil ^'^* *&l (J^jj^j 
11a Jjij Li jil j I jLuill i2111 
Jll LaS j^dyjlil 11a VI ji^ll 

^ & 1 J^j to' 

aIUj -Lalk ciyj JaI I jjlSj (JLa 



memanggul senjata dan 
berjaga-jaga sementara 
kelompok yang satu 
shalat bersama beliau 
sebanyak satu raka'at. 
Jadi masing-masing 
mereka melaksanakan 
shalat satu raka'at, 
sedangkan Rasulullah 
Shallallahu 'alahi 
wasallam dua raka'at." 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih gharib, yaitu dari 
jalur ini, dari hadits 
Abdullah bin Syaqiq dari 
Abu Hurairah. Dalam 
hal ini, ada hadits serupa 
dari Abdullah bin 
Mas'ud, Zaid bin Tsabit, 
Ibnu Abbas, Jabir, Abu 
Ayyasy Az Zuraqi, Ibnu 
Umar, Hudzaifah, Abu 
Bakrah dan Sahal bin 
Abu Khatsmah. Abu 
Ayyasy Az Zuraqi 
namanya adalah Zaid bin 
Shamit. 



2962 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ahmad bin Abu 
Syu'aib Abu Muslim Al 
Harrani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah Al Harrani] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Ashim bin Umar 
bin Qatadah] dari 
[Ayahnya] dari 
kakeknya yaitu [Qatadah 
bin An Nu'man] ia 
berkata; "Keluarga kami 
disebut Bani Ubairik, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dba la3 jjt inllj jjajll -3 al » la 
j^ic ^Ijjli ja^iJI "Uail ' '— 

<c-lij ( _ 5 -aC. (^ul Lila 

ij^L <jI ^.ij (JjI Ij <Jlaa 
Cuiia ojsa Ulilil ^ lilt 



Ilia puJj £La <1 Li* 

(j^uil LjI (JLIj Ailui -L .In] 

1 3 ir. iSjjS l I jSll 5JjLill ajlA jJJfil 
LflJaJ LaJ Clljl La3 l_l?\Jj1 

tilJjj ^jik jWI ^ LjlLLii" 

(jjl Lj ^^-ac J (Jlaa IjjLkLai 
(Jll 4J i2Uj cii j^jia <l1c. 

la ^LiLlI Ilia Liklx, lik 
UJa ^ jisLLi allij <ule 

La -^-^J IjSl (jj^yjt J^i fiiin 

jjjiU lillj ^a gJaikla lilli ^4 



Bisyr, Busyair dan 
Mubasysyir. Busyair 
adalah seorang munafik, 
ia selalu bersyair untuk 
menghina para 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam supaya 
sebagian orang Arab 
menasabkannya. Ia 
berkata; Si fulan berkata 
ini dan itu, si fulan 
berkata ini dan itu. Bila 
para sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
syair itu, mereka 
berkata; "Demi Allah, 
tidak ada yang 
mengucapkan syair ini 
kecuali si keji itu." -atau 
seperti yang dikatakan 
orang itu- Mereka 
berkata; "Ibnu Al 
Ubairiq-lah yang 
mengatakannya. " 
Qatadah berkata; 
"Mereka (keluarga 
Ubairiq) adalah keluarga 
miskin di masa jahiliyah 
dan Islam, sementara 
makanan orang- orang di 
Madinah hanya kurma 
dan gandum. Apabila 
orang itu memiliki 
keluluasaan rizki, dan 
ada unta bermuatan 
permadani datang dari 
Syam, ia akan 
membelinya tapi untuk 
dirinya sendiri, 
sementara keluarga yang 
menjadi tanggungannya 
hanya makan kurma dan 
gandum. Suatu ketika 
datanglah unta muatan 
dari Syam, lalu pamanku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Ajjj ^ jjr-. (j*a 4 ^£ 
? s f ** - o 

ciyj JaI CiAac. Jlla 

^ -a^)j ^^-"jl ^1$ 1-a 

A_±jj ' " ' JJC- ^^ic Ai^)ULj 

Ajjjiia t"iir ILa Li ( _ r i.l jjjl U 

iul ( _ s -1j-=» J j-^j J (J^ Laj 
^Ja jUiLiill 2jI Jlaa ^lluj AjIc. 

^ -AOw ^Jb CAiSlI i2£Sl 
j£5 V) ill a jf Uj pill! ' 

oJlLja] i <\S ULa Alii jfc'mlj 
^ j ■ nSj Lajll Laj) L-L (j-aj ^a^l 

iSQc. 3^=3 VjJj ^Jj3 
(Jlal Aellj s3ja j-iLLJLi 

^iLuilLj '"'j'l La] SiLa 

^ Luc jl Lit J3 1 (jl^j 

(jj^j ui^lLj u^^>^ 
(jjl H lji 4iilLi ( _ s ic (J^^ 

(_J^JI AJ (jJfi La ^aj (j-a (JjajjMI 
Ajjj (jjiajjJJI (Jjfui jjt ^fijj 
dl^L*jij ~ a A l.'^i i j jjj La 

pLlij (j-al (211 j tjj^ La ^juj Aj 



yaitu Rifa'ah bin Zaid, 
membeli satu muatan 
permadani, ia 
meletakkan di tempat 
minumannya, dan di 
tempat minumannya 
terdapat senjata, perisai 
dan pedang. Ternyata 
barangnya dicuri dari 
bawah rumah, yaitu 
dengan melubangi 
tempat minuman dan 
mengambil makanan dan 
senjatanya. Dipagi 
harinya, pamanku yaitu 
Rifa'ah, mendatangiku 
sambil berkata; "Hai 
keponakanku, 
sesungguhnya tadi 
malam kita telah 
diperlakukan semena- 
mena. tempat minum 
kita dilubangi, makanan 
dan senjata kita hilang." 
Kami pun mencari-cari 
di rumah, kami bertanya 
lalu dikatakan pada 
kami; "Kami lihat Bani 
Ubairiq menyalakan api 
malam ini dan seperti 
yang kami tahu, mereka 
menyuguhkan sebagian 
makanan kalian." Banu 
Ubairiq berkata; "Kami 
bertanya-tanya di 
perkampungan, demi 
Allah, kami tidak 
diperlihatkan teman 
kalian kecuali Labid bin 
Sahal, seseorang di 
antara kami yang baik 
dan seorang muslim." 
Saat Labid 
mendengarnya, ia 
menghunus pedang dan 
berkata; "Saya mencuri? 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




Demi Allah, pedang ini 
akan menebas kalian 
atau kalian menjelaskan 
pencurian ini." Mereka 
berkata; "Menjauhlah, 
karena kau bukan 
pelakunya.' Kami 
bertanya-tanya di 
perkampungan hingga 
kami tidak ragu lagi 
bahwa merekalah pelaku 
pencurian itu. Pamanku 
berkata padaku; 
"Keponakanku, andai 
kau mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu kau 



beritahukan hal itu pada 
beliau." Qatadah 
berkata; Aku pun 
mendatangi Rasulullah 
lalu aku berkata; 
"Sesungguhnya keluarga 
kami ada yang bertabiat 
kasar, mereka 
menghampiri pamanku, 
Rifa'ah bin Zaid, mereka 
melubangi tempat 
minum milikya, mereka 
mengambil senjata dan 
makanannya. Hendaklah 
mereka mengembalikan 
senjata kami, adapun 
makanannya tidak kami 
perlukan lagi." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku akan menangani 
masalah tersebut." Saat 
Banu Ubairiq 
mendengar, mereka 
mendatangi seseorang 
dari mereka yang 
bernama Usair bin 
'Urwah. Mereka 
menceritakan hal itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



padanya. Orang-orang 
kampung pun berkumpul 
untuk urusan itu, lalu 
mereka berkata; "Wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya Qatadah 
bin An Nu'man dan 
pamannya pergi 
menemui keluarga kami 
yang muslim dan baik, 
mereka dituduh mencuri 
tanpa bukti dan 
kepastian." Qatadah 
berkata; "Aku segera 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu aku 
berbicara pada beliau." 
Beliau justeru 
menimpali: "Kau 
mendatangi keluarga 
yang mereka sebut 
muslim dan baik, kau 
menuduh mereka 
mencuri tanpa kepastian 
dan bukti." Qatadah 
berkata; "Aku pun 
kembali, andai saja aku 
pergi mengurus sebagian 
hartaku dan tidak 
berbicara dengan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenai masalah itu." 
Kemudian pamanku 
yaitu Rifa'ah, 
mendatangiku, ia 
berkata; "Wahai 
keponakanku, Apa yang 
telah kau lakukan?, " 
Lalu aku memberitahu 
padanya apa yang 
dikatakan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam padaku, lalu ia 
mengucapkan; "Hanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Allah yang dimintai 
pertolongan." Tidak 
lama berselang, turunlah 
ay at al-Qur v an; 
Sesungguhnya kami 
Telah menurunkan kitab 
kepadamu dengan 
membawa kebenaran, 
supaya kamu mengadili 
antara manusia dengan 
apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, 
dan janganlah kamu 
menjadi penantang 
(orang yang tidak 
bersalah), karena 
(membela) orang- orang 
yang khianat yaitu Bani 
Ubairiq Dan mohonlah 
ampun kepada Allah dari 
yang kau katakan pada 
Qatadah Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 
Dan janganlah kamu 
berdebat (untuk 
membela) orang-orang 
yang mengkhianati 
dirinya. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai 
orang-orang yang selalu 
berkhianat lagi 
bergelimang dosa. 
Mereka bersembunyi 
dari manusia, tetapi 
mereka tidak 
bersembunyi dari Allah, 
-sampai pada 
firmanNya- Allah Maha 
Pengampun lagi Maha 
Penyayang QS An Nisa v ; 
113-114. Artinya, andai 
mereka meminta ampun 
kepada Allah, niscaya 
Allah akan mengampuni 
mereka. Barangsiapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



mengerjakan dosa, maka 
Sesungguhnya ia 
mengerjakannya untuk 
(kemudharatan) dirinya 
sendiri -Sampai 
firmanNya- Dosa yang 
nyata yaitu perkataannya 
kepada Labid. Sekiranya 
bukan Karena karunia 
Allah dan rahmatNya 
kepadamu -hingga 
firmanNya- Maka kelak 
kami memberi 
kepadanya pahala yang 
besar. QS An-Nisa v : 
105-113, saat al-Qur'an 
(ayat-ayat ini) turun, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membawa senjata lalu 
dikembalikan ke 
Rifa'ah." Qatadah 
berkata; "Saat aku 
mendatangi pamanku 
dengan membawa 
senjata -ia sudah tua dan 
rabun di mas a jahilyah 
dan aku tahu 
kelslamannya- ia 
berkata; "Wahai 
keponakanku, itu untuk 
keperluan sabilillah 
(berjuang di jalan 
Allah)." Aku tahu 
kelslamannya benar. 
Saat al-Qur'an turun, 
Busyair bergabung 
dengan kaum musyrikin, 
ia singgah di tempat 
Sulafah bin Sa'd bin 
Sumaiyah. Kemudian 
Allah menurunkan ayat: 
Dan barangsiapa yang 
menentang Rasul 
sesudah jelas kebenaran 
baginya, dan mengikuti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jalan yang bukan jalan 
orang-orang mukmin, 
kami biarkan ia leluasa 
terhadap kesesatan yang 
telah dikuasainya itu dan 
kami masukkan ia ke 
dalam Jahannam, dan 
Jahannam itu seburuk- 
buruk tempat kembali. 
Sesungguhnya Allah 
tidak mengampuni dosa 
mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Dia, 
dan dia mengampuni 
dosa yang selain syirik 
bagi siapa yang 
dikehendakiNya. Dan 
barangsiapa yang 
mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Allah, 
maka Sesungguhnya ia 
telah tersesat sejauh- 
jauhnya." QS An-Nisa v : 
115-116, saat turun ayat 
berkenaan dengan 
Sulafah, Hassan bin 
Tsabit menyerangnya 
dengan bait-bait syair, ia 
mengambil pelana lalu 
diletakkan di kepalanya 
kemudian di lemparkan 
ke tanah luas, setelah itu 
iaberkata; "Kau 
memberiku hadiah 
syairnya Hassan, aku 
tidak pernah membawa 
kebaikan untukku." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
hasan gharib. Kami tidak 
mengetahui seorang pun 
menyandarakannya 
selain Muhammad bin 
Salamah Al Harrani. 
[Yunus bin Bukair] dan 
lainnya juga 
meriwayatkan hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari ['Ashim bin 
Umar bin Qatadah] 
secara mursal, dalam 
hadits tersebut, mereka 
tidak menyebutkan; 
"Dari ayahnya dari 
kakeknya." Qatadah bin 
An Nu'man adalah 
saudara seibu Abu Sa'id 
Al Khudri dan nama 
Abu Sa'id adalah Sa'd 
bin Malik bin Sinan. 


2963 


lw U^- 6^ 6^ 

(j-o yj s^v) AjI (jl jail (J Lalla 

(j-ttl lil] j (j jj La <J lil^kluJ 

jAj ^ j-LA) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Aslam Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [An Nadir 
bin Syumail] dari 
[Israel] dari [Tsuwai bin 
Abu Fakhitah] dari 
[Ayahnya] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata; 
"Tidak ada Ayat Al 
Qur'an yang paling aku 
senangi dalam al Qur'an 
kecuali ayat; 
Sesungguhnya Allah 
tidak mengampuni dosa 
mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Dia, 
dan dia mengampuni 
dosa yang selain syirik 

JO J 

bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya." QS 
An-Nisa v : 116. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. 


2964 


jLjj ^1 (jj j ^aC- 

.j. ^«)-v ^ jjl (jc. 
(jc. 4Ja^}i-a (jj (_yii9 (jj Laa ia 
(Ji*J (ja Uallla ojJjA ^1 
^Jt Jjii 4j \i-y^ 

^jjII J) ljS2ia (jj-alUJI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Abu Umar] dan 
[Abdullah bin Abu 
Zinad] dengan maksud 
yang sama, keduanya 
berkata; telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





1 jjjla Jlaa ^^'j AjIc. "M ^U^i 
(jill j iV" ^ jl 

' "J r - ' " A "" r " 


menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ibnu 
Muhaishin] dari 
[Muhammad bin Qais 
bin Makhramah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; "Ketika turun 
Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, 
niscaya akan diberi 
pembalasan dengan 
kejahatan itu. QS An- 
Nisa v : 123, kaum 
muslimin merasa 
keberatan mengenai hal 
itu, lalu mereka 
mengadukannya kepada 
Nabi Shallallahu 'alahi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Berlaku adil 
dan berlaku luruslah, 
karena setiap (musibah) 
yang menimpa seorang 
mukmin, akan menjadi 
penebus (atas dosanya), 
bahkan tertusuk duri 
atau musibah yang 
menimpanya sekalipun." 
Ibnu Muhaishin adalah 
Umar bin Abdurrahman 
bin Muhaishin. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. 


2965 


oJiUc. (jj £jj Ujik Via 
ajc- £** Jla pliui (jjl 

jd ,1 jr-. i i j>. ji M 
Jilll (J _JJ-UJ Ait dliSjlii (jjj.lLa]| 
Ajlc Clll_)jla alia J 4j1c Ls ii-a 
4j jij (J-oa-J (J-o fl^A 
Vj IjIj .ail jji lJ-o laj Vj 

^ jl vi >3 li u ^Lj aj£ 

U ^ ciila yc. ciii jjl AjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] dan [Abd bin 
Humaid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
dari [Musa bin Ubaidah] 
telah mengabarkan 
kepadaku [bekas budak 
Ibnu Siba'] berkata; Aku 
mendengar [Abdullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



*tjlc Ai)l (_si-a M l) j lJLm 

( i jj_^Jia 

(j^j 2*1 I j^j C5^=>- ^H-^l 

a uc jj j (JlJLa a^LiujI 



bin Umar] menceritakan 
dari [Abu Bakar Ash 
Shiddiq] ia berkata; 
"Ketika saya bersama 
Nabi Shallallahu 'alahi 
wasallam, turunlah ayat; 
Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, 
niscaya akan diberi 
pembalasan dengan 
kejahatan itu dan ia tidak 
mendapat pelindung dan 
tidak (pula) penolong 
baginya selain dari Allah 
QS An-Nisa : 123, 
beliau bersabda: "Wahai 
Abu Bakar maukah aku 
bacakan ayat yang baru 
saja turun padaku? Aku 
menjawab; "Tenntu, 
wahai Rasullullah." 
Beliau lalu 

membacakannya, tanpa 
disadari aku tertunduk 
(membungkuk) 
karenanya, lalu beliau 
bertanya: "Ada apa 
denganmu wahai abu 
Bakar?" Aku menjawab; 
"Wahai Rasulullah, anda 
lebih aku muliakan dari 
ayah dan ibuku, 
siapakah diantara kami 
yang tidak pernah 
bersalah, dan pasti akan 
mendapatkan balasan 
atas amal yang telah 
diperbuatnya." Beliau 
bersabda: "Wahai Abu 
Bakar, adapun kamu dan 
orang-orang mukmin 
lainnya, hanya akan 
mendapatkan balasan di 
dunia saja, hingga saat 
kalian berjumpa dengan 
Allah, kalian dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



A ill I 1 jj allaj (jl oJSjLi ' " 'J uaa jl 3 



keadaan bersih dari 
dosa. Adapun yang lain 
(orang-orang kafir), 
maka seluruh dosanya 
dikumpulkan dan akan 
mendapat balasan pada 
hari kiamat kelak." Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini gharib. Dan 
dalam sanad hadits ini 
perlu di kritisi, sebab 
Musa bin Ubaidah 
dilemahkan dalam 
masalah hadits, Yaya bin 
Sa'id dan Ahmad bin 
Hambal telah 
melemahkannya, 
sementara bekas budak 
Ibnu Siba' majhul (tidak 
di ketahui), dan hadits 
ini juga di riwayatkan 
selain dari jalur ini, dari 
Abu Bakr, namun sanad 
dari hadits ini juga tidak 
shahih, dan dalam bab 
ini, ada hadits dari 
Aisyah. 



2966 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Mu'adz] dari [Simak] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Saudah khawatir dicerai 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu ia 
berkata; "Janganlah anda 
mencaraikanku, aku 
memohon supaya anda 
mempertahanku, biarlah 
jatah (hari) ku aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







berikan untuk Aisyah." 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 
melakukannya, lalu 
turunlah ayat; Maka 
tidak Mengapa bagi 
keduanya mengadakan 
perdamaian yang 
sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih 
baik (bagi mereka) QS 
An-Nisaa\ 128, 
perdamaian yang 
dilakukan keduanya 
boleh, sepertinya ini 
perkataan Ibnu Abbas. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini has an gharib. 


2967 


\ jj la ^ ) ^jj ^ i& 1 V* w 

i :<;;o, j - ;;".,', 

^jj in 4, l\. A jk" A\ j-il j i aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin 
Mighwal] dari [Abu As 
Safari dari [Al Barra v ] ia 
berkata; " Ayat yang 
terakhir diturunkan atau 
terakhir kali turun 
adalah; Mereka meminta 
fatwa kepadamu 
(tentang kalalah). 
Katakanlah: 'Allah 
memberi fatwa 
kepadamu tentang 
kalalah QS An-Nisa : 
176. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. Abu As 
Safar namanya adalah 
Sa'id bin Ahmad Ats 
Tsauri dan disebut juga 
dengan Ibnu Yuhmad. 


2968 


liaa 1 ' " la \\tn -ijc 1 11 la 

J^j t5^' L)^- O^ji LW 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





"M ^glLa alii Jjjoij J] (J=>.J 
ailt (J JJJJ lj (JlS alllj 4jlc 

i :<;;j, jtii J$ 
M Jl* fjl\ a± Jill 

l_ilLa]l 4jl lilj_)^J alLij 4-UC 


Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Yunus] dari [Abu Bakar 
bin Ayyasy] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra"] ia 
berkata; "Seseorang 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sambil 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, Mereka 
meminta fatwa 
kepadamu (tentang 
kalalah). Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang 
kalalah." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
padanya: "Ayat shaif 
(ay at terakhir dari surat 
an Nisa') sudah 
mencukupimu." 


2969 


jUiui UjJLa jic ^j! (jj! lij^a 
(jj (JjjA^ (jc fljJCj ulq (jc 
JlMiS L. i \ l'j'i (jj (jjUa (jc gl i dJa 

a^jlc diLiulj ^ \ p ^£1 cjLoSI 

l°U^ iSln.VI iSl l"°tW>lJj 

<! JUa liic i^II UiLiV 

, ^1 ilr-. 1 ",l i ilU4.ll /ji j^<-. 
jj! (Jl aa 11 jajj ^ 4ijC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mis'ar] dan yang lain 
dari [Qais bin Muslim] 
dari [Thariq bin Syihab] 
ia berkata; "Seorang 
yahudi berkata kepada 
[Umar bin Khattab]; "Ya 
amirul mukminin, 
sekiranya ayat Pada hari 
ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan 
kepadamu ni'mat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai 
Islam itu jadi agama 
bagimu. ini turun kepada 
kami, pasti kami jadikan 
hari (turunnya) itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







sebagai hari raya." Umar 
menjawab; "Aku tahu 
betul kapan ayat ini 
diturunkan, ia 
diturunkan pada hari 
'Arafah yang bertepatan 
dengan hari Jum'at." 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 


2970 


Al jj l^aa (jj Alt IjjAa 

1 jalla jUat (jj jUat (jt 

^Jj^ag-i a Ait j lip ^isLui^/l ^aSl 
UaLjV Ljjlc. sA4 CllI jj] ^ jLa3 

Lgjil (_^ji\jc- (jji (jii lAit i^-ajj 

AjLa^ ^ajj Alt ^ajj [j Cll] jj 

IjiA uijr. jil (Jli<ajt jajjj 

L lO-N. jj.nl (j'""- ' llV*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[ Ammar bin Abu 
Ammar] ia berkata; 
[Ibnu Abbas] pernah 
membaca: Pada hari ini 
telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan 
kepadamu ni'mat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai 
Islam itu jadi agama 
bagimu, sedang di 
sampingnya ada seorang 
yahudi yang 
mengatakan; 
"Seandainya ayat ini 
turun kepada kami, pasti 
kami jadikan hari 
(turunnya) itu sebagai 
hari raya." Ibnu Abbas 
menjawab; 

"Sesungguhnya ayat ini 
turun pada hari raya 
yaitu hari Jum'at pada 
hari Arafah." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. 


2971 


Ai jj UjAk £Ui Ai^l UliAa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



^allilj 4jlc Jill ^U.-l (J JJJJ 
oSjuj eLoll ( _ s ic A^i^jCj *> h iU 

£f °Ji Ljl j^' LSJ^-^I 



liA j c-Uili 4_sjS Jjiij ^jlilajuiM 
4j (j-ajj ^J^l 4^JJ >— uAa 
j| ^)L^J ^jl ^iC- (j-o £^ 
(j-o A^lj JJC- (JlJ I^SA j»AjJJ 
lillLoj (jl-liul ' " 4JajVl 



bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abu Az Zinnad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wasallam 
bersabda: "Tangan 
kanan Ar Rahman kaya 
dengan rizki dan berkah 
yang tak akan pernah 
berkurang karena siang 
maupun malam. 
Tahukah kalian apa saja 
yang telah 

didinfakanNya sejak 
pertama kali langit dan 
bumi ini diciptakan? 
sesungguhnya semua 
yang berada di tangan 
kananNya tidak 
berkurang, Arsy Nya 
diatas air dan tangan 
lainnya terdapat 
timbangan (rizki) yang 
sesekali naik dan 
terkadang turun." Abu 
Is a mengatakan; Hadit 
ini Hadits ini hasan 
shahih, dan tafsir dari 
ay at Orang-orang 
Yahudi berkata; 'Tangan 
Allah terbelenggu, 
sebenarnya tangan 
merekalah yang 
dibelenggu dan 
merekalah yang dila'nat 
disebabkan apa yang 
telah mereka katakan itu. 
(Tidak demikian), tetapi 
kedua-dua tangan Allah 
terbuka; Dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



menafkahkan 
sebagaimana Dia 
kehendaki QS Al 
Ma v idah: 64. Hadits ini 
diriwayatkan oleh para 
imam, kami 
mengimaninya apa 
adanya, tanpa ditafsirkan 
atau diperkirakan. 
Demikianlah yang di 
riwayatkan dari 
beberapa imam seperti 
Sufyan Ats Tsauri, 
Malik bin Anas, Ibnu 
'Uyainah dan Ibnu Al 
Mubarak, mereka 
berkata; "Semua itu 
diriwayatkan dan di 
imani tanpa ditanyakan 
bagaimananya." 



2972 



(jj CjjlaJI Ujaa. ^sjaI^j) (jj 
jjc. (_jjj^>aJI Auu (jc JJJC 
<uult (jc i " (jj Atll jjc- 

(_)jAj]| (j-o lilL aau Alllj AjVI 
AjIc iil ts lua <&l J >^J ^3^^ 
Ij jigJ (Jla3 Ajall (j^> <LLul j 

UJja ( _ 5 ic (jj Qj la g 111 

jQL^I I 

■ - IJ la IjlA \ nil*. _jjl (JUi sjaj 

JJC. (jt (^jj^aJI (jt CLyjaJI 
Ls i-a ^JjJI jlS (Jll (JJfui (jj M, 
I j^jSjj jj^^jaj jilj^j 4j1c illl 
4 yjjl r~. Aj9 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muslim bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Harits bin 
'Ubaid] dari [Sa'id Al 
Jurairi] dari [Abdullah 
bin Syaqiq] dari 
[ Aisyah] ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam senantiasa 
dijaga (oleh para sahabat 
dari gangguan orang 
kafir) hingga ayat ini 
turun, Allah memelihara 
kamu dari (gangguan) 
manusia QS Al Ma v idah: 
67, Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengeluarkan 
kepalanya dari kubah 
kemudian bersabda 
kepada para sahabat: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Wahai sekalian 
manusia, bubarlah, 
karena Allah telah 
menjagaku." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Nashr bin Ali] 
telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] dengan 
sanad dan maksud yang 
sama. Abu Isa berkata; 
Hadits ini gharib. 
Sebagian dari mereka 
meriwayatkan hadits ini 
dari Al Jurairi dari 
Abdulah bin Syaqiq, ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 
dijaga, tapi mereka tidak 
menyebut dalam hadits 
tersebut; "Dari Aisyah." 



2973 



(ji^.j]| AJC- (jj jllI ^Jt Uliia. 
Ljjji.1 (jjJ^A (jj AJJJ UJji.1 
(jC 4-ijjsj (jj ^j-lt (jC lil) Jjj 
Aj» ma (jj A\\ Ait jc S 
AjIc- 2)1 ^jii-a aill J juij lJuM 
(_i (JjjI Jjj] jij Cilia j Ia! ^iuij 

jlll < ■ lj\lla3 jjjL2uj jlSl jj 
^jxJj (_uoxjj i iaaU ^ — 3 jAb 
(jjl unr. j Jjlj (jUjJ i^s^" 
I jjlSj I jLaC- LaJ lilljl |»JJ-a 

U£ii (_jlSj alLlJ iill ^U.-l 

jj (Jla (j«^» jJI ajc. (jj auI ijc 
<j3 Jjsj ^ ^jjjII jUaljj u^J 
IjlA ^ unr- jji £]13 Ajc- jc. 
(C jj A3 j L_u jc. (jjyua. ■ ' u la 
gj i dJa jjj laa a ^jc ' "\; la SI li* 
(jJ (jc- £-lIij]l ^1 (jj 

Ijc. (jc S luc ^1 (jc A-ojAj 
alia j AjIc Alii ^ jlll (jc 

(cJl (jc. (JjSj j ajaj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Ali bin Badzimah] 
dari [Abu 'Ubaidah] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saat Bani Israel 
bergelimang dengan 
kemaksiatan- 
kemaksiatan, maka para 
ulama mereka melarang 
mereka, namun mereka 
tidak jugajera. Lalu para 
ulama mereka menemani 
mereka di majlis-majlis 
mereka, turut makan dan 
minum bersama mereka, 
lalu Allah mencampur 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





AjIc auI <_ s i-a jc S 


adukkan hati mereka 
satu sama lain dan 
melaknat mereka 
melalui lisan Dawud dan 
Isa putra Maryam, itu 
karena mereka durhaka 
dan melanggar QS Al 
Ma v idah; 78. Ibnu 
Mas'ud berkata; Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk 
bersandar kemudian 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada 
ditanganNya, hingga 
mereka benar-benar 
membelot di atas 
kebenaran." Abdullah 
bin Abdurrahman 
berkata; Yazid berkata; 
Sufyan Ats Tsauri tidak 
mengatakan; "Dari 
Abdullah." Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. Hadits ini juga 
diriwayatkan dari 
[Muhammad bin Muslim 
bin Abu Al Wadlah] dari 
[Ali bin Badzimah] dari 
[Abu 'Ubaidah] dari 
[Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas. Sebagian dari 
mereka berkata; Dari 
'Ubaidah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal. 


2974 


ji^jll .IjC Ijlla jliL iS^a 

(^it (jc. (jUaL Ujik 

(Jlalla S \{;<~- Ls j\ (jc A-ojAj (jj 

ilLij <jlc AUl (J 
■^2 £Sj Ul <Jjj| jLI (^jj jl 

<-S iJ^jll (Ip> (>a4jll 
1 ill 4ic at$ij3 i—illl (^Ic sLkl 
jl <io tS'j ^*JI (j" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ali 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




bin Badzimah] dari [Abu 
Ubaidah] ia berkata; 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wasallam 
bersabda: "Ketika Bani 
Israil ditimpa 
kekurangan, salah 
seorang di antara mereka 
melihat saudaranya 
melakukan dosa, lalu ia 
mencegahnya, akan 
tetapi keesokan harinya 
ia tidak melarang dari 
apa yang telah dilihatnya 
(kemarin), bahkan ia 
menemaninya makan, 
minum, dan bergaul. 
Lalu Allah mencampur 




adukkan hati mereka 
satu sama lain, dan Allah 
menurunkan ayat 
tentang mereka: Telah 
dila'nati orang-orang 
kafir dari Bani Israil 
dengan lisan Daud dan 
'Isa putra Maryam. Yang 
demikian itu, disebabkan 
mereka durhaka dan 
selalu melampaui batas 
Beliau membaca hingga 
sampai firmanNya: 
Sekiranya mereka 
beriman kepada Allah, 
kepada nabi (Musa) dan 
kepada apa yang 
diturunkan kepadanya 
(Nabi), niscaya mereka 
tidak akan mengambil 
orang-orang musyrikin 
itu menjadi penolong- 
penolong, tapi 
kebanyakan dari mereka 
adalah orang-orang yang 
fasik. QS Al Ma idah; 
78-81. Rasulullah 
Shallallahu 'alahi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ijc. (jj ijc. Lfha. 

UjJ^I ' '"' (jj laa a Ujiil 

(jC Jjl 1 V"'""^ (Jjjl Jul) 

Sj i in a j^jI (Jjj^jui ^ jjaC. 
1SV\I 4ji l_lUakll (jj j-aC (jC- 

(jjj ill JUa AjIc. Clujaa j-at 
c_J jia »1 i l'ji (jUj II ^ ul 
I jiil jjjjJI l^jl U cllull ^ ^1 

jjjj Loj) oajLall ^ ^^jll Clll jji 
ojlaill jiSliJ {^Ji {j\ (jUajjuill 

^C. jj Jj^lii ^ijl ^JjS J! 



wasallam yang tadinya 
bersandar, kemudian 
beliau duduk dan 
bersabda: "Tidak, (kalian 
tidak akan luput dari apa 
yang mereka alami) 
sehingga kalian 
mangarahkan orang 
dzalim lalu kalian benar- 
benar membelokkannya 
di atas kebenaran." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Dawud Ath Thayalisi] 
dan ia mengimlakkannya 
kepadaku. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Muslim bin Abu Al 
Wadlah] dari [Ali bin 
Badzimah] dari [Abu 
'Ubaidah] dari 
[Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas. 



2975 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Israeli] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ishaq] dari 
[Amru bin Syurahbil 
Abu Maisarah] dari 
[Umar bin Al 
Khaththab] ia berdoa; 
"Ya Allah, berilah kami 
penjelasan tentang 
khamer dengan 
penjelasan yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




khamer dan judi. QS Al 
Baqarah: 219, lalu Umar 
dipanggil dan dibacakan 
kepadanya. Setelah itu ia 
berdoa; "Ya Allah, 



surat Al Baqarah; 
Mereka bertanya 
kepadamu tentang 



memadai." Lalu turunlah 
ayat yang ada dalam 



berilah kami penjelasan 
tentang khamer dengan 
penjelasan yang 
memadai." Lalu turunlah 
ayat yang ada dalam 
surat An Nisa v Hai 
orang-orang yang 
beriman, janganlah 
kamu mendekati shalat 
sedang kamu mabuk QS 
An Nisa v : 43. 
Selanjutnya ia berdoa; 
"Ya Allah, berilah kami 
penjelasan tentang 
khamer dengan 
penjelasan yang 
memadai." Lalu turunlah 
ayat yang ada dalam 
surat Al Mai v idah 
Sesungguhnya syaitan 
itu bermaksud hendak 
menimbulkan 
permusuhan dan 
kebencian di antara 
kamu lantaran 
(meminum) khamar dan 
berjudi itu, -sampai 
firmanNya- maka 
berhentilah kamu (dari 
mengerjakan pekerjaan 
itu) QS Al Maidah:91. 
Umar lalu berkata; 
"Kami berhenti, kami 
berhenti." Abu Isa 
berkata; Hadits ini juga 
diriwayatkan dari Isra v il 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







secara mursal. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Ala v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Israel] dari [Abu Ishaq] 
dari [Abu Maisarah 
Amru bin Syurahbil] 
bahwa [Umar bin Al 
Khaththab] berkata; "Ya 
Allah, Ya Allah, berilah 
kami penjelasan tentang 
khamar dengan 
penjelasan yang 
memadai." Lalu ia 
menyebutkan seperti di 
atas, namun hadits ini 
lebih shahih dari hadits 
Muhammad bin Yusuf. 


2976 


^ 1 Al ^ &a ^jj ^ ic 1 Vi w 
^jc. (^^jI^jI (jc- (^-uj^c-g (jj <&l 
CllLalla f-\j^\ (jc (j-^ ■ al ^\ 

(Jli SI cIlo^L Usia SI 

dllaJ Loll 1 jLaCj 1 ^iil (jjill 

, ' s ^ { - J* "t 

(jla CllLkJlLall 1 jLaCj 1 

- - ' t ' - >\ 
jji.i-v i ii W i„ ir. jil 

1 iJajl «Ijj1I (jc- (J}a ' ") 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israeli] dari 
[Abu Ishaq] dari [Al 
Bara v ] ia berkata; 
"Beberapa sahabat Nabi 
Shallallahu 'alahi 
wasallam wafat sebelum 
diharamkannya khamar, 
ketika khamr telah 
diharamkan, orang- 
orang bertanya; 
"Bagaimana dengan 
sahabat- sahabat kami, 
mereka meninggal 
sementara mereka suka 
meminum khamr?" 
maka turunlah ayat 
Tidak ada dosa bagi 
orang-orang yang 
beriman dan 
mengerjakan amalan 
yang saleh karena 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







memakan makanan yang 
telah mereka makan 
dahulu, apabila mereka 
bertakwa serta beriman, 
dan mengerjakan 
amalan-amalan yang 
Shalih. QS Al Ma idah: 
93. Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 


2977 


(jj l^a < Ijlla j 'All Ijlla 
^ la i a ^j- aa t u.^ ^ > u ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
seperti itu, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] ia berkata; 
[Al Barra v ] berkata; 
"Sebagian sahabat Nabi 
Shallallahu 'alahi 
wasallam meninggal 
dunia sedangkan mereka 
suka meminum khamr, 
ketika turun (ayat) yang 
mengharamkannya, 
sebagian sahabat 
bertanya; "Bagaimana 
dengan sahabat-sahabat 
kami, mereka meninggal 
sementara mereka suka 
meminumnya 
(khamar)?" Maka 
turunlah ayat Tidak ada 
dosa bagi orang-orang 
yang beriman dan 
mengerjakan amalan 
yang shalih karena 
memakan makanan yang 
telah mereka makan 
dahulu, apabila mereka 
bertakwa serta beriman, 
dan mengerjakan 
amalan-amalan yang 
Shalih. QS Al Ma idah: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







93. Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 


2978 


CP ^jj iff Ctf ji j*^ 

^j^aj (J^j La] ^JaaJl (j^ftJ^*-UJ 

(jjill ^^jic ciJ_)ja SI 

1 jiilj 1 jiil La b! 1 jJaa la LajS 

jjl (Jlj CjlaJLlall 1 jLaCj 

^ la i a ^j- aa t l-^Si ^ > u if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Rizmah] dari 
[Isra v il] dari [Simak] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; Para 
sahabat bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana menurut anda 
mengenai orang-orang 
yang telah meninggal, 
sementara mereka dulu 
meminum khamar saat 
pengharaman khamar 
belum turun?, " Lalu 
turun ayat Tidak ada 
dosa bagi orang-orang 
yang beriman dan 
mengerjakan amalan 
yang shalih karena 
memakan makanan yang 
telah mereka makan 
dahulu, apabila mereka 
bertakwa serta beriman, 
dan mengerjakan 
amalan-amalan yang 
Shalih QS Al Ma idah: 
93. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan shahih. 


2979 


jjC. j£_uii (jj (^it (jC. Ja_a (jj 

CjJ^j Lallls <&l .JJC. (jC- 
1 jLatj l^jiil (jjjlll ( _ s ic 
|j| 1 jj-xL LajS ?-lja. ClUJLLill 

•J&l (3 jluj J (Jl! tlllaJ LaSl 

dul -lUnj A Alii ^L-a 

^ la i a gj i aa t^JJ^a 1 jio (J 0 ^ La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] dari [Ali bin 
Mushir] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
"Ketika turun ayat Tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



ada dosa bagi orang- 
orang yang beriman dan 
mengerjakan amalan 
yang shalih karena 
memakan makanan yang 
telah mereka makan 
dahulu, apabila mereka 
bertakwa serta beriman, 
dan mengerjakan 
amalan-amalan yang 
Shalih. QS Al Ma idah: 
93, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Kamu 
termasuk dari mereka." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 



2980 



ato jjl ^jic (jj jjlc uj.la 
UJ la ^xi-ale jjl I * la (jj^lall 
(jc. AJojSc. l_L.la. H tii ^jj ^jLolic. 
(^jill ^1 (jLuAjc- (jjl 
U (Jlia jiiLij Ajic. auI ^U^i 

aaill dulal I jj ^jjj <&l J j^J 
^jgjj jj la ij pi umI Clljjllijl 
U ill dJjjll aaill Oljii 
I jljij V I jiil (jJ^ll l^Jl 
I jiiaLi ^j (J^a-I ■ - 'I ±jla 

I jl^j (jjjjxlll '* laj V iil (jl 

cJll iSL ill fiajj 11* 



• ' . • It'-:-' ; ' > J> * . »- 

(jjUt (jjl (jc 4j3 (JjJ 5Ujij1 
4-ojSc. ^jc. $.l.laJI .llLa. oIjjj 
2/Luijl 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Ali Abu Hafsh Al 
Fallas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Sa'd] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
seseorang datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
apabila aku memakan 
daging, lalu aku 
bertebaran ke kaum 
hawa, maka syahwatku 
akan mengendalikan 
diriku, oleh karena itu 
aku mengharamkan 
daging pada diriku." 
Maka Allah menurunkan 
ayat Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah 
kamu haramkan apa-apa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







yang baik yang telah 
Allah halalkan bagi 
kamu, dan janganlah 
kamu melampaui batas. 
Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang- 
orang yang melampaui 
batas. Dan makanlah 
makanan yang halal lagi 
baik dari apa yang Allah 
telah rizkikan kepadamu. 
QS Al Maa idah: 87-88. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan gharib. Dan 
sebagian dari mereka 
meriwayatkannya dari 
Utsman bin Sa'd secara 
mursal tanpa 
menyebutkan; "Dari 
Ibnu Abbas." [KhalidAl 
Hadza'] juga 
meriwayatkannya dari 
[Ikrimah] secara mursal. 


2981 


(JJ ^JC. (jO (jlj Jj (jj JJ.^IM 

^1 (jc. <Jji (jc. t _ s Aci V* ^JC- 
tiiljj IJalllii ^jic. (jc (_J jikjll 
(ji ClyJI (JjiuJI (_5^c 

\'i 1 j\U ,••<<;„« Jr. 3^ 4 ^ 

^Jj V Jla glc |*JS ^ ill <J jLij 
Ljjl 1j <&l (J_)^ '"'.'T - j 1 f*j 1 " ilS 

ilikil (jt 1 jlLuii V 1 (jjill 

^jIujc _jjl Jla ^£jajj ^1 ijj (jl 

Q*. i njr. (j'«-v i"ti1-v 1 14, 

(j^ i_jU]| ^Jc. 
(jjuc. (jjl j ojjjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur bin 
Wardan] dari [Ali bin 
Abdul Ala] dari 
[Ayahnya] dari [Abu al 
Bakhtari] dari [Ali] ia 
berkata; Tatkala turun 
ayat Mengerjakan haji 
adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, 
yaitu (bagi) orang yang 
sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah 
QS Ali Imran: 97, para 
sahabat bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
apakah (dilakukan) 
setiap tahun?" Beliau 
terdiam, mereka 
bertanya lagi; "Wahai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Rasulullah, apakah 
(dilakukan) setiap 
tahun?" beliau 
menjawab: "Tidak, 
seandainya tadi kujawab 
ya, pasti akan menjadi 
wajib (hukumnya)." Lalu 
Allah menurunkan Hai 
orang-orang yang 
beriman, janganlah 
kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal 
yang jika diterangkan 
kepadamu akan 
menyusahkan Kamu. QS 
AlMaTidah: 101. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. 


2982 


^jj ^-uj^-o ^jjj^l 4 Ja tVi IjJ 

(ji jdil Jjliij Ij 3=0 (J^jsj 
Lgji Ij cJjia iil jjS c)lJ 

^ ^ jijr- jjI (Jll ^Sjjjjij IS] jjj (jl 

•< ^ •< - - - - •. - , ■ - ' 

1 lljr. l-v i^i ju.N 1 It.W 1.14, 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ma'mar 
Abu Abdullah Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Musa bin 
Anas] ia berkata; Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
"Seorang bertanya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alahi 
wasallam; "Wahai 
Rasulullah, siapakah 
ayahku?" Beliau 
menjawab: "Ayahmu 
adalah si Man." Lalu 
turunlah ayat Hai orang- 
orang yang beriman, 
janganlah kamu 
menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang 
jika diterangkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kepadamu akan 
menyusahkan kamu. QS 
AlMa v idah: 101. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 



2983 



Jjjj UjAk ,jj liaa I UJ.la 
^jjl (jj (JjaJajoil Uliji. (jjjlA (jj 

o3a (jji jSJ ja^jj (JjAjII 
V ICa'.j I jiil (jjjll Lgji 

lift I I jj (Jlia (j-o ^jjjaj 
Atll ^'^* <&l (Jj^J ^jij j 

I jl (jjAill U,' lJ^J^J ^'"J ^J^ 1 "- 
<jjj ^jlc. I j^Lh UJUi I jl j 
i—lliaj illl -« aaJ (jl i212ijl 
■ - u la I jA ^ . i; ;r- jjl J °^ j a 
JJC fil jj A3 j la i a j i aa 
aILL ^jI (jj (J aJiml (jc A^.lj 
(_Jjjj Ic j3j-a ' la SI I jft j^-i 
(jjiiS (jc (Jj* a l jij (jt 4g l >i» ; 
sjia jj ^ j AJj3 j£j ^1 (jc 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Qais 
bin Abu Hazim] dari 
[Abu Bakar Ash 
Shiddiq] ia berkata; "Hai 
manusia, sesungguhnya 
kalian sering membaca 
ayat ini Hai orang-orang 
yang beriman, jagalah 
dirimu, tiadalah orang 
yang sesat itu akan 
memberi mudharat 
kepadamu apabila kamu 
telah mendapat petunjuk 
QS Al Ma v idah: 105, 
sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya jika 
manusia melihat orang 
yang berbuat dzalim, 
namun mereka tidak 
mencegahnya, hampir 
saja Allah meratakan 
siksaan kepada mereka 
semuanya." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Dan diriwayatkan dari 
beberapa perawi dari 
Isma'il bin Abu Khalid 
seperti hadits ini secara 
marfu', dan sebagian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



yang lain meriwayatkan 
dari Isma'il dari Qais 
dari Abu Bakr mengenai 
perkataannya tersebut, 
namun ia tidak 
memarfu'kan." 



2984 



UU t-JjSxj (jj lull UiiSk 
Alii ^1 (jc ^ aL III Ajjli. (jJ 



JUj dla <jI <jI (Jla 

1 \ JC. CllllLj Ail Lol (Jls 

(3j (3^3 illiOJ AjIc- iil C5 Jj-a 
(jC IjAUjj L_Sj^)*a]Ij I j^ajjl 

a^jjjj-a ^ aula L$J^J Ic-Uaia 

(j^ja Usui (j-o (jli 

(J-alill jJaaJI t^jlc (_paja]l (J!La 
^La.j (jiLuii. Jilo [j*J3 

J4C. (Jll a£Lao jia (jjlaaj 
AjjC- jjC- jj liljllill (jj 
lis (jAudii. ^^.1 Ij (Jj3 

(JAuia^. £Jj jjla ia jl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ya'qub Ath Thalaqani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Utbah bin Abu 
Hakim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Jariyah 
Al Lakhmi] dari [Abu 
Umaiyah Asy Sya'bani] 
ia berkata; Aku 
menemui [Abu Tsa'labah 
Al Khusyani] lalu aku 
berkata padanya; 'Apa 
yang kamu perbuat 
dengan ayat ini?" ia 
bertanya; "Ayat yang 
mana?" Aku 
menjelaskan; Firman 
Allah Ta'ala Hai orang- 
orang yang beriman, 
jagalah dirimu, tiadalah 
orang yang sesat itu 
akan memberi mudharat 
kepadamu apabila kamu 
telah mendapat petunjuk. 
QS Al Ma v idah: 105, 
Abu Tsa'labah berkata; 
"Ingatlah, demi Allah, 
kamu bertanya dengan 
orang yang tahu, aku 
pernah menanyakannya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
menjawab: "Akan tetapi, 
perintahkanlah kebaikan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan cegahlah 
kemungkaran hingga 
kamu melihat kekikiran 
yang ditaati, hawa nafsu 
yang diikuti, kehiduoan 
dunia lebih 
diprioritaskan dan 
kekaguman setiap orang 
dengan pendapatnya, 
engkau harus 
(berpegangan) terhadap 
mata hatimu dan 
tinggalkan orang-orang 
awam, karena dibalik 
kalian akan ada suatu 
masa dimana kesabaran 
saat itu laksana 
memegang bara api, 
orang yang beramal saat 
itu sama seperti pahala 
limapuluh orang yang 
melakukan seperti 
amalan kalian." 
Abdullah bin Al 
Mubarak berkata; Selain 
'Utbah menambahiku: 
Dikatakan; "Wahai 
Rasulullah, pahala 
limapuluh orang dari 
kami atau dari mereka?" 
Beliau menjawab: 
"Bahkan pahala 
limapuluh orang dari 
kalian." Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan gharib. 


2985 


^jjl (jj ,Yai\ (jj (jLi^JI IjJja 
jj liaa a lij.la j=JI 1 . Uai 

(jljU jc j i iajll ^jjl jc ija i al 
(jc- (jjibo jjl (jc. ^iU £1 Jj-o 
Lfrjl lj SJA (JyjlSlI ( a ; Lo2 

£5 jj (Jla CjjaII aSj^i jlaa 
jj (^AC. JJC-j c5 JJC. (jaUll 

\l jUVU. 1 (jn'ilj.^1'1 I'iKj f.hi 

lid <^ ^1 " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ahmad bin Abu 
Syu'aib Al Harrani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah Al Harrani] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abu An Nadir] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



J ya \ d^jlc ^aJlS j La^JjLij] 

AjjLLj a as jA j i21La]l Aj AjJJ 
LaA^)-^ j 1 ^ ill ^ i a jls (_^a^)Jft9 
jSLbaJ (Jls AJa! t*5jj La Udjd (jl 

sliLia ^L=JI lillj UikS CiU Lais 

^LaJI I j^SSj LuLa Li gfrj^j 

•Li «'i (Jla ojjc- Lull ^ajs Lij 13a 

Jilll (J j» i*J ' " ' aJ ■ a] Uaia 

(jl ^^fklj j»A __p 4jLa (_>uJai. 
<j I jlila Lg-lfLa La Jjc 

alluj Ajlc Alii ^U.-! Atll j-uij 
^A^aLj I j la-l £la -3 11 Lj3 

L5 -ic 4j ^Jaaj Laj jl 
LgJ Lj auI JjjU alai 4_Lp Ja! 

jl <1^3 O^aJI ££i=j jlaa 
''I ajl (jLiyl 3jJ (jl IjjL^j 

(j^aLill (jj jjit ^Laa 

8» iT ** * 

j, '-■"ill ^J-" i aj ajljjall 

I jA i -'j ^jj l^aa .a 4jc. 
^jj a (_£Aic jA ' *'J ^ II 
jialll Ut ^ c_uLUl 

1—la.LLa jA j 
^ a (J^J (J UiJiml ^ S .a 
jlalll U1 ^ 
J i jalll ^alLLll 



[Badzan] bekas budak 
milik Ummu Hani v dari 
[Ibnu Abbas] dari 
[Tamim Ad Dari] 
tantang ayat ini Hai 
orang-orang yang 
beriman, apabila salah 
seorang kamu 
menghadapi kematian, 
sedang dia akan 
berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara 
kamu. QS Al Ma^idah: 
109, Tamim berkata; 
'Orang-orang terbebas 
dari ayat tersebut selain 
aku dan Adi bin Badda\ 
Dulu, keduanya orang 
nasrani yang bergantian 
ke Syam sebelum Islam. 
Keduanya datang ke 
Syam untuk berdagang, 
keduanya didatangi oleh 
seorang budak milik 
Bani Hasyim bernama 
Budail bin Abu Maryam 
dengan membawa 
dagangannya, ia 
membawa gelas dari 
perak yang hendak 
dibawa ke raja, barang 
itu adalah perdagangan 
terbesarnya. Ia jatuh 
sakit lalu berwasiat pada 
keduanya dan 
memerintahkan 
keduanya untuk 
menyampaikan yang ia 
tinggalkan untuk 
keluarganya. Tamim 
berkata; Saat ia 
meninggal, kami 
mengambil gelas itu lalu 
kami jual seharga seribu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



dirham, kami pun 
membaginya untuk saya 
dan Adi bin Badda\ Saat 
kami mendatangi 
keluarganya, kami 
serahkan yang kami 
bawa untuk mereka. 
Mereka kehilangan gelas 
itu lalu 

menananyakannya pada 
kami. Kami menjawab; 
"la tidak meninggalkan 
apa pun selain ini dan ia 
tidak menyerahkan yang 
lainnya." Tamim 
berkata; "Saat aku 
masuk Islam yaitu 
setibanya nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di Madinah, 
aku merasa berdosa 
karena hal itu lalu, lalu 
aku mendatangi 
keluarganya dan aku 
beritahukan kabar (yang 
sebenarnya) pada 
mereka. Aku 
menunaikan lima ratus 
dirham pada mereka dan 
aku memberitahukan 
kepada mereka bahwa 
temanku memiliki 
sejumlah itu. Lalu 
mereka membawanya ke 
hadapan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau pun 
meminta bukti pada 
mereka kemudian 
memerintahkan mereka 
untuk meminta sumpah 
padanya dengan suatu 
putusan berdasarkan 
agama mereka. Ia pun 
bersumpah lalu Allah 
menurunkan ayat Hai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



orang-orang yang 
beriman, apabila salah 
seorang kamu 
menghadapi kematian, 
sedang dia akan 
berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara 
kamu -hingga ayat- Atau 
mereka khawatir bahwa 
sumpah-sumpah itu 
dikembalikan setelah 
sumpah-sumpah mereka 
QS Al Ma v idah: 109. 
'Amru bin Al Ash dan 
seseorang lainnya 
berdiri, keduanya pun 
bersumpah, maka seratus 
dirham pun diambil dari 
Adibin BaddaV Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
gharib dan sanadnya 
tidak shahih. Abu An 
Nadl dimana 
Muhammad bin Ishaq 
meriwayatkan hadits ini 
darinya, menurutku dia 
adalah Muhammad bin 
As Sa ib Al Kalbi, kun- 
yahnya adalah Abu An 
Nadir. Para ulama 
meninggalkan haditsnya 
dan ia juga memiliki 
kitab tafsir. Aku pernah 
mendengar Muhammad 
bin Isma'il berkata; 
Muhammad bin As Sa v ib 
Al Kalbi kun-yahnya 
adalah Abu An Nadir 
dan kami tidak 
mengetahui Salim bin 
Abu An Nadir Al 
Madani memiliki 
riwayat dari Abu Shalih, 
budak Ummu Hani v . 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Sebagian hadits ini 
secara ringkas 
diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas melalui sanad 
lain. 



2986 



j iff L$ CP £" cs^J 
■lie. (jc ^xujlall ^1 ^jj Ixa « (jc 

j^jjI (jC (jt .la lu (jj 

(jjiJ j^pajU mil CllLaS 

4fLaj -^j ^ ^J'- 

gj ""'3 iS^ l>* i^u^l 

^ 1 «jr. (Jls a^jjj o5l^2u I jiil 

,^,'«< ; * ^ ^ £ 't f - 

oil j ^1 ^1 ' - 'j la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Ibnu Abi Za v idah] 
dari [Muhammad bin 
Abu Al Qasim] dari 
[Abdul Malik bin Sa'id] 
dari [Ayahnya] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
"Seseorang dari Bani 
Sahm keluar bersama 
Tamim Ad Dari dan Adi 
bin Badda\ lalu 
seseorang dari Bani 
Sahm meninggal di 
kawasan yang tidak ada 
orang muslimnya. Saat 
kami datang membawa 
barang peninggalannya, 
mereka kehilangan gelas 
dari perak berlapis emas. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
menyuruh keduanya 
bersumpah, ternyata 
gelas tersebut ditemukan 
di Makkah, dikatakan; 
"Kami membelinya dari 
Adi dan Tamim." 
Kemudian dua orang 
dari wali orang Sahm 
tersebut berdiri dan 
bersumpah atas nama 
Allah bahwa kesaksian 
kami lebih benar dari 
kesaksian mereka 
berdua, dan bahwa gelas 
itu punya teman 
mereka." Ibnu Abbas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



berkata; "Berkenaan 
dengan masalah mereka, 
turunlah ayat Hai orang- 
orang yang beriman, 
apabila salah seorang 
kamu menghadapi 
kematian, sedang dia 
akan berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara 
kamu QS Al Ma v idah: 
109. Abu Isa berkata; 
Hadits ini hasan gharib 
dan ini adalah hadits 
Ibnu Abu Za v idah. 



2987 



'■SJ' "*.'^ jfi lM " ^ 
Ijj ia. ■ . ua (jj (jUsLi Ujia. 

■Xuij AjIc auI ^gHa (J jaj/j 
I jla. eLaUl ja oijLall Clll jjl 

Vj 1 jjjaj V (jl I j^>-<^ j 1-aaJ j 
Ijjailj IjjLaa j«J ljja.i 

SJjS I ja mJai -litJ I j*9jj 
IjlA ^ l jnr- jjl (Jlii jj juaj 
aj_aLc jj! a! jj ,}S ^-IJJC- ' U ^ 

^gjl (jj Hi (jC- .JaJj JJp J 

jC- (JjJ^ila. jc- aJuii jc. AjjjC. 
4ij*j ^/j li j3 ji jajIj (jj jUaC- 
(jj (jLiaJI llu-Ja jo V] li j3j^i 
s.lir ijia ju I " la 4_o ja 

1 1 1' jo * . Uja jj sjUi^ HUa 
<x3jj ilj ajaj 4jjjC ^1 (jj 
jj jLuaJI iLu.ja j-a ^j-al I^A j 
£ jSjill t^ij^aJj p«J Vj <C j3 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Qaza'ah Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Hubaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Khilas 
bin Amru] dari [Ammar 
bin Yasir] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hidangan 
makanan turun dari 
langit berupa roti dan 
daging, mereka 
diperintahkan agar tidak 
berkhianat dan tidak 
menyimpan untuk hari 
esok. Namun mereka 
berkhianat dan 
menyimpan dan mereka 
mengangkat untuk 
keesokan harinya. 
Kemudian wajah mereka 
dirubah menjadi wujud 
kera dan babi." Abu Isa 
berkata; Hadits ini 
gharib. [Abu Ashim] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







dan lainnya 
meriwayatkannya dari 
[Sa'id bin Abu 'Arubah] 
dari [Qatadah] dari 
[Khilas] dari [Ammar 
bin Yasir] secara mauquf 
dan kami tidak 
mengetahuinya marfu' 
kecuali dari hadits Al 
Hasan bin Qaza'ah. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Hubaib] dari [Sa'id bin 
Abu Arubah] seperti 
hadits di atas, tapi ia 
tidak memarfu'kannya. 
Ini lebih shahih dari 
hadits Al Hasan bin 
Qaza'ah dan kami tidak 
mengetahui hadits ini 
marfu' sama sekali. 


2988 


jujJ (jj j^at (jc 4 ''jjf. (jj 

°J^J* es^' CP" wj'J^ 3 CP- 
,J iul alaia AjLL b uijr- ^^aMl 

^nitt*. Ij 2jI <Jla ij j 4J^a 

jAiJil (jjUll dila ciijll 

1 ^ 3U1 itil Mala i\'„j 

i3S J d>4^ ^ c] j3j ji J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari [Thawus] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; "Isa 
mengutarakan hujjahnya 
lalu Allah membalasnya 
sebagaimana tercantum 
dalam firmanNya Dan 
(Ingatlah) ketika Allah 
berfirman: "Hai Isa 
putera Maryam, adakah 
kamu mengatakan 
kepada manusia: 
'Jadikanlah Aku dan 
ibuku dua orang Tuhan 
selain Allah?" -Abu 
Hurairah berkata; Dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: Lalu Allah 
mengilhamkannya 
(jawaban) - Maha Suci 
Engkau, tidaklah patut 
bagiku mengatakan apa 
yang bukan hakku 
(mengatakannya) QS Al 
Ma v idah; 116. Ayat 
secara keseluruhannya. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. 


2989 


(jj ijc. Ujia. 4 jjSi 1 » ^ 
<j^' ts^- 6^ 

Clil_^j| Sjjjyu ^i^ls j^ac 
jjl °Cj~ lSjJJ C^J^- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] dari [Huyai] 
dari [Abu Abdurrahman 
Al Hubali] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata; "Surat yang 
terakhir diturunkan 
adalah surat Al 
Ma^idah." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. 
Dan diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas, ia berkata; 
"Surat yang terakhir 
turun adalah Apabila 
telah datang pertolongan 
Allah dan kemenangan. 
QS An Nashr: 1, yaitu 
setelah surat Al 
Ma v idah. 


2990 


(jj AjjULi Ujik <_JJ j5i jjl Ijjja. 
(_g^ i J ^jl (jC. (jl Ifl i tf (jC ^aL*-dA 

Ljl (jljlc (jc i (jj 4j^,u (jc 
4jIc 2jI ^jl-a ^jllJ Jll (J^k 

(jj-alllaJI (jSl^ jJoSu V 
(ja i -I Qjja jjS^ii Alii CI AjL 
(jA^^jll JJC li^)jkl j^A-axo (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Sufyan] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Najiyah bin Ka'ab] dari 
[Ali] bahwa Abu Jahal 
pernah berkata kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





jSis -Ajjij 4j1c M 1-5 l*-a (*1 


wasallam; 

"Sesungguhnya kami 
tidak mendustakanmu, 
tapi kami mendustakan 
(agama) yang kamu 
bawa." Lalu Allah Ta'ala 
menurunkan Karena 
mereka sebenarnya 
bukan mendustakan 
kamu, akan tetapi orang- 
orang yang zhalim itu 
mengingkari ay at- ay at 
Allah QS Al An'am: 33. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sufyan] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Najiyah] bahwa Abu 
Jahal pernah berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu ia 
menyebut seperti hadits 
di atas, tapi tidak 
menyebutkan; "Dari 
AIL" Dan ini lebih 
shahih. 


2991 


^ah) ^jLIj^ (jj j^aC. (jc 
ajlA Clll_)j Ualljij Atll 1JC (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Dinar] dia 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata: 
"Ketika turun ayat ini 
Katakanlah: 'Dialah 
yang berkuasa untuk 
mengirimkan azab 
kepadamu dari atas 
kamu atau dari bawah 
kakimu QS Al Ma^idah: 
65, Rasulullah 
Shallallahu 'alahi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







wasallam berdoa: "Ya 
Allah aku berlindung 
dengan wajah-Mu, " 
akan tetapi ketika turun 
Atau dia mencampurkan 
kamu dalam golongan- 
golongan (yang saling 
bertentangan) dan 
merasakan kepada 
sebahagian kamu 
keganasan sebahagian 
yang lain QS Al An'aam: 
65, beliau bersabda: 
"Dua ayat ini lebih 
ringan atau dua ayat ini 
lebih mudah." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


2992 


LuAa Ai^c- (jj SI 1 Vi w 

^jl ^jc. ^jiuc. ^jj (JJaLajoiJ 
.lual^ (jC. ^jlLJul ^a-J^)-* (jj 

(Jlla jLSli.jl iliLj jl ^Siji 

Lai alia J 4j]c A)jI ( _ s i-a (« ."^ 
(Jlljij LgJjjLl tllU ^aJj 4_Jjl£i l^Jl 

jji.i-v l"°tl1-v 1 14v [ulC jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Abu Bakr 
bin Abu Maryam Al 
Ghassani] dari [Rasyid 
bin Sa'd] dari [Sa'd bin 
Abu Waqqash] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkenaan 
dengan ayat ini 
Katakanlah: 'Dialah 
yang berkuasa untuk 
mengirimkan azab 
kepadamu, dari atas 
kamu atau dari bawah 
kakimu QS Al Ma^idah: 
65, beliau bersabda: 
"Ingatlah, sesungguhnya 
itu akan terjadi, 
sementara penjelasannya 
belum tiba sama sekali." 
Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
gharib. 


2993 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 





!..• (,?. : - - i ' !• - 

(jjiAC J 1 (jC (juj jj (jj l ajc. 
JJC. jc 4 dJUC jc- ^aJAl^jJ jc. 
aJj 1 jj-al (jjiSI Cllljj Uiilll 

(J jjjj Lj l^jllla (jj-aluiill <_ s ic 

IjatALaJ jLlI ^1 j2t!l jA L&jj lilljl 

^ ^ U AiV tjUai JL* Li 

ajJaCv aliaJ <2jjjuall jj jib lil^ij 

j7„i I'u'li 1 7„,(-. j'j (JU 

^ la i a 


kepada kami [Ali bin 
Khusyram] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
"Saat turun ayat Orang- 
orang yang beriman dan 
tidak 

mencampuradukkan 
iman mereka dengan 
kezhaliman QS Al 
An v am: 82, kaum 
muslimin merasa berat 
karenanya dan bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
adakah diantara kami 
yang tidak pernah 
mendzalimi dirinya?" 
Beliau bersabda: "Bukan 
begitu, maksudnya 
adalah syirk, bukankah 
kalian mendengar apa 
yang dikatakan Luqman 
kepada anaknya? Wahai 
anakku janganlah 
engkau 

mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya syirik itu 
adalah kedzhaliman 
yang besar. QS Luqman: 
13. Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 


2994 


(ja i a] ulja £4" jJ 1«"> 1 lilja 
AiA jJ .jjI-j LijAa ' '"' jj jj 
Jll (jjjjjii (jc. ^;4/MI (jc. 
IjI 1 JJil flfl 4 uajl & jj& 1 jaj' a < - ii£ 
jj ^l£o (ji Clj^li! Ajiulc. 

Ajjill .aiil ^jic. aiac 1 jaa (j^-Lo 

•Jil9 Aj^j C£'.J I.1aj*-g jl ^3 L) - * 
(3jiJ iilj ^jic- 4jjill aiac.1 
liljJJ jA j jl lajVl Aljii V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Dawud bin 
Abu Hind] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Masruq] ia 
berkata; 'Aku bersandar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



si j Jalj ts^-"-* <1>4^ 
JjsVIj Slj iuj <_sji.l 

(jLui (ji £)jl Ll Clllll (jj.lall 

La ^Jj_ j )Ja. lilljl Lai) £JL§ alLij 

^w? (3^1 ?jj^l c?? ^y'j 

La 4 a la& 1 jU-c fi1 fli nil ^ua 
iill £] jj| La,a li}^" l.liaJ« (jl 

<&l ^jJc Ajjill iiac.1 iaa <ule 

Ajjill pacl ^aa ^c- La 

(ji V 3a Jj5j iiilj M jc. 

Vj ''. ij*^l o^j^'j t — ^ j«»^l ^ 

> ° * ° , * - * ' ' 



didekat 'Aisyah lalu 
['Aisyah] berkata; 
"Wahai Abu Aisyah, tiga 
hal yang barangsiapa 
mengucapkan salah 
satunya, berarti ia telah 
dusta besar atas nama 
Allah, yaitu; barangsiapa 
mengira Muhammad 
pernah melihat Rabbnya 
berarti ia berdusta atas 
nama Allah, sementara 
Allah berfirman Dia 
tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, 
sedang dia dapat melihat 
segala yang kelihatan; 
dan dialah yang Maha 
halus lagi Maha 
Mengetahui QS Al 
An v am: 103, Dan tidak 
mungkin bagi seorang 
pun bahwa Allah 
berkata-kata dengan dia 
kecuali dengan 
perantaraan wahyu atau 
dibelakang tabir QS Asy 
Syura: 51." Tadinya aku 
bersandar, lalu aku 
duduk, aku berkata; 
"Wahai Ummul 
Mukminin, tunggulah 
aku, jangan tergesa-gesa, 
bukankah Allah Ta'ala 
berfirman Dan 
Sesungguhnya 
Muhammad telah 
melihat Jibril itu (dalam 
rupanya yang asli) pada 
waktu yang lain QS An 
Najm: 13 Dan 
Sesungguhnya 
Muhammad itu melihat 
Jibril di ufuk yang 
terang QS At Takwiir: 
23. Aisyah berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Demi Allah, aku adalah 
orang pertama kali 
menanyakannya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau menjawab: 
"Sesungguhnya dia itu 
adalah Jibril, aku tidak 
pernah melihatnya 
dalam wujud (asli) 
ciptaannya kecuali pada 
kedua kali itu, aku 
melihatnya turun dari 
langit, besarnya wujud 
dia menutupi (jarak) 
antara langit dan bumi 
dan barangsiapa mengira 
Muhammad 
menyembunyikan 
sesuatu yang diturunkan 
Allah padanya, berarti 
dia telah dusta besar atas 
nama Allah. Allah 
berfirman Hai rasul, 
sampaikanlah apa yang 
diturunkan kepadamu 
dari Rabbmu. QS Al 
Ma v idah: 67, Dan 
barangsiapa mengira 
bahwa ia mengetahui 
sesuatu dikeesokan 
harinya, berarti ia telah 
dusta besar atas nama 
Allah. Allah berfirman 
Katakanlah: 'Tidak ada 
seorangpun di langit dan 
di bumi yang 
mengetahui perkara 
yang ghaib, kecuali 
Allah QS An Naml: 65. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini hasan shahih. Masruq 
bin Al Ajda' kun-yahnya 
(julukan) adalah Abu 
Aisyah, ia adalah 
Masruq bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Abdurrahman. Seperti 
itulah namanya disebut 
dalam Ad Diiwaan. 



2995 



^ <■ Alii j^jO iQ 

auI ^jc- jIj j liliSk ^jljiJI 

auI ^jc. (jc jjj^ jjj in (jt 
LLo I jKa iul d) jiU alii ijjij l-a 

aA jJa^a lai jlj Ajj3 ^Jj j ; iLaJjJi 
^jjjiJC jjl (Jll (jj^J l>'i«1 ^5Ljj 
.33 j <~uj£- (Jlli-s l— u.la IjlA 
IjlA JJC- (ja CLyAkll IjlA ^ jj 
LLiajl (JjjIjC- (jjl (jC 4^j]l 
(jj sUaC. (je ^4 «'jJJ 
jjc. jJf^ (jj \;» lli (jt t—ijlLJI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Musa 
Al Bashri Al Harasy] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ziyad bin 
Abdullah Al Bakka v i] 
telah menceritakan 
kepada kami [Atha v bin 
As Sa ib] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Abdullah 
bin Abbas] ia berkata; 
"Orang-orang 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
apakah kita memakan 
(hewan) yang kita 
sembelih sementara kita 
tidak memakan yang 
disembelih Allah?" Lalu 
Allah menurunkan Maka 
makanlah binatang- 
binatang (yang halal) 
yang disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya, 
jika kamu beriman 
kepada ayat-ayatNya - 
hingga firmanNya- Dan 
jika kamu menuruti 
mereka, Sesungguhnya 
kamu tentulah menjadi 
orang-orang yang 
musyrik QS Al An v am: 
118-121. Abu Isa 
berkata; Hadits ini hasan 
gharib. Hadits ini juga 
diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas melalui sanad 
lain. Sebagian 
meriwayatkannya dari 
Atha v bin As Sa v ib dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







Sa'id bin Jubair dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal. 


2996 


^LlLaJI /o (J i '—aW Hi 1^- 

(jc ^Wnlll (jc (^JjVI Jjlj (jc 

^jji j ^_ilc- <&l ^1. <~\ ^aa ^ ^jLk 

(jij AjVI -ffi-- £5Ljj pji La 

^ ^ njr. jjl (Jla (jjSJJ ASlil 

- - » - r- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Ash Shabbah Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari [Dawud Al 
Audi] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Alqamah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
"Barangsiapa ingin 
melihat lembaran 
(wahyu) yang terdapat 
didalamnya stempel 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, 
hendaklah membaca 
ay at ini Katakanlah: 
Marilah kubacakan apa 
yang diharamkan atas 
kamu oleh Rabbmu - 
hingga firmanNya- Agar 
kamu bertakwa QS Al 
Anaam: 151-153. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. 


2997 


^l liiAk ^j^j (jj ^3 ' ^ 

<lkt (jc. ^jJj] (^j! (jj! (jc. 
idll (^gli^a <^A^ (jC.^iT La ^1 
(Jij ^c <dll (JjS J allnj AjIc 
(j\j d&Jj tliul (j~— »; jl 
^jl (3^^^)*-a tj-° (J'^t'MI p jila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Ibnu Abu Laila] dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang firman 
Allah 'azza wajalla Atau 
kedatangan beberapa 
ayat Rabbmu QS Al 
An v am: 158, Beliau 
bersabda: "Terbitnya 
matahari dari tempat 
terbenamnya." Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 







berkata; Hadits ini hasan 
gharib. Yang lain 
meriwayatkannya, 
namun tidak 
memarfu'kannya. 


2998 


(jljjc- (jj (JjliaS (jc- .Inc. (jj 
(Jll iliuj "Ulc- Sill (^glLa ^jjil! 

tjurs ■ 'j ^ l^A ^ l <nr. jjI 

^3L^JJi^\ jA ^ J ^ ' a 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'la bin 'Ubaid] 
dari [Fudlail bin 
Ghazwan] dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
Shallallahu 'alahi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tiga hal, jika 
semuanya telah terjadi, 
maka tidak akan berguna 
lagi keimanan seseorang 
yang sebelumnya ia 
tidak beriman terhadap 
ay at (Allah), yaitu; 
keluarnya Dajjal, 
binatang melata, dan 
terbitnya matahari dari 
barat atau dari tempat 
terbenamnya." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


2999 


(g ^jc. tal (jjiJI 'Jjij 

l^Jlluil ] ula 1 La^jjjSL9 1 ^ I aC. 
(jli La jfQj !>la ^ ^A Ulj 
l^^^j'^ 1 g 1j a 1 Ia^jjSI_9 1 ^ 1 
Ia JfiS1 3 l^J (J-^S <^ (3^ ^4 JJ 

2u,i-v\li f.l-v ^ji Ij5 'Ulm rf\ 

U \ njr. jjI l^Ju^l j l nr. <Ia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alahi wasallam 
bersabda: 'Allah 'azza 
wajalla berfirman, 
sedangkan firmanNya 
adalah haq; 'Jika 
hambaKu berniat 
(mengamalkan) satu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



kebaikan, maka tulislah 
satu kebaikan untuknya, 
akan tetapi jika ia 
mengamalkannya maka 
tulislah untuknya 
sepuluh kebaikan yang 
serupa. Dan jika ia 
berniat satu kejahatan, 
janganlah kalian tulis 
hingga ia 

mengerjakannya, jika ia 
mengerjakannya, maka 
tulislah sebagai satu 
kejahatan yang serupa, 
akan tetapi jika 
(kejahatan itu) ia 
tinggalkan atau tidak ia 
kerjakan, maka tulislah 
sebagai satu kebaikan 
untuknya." kemudian 
beliau membaca: 
Barangsiapa membawa 
amal yang baik, maka 
baginya (pahala) sepuluh 
kali lipat amalnya QS Al 
An'am: 160. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 



3000 



(jc dljlii (jc A aUii (jj a-s 
■Ajmj AjIc Atll (^glla (^f^l (jLuijl 

1 Q « ^uijla (J^?-^ ^U*i3 

(jjji^ ■ - u la IjlA ^ Jijr- (Jli 
(j^i 2l O^aj 2 ^ja ■ a 
liiiia, 4 Sjla (jj 

\ 'lis ajzJi iluJ j 4jic Alii ^_L= 

* ' - 1 ' 
j i aa C-U^a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] bahwa Nabi 
Shallallahu 'alahi 
wasallam membaca ayat 
ini Tatkala Rabbnya 
menampakkan diri 
kepada gunung itu, 
dijadikannya gunung itu 
hancur luluh. QS Al 
An v aam: 143. Hammad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



mengatakan beginilah, 
dan Sulaiman 
menempelkan ibu 
jarinya pada ruas jari 
(kelingkingnya) yang 
kanan, beliau bersabda: 
Gunung terbenam 'Dan 
Musa pun jatuh pingsan'. 
QS Al An am: 143. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. Kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Hammad bin 
Salamah. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahab Al 
Warraq Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Mu'adz] dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Tsabit] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
sepertinya dan hadits ini 
hasan. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



BANTAHAN ILMIYAH UNTUK ISLAM 

JAMA'AH (LDII) 

A. TENTANG KEIMAMAN 

Pembagian Imam Menjadi Dua (1) 
Pertama, 

Jama 'ah Kyai Nur Hasan meyakini bahwa imam mereka hanya mengurusi urusan akhirat 
saja sebagaimana dalam "Teks Daerahan" yang dikeluarkan sebulan sekali. Adapun 
urusan keduniaan urusan kemasyarakatan jama'ahnya diperintah untuk tunduk dan patuh 
pada pemerintah yang sah di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pembagian menjadi dua -imam yang ngurusi akhirat dan imam yang mengurusi dunia- 
adalah pembagian yang tidak ada asalnya. Bahkan yang disebut imam itu sejak zaman 
dahulu mengurusi semuanya, baik itu urusan dunia dan urusan akhirat. Oleh sebab itu 
munculah bab tentang hudud (penegakan hukum), jihad (perang), menjaga perbatasan, 
memerangi pemberontak, mengambil jizyah dan lain sebagainya dalam kitab-kitab hadits, 
yang kesemua itu tidaklah ditegakan kecuali oleh seorang amir/imam. 

Perhatikan qoul ulama berikut ini, yang menjelaskan bahwa imam itu mengurusi urusan 
ad-din (agama) dan dunia. 

Imam Al-Mawardi rahimahullahu (w. 450 H/ 1058 M) berkata: 

"Keimaman diadakan dalam rangka menggantikan tugas Kenabian berupa menjaga din 
dan mengatur urusan duniawi . Dan memberikan jabatan ini kepada orang yang bisa 
melaksanakan di kalangan Umat Islam ini hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma 
(kesepakatan ulama)" (Al-Ahkam Ash-Shulthoniyah V 3). 

Abu Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu (w. 478 H/ 1085 M) berkata, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

Uljillj (jjlll dlUaiJa tSJalillj 4jLaLi]lj (Jjlir'i'i t^jalc. jj 4<Lalj <LuiIjj "LaLiVI 

"Imammah adalah pengaturan yang sempurna, kekuasaan yang menyeluruh, berkaitan 
dengan manusia secara khusus dan umum, dalam masalah agama dan dunia ". (Ghayyatsil 
Umam fi Tayyatsil Dzulam hal. 22 - Maktabah Imam Haramain). 

Imam Al-Qal'i rahimahullahu (w. 630 H/ 1233 M) berkata: 

"Pengaturan urusan din dan dunia merupakan sebuah tujuan, dan tidak akan tercapai 
selain dengan adanya Imam. (Tahdzibur Riyasah Wa Tartibus Siyasah hal. 94). 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu (w. 728 H/ 1328 M) berkata: 

"Wajib diketahui bahwa memimpin urusan umat manusia termasuk kewajiban agama 
yang paling besar. Bahkan urusan agama dan dunia tidak akan tegak kecuali dengannya. 
(Majmu' Fatawa 28/ 390-392). 

Imam Ash-Shabuni rahimahullahu (w. 449 H/ 1057 M) menghikayatkan hal ini dari 
para sahabat, 

2 ■ all jLiiiAj - allaj AjIc Atll ^U^i - auI (J jj^j Sli j Ajc- auI , - j£j ^1 ClyA^JI iI^laI ' " f"J 

"Ashabul Hadits menetapkan bahwa kekhalifahan Abu Bakar setelah wafatnya 
Rasullullah shallallahu'alaihi wasallam adalah berdasarkan pemilihan dan kesepakatan 
seluruh para sahabat kepadanya. Mereka (para sahabat) menyatakan, " Kalau Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam telah meridhoi dirinya untuk urusan agama " (Rasulullah 
pernah menjadikan Abu Bakar imam shalat -pen), mengapa kita tidak meridhoinya untuk 
urusan dunia kita? ". (Aqidah Salaf Ashabul Hadits no. 133). 



Rasullullah shallallahu'alaihi wasallam Hanya Mengajarkan Satu Imam 

(2) 

Kedua, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Jika kita meridhoi pemahaman Haji Nur Hasan dan pengikutnya yang telah lalu (lihat 
disini) maka akan menyelisihi dalil dan akal sehat. Muncullah pertanyaan semacam ini, 
apakah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mengajarkan untuk memiliki dua imam 
?!!. Jika dahulu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam imam akhirat, siapa imam dunia 
dizaman beliau shallallahu'alaihi wasallam ?. Padahal telah jelas bahwa Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam mengajarkan agar kaum muslimin memiliki satu imam. 
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Thabroni rahimahullahu dalam Mu'jam Al-Kabir 
(19/314) no. 710 - Tahqiq Hamdi Abdul Majid As-Salafi, 

iJLa <. jiijp (jJ -^c (jl i (jJ .l.i».,ui ^jc i jjuj ^1 (jc t j-lIj (jj LL t-luc (jj 

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Shodaqah al-Baghdadi, 
menceritakan kepada kami Al-Haitsam bin Marwan Ad-Dimasyqi menceritakan kepada 
kami Ziyad bin Yahya bin Ubaid menceritakan kepada kami Sa'id bin Bisyr dari Abi 
Bisyr dari Sa'id bin Jubair sesungguhnya Abdullah bin al-Zubair berkata kepada 
Mu'awiyah dalam percakapan yang dilakukan keduanya tentang pembai'atan Yazid, 
"Dan sesungguhnya wahai Mu'awiyah, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam, "Ketika ada dibumi ini dua khalifah, maka bunuhlah salah 
satu dari keduanya". JT[ 

Bukankah pada hadits ini terdapat pemahaman wajibnya memiliki satu imam?. 
Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu £2J berkata, 

(jUjajVI (jl (jiliaJJ Lgil ^5^*^ <-'^J$^ SiUS ((Jlllc-LoaJ!) (j>» } ^ UJ^ 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

"Bai'at yang terdapat pada sebagian jamaah-jamaah merupakan bai'at yang ganjil dan 
mungkar. Di dalamnya terkandung makna bahwa seseorang menjadikan untuk dirinya 
dua imam dan dua penguasa, (pertama) imam tertinggi yang merupakan imam yang 
menguasai seluruh negeri, dan (kedua) imam yang dibai'atnya. Juga akan menjurus 
kepada kerusakan, dengan keluar dari ketaatan kepada para penguasa, yang dapat 
menyebabkan pertumpahan darah dan musnahnya harta benda, yang tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah". PI 



[11 Dengan lafazh ini, diriwayatkan juga dalam Al-Ausath (4/169) no. 3885, Al-Haitsami 
v (5/198) berkata, "Rijalnya tsiqah". 

[21 Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al 
Wuhaibi At Tamimy. Muhadits dan ahli fikih terkenal dan anggota kibar ulama Saudi, 
wafat pada tahun 15 Syawal 1421 H (10 Januari 2001 M) di Rumah Sakit di Jeddah. 
Karya-karyanya sangat banyak dan dikenal akan kedalaman dan kejelasan bahasannya. 

£31 Direkam dalam Silsilah Liqa' Al-Bab Al-Maftuh (kaset no. 6, side B)/(6/33). 

Imammah Yang Meniru Orang Kafir (3) 
Ketiga, 

Dualisme ketaatan dari pengikut Haji Nur Hasan adalah pemahaman yang bukan berasal 
dari pemahaman Islam, justru lebih mirip pemahaman orang- orang Nasrani. Mereka itu 
mentaati Pausnya di Vatikan, disamping kepada penguasanya masing-masing. Dari 
sinilah lahirnya pemahaman sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan 
agama. Tentu saja yang demikian bukan berasal dari Islam karena Islam menolak 
sekularisme. 

Telah datang hadits dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam larangan untuk 
bertasyabuh dengan orang-orang kafir. 

Imam Abu Dawud rahimahullahu (4/44) no. 4031 meriwayatkan: 
j^a ^jL a (j-o alia j A lie iul ^U^i jiil (3 j^j (J^ (1)^-9 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami Abu 
Nadhr menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit menceritakan kepada kami 
Hassan bin 'Athiyah dari Abi Munib Al-Zurasyi dari Ibnu Umar berkata, bersabda 
Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, "Barangsiapa bertasyabuh (menyerupai) suatu 
kaum maka ia termasuk bagian dari mereka". 



Sejak Dulu Imam Itu Maknanya Penguasa (4) 
Keempat, 

Yang dimaksud Imam, Sulthon, Khalifah, Malik, Amir dan Wali dalam hadits-hadits, 
kaum muslimin sejak dahulu telah ma'lum bahwa maknanya satu yaitu penguasa . Kepada 
mereka lah kita diperintahkan untuk taat kepada perintah mereka yang tidak maksiyat, 
selama mereka masih menegakan sholat ditengah-tengah kita (Muslim). 

Kita perhatikan para Khalifaturasyidin, apakah mereka penguasa atau hanya mengaku- 
ngaku sebagai khalifah saja?. Kita perhatikan juga raja-raja yang bergelar khalifah dan 
menggantikan masa khulafaturasyidin, apakah mereka penguasa atau hanya mengaku- 
ngaku khalifah saja?. 

Imam Jama'ah Haji Nur Hasan merasa berhak menggunakan hadits-hadits tentang mati 
jahiliyah dan semacamnya yang sebenarnya hadits-hadits tersebut diperuntukan untuk 
Imam, Khalifah, Malik, Amir atau Wali dalam arti sebagai penguasa atau pemimpin 
tertinggi dalam suatu wilayah (bilad). Bukan untuk imam-imam yang tidak memiliki 
kekuasaan, kekuatan dan kemampuan sedikit pun. 

Perhatikan hadits-hadits berikut ini: 

(jjillll qa Q*A <jlc jJjLajla IjIIj d JXa\ qa aj£> qa tjll 4jIc- < _ 5 i»-a 

AlUlk 'a^ua CjUj V] 4?Ac. dlia Ijf^ 1 Qlkk o-? £J^- 

Menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farukh, menceritakan kepada kami Abdul 
Warits, menceritakan kepada kami Al-Hamd menceritakan kepada kami Abu Raja'i Al- 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



'Uthoridi dari Ibn Abbas dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang melihat sesuatu yang ia benci pada pemimpinnya (amirnya) maka 
hendaklah ia bersabar atasnya, karena tidak ada seorangpun dari manusia yang keluar 
dari penguasa (sulthon) walaupun sejengkal (sedikit) saja kemudian ia mati diatasnya, 
maka matinya seperti mati jahiliyah". (Shahih Muslim no. 1849) 

Jadi yang dimaksud dengan amir yang diancam mati jahiliyah itu adalah sulthon (yang 
artinya dalam bahasa indonesia adalah penguasa). Begitu pula dengan istilah imam, 
sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu dalam Shahihnya (no. 1841), 

ojjjA ^1 (jc ^TJ^^^ (jc- jlj^ll (jt s-lsjj 4jIj2u lij^a S-i^)^ (jJ JJA j ( _ s jjik i tut (jc ^LjaI^)jJ Ujj^a 

o - f , i - - S^o 

<la AjIc (jlS a Jjii-J J-^-J (jjj ,>=^ t2Uij <1 (jlS (J^C- j (J^J j^. alll jiL 

Menceritakan kepada kami Ibrohim dari Muslim menceritakan kepada saya Zuhair ibn 
Harb, menceritakan kepada kami Syababah, menceritakan kepada saya Warqo' dari Abu 
Zinad dari Al-A'roj dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya imam itu adalah perisai digunakan untuk berperang dari 
belakangnya dan sebagai pelindung . Bila ia memerintahkan dengan ketakwaan kepada 
Allah Azza wa Jalla dan berbuat adil, maka ia akan mendapatkan pahala, dan bila ia 
memerintahkan dengan selainnya, maka hanya dia lah yang menanggung dosanya".£31 

Dalam hadits lain diterangkan, 

"Sesungguhnya Sulthon adalah naungan Allah di muka bumi [41 , maka barang siapa 
yang menghinakannya maka Allah akan menghinakan-nya dan barang siapa 
memulyakannya maka Allah akan memulyakannya". £5} 

Bukankah jama'ahnya Haji Nur Hasan telah sering membahas Kitab Kanzul Ummal pada 
bab imaroh?.[61 Disana terdapat banyak tambahan untuk hadits diatas -walaupun 
tambahan itu sebenarnya dhaif- yang menegaskan bahwa imam itu adalah penguasa?. 
Akan tetapi mereka tidak paham atau pura-pura tidak paham sehingga tidak mengambil 
hikmah dari hadits-hadits tersebut. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Misalkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu'anhu : 

q\ Salui ^J^l (j^J t^ajllaJall J- taHjj 4jj 1 ■ all AjI! CjSj^j (J^J*^ cs^ ^ 

"Penguasa (sulthon) adalah naungannya Alloh di bumi, kepadanya mengadu orang-orang 
yang lemah dan dengannya ditolong orang-orang yang teraniaya dan barangsiapa yang 
memuliakan penguasanya Alloh di dunia maka Alloh akan memuliakan orang itu di hari 
qiamat". £71 

Dari jalan Anas radhiyallahu'anhu: 

"Penguasa adalah naungannya Alloh di bumi maka ketika salah satu kalian memasuki 
negara (wilayah) yang di dalamnya tidak ada penguasanya maka janganlah dia bertempat 
di negara itu". £81 

Dalam riwayat lain : 

(j^aj^l (_a AAjajj Alii (^Jia (jUailall Lajl IfrLa jjUalLj lg_i3 (jjjj oJjj Clljj-o lil 

"Ketika lewat pada suatu negara (wilayah) tidak ada didalamnya penguasa maka jangan 
masuk ke dalamnya, sesungguhnya penguasa naungan Allah dan tombak-Nya didalam 
buminya".£9£ 

Akan tetapi tambahan-tambahan dari Al-Muttaqi rahimahullahu semuanya dha'if. Penulis 
menyebutkannya hanya sebagai ibroh saja bagi Jama 'ah Haji Nur Hasan, agar mereka 
sadar bahwa dari kitab-kitab yang telah "dimanqulkan" dalam jama'ah ini saja 
sebenarnya telah jelas makna imam, amir, khalifah atau sulthon itu adalah penguasa. 

Adapun Para ulama, sejak dahulu tidak memahami istilah Imam, Sulthon, Khalifah, 
Malik, Amir atau Wali dalam hadits-hadits masalah imaroh kecuali untuk penguasa. 
Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh 
rahimahullahu (w. 1293 H) dalam Majmu Atur Rasail Wal Masail An-Najdiyah (3/168): 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Dan Ahli Ilmu (ulama) . . . telah sepakat untuk taat dalam kebaikan kepada orang 
yang menguasainya, melaksanakan undang-undangnya dan menganggap 
kepemimpinannya itu sah. Tidak ada yang berselisih didalam hal ini. Mereka melarang 
khuruj (berontak) kepada penguasa tersebut dan juga melarang memecah belah umat, 
walaupun penguasanya fasik, selagi mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata". 

Lihat juga pernyataan ijma semisal itu dalam Fathul Baari (13/7) dan Ad-Durar As- 
Sunniyah fil Ajwibah an-Najdiyah (7/239). 

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu (w. 728 H/ 1328 M) dalam Kitab Minhajus 
Sunnah An-Nabawiyyah (1/115) mengatakan, 

2 r-.l Jaj V (JJiull 4 Till jin ( _ s Ic <J (jjj^ij (jUaiLi IgJ (jjill jliill] (jjp 4-*jVl Ai-UaJ fl <^j1]I (jl jA J 

"Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam telah memerintahkan agar 
kita mentaati pemimpin yang ada lagi diketahui, yaitu orang-orang yang memiliki 
kekuasaan untuk mengatur manusia, tidak memerintah kita untuk mentaati pemimpin 
yang tidak jelas (ma'dum) dan tidak diketahui keberadaannya (majhul), juga bukan 
kepada orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan sedikitpun". 

Jelas ?. 



[11 Diriwayatkan pula oleh Bukhari no. 7054. 

[21 Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim (12/230) berkata: 

"(Seorang pemimpin/imam) bagaikan perisai, karena ia menghalangi musuh dari 
mengganggu umat islam, dan mencegah kejahatan sebagian masyarakat kepada sebagian 
lainnya, membela keutuhan negara Islam, ditakuti oleh masyarakat, karena mereka 
khawatir akan hukumannya. Dan makna 'digunakan untuk berperang dibelakangnya' 
ialah orang-orang kafir diperangi bersamanya, demikian juga halnya dengan para 
pemberontak, kaum khawarij, dan seluruh pelaku kerusakan dan kelaliman". 

[31 Diriwayatkan pula oleh Bukhari no. 2737, Nasai (7/155) no. 4196 dan lainnya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[41 Syaikh Ibn Barjas rahimahullahu menjelaskan makna "Sulthon adalah naungan 
Allah", dalam Kitab Mu'amalatul Hukkam: 

"Yang dimaksud "Sulthon adalah naungan Allah" yaitu Allah meyingkirkan dengan 
perantaraan sulthon hal-hal yang menyakiti manusia, sebagaimana naungan yang 
melindungi dari terik sinar mentari". 

[51 Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ashim dalam Kitab Sunnah no. 855, hadits ini 
dikeluarkan juga oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman no. 7121. Syaikh Al-Albani 
menghasankannya dalam Dzilalul Jannah. 

[61 Kitab ini adalah karya Syaikh Ali ibn Husamudin ibn Abdul Malik ibn Qadhi Khan 
Al-Muttaqi (w. 975 H). Akan tetapi pada cetakan Jama'ah Nur Hasan kitab ini dipotong 
hanya pada bab imaroh tanpa disebutkan pengarangnya. Syaikh Al-Muttaqi ini banyak 
menulis kitab yang merupakan penyempurnaan tulisan-tulisannya Imam Sayuthi seperti 
Kanz al-Ummal, Minhaj Al-Ummal, Al-Burhan fi Alamat Mahdi Akhir Zaman dan 
lainnya. 

[71 Kanzul Ummal no. 14582. Hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu Annajjar tapi sanadnya 
dha'if, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Dha'if Al-Jami no. 3352 
dan Silsilah Adh-Dha'ifah (4/162) no. 1663, menurut beliau hadits ini diriwayatkan juga 
oleh Muhammad ibn Yusuf dalam Juz'un min Al-Amali (1/143), adapun yang diingkari 
dalam sanadnya adalah Ahmad ibn Abdurrahman. Hadits ini disebutkan dalam Kasyful 
Khafa (1/456) no. 1487. 

[81 Kanzul Ummal no. 14584. Hadits ini dinisbatkan kepada Abu Assyaikh dengan sanad 
yang dha'if seperti disebutkan Syaikh Al-Albani dalam Dha'if Al-Jami no. 3349. 

[91 Hadits ini dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir (8/162) no. 16427 dan Syu'ibul Iman (6/18) 
no. 7375. Didalamnya ada ar-Rabi'i ibn Shabih dia ini dha'if sebagaimana dinukil oleh Al-Manawi (1/441). 

Inilah Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam 

(5) 

Kelima, 

Jika mereka mengatakan bahwa para penguasa Muslim itu hanya mengurusi dunia saja 
dan tidak mengurusi agama mereka, maka itu adalah kedustaan yang jelas. Memangnya 
siapa yang mengurus kelancaran jama'ah haji, urusan hari raya, menjamin keamanan 
sholat berjama'ah, sholat jum'at dan ibadah-ibadah lainnya?. Memang benar, mereka 
bukan sosok pemimpin yang ideal, akan tetapi demikianlah yang diperintahkan oleh 
Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dalam hadits-hadits, diantaranya: 

Riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu'anhu, oleh Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah (no. 
886) : 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali, menceritakan kepada kami Umar ibn Hafz ibn 
'Ghayats, menceritakan kepada kami Bapak, dari Utsman ibn Qais Al-Kindi dari 
Bapaknya dari Adi bin Hatim radhiyallahu'anhu bahwasanya dia berkata : Kami berkata : 
"Wahai Rasululloh, kami tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan kepada pemimpin 
yang bertaqwa, tetapi pemimpin yang melakukan ini dan itu -yaitu kejelekan-kejelekan-". 
Maka Rasululloh shallallahu'alaihi wasallam bersabda: " Bertaqwalah kalian kepada 
Alloh dan mendengarlah dan taatlah ". 

Dishohihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullahu dalam Dhilalul Jannah. 

Riwayat Abu Umammah radhiyallahu'anhu oleh Ibnu Nasr rahimahullahu dalam As- 
Sunnah (h. 22 no. 55) : 

Aic. ( " u£ tL_illc- jl\ Lii iJi^ W jjl (j^aS Lii c JIaaS (jJ Uu! tJjLkXJ Lu^k 

cjIaILx CjUI <La ilili&ll (iljic. Jjjl ^jJ! ^a} Jj3 cjjIjI :<3=0 ^ ' 

(Jlj |4_La AjUjoJ La (jjauliS £jj ^-Jjis ^ (jJ^I Lata dlLj jt ?ii1ia _>^J 1 . £i (jA 

la ;cia t^f-VI jI^UIj (SLlc. ; Jll p t^-jl^aJ! £a ; Jll ?*V_>a ^ [7 iu'^^ 

(JjjIjjuiI ( _ 5 jj (jj £j JjJj^j IjjLiLIj ^jixLa La a£jlcj IjIas*. La p^jIc- ;cJLl3 La 

c^? C5^J ^j^ r - ^jjj A^VI s^a (jlj t jLu! L^K Aija (jjaAijj ls'^I "—^j^ 

[106 iU^J-**- <J^] |*J^J -ij^j *J^J u'^y ?Ji) !^ clj 3 ' ^Uis 
(2113 ClLalil |CiSa t^-jl^aJ! ?^A (J-a ;Cii5a [17 :<ljU-aJl] {(JjSlLk Ljji £a| 

Menceritakan kepada kami Ishaq, memberitakan kepada kami An-Nadr bin Syumail, 
menceritakan kepada kami Qathan Abul Haitsami ia berkata, "Telah bercerita kepada 
kami Abu Ghalib katanya, "Saya berada disisi Abu Umammah radhiyallahu'anhu ketika 
seseorang berkata kepadanya: "Apa pendapat anda mengenai ayat : "Dialah yang telah 
menurunkan kepada kalian Al-Kitab diantaranya (berisi) ayat-ayat muhkam itulah 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Ummul Kitab, dan ayat-ayat lainnya adalah mutasyabihat, maka adapun orang-orang 
yang dalam hati mereka ada zaigh (condong kepada kesesatan) maka mereka akan 
mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat" (Qs. Ali Imran ayat 7). Siapakah mereka ini 
(yang hatinya mengandung zaigh)!. Beliau berkata, "Mereka adalah Khawarij (orang- 
orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa)". Kemudian beliau melanjutkan, " Dan 
wajib atas kamu untuk tetap komitmen dengan as-sawadul a'zham (penguasa Muslim 
dan masyarakatnya)ril". Saya berkata, "Engkau tahu apa yang ada pada mereka 
(penguasa Muslim)". Beliau menjawab, "Kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan 
kepada mereka dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu, maka 
taatlah kepada mereka niscaya kamu akan mendapat petunjuk". Kemudian beliau 
shallallahu'alaihi wasallam berkata: Sesungguhnya Bani Isroil terpecah menjadi 71 
golongan semuanya dalam neraka, dan sesungguhnya umatku lebih banyak satu golongan 
dari mereka dan satu di dalam surga, itulah firman Allah Ta'ala: "Pada hari yang di 

waktu itu ada muka yang putih berseri sampai firman Allah: "Mereka kekal 

didalamnya". (Ali Imron 106-107) 121 Ditanyakan kepada beliau: "Siapa mereka (yang 
hitam wajahnya)?". Beliau berkata: "Al-Khawarij". Ditanyakan lagi: "Apakah hal ini 
anda didengar dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam?". Beliau menjawab, "Aku 
mendengarnya dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam". [3J 

Riwayat Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu'anhu oleh Imam Ahmad rahimahullahu 
(4/382): 

jj 1 & ° A ~> L>J m < _ 5 Juik c^ijlS ^gjoUxJ! 4JiUj ^jj lijSa. i jliaill jjl lijSa. 

; t " iVq°i ; J Jll tAjIc ilLaliua i^LaA\ C. ija ^ jAj ^1 <jJ ill ±ic. OjjI 

0*^ caIjIjVI ?<2]:dlj Ul ;Jla <.^j^L 6^ 4^ ^' 

c" jilii " ^Lij <j1c. iii ,^1-3 iii <3 j^j t^ijij'vi iii (>J '^ijijVi 

j\i ; .» i^k £jl>il » :cJll e i f*^J aIj jvi : JH 

aIa aIcu CiLJ (2Ijla c<c^a Vlj itSlla £)^3 ^jla tllxj Laj sj^kla cAjjj ^ nilio 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr Telah menceritakan kepada kami Al 
Hasyraj Ibnu Nubatah Al Absi Kufi telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Jumhan ia 
berkata, saya menemui Abdullah bin Abu Aufa, ketika itu ia sudah menjadi buta. 
Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, ia bertanya, "Siapakah Anda?" saya 
menjawab, 'Aku adalah Sa'id bin Jumhan." Ia bertanya lagi, "Apa yang terjadi pada 
ayahmu?" saya menjawab, "Ia telah dibunuh oleh kelompok Al-Azariqah (salah satu 
jama'ah khawarij -pen)." Ia pun berkata, "Semoga Allah melaknati jama'ah Al-Azariqah. 
Semoga Allah melaknati jama'ah Al-Azariqah. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam 
telah menceritakan kepada kami, bahwa mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka." 
Saya bertanya, "Apakah hanya jama'ah Al-Azariqah saja, ataukah semua kaum 
Khawarij?" ia menjawab, "Ya, benar. Semua kaum Khawarij." Saya berkata, "(Tetapi) 
Sesungguhnya para penguasa tengah menzhalimi rakyat, dan berbuat tidak adil kepada 
mereka." Lalu Abdullah bin Abu Aufa menggandeng tanganku dan menggenggamnya 
dengan sangat kuat, kemudian berkata, "Duhai celaka kamu wahai Ibnu Jumhan, 
hendaklah kamu selalu bersama As-Sawadil A'zham, hendaklah kamu selalu bersama As- 
Sawadil A'zham. Jika sang penguasa mau mendengar sesuatu darimu, maka datangilah 
rumahnya dan beritahulah dia apa-apa yang kamu ketahui, jika ia mau menerimanya, 
itulah yang diharapkan, dan jika tidak, maka tinggalkanlah, karena kamu tidak lebih tahu 
daripada dia. " 

Dan riwayat lainnya. . . 

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu (w. 1376 H) berkata, 

"Perintah Allah untuk taat kepada ulil amri, dan ulil amri maksudnya orang-orang yang 
mengurusi urusan manusia, dari kalangan pemerintah, juru hukum dan mufti, karena 
sesungguhnya tidak akan selesai urusan manusia baik itu urusan agama maupun urusan 
dunia kecuali dengan ketaatan dan keterikatan kepada mereka". (Tafsir Taisir Karimir 
Rahman 2/89). 

Imam Abu Ishaq Asy-Syairozi rahimahullahu (w. 476 H/ 1083 M) tatkala menafsirkan 
ayat, 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Berkata, 

"Kami katakan: Maksud ayat ini adalah ketaatan dalam urusan-urusan dunia, urusan- 
urusan ketentaraan, peperangan, kepolisian dan lain sebagainya. Inilah dalil bahwa Ulul 
Amri diberi kekhususan di sini, sedangkan kekhususan-kekhususan Ulul Amri adalah apa 
yang telah kami sebutkan, berupa mempersiapkan tentara dan mengurusi berbagai 
permasalahan." (At-Tabshiroh Fi Ushul Fiqh (U 407)). 

Imam Abdullah bin Mubarok rahimahullahu bersyair, 

LiLijj j <LLo A a^j Hip , , , A-alia-a (jUaLulU Atll ^3A) ^S. 

HI jSV U^j UinjJal ... Jfui U3 (j-olj J aIiLLII VjJ 

Berapa banyak kedzaliman dilenyapkan Allah dengan perantaraan penguasa.... Dalam 
urusan agama kita sebagai rahmat-Nya, maupun dalam urusan dunia kita 

Seandainya bukan karena khalifah , tidak akan aman jalan-jalan kita Dan orang kuat 

diantara kita akan menindas orang yang lemah diantara kita 

(Badi'ul Masalik hal. 108 - Ibnu Azraq) 



[11 Berkata Imam Ibnul Atsir dalam an-Nihayah Fi Ghoribil Hadis (2/1029): "Dan yang dimaksudkan 
dengan ['Alaikum bis-Sawadil A'zham = Hendaknya kamu bersama As-Sawadil A'zham] yaitu sekumpulan 
besar manusia yang berhimpun di dalam mentaati sultan (penguasa) dan berjalan di atas jalan yang benar 
(lurus)". 

£2] Lengkapnya ayat itu: artinya: "Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih 
berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram 
mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? 
Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". Adapun orang-orang yang putih 
berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di 
dalamnya". 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



£3J Lihat juga Ibn Bathoh dalam Al-Ibanah (2/606) no. 783, hadits ini diriwayatkan oleh 
yang lainnya secara ringkas. Hadits ini hasan karena Abu Ghalib, dan selainnya rijalnya 
tsiqah. Lihat Al-Haitsami dalam Al-Majma (6/234) dan Al-Albani dalam Al-Misykat (no. 
3554). 

Sikap Ulama Mekkah dan Madinah Telah Jelas (6) 
Keenam, 

Mereka menolak untuk mengakui penguasa muslim sebagai pemimpin (imam atau amir) 
yang dimaksudkan hadits untuk ditaati, dengan alasan bahwa mereka tidak sepenuhnya 
menggunakan hukum Allah, banyak berbuat maksyiat dan lain sebagainya dari kejelekan- 
kejelakan. Padahal Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam sendiri telah bersabda, 

"Akan ada sesudahku para imam yang tidak mengambil petunjukku. Mereka juga tidak 
mengambil sunnahku . Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati iblis dengan 
jasad manusia". 



Ditanyakan kepada beliau, "Bagaimana kami harus berbuat jika kami mendapati hal itu 
ya Rasulullah?". 



Beliau menjawab, " Dengar dan taatilah amir tersebut , meskipun mereka memukul 
punggungmu dan merampas hartamu, maka dengarlah dan taatlah". 1 ^ 1 

Ketaatan kita kepada mereka pada perintah yang bukan maksyiat bukan berarti kita setuju 
dengan segala kerusakan dan kemungkaran yang diperbuat oleh para pemimpin itu , 
bahkan oleh siapa saja kerusakan dan kemungkaran itu diperbuat, maka kitapun wajib 
mengingkarinya, minimal dengan hati kita. 

Sebagaimana dalam hadits, 
: | jlU 






http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Sesungguhnya akan datang kepada kalian para amir , kalian mengenal dan 
mengingkarinya, barangsiapa membencinya maka ia telah berlepas diri, dan barangsiapa 
mengingkarinya maka dia telah selamat, akan tetapi siapa yang ridho dan mengikuti". 
Ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak bunuh saja para 
pemimpin itu?". Beliau menjawab, " Jangan, selagi mereka masih sholat ", maksudnya 
membenci dan mengingkari dengan hatinya saja" (HR. Musim no. 63). [2J 

Dan sebagaimana hadits yang telah lalu, 

La a^jlc. j IjHa. La ^j\r> ^^f^ ^ ^ ;dJS tala&VI -iljlolLl iSJjIc. 

"Dan wajib atas kamu untuk tetap komitmen dengan as-sawadul a'zham (penguasa 
Muslim dan masyarakatnya)". Saya berkata, "Engkau tahu apa yang ada pada para 
penguasa itu (berupa kejelekan-kejelekan)". Beliau menjawab, "Kewajiban mereka 
adalah apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kamu adalah apa yang 
dibebankan kepadamu, maka taatlah kepada mereka niscaya kamu akan mendapat 
petunjuk". (Ibnu Nasr dalam As-Sunnah h. 22 no. 55). 

Sikap ulama Mekkah dan Madinah telah jelas dalam masalah ini, hal itu terangkum dari 
apa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullahu 
mengenai Negara Al-Jaza'ir yang notabene mirip dengan Indonesia dari segi bentuk 
pemerintahan dan hukum yang berlaku didalamnya. 

Beliau ditanya, 

(jjajoill IjxlL (jjill L-AjjoJ! (jVI Lj j^^y\^sA\ ^ 11 Ajjuulb ;(JjLuJI 

^ ^£LaJI I (ji j t(jj*JL ^£L=JI jjfl^S aJLula j t jj^'ill aJLuwj ^ (jjaKlj 

^j*V i j£ia gJ V j <- a jJ*-« V Ax-Ua V j Vj c<l ^ij V j t ££U> jj! jsJ! 

_^a£ (jiajl _ < _ 5 -i*J - (J-ajl - L _ 

Penanya: Hubungannya dengan pemerintah Al-Jaza'ir -wahai Syaikh-, sekarang para 
pemuda (yakni, anggota FIS) yang telah keluar dari penjara. Kebanyakan diantara mereka 

http://syiartauhid.info/ 




Tirmidzi 2001 - 3000 



masih ada pada mereka sedikit perasaan dendam sehingga walaupun mereka telah keluar 
dari penjara, dan telah dimaafkan, tapi mereka senantiasa berbicara masalah takfir 
(pengkafiran), dan masalah pengkafiran pemerintah dengan main tunjuk, dan bahwa 
Pemimpin (pemerintah) yang ada di Al-Jaza'ir adalah pemimpin kafir, dan tak ada bai'at 
baginya, tak perlu didengar dan ditaati, baik dalam perkara ma'ruf maupun mungkar, 
karena mereka (pemuda FIS) telah mengkafirkan pemimpin, dan menganggap Al-Jaza'ir 
sebagai negara kafir. 



Penanya: Betul, negara kafir, wahai Syaikh! Karena mereka (pemuda FIS) berkata, 
"Sesungguhnya undang-undang yang ada di Al-Jaza'ir adalah undang-undang barat, 
bukan undang-undang Islam". Pertama, apa nasihat anda kepada para pemuda tersebut? 
Apakah ada bai'at bagi pemerintah Al-Jaza'ir, dan perlu diketahui -wahai Syaikh- bahwa 
pemimpin itu biasa melakukan umrah, dan menampakkan syi'ar-syi'ar Islam. 




Syaikh: (mereka menganggapnya) Negara Kafir? 





Syaikh: Dia sholat atau tidak? 




Penanya: Dia sholat, wahai Syaikh! 




Syaikh: Kalau begitu, ia (pemimpin) itu muslim. 




http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Penanya: Dia datang kesini (Saudi), dan berumrah sekitar 20 hari atau sebulan.[3J Dia 
pernah di KSA (Kerajaan Saudi Arabia). 

^^ic cJjjS t3^' <Jj^ ( . La>J (jjj| jflJU t^jjijljal! ^jjJajj* La! 

I I jiii j jc ^jI Jla jaa c^Ull ji£l 1$j <>L> j] 'gLu-jl & 

jcVi] } f I uiaifl j V i&l j] cJs} i^Lu <&! Jlia |Ljj U^al LULl lylc. HLkj 
C5 lt li^j (Jj^jAaII (j-a '(J*- ■ 'sife- j5 (jt '"'<■■■ j .[28 

(^joij^I AjI Cj] j3 I j) tiljj ] : Sjjja Jla jlU.»,ti <L^a c*Bj£j t ^lj 3^ t> lJ^ ^>J! <Ul£ 

<&l ^.L.-o ^jll! ^llj (Jj3 [ ^ru^i'i (^ii. jl Vijui\l t&jij V j iaaLi. <Ull ^jx J jj ^1 

^ CjI (Jjtv ill SIjjjI! .iaj ill ] ] Jla (J^J$A\ C^luJJ AJI (jJic-J <Ulc 

jl dsAj g^gja ^lui j <]l t _ ff Jc j 4-llc- ^jlj-a ^ '"'^ ' - w ^ j£3 j - > .-i] t _ s It (jjj-ia I j t£Jj-a) 

[.[67 j-Jll] 

i^L^jllj <>Lai«J!j ^xl! tJaJ! (JaI ^Lai^Ll aL^xj <j£-aJ (llai ^j-a La Lalj 

.(3aJI (jSl^JJ La cLij '(3ail 'tW ~^ La ^jiaSjja t^jjljljal! j-i j 

Ja.V ^UaJl ^kjji Ul 

Syaikh: Selama ia masih sholat, maka ia adalah muslim, tak boleh dikafirkan. Oleh 
karena ini, Nabi shallallahu'alaihi wasallam tatkala ditanya tentang pemberontakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



melawan pemerintah, maka beliau bersabda, "Jangan, selama ia masih sholat". [HR. 
Muslim dalam Kitab Al-Imaroh (62) 

Tidak boleh memberontak melawan pemimpin itu, tak boleh mengkafirkannya. 
Barangsiapa yang mengkafirkannya, maka dia (yang mengkafirkannya) dengan 
perbuatannya ini menginginkan masalah kembali dari awal. Baginya ada bai'at, dia 
adalah pemimpin yang syar'iy. 

Adapun masalah undang-undang, maka undang-undang wajib diterima kebenaran yang 
terdapat di dalamnya, karena menerima kebenaran adalah wajib bagi setiap orang, 
walapun kebenaran itu dibawa oleh manusia yang paling kafir. Allah -Azza wa Jalla- 
berfirman, "Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami 
mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh 
kami mengerjakannya". 

Lalu Allah berfirman, Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) 
perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak 
kamuketahui?". (QS. Al-A'raaf: 28) 

Allah -Ta'ala- mendiamkan ucapan mereka, "Kami mendapati nenek moyang kami 
mengerjakan yang demikian itu". 

Karena itu adalah benar. Jika Allah -Ta'ala- menerima kalimat kebenaran dari orang- 
orang musyrik, maka ini adalah dalil bahwa kalimat kebenaran diterima dari setiap orang. 
Demikian pula kisah setan, tatkala ia berkata kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya jika 
kau membaca ayat Kursi, maka senantiasa akan ada padamu seorang penjaga dari Allah, 
dan setan tak akan mendekatimu sampai waktu pagi". [HR. Al-Bukhoriy dalam Kitab 
Bad'il Kholqi (3033)] 

Ucapan itu diterima oleh Nabi - shallallahu'alaihi wasallam - (dari setan,- pen). Demikian 
pula orang-orang Yahudi yang berkata, "Sesungguhnya kami telah menemukan dalam 
Taurat bahwa Allah meletakkan langit pada sebuah jari, dan bumi pada sebuah jari - 
diapun menyebutkan hadits. Kemudian Nabi shallallahu'alaihi wasallam tertawa sampai 
gigi geraham beliau tampak karena membenarkan ucapan orang itu. Beliaupun membaca 
ayat: "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung 
dengan tangan kanan-Nya". [HR. Al-Bukhoriy dan Muslim] 

Jadi, kebenaran yang terdapat dalam undang-undang buatan manusia adalah diterima, 
walaupun berasal dari buatan manusia. (Kebenaran itu diterima) bukan karena itu adalah 
pendapat fulan, dan fulan, atau buatan fulan, dan fulan. Tapi karena ia adalah kebenaran. 
Adapun kesalahan yang terdapat di dalamnya, maka itu mungkin bisa dibetulkan dengan 
berkumpulnya para ahlul halli wal aqdi, para ulama, dan para pemuka, dan mempelajari 
undang-undang itu. Maka yang menyelisihi kebenaran ditolak, dan yang sesuai kebenaran 
diterima. Adapun pemerintah dikafirkan, karena masalah seperti ini, (maka tak 
sepantasnya) ! Padahal Al-Jaza'ir berapa lama dijajah oleh orang-orang Perancis? 

130 :JL^\ 

Penanya: Selama 130 tahun \4] 

cJjXjlkLuoJ LaJ ASlsW b'xt, <i\iialj j&Ac .(j^Aj V |?UU-Jaj 

Syaikh: 130 tahun ?! Baiklah, apakah mungkin undang-undang ini yang telah dirancang 
oleh orang-orang Perancis, bisa diubah antara sore dan pagi saja? Ini tak mungkin!! 
Perkara yang terpenting, wajib bagi kalian memadamkan fitnah (masalah takfir) ini sesuai 
kemampuan kalian, dengan segala yang kalian mampu. Kami memohon kepada Allah 
agar Dia melindungi kaum muslimin dari kejelekan fitnah". £5} 



[11 Dengan lafazh ini adalah riwayat Muslim (3/1476) no. 1847, Thabrani dalam Al- 
Ausath (3/190) no. 2893, dan Al-Hakim (4/547) no. 8533, beliau berkata, "Shahih isnad'. 

[21 Adapun mengingkari dan menasehati penguasa itu -bagi orang yang kemungkinan didengar nasihatnya 
oleh sang penguasa- ada metode dan caranya tersendiri, sebagaimana terdapat dalam hadits dari Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam dan akan kami bahas ditempatnya. 

[3] Penulis menduga semua presiden kita juga pernah pula umroh/haji. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[41 Konon bahkan Indonesia kurang lebih 350 tahun dijajah oleh Belanda dan lainnya. 

[51 Dinukil dari Kitab Fatawa Al-Ulama' Al-Akabir fi maa Uhdiro min Dima' fil Jaza'ir, disusun oleh 
Syaikh Abdul Malik Ramdani Al-Jazairi M 

Siapa Yang Diperintah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam Untuk 
Dibaiat ? (7) 

Ketujuh, 

Jama'ah Kiyai Nur Hasan beralasan bahwa para penguasa di negeri ini tidak dibai'at, 
artinya tidak menggunakan "ritual bai'at" yang syar'i menurut mereka. Sedangkan 
Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda, 

Aji&la. 4_Lix CjU> 4jt;iJ <ajc ^ (J^J ^ (jf 

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan baiat di lehernya maka dia mati 
sebagaimananya matinya orang jahiliyyah (yang tidak memiliki penguasa)" (ini lafazh 
Thabrani 19/334 no. 769). 

Jadi mereka mengangkat salah satu dari kelompoknya untuk dibai'at, dengan harapan 
terlepas dari ancaman hadits ini, walaupun yang dibai'at ini bukan penguasa! ! !. 

Ini adalah sebuah kesalahan, sebab yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi 
wasallam untuk dibai'at adalah imam tertinggi yaitu penguasa. Sebagaimana ditunjukan 
oleh hadits berikut ini, 

Imam Abu Dawud rahimahullahu no. 4250 berkata: 

All) ^jc. (jc Ajx^II AlC. (jj qj^Jj^S AlC. (jc <-;-lAj l)J Ajj (jc (ji-aC^I lljAa (_>ujjJ (jJ ^ Lu-jC Lu^a Aluia IlUa 

jjll ^Ualuil La Ajtiajla Ajls o^-aJj oJj AiiLa aUacU LaLaJ £jLj (ji » Jll -^lul j 4_llc *dl! 1-1- ^ (jl JJ-aC- (JJ 

Menceritakan kepada kami Musadad menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, 
menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Zaid bin Wahab dari Abdurrahman bin Abd 
Rabil Ka'bah dari Abdullah bin Amru sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wasallam 
bersabda: "Dan Barangsiapa memberi bai'at kepada seorang imam dengan menjabat 
tangannya dan dilaksanakannya dengan sepenuh hati, hendaknya ia mentaatinya dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

segenap kemampuan. Jika datang yang lain ingin merebut keimamannya penggalah leher 
(imam) yang lain ". |Tl 

Asy-Syaikh Al-Muhadits Ahmad An-Najmi £2J rahimahullahu mengatakan, 

sLLcl jli Ujol V) <*jLu ^1 LU! ^jIj J^jj) cs-^ Jta is j ^c-^j jj^l ^ 

"Kritikan pertama, Bai'at merupakan hak penguasa tertinggi. Barangsiapa yang 
mengambil bai'at bukan pada penguasa tertinggi, sungguh dia telah berbuat bid'ah yang 
tercela di dalam agama. Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Dan seorang laki- 
laki yang membai'at imamnya hanya untuk perkara dunia[3J, jika imamnya memberikan 
ia loyal, jika tidak maka tidak". Dan Sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, "Akan 
muncul kepada kalian banyak amir". Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?. 
"Hendaklah engkau mengikuti bai'at yang awal (berkuasa) dan yang awal (berkuasa) 
berikutnya". dan sabda beliau shallallahu'alaihi wasallam, "Jika dibai'at dua khalifah, 
maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya".[41 

Syaikh Kibar Ulama Saudi, Shalih Fauzan£5I 4-^mengatakan, 

liA Clli^ii.! (Jll! jljSl (j-a Laj] j t S-iJljLLa]! CjIxjUaJ! jj^J V t ^LaV S^lj 

"Bai'at hanya diberikan kepada penguasa kaum muslimin. Bai'at-bai'at yang berbilang 
bilang dan bid'ah itu akibat dari perpecahan.[6] Setiap kaum muslimin yang berada 
dalam satu pemerintahan dan satu kekuasaan wajib memberikan satu bai'at kepada satu 
orang pemimpin. Tidak dibenarkan memunculkan bai'at - bai'at lain. Bai'at - bai'at 
tersebut merupakan akibat dari perpecahan kaum muslimin pada zaman ini dan akibat 
kejahilan tentang agama". JT[ 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Ahli Hadits Zaman ini, Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani 
rahimahullahu mengatakan, 



"Adapun pembai'atan yang dilakukan kelompok dari kelompok-kelompok itu, dari 
anggotanya terhadap pemimpinnya, atau satu jamaah kepada pemimpinnya, dan yang 
semisalnya, pada kenyataannya termasuk bid'ah yang baru muncul pada masa kini. 
Tidak diragukan lagi, bahwa ini dapat menimbulkan berbagai fitnah yang sangat 
banyak sekali di kalangan kaum muslimin".[8I 

Ahli Hadits dari Afrika, imam dan pengajar di Haramain, Syaikh Dr. Taqiyuddin Al- 
Hilali[9] rahimahullahu berkata, 



"Tidak Disyari'atkam bai'at didalam Islam kecuali kepada Nabi n dan khalifah 
(penguasa) kaum muslimin".J_10J 

Jika mereka mengatakan: "Akan tetapi imam tertinggi itu yaitu para penguasa tidak 
melangsungkan bai'at dan tidak dibai'at!!!. Mereka diangkat melalui pemilu atau 
demokrasi yang bukan berasal dari Islam. |T 11 Jadi mereka tidak layak diakui dan ditaati 
sebagai imam yang dimaksudkan dalam hadits-hadits !!!!". 

Kami katakan yang dimaksud dengan "tidak ada ikatan baiat di lehernya" dalam hadits 
yang diatas tadi, maknanya adalah tidak memiliki penguasa, karena memberontak dari 
penguasa (keluar dari jama'ah), atau keluar dari ketaatan kepada penguasa. Bukan dalam 
arti mesti tiap-tiap orang berbai'at pada imamnya. 

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dalam lafazh lain, 



"Barangsiapa yang mati tidak mempunyai Imam kemudian dia mati, maka matinya 
seperti mati jahiliyah". (ini lafazh Ahmad (4/96 no. 16922). 







http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




"Barangsiapa keluar dari ta'at dan berpisah dari al-jama'ah , lalu dia mati maka matinya 
seperti mati jahiliyah". (Muslim no. 1848). 

Oleh sebab itulah Nabi shallallahu'alaihi wasallam menyebut orang yang meninggal 
dunia dalam keadaan tidak memiliki ikatan baiat dengan kematian jahiliyyah karena 
orang-orang jahiliyyah mereka memiliki sifat khas yaitu sombong untuk patuh kepada 
seorang pemimpin. Mereka tidak mau terikat dengan ketaatan kepada seorang pemimpin. 

Oleh sebab itu dengan sempurnanya ketaatan kepada para pemimpin maka telah 
sempurna bai'at kita. Tanpa wajib tiap-tiap orang berbai'at kepada para pemimpin itu. 

Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ditanya tentang makna 
hadits diatas, beliau menjawab: 

<jl otailj <&Ual! C-laJ (JiJ lij Aji\j tAjuU^l! (jLuijj (J£ /Jc ( ■ La>J V 4jl j^-jl 

IajIj 4L_al£ (ilSj (jl iJh\ A J > sv* a JJC. ^ A JJ > si* a Vj t^aLaVI V 

^jjijlj 4_ii&LaJ! (J&l ^jV tAjlALaJ! AJjIaILj A"\\\a ^JLuoj 4_ilc- < _ 5 Jj^a <■ 

^ (J^-lj ^1 (j^ <Jjoi3 i^lj AcUa ^ (Jj^^lU ^jjjJajJ Vj -l^lj] 



"Aku berharap bahwa berbaiat (secara langsung kepada penguasa) bukanlah kewajiban 
tiap-tiap orang. Sesungguhnya jika seorang itu telah masuk ke dalam ketaatan dan 
kepatuhan (kepada seorang penguasa) dan dia berkeyakinan bahwa dia tidak boleh 
menentang dan memberontak kepada seorang penguasa serta tidak boleh durhaka kepada 
aturan penguasa selama aturan tersebut tidaklah bernilai maksiat kepada Allah, maka itu 
sudah cukup baginya . Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ikatan 
baiat (sebagaimana penjelasan di atas) kematiannya Nabi shallallahu'alaihi wasallam 
sebut dengan kematian jahiliyyah karena orang-orang jahiliyyah itu memiliki sifat khas 
yaitu sombong untuk patuh kepada seorang pemimpin. Mereka tidak mau terikat dengan 
ketaatan kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu, dalam hadits di atas 
Nabi n serupakan orang yang tidak mau masuk dalam jamaah kaum muslimin 
sebagaimana orang-orang jahiliah dari sisi ini, wallahu'alam". \ 1 21 

http://syiartauhid.info/ 




Tirmidzi 2001 - 3000 



Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullahu: 

aJjjjjj 4j iu! UL<> lillji JJ&3 .'"'."^ 2r^3 ^..''^'^3 ^j"^^ diljlLall aJc * . iaj La£ oJiSijj^ u^y^ (*S^ 

"Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya shallallahu'alaihi wasallam dari 
ketaatan kepada penguasa dan menasehati mereka adalah perkara yang wajib atas setiap 
manusia, walaupun dia tidak pernah mengikat perjanjian (baiat) kepadanya , dan 
walaupun dia tidak bersumpah dengan berbagai sumpah yang menekankan. Sebagaimana 
yang telah diwajibkan atasnya sholat lima waktu, zakat, puasa dan haji dan selainnya 
dari apa-apa yang diperintahkan Alloh dan Rasul-Nya dari ketaatan (yakni kita wajib 
melaksanakan sholat, zakat dsb itu walaupun kita tidak dibai'at untuk itu -pen)". 
(Majmu' Al-Fatawa 35/9). 



ill Diriwayatkan juga oleh Muslim no. 1844, Nasai (7/152, 154), Ibn Majah no. 4956 dan 
IbnHibbanno. 5916. 

[21 Beliau adalah Ahmad bin Yahya bin Muhammad an-Najmi, mufti Arab Saudi bagian 
selatan. Beliau banyak memiliki karya-karya tulis ilmiah. Beliau wafat pada hari rabu 
sore, 23 Juli 2008 atau 19 Rajab 1429 H. 

[31 Syaikh menggunakan hadits ini untuk membantah orang yang membolehkan 
membai'at imam-imam 'dakwah'. 

[41 Dalam kitab beliau, al-Mawrid al-Adh'b az-Zilal fima intaqada 'ala ba'adil-manahij ad- 
da'wiyyah min al-Aqa'id wal-A'amal hal. 214. 

[51 Beliau adalah wakil mufti Arab Saudi saat ini, dan salah satu ulama senior yang 
tersisa. 

[61 Yakni setiap yang berbeda pendapat dalam masalah agama lantas memisahkan diri 
dan membai'at para pemimpinnya. 

[71 Dari Al-Muntaqo min Fatawi asy-Syaikh Shalih Fauzan (1/367) 
[81 Dengarkan dalam Silsilah Al-Huda wan Nur, kaset no. 288 

[91 Beliau adalah Abu Shukayb Muhammad Taqi ibn Abdul Qadir ibn Muhammad 
Thoyyib ibn Hilal. Beliau adalah murid dari Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah, Syaikh 
Abdurrazaq Hamzah, Syaikh Abdurahman Al-Mubarakfuri, Syaikh Muhammad Amin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Asy-Syanqithi dan lainnya. Ahli hadits yang piawai dan pernah menjadi Imam dan 
mengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Harom. Diantara tulisannya adalah 'Al- 
Hadiyyah Al-Haadiyah fi Radd 'ala Firqah At-Tijaniyah' yang mengisahkan hijrahnya 
kepada manhaj salaf dari Sufi Tijani. meninggal tahun 1407 H (1987 M). 

[10] Dalam kitab Qaulul Baligh fit Tahdzir min Jama' at At-Tabligh karya Syaikh Hamud 
At-Tuwaijiri v hal. 138 

[111 Ini akan ada penjelasannya didepan insyaAlloh. 

[121 Al Duror al Saniyyah fi al Ajwibah al Najdiyyah (9/1 1). 

Para Penguasa Itu Tidak Di Bai'at (8) 
Kedelapan, 

Mereka mengatakan bahwa para penguasa itu selain tidak dibai'at mereka juga diangkat 
melalui pemilu atau demokrasi yang bukan berasal dari Islam. 

Penulis katakan, bukankah telah jelas sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasalam 
sebelumnya, 

"Akan ada sesudahku para imam yang tidak mengambil petunjukku. Mereka juga tidak 
mengambil sunnahku. Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati iblis dengan 
jasad manusia". 



Ditanyakan kepada beliau, "Bagaimana kami harus berbuat jika kami mendapati hal itu 
ya Rasulullah?". 



Beliau menjawab, " Dengar dan taatilah amir tersebut, meskipun mereka memukul 
punggungmu dan merampas hartamu, maka dengarlah dan taatlah". 1 ^ 1 

Dalam hadits diatas, Rasulullah shallallahu'alaihi wasalam tetap memerintahkan kita 
untuk mentaati penguasa itu walaupun tidak mengambil petunjuk dan sunnah Nabi 
shallallahu'alaihi wasalam. Bahkan Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati 
iblis dengan jasad manusia. Bukankah penguasa yang berkuasa tanpa menggunakan 
'ritual bai'at' atau "diangkat melalui pemilu/demokrasi" termasuk dalam cakupan "tidak 
mengambil petunjukku, Mereka juga tidak mengambil sunnahku"?. 





http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Para sahabat pun taat kepada pemerintahnya walaupun Khalifah yang memerintah 
mereka mendapatkan keimamannya dengan pedang (Pembunuhan) sebagaimana dizaman 
Ibnu Umar dan lainnya. Dan kekejian dan kejahatan apa yang lebih buruk dari 
pembunuhan sesama Muslim?, namun saat orang itu telah berkuasa maka para sahabat 
taat kepadanya, dan berlepas diri dari cara-cara tidak syar'i yang dilakukannya demi 
mendapat kekuasaan. 

Yahya bin Yahya rahimahullahu berkata, "Sungguh telah berbai'at Ibnu Umar kepada 
Abdul Malik bin Marwan padahal Abdul Malik mengambil kekuasaan dengan pedang. 
Disampaikan kepada ku dari Malik dari Ibnu Umar bahwa dia menulis surat kepada 
Marwan dan memerintahkan orang untuk mendengar dan taat diatas Kitab dan Sunnah 
Nabi-Nya".[21 

Ibnu Umar radhiyallahu'anhu berkata, 

„ - t • 

■ ■ UC (j^> £-A 

"Saya bersama orang yang menang (mengalahkan)".[3J 

Jama'ahnya Nur Hasan berkata lagi, "Bagaimana jika yang kemudian berkuasa adalah 
seorang perempuan walaupun muslim? Bukankah seorang perempuan tidak boleh 
menjadi imam?". 

Kami katakan, memang perempuan tidak boleh menjadi imam. Akan tetapi jika 
kekuasaan telah dilimpahkan kepadanya dan dia telah mantap berkuasa dinegeri itu maka 
ketaatan menjadi wajib kepadanya selama dia muslim dan menegakan sholat, demi 
menghilangkan mudhorot yang lebih besar. Dalilnya adalah sabda beliau 
shallallahu'alaihi wasalam agar mentaati penguasa walaupun yang terpilih adalah seorang 
budak Habsyi, padahal seperti diketahui sebagaimana halnya wanita, budak tidak berhak 
menjadi imam[41, 

"Kekasihku mewasiatkanku untuk selalu mendengar dan taat sekalipun (yang menjadi 
imam adalah) seorang budak yang cacat" (Muslim no. 1837). 

Dalam riwayat lain, 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Dengarlah dan taatilah sekalipun yang terpilih sebagai penguasa kalian adalah seorang 
budak habsyi, yang kepalanya seperti kismis". (Bukhori no. 7142) 

Mereka berkata lagi, "Bagaimana Kalau Penguasa Kita Orang Kafir?". 

Jawabnya: Kita tidak berandai-andai sesuatu yang belum terjadi di Indonesia. Tetapi 
memang hal ini telah terjadi dibelahan bumi yang lain dan para ulama di Mekkah dan 
Madinah telah menjawab masalah ini, bahwa yang demikian membutuhkan perincian. 

Seperti: Apakah pemerintah itu benar-benar kafir atau hanya praduga orang yang 
bertanya saja?. Bagaimana keadaan orang Islam di negara itu, apakah dalam keadaan 
lemah atau kuat?. Apakah mereka bisa hijroh ke Darul Islam ? Dan lain sebagainya 
dengan memperhatikan maslahat tidaknya. Dan keputusan masalah ini tidak diserahkan 
kecuali kepada tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin yang 'alim tentang ilmu agama 
dan waqi'. Tidak lah mesti kita terburu-buru mengangkat imam tandingan yang 
karenanya tertumpah darah kaum muslimin, terjadinya berbagai fitnah dan kerusakan- 
kerusakan. Tidak pada tempatnya jika masalah ini dijelaskan disini karena akan 
melenceng dari tema utama kita. Wallahu'alam. 



|T1 Dengan lafazh ini adalah riwayat Muslim (3/1476) no. 1847, Thabrani dalam Al- 
Ausath (3/190) no. 2893, dan Al-Hakim (4/547) no. 8533, beliau berkata, "Shahih isnad'. 

\2] Asy-Syathibi rahimahullahu dalam Al-I'tisham 2/626 -Dar Ibnu Affan. 

£3J Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu dalam Ahkam As-Sulthaniyah h. 23 

\4] Yang benar itu, pemimpin kaum muslimin mesti dari laki-laki Quraisy sebagaimana 
dalam hadits shahih: 

"Sesungguhnya urusan (khilafah/pemerintahan) ini berada pada suku Quraisy dan tidak 
ada seorangpun yang menentang mereka melainkan Allah Ta'ala pasti akan 
menelungkupkan wajahnya ke tanah selama mereka (Quraisy) menegakkan ad-din 
(agama) " (Bukhori no. 3500). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Bagaimana Menyikapi Penguasa Muslim ? (9) 
Kesembilan, 

Para pemimpin itu bukan orang yang maksum (terlepas dari kesalahan) andai ada 
beberapa perbuatannya yang melenceng dari sunnah tidak lantas kita harus keluar dari 
ketaatan kepadanya. Toh setiap orangpun tidak lepas dari kesalahan. 

"Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya 
bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia 
melepas dari ketaatan kepadanya" (Muslim no. 1855). 

Dalam hadits lain disebutkan, 

jj! (Jla3 '(jjlij 4j1c j L. lixkj jAj ^olt (jjl Jfi« dlaj oj^J Ls j\ ' " ; (Jll jiill I ■ uLiS (jj .lljj (jft 

;uj^ ilLij ajIc. ijl (^glla (J j-^j *— ** '"'^■"^ jj' <J^3 4(jLuiaII t_iU!i (_>uj^j ^w- 0 ' <J! ' j^ 3 ^ 

Dari Ziyad bin Kusaib Al-'Adawi ia berkata : Aku bersama Abu Bakrah dibawah mimbar 
Ibnu 'Amir. Sedangkan Ibnu 'Amir berkhutbah dengan pakaian yang tipis. Tiba-tiba Abu 
Bilal (Abu Bilal adalah Mirdas bin Udayah salah seorang tokoh Khawarij -pen) berkata : 
"Lihatlah pemimpin kita itu, dia berpakaian dengan pakaiannya orang fasiq". (Mendengar 
perkataan itu) Abu Bakrah (seorang sahabat -pen) berkata kepada Abu Bilal : "Diam 
kamu ! ! Aku mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Barangsiapa 
yang menghinakan penguasa Allah di bumi, maka Allah akan hinakan orang itu". 
(Tirmidzi no. 2224) 

Hadits diatas menggambarkan bahwa pengikut hawa nafsu tertipu dengan anggapan 
keshalehan dirinya sendiri, terperdaya dengan anggapan banyaknya ibadah yang pernah 
diperbuatnya, dan su'udzon kepada orang-orang yang Allah telah berikan kelebihan atas 
mereka baik berupa harta, kedudukan ataupun ilmu. Diantara contoh nyata tipu daya 
setan ini adalah perilaku Khawarij dalam penentangan dan penghinaan mereka kepada 
penguasa kaum muslimin. Mereka tidak menerima kekurangan-kekurangan para 
pemimpin itu seakan-akan mereka sendiri maksum. Setiap kebijakan para pemimpin 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



selalu saja salah dimata mereka karena memang sifat su'udzon menetap dalam hati 
mereka dengan nyaman. 

Saya pernah mendengar dari sebagian pengikut Haji Nur Hasan Ubaidah perkataan 
semisal Abu Bilal diatas. Kalau yang demikian itu diungkapkan oleh orang awam, 
mungkin bisa sedikit dimaklumi, akan tetapi jika muncul dari orang yang mengaku 
memiliki ilmu ad-din, ini sungguh mengherankan. Sampai-sampai mereka mengkafirkan 
para penguasa itu hanya karena mengenakan pakaian ngelembreh (isbal).rjj Padahal 
seharusnya mereka menasehati dengan menemui sang pemimpin secara empat mata, jika 
pemimpin itu mau menerima nasihat kita Alhamdulillah, jika tidak maka kewajiban kita 
sudah ditunaikan. 

£j (jiaUc C 1 > >ir> < _ 5 i^ dljill ~j5^ tlW f^-^ ^ Jaic-ll dlaJa (jjia. Ljj!5 L. laJ La ( aic. (jj 
illl < _ 5 il^a ^-jlli xJajuU ^11 (jiaUatl £Lui& Jll £j Ajlj j^jc-ll <jj ^LuiA eljU ^ILjl CllSLa 

( aic. ^jj (jiaUc. (Jill (Jjiull Ljll]! ^ Ulifr ^Alijji Ulic- (JjllS]! -Lull (j) Jj^j ^JJJ '^ C ' 

^Ull ^UVi <i3j| (Jjjuij ^a-uiJ C IjIj La Lul jj aLj La UxaLj la ^j^a> ^jj ^LuiA Lj 

^ > a jj (jl 51^)1 (j-a (JjSJ ^luij AjIc- 

<j1c. ^jJI ^31 la j\£ Vjj (illia <La JjI jli <j 

Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughiroh telah menceritakan kepada kami 
Shafwan telah menceritakan kepadaku Syuraih bin 'Ubaid Al Hadlromi dan yang lainnya 
berkata; Tyadl bin Ghonim mencambuk orang Dariya ketika ditaklukkan. Hisyam bin 
Hakim meninggikan suaranya kepadanya untuk menegur sehingga 'Iyadl marah. ('Iyadl) 
tinggal beberapa hari, lalu Hisyam bin Hakim mendatanginya, memberikan alasan. 
Hisyam berkata kepada 'Iyadl, tidakkah kau mendengar Nabi shallallahu'alaihi wasallam 
bersabda: " Orang yang paling keras siksaannya adalah orang-orang yang paling keras 
menyiksa manusia di dunia?." 'Iyadl bin ghanim berkata; Wahai Hisyam bin Hakim, kami 
pernah mendengar apa yang kau dengar dan kami juga melihat apa yang kau lihat, namun 
tidakkah kau mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
yang hendak menasehati penguasa dengan suatu perkara, maka jangan dilakukan dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika penguasa itu 
mau menerima, itulah yang diharapkan, jika tidak mau menerima maka ia telah 
menunaikan apa yang menjadi kewajibannya." (Imam Ahmad dalam Musnad 3/403). 

Hadits diatas menjadi hujjah bagi orang yang mengaku mengajak kepada persatuan 
(jama'ah), akan tetapi justru mereka lah yang memecahbelah. Kalau benar orang-orang 
yang memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin itu menghendaki persatuan kaum 
muslimin, jalan yang harus ditempuh seharusnya adalah menasehati para penguasa kaum 
muslimin agar berhukum dengan hukum Allah dan menasehati kaum muslimin agar 
mentaati para penguasa selain perintah maksiat. Bukannya menyeru kepada imam baru, 
jama'ah-jama'ah hizbiyah dan persatuan semu yang hakikatnya adalah perpecahan yang 
nyata. 

Nasehat kepada penguasa agar berhukum dengan hukum Allah adalah amalan yang 
mulia. Namun kalau memang Allah Ta'ala belum takdirkan para penguasa kaum 
muslimin berhukum secara keseluruhan dengan hukum Allah, maka dengan nasehat 
tersebut kewajiban kita telah terlaksana, adapun dosanya ada pada penguasa-penguasa 
tersebut. 

Sebagaimana hadits yang telah lalu, 

"Duhai celaka kamu wahai Ibnu Jumhan, hendaklah kamu selalu bersama As-Sawadil 
A'zham, hendaklah kamu selalu bersama As-Sawadil A'zham. Jika sang penguasa mau 
mendengar sesuatu darimu, maka datangilah rumahnya dan beritahulah dia apa-apa yang 
kamu ketahui, jika ia mau menerimanya, itulah yang diharapkan, dan jika tidak, maka 
tinggalkanlah, karena kamu tidak lebih tahu daripada dia." (Imam Ahmad dalam Musnad 
4/382) 

Hadits diatas juga merupakan hujjah bagi yang suka mengekspos kesalahan-kesalahan 
penguasa didepan umum, menyebarkannya dan memprovokasi untuk melawan penguasa. 
Sebab kalau memang benar orang tersebut menginginkan kebaikan dan dilandasi 
semangat keikhlasan dan ingin memberi nasihat, seharusnya orang itu mengamalkan apa 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



yang Nabi shallallahu'alaihi wasallam perintahkan, "jangan dilakukan dengan terang- 
terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua", dengan demikian mudah- 
mudahan lebih bisa diterima. 



HI Padahal imam bithonah mereka sendiri pun pakaiannya terbukti tasyabuh dan syuhroh 
sebagaimana nanti akan datang pembahasannya, insyaAlloh. 

Imammah Rahasia (10) 
Kesepuluh, 

Diantara ciri kebatilan keimaman Haji Nur Hasan dan pengikutnya adalah rahasianya 
bai'at dan imamah mereka ditengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah kerancuan lain 
dari berbagai kerancuan pengakuan imamah mereka, baik secara akal waupun nash. 

Umar bin Khattab radhiyallahu'anhu sangat keras dalam mengecam dan memperingatkan 
kaum muslimin agar jangan sampai terjatuh dalam cara-cara semacam ini dalam masalah 
imamah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ashim dalam Al-Mudzakkir wa 
At-Tadzkir hal. 91 - cet Dar Al-Manar, 

lis 

La ,^"'J A °J lr ~- iil t^ 1 - 3 ^il (Jji"J tj ; (Jla3 IaIjQ 3 xilali ' " Uj f'?J ^-"^ (j' ' . ^ laaJt (jj ^aC ^Jj ; 

l^a^aja t iSUi (3c.ll Ajla IjSj IjS (Jla i_iU=l=JI q\ ; cJla A-iLli Ijili. Lils, cimll (jaji-V £Ui cs4*^ 

Ait ail l^'j j^j cs^ 

Menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Umar dari Zaid ibn 
Aslam dari Bapaknya, beliau berkata: "Telah sampai (suatu berita) kepada Umar bin 
Khathab radhiyallahu'anhu bahwa ada beberapa orang yang akan berkumpul di rumah 
Fathimah. Maka Umar mendatangi Fathimah seraya berkata, "Wahai Putri Rasulullah n, 
tak ada seorang pun yang yang lebih kami cintai dibandingkan ayahmu, dan tak ada 
orang yang paling kami cintai setelah ayahmu dibandingkan anda. Sungguh telah sampai 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



berita kepadaku bahwa ada beberapa orang yang berkumpul di sisimu (secara rahasia). 
Demi Allah, jika sampai berita hal itu kepadaku, maka sungguh aku akan membakar 
rumah mereka". Tatkala mereka mendatangi Fathimah, maka Fathimah berkata, 
"Sesungguhnya Umar bin Khathab berkata demikian dan demikian. Sungguh ia akan 
melakukan hal itu". Lalu merekapun berpencar sehingga Abu Bakar radhiyallahu'anhu 
dibai'at".JTl 

Dalam riwayat lain, Umar radhiyallahu'anhu berkata, 

(jii alj ^jfill U3jla (j! I ij.* A, 4jc- Jh\ ^ iJaj jSLj 4j«jLii 1 jm <_Sj3l jA I Ijj^a a LajS liAkj Li Lai 

JJC- t jC tjxai ^jLj (jx3 jlLi3 Aj3 (JjSjS -3°^ a j (jl Lajj ^ V Li ( _ s ic- ^L^jLjLij (jl LaL? IjJuLj I j* ikj (jl 

Demi Allah, kami tidak menemukan hal yang lebih kuat dari pada membai'at Abu Bakar 
dalam pertemuan kami, kami khawatir jika orang-orang itu telah terpisah dari kami, 
sementara bai'at belum ada, maka mereka akan membuat sebuah pembai'atan setelah 
kami. Dengan demikian, boleh jadi kami akan mengikuti mereka pada sesuatu yang tidak 
kami ridlai atau berseberangan dengan mereka, sehingga akan terjadi kehancuran. Maka 
barangsiapa membai'at seorang amir tanpa musyawarah kaum muslimin, sesungguhnya 
bai'atnya tidak sah , dan tidak ada hak membai'at bagi orang yang membai'atnya , 
dikhawatirkan keduanya (orang yang membai'at dan dibai'at) akan dibunuh". (Hadits ini 
dalam Musnad Ahmad (1/55) no. 391 dan Shahih Bukhari no. 6329). 

Sahabat Ali radhiyallahu'anhu pun berpendapat bahwa bai'at untuk imamah itu bukan 
bai'at secara rahasia. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Kitab Fadhail 
ash-Shahabah (2/573) no. 969, 

1G. Lu3 ( ' a i a^aJ (jj (j^ a i a\ \ jj3 

;(Jlla3 iLk 4J jjLo jjiajjAll JsH 0 ' u! I dJLaa c)40 *^Ls 1(3^ 'Jj'^ 1 ^ * * ' r ~ J 'ts^ fr* ' " ' ''^ •'-^ AjaliJI (jjl 

^gjU ; Jll £1 V <3=>- IcSLal tAjlc ll^^J lalajj dii.ll ;lla « Jla '(^Ic. ^Ua ;<Jll c^c-LLJI 3 JJ^-o j^- 0 ^' J^?' L)! 

;l jJLsa Ajit I jikia tdUJI <jic. I jj^^ t^Lill oIjU c<jLj <l1c. (jlilj 'Ljlkia ojli ^jjli 4(34- jil iaj i jllll (^Ic. 
^ ^la i^jijjj V " ; ( ^ic. (JLas tiilio Ljj ^$=J li=J ( il>u t^lilk 5-? (_>uLil] Vj cijii is dji-jil li* j] 

j^lj tl^ul (jj^J V l_yJ*JJ j!^ LS^ ^'l.? Ul^ '<-^ " (3^ ^ ^ ( J±a\ -£i LS AM Jji. Jijj 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Sungguh telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Yusuf, sungguh menceritakan 
kepada kami Abdul Malik yakni Ibn Abi Sulaiman dari Salamah ibn Kuhail dari Salim 
ibn Abi Al-Ja'di dari Muhammad ibn Hanafiyah ia berkata, "Aku bersama Ali saat 
Utsman dikepung, lalu datanglah seorang laki-laki dan berkata, "Amirul mukminin telah 
terbunuh". Kemudian datang laki-laki lain dan berkata, "Sesungguhnya amirul mukminin 
baru saja terbunuh". Ali segera bangkit namun aku cepat mencegahnya karena khawatir 
keselamatan beliau. Beliau berkata, "Celaka kamu ini!". Ali segera menuju kediaman 
Utsman dan ternyata Utsman telah terbunuh. Beliau pulang ke rumah lalu mengunci 
pintu. Orang-orang mendatangi beliau sambil mengedor-ngedor pintu lalu menerobos 
masuk menemui beliau. Mereka berkata, "Lelaki ini (Utsman) telah terbunuh. Sedangkan 
orang-orang harus punya khalifah. Dan kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak 
daripada dirimu". Ali berkata, "Tidak, kalian tidak menghendaki diriku, menjadi wazir 
bagi kalian lebih aku sukai daripada menjadi amir". Mereka berkata, "Tidak demi Allah 
kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak daripada dirimu". Ali berkata, "Jika kalian 
tetap bersikeras, maka bai'atku tidak boleh menjadi bai'at yang rahasia . Akan tetapi 
aku akan ke mesjid, barangsiapa ingin membai'atku maka silahkan ia membai'atku". Ali 
pun pergi ke mesjid dan orang-orang pun membai'at beliau". \2] 

Andaikata mereka berdalil dengan perkara Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pada 
Bai'at Aqobah (secara rahasia), maka mereka telah salah dalam hal ini. Sebab bai'at 
tersebut merupakan kekhususan bagi beliau shallallahu'alaihi wasallam sebagaimana 
dipahami dari isi bai'at tersebut. 121 Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda pada 
Bai'at Aqabah: 

"Kalian berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan semangat 
maupun malas, dan berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Untuk beramar 
ma'ruf dan nahi munkar. Kalian berkata karena Allah, untuk tidak takut karena Allah 
terhadap orang yang mencela. Kalian menolongku jika saya datang ke Yatsrib, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, dan kalian 
akan mendapatkan surga".[4] 

Perlu diperhatikan juga, bahwa baiat tersebut diberikan kepada Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam sedang beliau adalah orang yang dipersiapkan oleh Rabb 
semesta alam untuk menjadi amir bagi orang-orang mukmin. Siapakah di jaman sekarang 
ini orang yang mengaku seperti beliau di dalam persiapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 
?!!!. 

Bahkan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam sendiri telah memerintahkan kepada 
umatnya agar menjauhi gerakan-gerakan rahasia, dan memerintah mereka agar tetap 
sabar dalam mentaati para penguasa. 

Imam Ath-Thahawi dalam Musykilul Atsar (6/152) no. 2230 meriwayatkan, 

J yjij JUa tji^ajl Jlia ^Lij AjIc Atll ^-L-a ^jll Jkj ^ I U^ 3 __> aC " (JJ' (jC- £3Ll (jC (jj 
_^>jxjj gaJij SlSjJI ^jjj S^lLall ~ j'j ^ ''}'" ci?-J J~ ^JjjJ V ^JC, | J <jic. iil ( _ s lj-a 

Bab penjelasan tentang persoalan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam mengenai perintah beliau agar melazimi keterbukaan dan 
peringatan beliau dari bahaya ketertutupan: Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu 
Dawud beliau berkata: menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ash-Shabah, 
menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abdurahman Al-Jamhi dari Ubaidullah bin Umar 
dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu yang berkata: Datang seorang laki-laki 
kepada Nabi shallallahu'alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah nasihati saya". 
Beliau shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Beribadahlah kepada Allah dan jangan 
menyekutukan-Nya Azza wa Jalla dengan sesuatupun, dirikanlah sholat, tunaikanlah 
zakat, dan puasalah dibulan ramadhan, hajilah ke Baitullah dan umrohlah. Dengar dan 
taatlah (kepada pemerintah), lazimilah keterbukaan, dan waspadailah sirriyah 
(ketertutupan/ kerahasiaan)".[5J 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



£11 Dan telah meriwayatkan pula Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (8/572/4), 
semisal ini. 

121 Atsar ini dikeluarkan juga oleh Abu Bakar Al-Khalal dalam As-Sunnah no. 629 dan 
no. 630, kemudian aku melihat bahwa Al-Ajuri mengeluarkannya juga dalam Asy- 
Syari'ah no. 1194. Isnad atsar ini hasan, karena Abdul Malik bin Abi Sulaiman shaduq, 
telah ditsiqahkan oleh lebih dari satu orang. 

13J Lihat Al-Bai'atu Baianas Sunnati wal Bid'ati Indal Jama'atil Islamiyah, Syaikh Ali 
Hasan Al-Halabi &\ 

[41 Ahmad (3/322) no. 14496. 

£5J Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Ashim dalam Kitabus Sunnah (no 887) 
tambahan dalam kurung darinya. Hadits ini dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam Zhilal 
Al-Jannah (no. 1070), beliau berkata: "Isnadnya jayyid". Hadits ini diriwayatkan juga 
oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 165, beliau berkata, "Shahih dengan syarat 
Bukhori dan Muslim", dan disetujui adz-Dzahabi, lalu diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi 
dalam Syu'abul Iman (no. 3975), semuanya dari jalan Muhammad bin Sabah. Dan Al- 
Hasan juga meriwayatkan hadits ini secara mauquf pada Umar. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



BANTAHAN ILMIYAH UNTUK ISLAM JAMA' AH (LDII) SERI 2 

Terbuktilah Bukan Thaifah Manshuroh (11) 

Kesebelas, 

Di rahasiakannya gerakan dakwah mereka itu, justru semakin menegaskan bahwa klaim jama'ah 
mereka sebagai Thaifah manshuroh adalah tidak benar. Sebabnya Thaifah manshuroh yang 
sesungguhnya itu tidak merahasiakan manhajnya, bahkan manhaj mereka jelas dan dikenal 
sebagaimana dalam hadits. 

Imam Muslim (3/1523) no. 1920: 

j^ji Jjc. (^j'l Jjc. i-Jjj! Qc. Jjj jj| jAj jIJul IjllJ n (jj <JJJ3j ^Siall (*-Jfjll _>jlj JJ' (jJ ^J*'" ^ w 



Menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Abu Rabi'i Al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id, 
mereka berkata: menceritakan kepada kami Hamad dia ini Ibn Zaid dari Ayub dari Abu Qilabah 
dari Abi Asma dari Tsauban yang berkata, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: 
"Tidak henti-henti Thoifah ^ dari umatku dalam keadaan dhohir diatas kebenaran, tidak 
membahayakan 111 orang yang melecehkan mereka sehingga datang perkaranya Allah dan 
mereka dalam keadaan demikian".[3] 

http://syiartauhid.info/ 




Tirmidzi 2001 - 3000 



Al-Hafizh Ibn Hajar berkata dalam Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari (20/ 369) tentang makna 
dhohir. 

"Yaitu atas orang yang menyelisihi mereka, mereka menang, atau yang dimaksud dengan 
dhohir, sesungguhnya mereka tidak bersembunyi-sembunyi bahkan mereka dikenal". 

Yang mana pun makna dhohir ini, tetap saja menunjukan bahwa ath-Thaifah Manshurah tidak 
merahasiakan manhaj dan aqidah, sebab bagaimana mungkin mereka disebut menang kalau 
mereka sembunyi?!. 

Kemudian aku mengetahui pendapat para ulama tentang hal ini, bahwa Ahli Hadits lah yang 
layak disebut sebagai Thaifah Manshuroh bukan selainnya, sebab mereka ini adalah kelompok 
yang paling mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan orang-orang 
yang paling antusias dalam mengamalkannya.J4] Kisah mereka tidak tersembunyi, aqidah 
mereka jelas, dikenal lagi lantang, pendapat-pendapatnya dikutip, dan kitab-kitab mereka 
diakui. 

Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya Syarafu Ashaab Al-Hadits dengan 
sanadnya sampai kepada Imam Abu Isa at-Tirmidzi (w. 279 H) yang berkata, Muhammad ibn 
Ismail (yaitu Imam Bukhari w. 256 H) berkata, Ali ibn Madini (w. 234 H) berkata tentang hadits 
Thaifah Manshuroh, 

"Mereka adalah ahli hadits". [5J 

Demikian pula yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak (w. 181 H)[6], Ahmad ibn Hambal (w. 
241 H) £7L Ibn Qutaibah (w. 276 H)I8J, Ibn Hibban (w. 354 H) \9\, dan Iain-Iain. 

Imam Tirmidzi (w. 279 H) dalam Sunan setelah menyebutkan hadits (no. 2167) berkata, "Dan 
tafsiran al-jama'ah menurut para ulama adalah ahli fikh, ahli ilmu dan ahli hadits...". 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Jl] Thoifah bisa bermakna satu orang, sebagaimana kata Imam Bukhori dalam Shahihnya Kitab Akhabaril 
Ahad, Bab Ma Ja'a Fi Ijaroh Khabarul Wahid... (13/231 -Fath): 

^gi (Jki (Jlia! jla . ( I jffial (jjiaj-*^ qa (jliajlL (jjj ) ^5^*3 ^5J^ AijUa QijJl t _ s .a.mjj 

"Dan seorang dapat dipanggil Thoifah, sesuai dengan firman Ta'ala: "Dan jika ada dua golongan (Thoifah) 
dari orang-orang mukmin". Sekiranya ada dua orang yang saling bunuh, maka keduanya termasuk dalam 
kandungan ayat tersebut". 

Ibn Hajar kemudian berkata (Al-Fath (13/231)): 

fijlc. j (JjjUc- (jJ (jC (J jlia jA J Q^^i ^ J ^ i^ljll (JjlXL 4 3j1 L Jal] (jl 

"Sesungguhnya lafazh Thoifah berarti satu orang atau lebih, tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. 
Pendapat ini dinukil (dimangkul) dari Ibn Abbas dan lainnya, seperti An-Nakha'i, Mujahid, sebagaimana 
dinukil oleh Ats-Tsa'labi dan selainnya". 

Lihat juga perkataan Ibn Atsir dalam An-Nihayah fi Gharibul Atsar (3/336), semakna dengan ini. 
[2JSyaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syintiqhi berkata, 

"a , o ' o , ' i , a ) ' > i ' : '+ 

(JjUjoj ^ (JUiallj -3 La Ij^l Us3^ L)/*J' ^-M-i <^*-5 'U^""^J S °i ■ 

"Dan para ulama telah menyatakan bahwa kemenangan para Nabi ada dua macam: Pertama, 
menang dengan hujjah dan bayan (penjelasan) dan ini ditetapkan bagi seluruh Nabi, (dan 
kedua), menang dengan pedang dan tombak, dan ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang 
mereka memang diperintahkan berperang dijalan Allah". Lihat Tafsir Adhwaa Al-Bayan (1/353). 

[3J Dikeluarkan juga oleh Tirmidzi (4/504) no. 2229, Ibn Majah (1/5) no. 10 dan lainnya. Telah 
dikeluarkan riwayat semisal dari Mughirah ibn Syu'bah, Mu'awiyah, Jabir, Imran ibn Husein, 
Qurrah ibn lyas Al-Muzani, Jabir ibn Samurah, Sa'ad ibn Abi Waqash dan Iain-Iain sehingga 
mutawatir sebagaimana kata Ibn Taimiyyah dalam Iqtidha as-Shiraath al-Mustaqim. 

[41 Imam Abu Muhammad bin Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadits pada Pasal Dikr Ashabul 
Hadits (1/127 -cet Maktab Al-lslami): 

j t^yiilc- 1 g jc. (jlS (j<a 1 $jlc Aiiij cUja^jx-a 1 g jc. (jlS qa (jluilj illjlj ill^jiLa (jl£ (jl isj 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Kemudian mereka (Ahli Hadits) terus membahas dan menyaring riwayat-riwayat tersebut sampai mereka 
paham, mana yang shahih dan mana yang lemah, yang nasikh dan yang mansukh, dan mereka 
mengetahui siapa saja dari kalangan fuqaha' yang menyelisihi berita-berita tersebut karena ra'yu-nya, lalu 
memperingatkan mereka. Dengan demikian, kebenaran yang tadinya redup kembali bercahaya, yang 
tadinya kusam menjadi cerah, yang tadinya bercerai berai menjadi terkumpul. Demikian pula orang-orang 
yang tadinya menjauh dari sunnah, menjadi terikat dengannya, yang tadinya lalai menjadi ingat kembali 
kepadanya, dan yang dulunya berhukum dengan ucapan si fulan dan si fulan walaupun terbukti 
menyelisihi Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam menjadi berhukum dengan sabda Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam...." 

Imam Al-Hakim dalam Muqadimah Ma'rifatu Ulumul Hadits (hal 3 -cet Darul Kutub llmiyah) berkata: 

ji&clic. Ijliswj i^A(.\jj Ulill Ijii J2j iiSUiS jjjjjSj V i tXj tjjjllll jai. jLuAajl i— i -\ .'.-it q\ U.j«> ll^La iai j 

"Dan sungguh semuanya benar, sebab memang Ashabul Hadits adalah sebaik-baiknya manusia. 
Bagaimana tidak demikian? Mereka telah mengorbankan dunia seluruhnya di belakang mereka. 
Kemudian menjadikan penulisan sebagai makanan mereka, penelitian sebagai hidangan mereka, 
mengulang-ulangnya kembali sebagai istirahat mereka..." 

[51 Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarafu Ashaab Al-Hadits (1/27 - cet Darul Ihyaus Sunnah) 
Mldem (1/26). 
IZ1 Idem (1/27). 

MTa'wil Mukhtalaful Hadits 51 
M Dalam Shahih (1/14 - al-ihsan) 



Berlebihan Dalam Masalah Imammah (12) 

Keduabelas, 

Jama'ahnya Haji Nur Hasan telah berlebihan dalam meletakan masalah imammah (keimaman) 
sehingga sampai meletakan masalah ini diatas rukun Islam yang lima, bahkan sebagai syarat 
diterimanya rukun Islam yang lima dan semua amalnya, bahkan orang Islam yang tidak 
melakukan syirik sekalipun kalau tidak membai'at imam (lebih khusus lagi imam mereka) maka 
semua amalnya itu tidak akan diterima, bai'at kepada imam dianggap sebagai pengesah 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



keislaman seseorang dan menghalalkan hidupnya, seakan-akan dengan inilah Islam itu dibangun 
dan karena inilah Islam itu disebarkan. 

Ini tentu saja pemahaman yang batil, sebab syahadatlah yang menjadi pen-sah keislaman 
seseorang bukan bai'at menurut ijma kaum muslimin. 

Allah Ta'ala berfirman, 

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku". (Adh- 
Dhariyat 56). 

Manusia diciptakan Alloh untuk mentauhidkan-Nya bukan untuk mentauhidkan keimaman Haji 
Nur Hasan. 

Dan Allah Ta'ala Berfirman : 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa 
yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya (An-Nissa 48). 

Dan masalah tidak membai'at imam bukan syirik menurut ijma kaum muslimin. 

Bahkan menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyahjl] rahimahullahu (w. 728 H/ 1328 M) dalam 
Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah (1/75 - Tahqiq Dr. Muhammad Rasyid Salim), itiqad yang 
demikian dianggap kekufuran, beliau berkata, 

"Sesungguhnya yang berpendapat, (bahwa masalah 'Imammah' merupakan tuntutan yang 
paling urgen di dalam hukum Islam dan merupakan masalah kaum muslimin yang paling mulia) 
adalah dusta belaka berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, baik dari kalangan Ahlus 
Sunnah maupun kalangan Syi'ah (yakni Syi'ah yang awal -pen). Bahkan pendapat seperti itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



adalah sebuah kekufuran. Sebab masalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih penting 
daripada masalah 'Imammah'. Hal itu sudah sangat dimaklumi di dalam dinul Islam. Seorang 
kafir tidak akan menjadi seorang mukmin hingga ia bersyahadat Laa llaaha lllallaahu wa Anna 
Muhammadan Rasulullah. Atas dasar itulah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam memerangi 
kaum kafir yang awal." 

Yang benar, masalah keimaman itu adalah fardhu kifayah, tidak termasuk usuluddin, dan tidak 
pula untuk menghalalkan hidup seseorang. Imam Al-Mawardzi dalam Ahkam Al-Sultaniyah (1/4) 
berkata: 

"Apabila telah pasti kewajiban adanya sebuah imammah, maka hukumnya menjadi fardhu 
kifayah, sebagaimana hukum jihad dan menuntut ilmu". 

Lebih jauh lagi, jama'ah Nur Hasan Ubaidah telah mencoba memasukan keimaman kedalam 
rukun Islam yang lima dengan sedikit permainan kata-kata, mereka biasa berkata, "Rukum Islam 
itu adalah lima -Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu- kemudian diteruskan 
dengan beramir, berbai'at, dan taat". 

Padahal sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam saja tidak seberani mereka dalam 
masalah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad (2/26) no. 4798 : 

ijli M JjjIu jI^JI j (J?-j cjlaa ijli .« (jLjaij ^ y-^j ^-ujjI J c«)J i«l VI 4JI V Sil^i 

Menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dari Manshur dari Salim bin Abi Al-Ja'di dari Yazid 
bin Bisyr dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu yang berkata, 'Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: 
Syahadat bahwasanya tiada yang berhak diibadahi selain Allah (dan Muhammad Rasulullah); 
Mendirikan shalat; Mengeluarkan zakat; Melaksanakan haji ke Baitullah; Serta melakukan puasa 
pada bulan Ramadhan". Kemudian seorang laki-laki berkata kepada Ibn Umar, "Dan jihad fi 
sabilillah". Ibn Umar menjawab, "(Ya) Jihad itu memang baik akan tetapi beginilah yang 
disabdakan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam kepada kami".[21 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Lihatlah seorang sahabatpun sangat hati-hati dalam masalah ini. Mereka tidak berani 
memasukan sedikitpun anggapan baik mereka kedalam syari'at yang telah disebutkan Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam kepada mereka. 



[11 Beliau adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Syaikhul Islam 
yang terkenal. Diantara murid beliau adalah Al-Hafizh Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu 
Qayyim dan lainnya. 

[21 Hadits ini rijalnya tsiqah selain Yazid bin Bisyr, dia ini majhul sebagaimana kata Abu Hatim, 
akan tetapi Ibn Hlbban memasukannya dalam Ats-Tsiqah. Penguat baginya adalah hadits Ibn 
Umar dalam Bukhori no. 4153, dan dari jalan lain dalam Ahmad (2/93). 



Benarkan Para Ulama Darul Hadits Seperti Mereka? (13) 

Ketigabelas, 

Tidak benar jika pemahaman jama'ah Nur Hasan diatas dinisbatkan kepada ulama Mekkah dan 
Madinah sebagaimana pembenaran yang sering dilakukan oleh jama'ahnya Haji Nur Hasan 
Ubaidah. Bahkan para ulama tidak mungkin berpemahaman seperti diatas karena sangat jelas 
kebatilannya. 

Imam Masjidil Harom, murid Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah yaitu Syaikh Abdullah Khayath 
rahimahullahu [1] dalam kitabnya Dalil Al-Muslim fi Al-I'tiqad wa Ath-Thathahir berkata: 

jja£j j 4jjU-uj ^ jp\ (jj^J M V] <lj V J j3 j i Jh a-lia* jj 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



aii! <Lkjl t 3^. jlill j 3a. ^LiaJI j <La ^jj j l&lall j aJ^ujj j <ui! 

faluba j a Ail sljj) "(Ja*J! (j-a ^* CS"^ ^ *' l ? > ^ 

"Tauhid menjadi sebab seseorang masuk surga dan dilebur dosa-dosanya. Manusia, karena sifat- 
sifat kemanusiaannya dan karena memang dirinya tidak maksum, suatu ketika pasti akan 
terpeleset dan terjerumus melakukan kemaksiatan. Jika dia seorang yang benar-benar 
mentauhidkan Allah, murni dan bebas dari kotoran syirik, maka ketauhidan dan keikhlasannya 
dalam mengucap 'lailahailallah' itu akan menjadi sebab dileburnya dosa-dosa dan 
kemaksiatannya itu. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, 
"Barangsiapa bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, juga bersaksi bahwa Isa 
adalah hamba dan utusan-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh 
dari-Nya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya, maka pasti 
Allah akan memasukannya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukannya". (Hadits ini 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)". 

Dinukil oleh Mudaris di Darul Hadits Mekkah yaitu Syaikh Muhammad ibn Jamil ibn Jainu v \2], 
dalam kitabnya Minhajul Firqatun Najiyah wa Thaifah Manshurah. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sampul kitab Miftahul Jannah 



Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi rahimahullahu adalah pengajar di Darul Hadits Mekkah 
sejak sekitar tahun 1353 H (1934 H) sampai meninggalnya tahun 1379 H (1959 M). Jika H. Nur 
Hasan Al-Ubaidah mengaku pernah belajar sebelum tahun 1941 M di Darul Hadits maka bisa jadi 
pernah belajar kepada Syaikh Al-Ma'shumi ini. Biografi singkat Al-Ma'shumi rahimahullahu 
disebutkan oleh Syaikh Ali Hasan Al-Halabi M <^dalam muqadimah tahqiq beliau atas kitab 
Syaikh Al-Ma'shumi rahimahullahu yang berjudul "Miftahul Jannah: Lailahailallah" ("Kunci 
Surga: lailaha-ilallah"). Dalam kitab ini (hal. 38). Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi 
rahimahullahu pun menulis, "Ketahuilah sesungguhnya Lailahailallah adalah kalimat yang 
membedakan antara kafir dan islam, itulah kalimat takwa ... yang dikehendaki bukanlah ucapan 
dalam lisan saja tapi bodoh dalam maknanya. (kalau hanya lisan) orang munafik pun 
mengatakannya juga". 

Jadi menurut Syaikh-Syaikh Di Masjidil Harom dan Darul Hadits, tauhidlah yang menjadi kunci- 
kunci surga, bukan imamah. Ini tentu bertentangan dengan aqidahnya Haji Nur Hasan dan 
pengikutnya yang menyatakan bahkan belum sah Islamnya atau tidak akan masuk surga jika 
seseorang belum berbai'at kepada imamnya. Padahal telah ma'ruf bahwa Nur Hasan Al-Ubaidah 
mengaku belajar di Darul Hadits dan Masjidil Harom. [3J Anehnya tidak diketahui Al-Ubaidah 
mendakwahkan atau mengajar tauhid secara mendalam dengan keterangan makna-maknanya 
sebagaimana para syaikh di Darul Hadits. Justru malah menyeru kepada imamah dan bai'at 
kepada dirinya. 



[11 Beliau adalah Abdullah bin Abdul Ghani Khayath. Salah seorang murid Syaikh Abdul Dhahir 
Abu Samah, juga pengajar dan imam di Masjidil Harom dan Darul Hadits. Bapak dari Syaikh 
Usamah Khoyath Imam Masjidil Harom yang sekarang. Wafat tahun 1415 H (1994 M). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[21 Ahli hadits dan penulis yang membekas dihati, Pengajar di Darul Hadits Mekkah, dan salah 
seorang murid dari Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syaikh Jamil wafat tahun 1431 H 
(2010 M) di Mekkah. 

[31 Dalam buku Bahaya Islam Jama'ah hal. 85 disebutkan, "Nur Hasan menyebut ia telah belajar 
Al-Qur'an dan Hadits di Saudi Arabia selama 18 tahun. Tapi H. Khoiri yang antara tahun 1930- 
1940 bermukim di Mekkah bilang Cuma 5 tahun saja. H. Khoiri tahu persis soal itu. Karena tahun 
1935 pada saat Nur Hasan tiba, Khoiri menjadi ketua Rukbat Nahsyabandi, sebuah asrama 
pemukim di Saudi Arabia. Harap maklum, Rukbat ini tidak ada hubungannya dengan Tharekat 
Nahsyabandi. Nur Hasan langsung tinggal di asrama itu, lantaran H. Mahfudl, kakak kandungnya 
sudah lebih dulu tinggal disana". 

Tapi menurut Makalah CAI -makalah resmi dalam jama'ah ini- disebutkan bahwa Nur Hasan 
belajar kurang lebih 10 tahun sejak tahun 1929. 



La Yahilu (14 - 1) 



Hadits pertama, 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad (2/176) no. 6647, 

^ji-a ^ll lij^J ijljj^c- (jj Jll -ilc. Qc. j^jLilaJI ^JUj ^gJl Qc. SjJJA (jJ auI -lie. liiiii. (J15 jjjjti. liiiSi. 

jii -Cilsili] (J?u ^ j ojij tJ a=». j rtl isi £U t jlc £_uj ji (J^jl (Jau Vj iSJ^ (ji^jaJ iijill J^ij (ji <-5?»J V l)^ plluj 4jlc 
1 «g JaJ La jjjJ (jlil oils (jJajb [ jjj_jiL jjj Jau V j gAj^j f^fo^- ^JJ" 1 ^ j[] fjj U^jW U-^J^j 

Menceritakan kepada kami Hasan, menceritakan kepada kami Ibn Lahi'ah , beliau berkata, 
menceritakan kepada kami Abdullah ibn Hubairah dari Abi Salam al-Jaitsani dari Abdullah bin 
Amr sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal menikahi 
seorang perempuan dengan mencerai perempuan yang lain, dan tidak halal bagi seorang laki- 
laki menjual atas dagangan temannya sehingga temannya meninggalkan dagangan itu, dan tidak 
halal bagi tiga orang yang berada di tanah padang tidak bertuan, kecuali mereka mengangkat 
salah satunya jadi amir atas mereka, dan tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu 
tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan temannya (yang satu diacuhkan)". 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Dari segi sanad, hadits ini dhaif ka rena Ibn Lahi'ah. Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadits Adh- 
Dhai'fah jilid 2 no. 589 mendhaifkannya. Imam Tirmidzi dalam Sunan (1/16) no. 10, setelah 
meriwayatkan salah satu hadits Ibn Lahi'ah mengatakan, "...dan Ibn Lahi'ah ini dha'if disisi ahli 
hadits". Para ulama yang mengutip hadits ini menyebutkannya hanya sebagai penguat saja 
bukan menjadikannya pedoman pokok sebagaimana Jama'ahnya Bapak Nur Hasan. 

Dari segi makna, andaikata shahih sekalipun, tidak bisa hadits ini dijadikan dalil untuk 
mengkafirkan mereka yang dianggap tidak mengangkat amir. Kalau kita memperhatikan 
keseluruhan matan hadits tersebut. Orang yang menikahi seorang perempuan dengan mencerai 
perempuan yang lain, seorang laki-laki menjual atas dagangan temannya, dan tiga orang yang 
berada di suatu tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan yang satunya. Bukankah, tidak 
ada yang berpendapat kekafiran orang-orang yang melakukan dosa-dosa demikian?!. Padahal 
semuanya diawali oleh kata "La yahilu...". 

lihat selanjutnya (2) (3) (4) 
La Islama ... (14 - 2) 

...Vl pQ V &o 
Atsar kedua, 

Atsar itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan (no. 251): 

j <1 IS!>L* [jlS 4ia jlc. ^jjc 4_oJa oij^j j^j t f^j ^ <ssll 

Mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun, mengabarkan kepada kami Baqiyah, menceritakan 
kepada kami Sofwan ibn Rustum dari Abdurahman ibn Maisaroh dari Tamim Ad-Dari yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



berkata, "Sebagian manusia bersikap berlebihan dalam membangun di zaman Umar, berkata 
Umar, "Hai orang-orang Arab, tanah !, tanah!. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan 
berjama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan adanya keamiran dan tidak ada keamiran 
kecuali dengan taat. Barangsiapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya karena 
ilmunya/pemahamannya maka akan menjadi kehidupan bagi dirinya sendiri dan juga bagi 
mereka, dan barangsiapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya tanpa memiliki 
ilmu/pemahaman, maka akan menjadi kebinasaan bagi dirinya dan juga bagi mereka". 

Dari segi sanad, atsar ini dha'if, tidak shahih dari Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di 
dalam Sunan-nya (1/79) no. 251 dan Ibn Abdil Barr dalam Jamiul Bayan al-llmu no. 244. 
Kelemahannya karena adanya perowi bernama Shafwan ibn Rustum. Imam Dzahabi v dalam 
Mizan al-l'tidal (jilid 3 biografi no. 3902 -cet Darul Kutub Al-llmiyah) mengatakan, "Shofwan ibn 
Rustum (meriwayatkan) dari Ruh ibn Al-Qasim, dia tidak dikenal (majhul). Berkata Al-Azdi, 
"Munkarul hadits". Kelemahannya bertambah-tambah dengan keterputusan antara 
Abdurahman bin Maisaroh dan Tamim, dimana Abdurahman sebenarnya tidak pernah bertemu 
Tamim, disamping Baqiyah juga seorang mudalis. Memang ada beberapa ulama yang 
menghasankan hadits ini karena ada penguat dari perkataan Abu DardaJTL akan tetapi yang 
rajih adalah kedhaifannya. 

Dari segi makna, andaikata shahih, ada perbedaan antara mereka dengan ulama ahlus sunnah 
dalam memahami atsar ini. Perkataan 'la Islama' bukan berarti belum sah Islamnya (belum 
Islam). Melainkan dalam arti kesempurnaan, tidak sempurna Islamnya orang yang tidak 
mengikuti jama'ah. Sebagaimana disampaikan oleh pengajar di Masjidil Harom, Syaikh Sholih Al- 
Abud <^..[2j Kemudian, para ulama yang menggunakan atsar Umar itu, tidaklah 
memaksudkannya untuk jama'ah-jama'ah hizbiyyah sirriyyah model mereka. Bahkan justru para 
Ulama menggunakan atsar itu untuk menyerang firqah-firqah seperti mereka yang keluar dari 
penguasa muslim dan jama'ah kaum muslimin. 

Sebagaimana yang nampak dari perkataan Syaikh Ibnu Barjas [3J yang mengutip atsar ini secara 
makna dalam sebuah kitab yang sebenarnya dikutip juga oleh mereka dalam Kitab Muktashor 
Jama'ah wal Imammah, hanya saja mereka tidak menyampaikan dari kitab itu kepada 
jama'ahnya kutipan-kutipan dibawah ini, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Sesungguhnya mendengar dan taat kepada pemerintah Muslim adalah salah satu pokok aqidah 
salafiyyah. Banyak kitab-kitab yang telah memuat permasalahan ini, yang disertai dengan 
penjabaran dan penjelasannya. Hal ini tidak lain karena penting dan agungnya perkara ini. 
Urusan agama dan duniaJ4] akan menjadi baik bila penguasa didengar dan ditaati. Sebaliknya 
timbulnya kerusakan dalam masalah agama dan dunia terjadi bila pemerintah sudah ditentang 
dengan perkataan maupun perbuatan. Perlu diketahui, bahwa dalam Islam, ad-Din ini tidak 
tegak kecuali dengan jama'ah, dan jama'ah tidak tegak kecuali dengan imammah, dan imammah 
tidak akan tegak kecuali dengan mendengar dan taat . Berkata Al-Hasan Al-Bashri - 
rahimahullahu Ta'ala- tentang (makna) Amir, "Mereka adalah yang menguasai kita dalam lima 
perkara: Shalat jum'at, shalat jama'ah, hari raya, pertahanan dan penegakan hukum .... " 
(Mu'amaltul Hukam hal. 7 -cet Maktabah Ar-Rasyid). 

Ini penegasan bahwa yang dimaksud amir oleh ulama bukan amir jama'ah hizbiyah atau amir 
dakwah seperti jama'ahnya Haji Nur Hasan Ubaidah. Sebab amir-amir jamaah hizbiyah tidak 
menguasai kelima perkara ini. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

Syaikh Ibnu Barjas berkata pula pada hal. 39: 



"Kaidah yang kelima: Imam yang diperintah Nabi n untuk ditaati adalah para imam yang 
keberadaannya konkrit diketahui, memiliki kekuasaan dan kemampuan". Adapun orang yang 
tidak jelas atau yang tidak memiliki kekuasaan sedikitpun, maka bukanlah termasuk amir yang 
diperintahkan oleh Nabi untuk ditaati. Berkata Syaikhul islam Ibn Taimiyah rahimahullahu: 
"Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam telah memerintahkan agar kita 
mentaati pemimpin yang ada dan telah diakui kekuasaan dan kedaulatannya untuk mengatur 
manusia, tidak memerintah kita untuk mentaati pemimpin yang tidak jelas dan tidak diketahui 
keberadaannya, juga tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan sedikitpun". (Minhajus 
Sunnah An-Nabawiyyah (1/115). 

Dan pada hal. 40 beliau berkata, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Barangsiapa menganggap dirinya sebagai ulil amri yang mempunyai kekuasaan dan 
kemampuan untuk mengatur manusia, lalu mengajak manusia untuk mendengar dan taat 
kepadanya atau ada sekelompok jamaah yang membai'atnya untuk wajib didengar dan ditaati, 
serta memprovokasi manusia agar mau bergabung bersamanya untuk mengembalikan hak-hak 
kepada yang berhak dengan menggunakan berbagai nama dan slogan sedangkan penguasa yang 
sah masih tegak berkuasa, maka yang demikian adalah penentangan kepada Allah dan rasul-Nya 
juga menyelisihi aturan syariat dan telah keluar dari jamaah. 

Maka tidaklah wajib untuk taat kepada orang yang seperti ini bahkan diharamkan, tidak boleh 
mengakuinya dan menjalankan hukumnya. Barangsiapa membantu, menolong dan 
mendukungnya dengan harta ataupun perkataan bahkan yang lebih kecil dari itu, maka dia telah 
bekerjasama untuk menghancurkan agama Islam dan membantai umatnya serta membuat onar 
dipermukaan bumi ini. Allah tidak suka terhadap orang yang membuat kerusakan". 



lihat: (11131(41 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[11 Lafazh Abu Darda, 

(Jjla^JQj *A ajla IjJ jc ^j^alllj AcUx^. ^ Vj V j <C-UaJ V] ^2/lLij V 

"Tidak ada Islam kecuali dengan taat, dan tidak ada kebaikan kecuali dalam jama'ah, dan nasihat Allah 
Azza wa Jalla dan bagi Khalifah, dan bagi kaum muslimin semuanya". 

Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid (21/289) dan Ibnu Atsakir (25/24). Atsar ini 
terdapat dalam Kanzul Ummal no. 44282. Dan atsar ini juga dhaif karena keterputusan antara Qotadah 
dan Abu Darda, sebab Qotadah tidak pernah bertemu dan mendengar dari Abu Darda. lafazh yang dikutip 
dari Ibnu Abdil Barr, dan begitu pula dari Ibnu Atsakir dan Kanzul Ummal tidak lengkap, sungguh atsar ini 
telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (no. 15540) demikian pula oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (6/75) dengan lafazh yang lebih jelas: 

*A ajla IjJ aJjjuoj]j Jh ^Lu^iHJ j^x-U^. Vj jii. Vj ^1 <c.lkj V) ^XL>\ V 

■'Laic. (jjLa^AlJj 

"Tidak ada Islam kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada kebaikan kecuali dalam Jama'ah, 
dan nasihat bagi Allah, bagi Rasul-Nya, bagi para khalifah dan bagi orang-orang iman semuanya". 

[21 Saudara kita Al-Fadhil Abu Hudzaifah <^mengatakan: "Ba'da magrib (1 robi'u as-tsany 
1432 atau 16 maret 2011, pada dars muqoddimah kitab syarah 'itiqod ahlisunnah aljamaah li 
imam al-lalikai di sampaikan oleh syaikh DR. Sholeh bin abdullah al-abud (mantan rektor jami'ah 
islam madinah) di masjid nabawi madinah, dalam sesi tanya jawab saya sempat menanyakan 
beberapa point: 

Ada sebuah jama'ah dari jama'ah-jama'ah di indonesia yang mengkafirkan manusia secara umum 
Mereka menggunakan atsar qoul Umar Bin Khottob 

<ciL vj sjuj vj » |jUb Vj vj * ^i^u Vj pu v a!\ <> jVi 

a. Bagaimana kedudukan atsar ini ? 

b. Apa makna <-43*^ 3^ ^dengan sighot tasghir? 

c. Apa makna u^j^' lPO*'? 

d. Apa makna VI pSUaj V Apakah bermakna nafi lil wujud, atau li as-shihah atau naff lil-kamal? 

3. Dan mereka membai'at pada seseorang yang tidak sedikitpun memiliki kemampuan untuk mengatur 
masyarakat (kaum muslimin secara umum) , apakah ini sebuah baiat yang sah atau bathil? 

Transkrip Tanya Jawab: 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Syaikh: na'am, mendekatlah, kamu jauh dariku 

Saya : toyib, ada sebuah jama'ah dari jama'ah-jama'ah di indonesia yang mengkafirkan manusia secara 
umum. mereka menggunakan atsar qoul umar bin khottob, ketika manusia berlomba-lomba meninggikan 
bangunan di zaman umar, maka umarpun berkata; ya golongan uraib ( bentuk tasghir) 

syaikh : melanjutkan 

^Ajjdj Vj SjUj Vj 6 SJUjU V) <C-U1 Vj 6 VI V 4jj (J-ajVl (>ajVl 

A£.Uaj 

Saya : menurut pentahqiq (sunan ad-darimi) bahwa atsar ini dho'if kerena memliki dua illat (cacat). 

Syaikh: tidak, ucapan umar ini tidaklah dhoif secara ijma' (artinya kedho'ifannya masih diperselisihkan di 
kalangan ulama -pent), namun ucapan ini tidaklah dingkari, lagi pula realitasnya juga membenarkan 
perkataan umar ini, yakni untuk menetapi al-muqoddimah (qoul umar rodhiallohu 'anhu yang tercantum 
di bab muqoddimah sunan ad-darimi ) ini, 

^Uj VI cU£ V ^l)t a^U^ V] V 

Tidak ada islam kecuali dengan jamaah (MAKSUDNYA ADALAH TIDAKLAH ISLAM ITU SEMPURNA 
TERKECUALI DENGAN JAMA'AH ) 

4jC.Ua q V) SjUj Vj t SjUL VI 4^U^ Vj 

Saya : berarti penafian itu lil kamal ( peniadaan itu untuk kesempurnaan) , 

Syaikh : ya, laa islama kamil... 

Saya: bukan bermakna lilwujud atau lil as-shihah? 

Syaikh: Bukan, nanti (dilanjutkan-pent) setelah adzan (isya 1 ) 

- — adzan isya' ( kemudian syaikh membahas/menjawab pertanyaan yg sebelum saya) 

Saya : apa makna Sr-yj* 51 3"*-° ^dengan sighot tasghir? apa makna d^OVl 

Syaikh : apa? apa? Sr-yj^ ^, yakni dia (umar rodhiallohu 'anhu ) melihat bangunan-bangunan yang 
ditinggikan , umar rodhiallohu 'anhu dia adalah kholifah dan sudah sepantasnya ucapannya didengarkan 
dan dito'ati, ini kewajiban mendengar dan taat kepadanya, ketika mereka meninggikan bangunan - 
bangunan rumah ia mengkhawatirkan terjadinya fitnah, 

Kemudian ia berkata St4j*N ^tasghir 'arob, artinya bilamana orang-orang arab tida menegakkan 
agama ini, maka lebih-lebih lagi orang-orang selain mereka untuk tidak menegakkannya. 

iy='ji\ o^jVlmaknanya "janganlah meninggikan bangunan" karena termasuk tanda-tanda akan terjadinya 
kiamat sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi shallallahu'alaihi wasallam. Siapakah dari mereka 
yang semisal umar menurut kita? Allahu al-musta'an 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Saya : pertanyaan terakhir 

Syaikh: na'am, kamu tadi telah berkata pertanyaannya Cuma satu -ha-ha ( syaikh ini sedang guyon), 
pertanyaan terakhir, baik, datangkan 

Saya: yakni, dan mereka membai'at pada seseorang yang tidak sedikitpun memiliki kemampuan untuk 
mengatur masyarakat (kaum muslimin secara umum) , apakah ini sebuah baiat yang sah atau bathil?.. 

(afwan saya ada sedikit kesalahan menyebutkan lafal "shohih" menjadi "shoihah" maklum karena 

pertanyaan ini bersifat spontan dan buru-buru menjelang iqomah) 

Syaikh: orang ini tidak memiliki kemampuan/kekuasaan, dia tidak dibai'at, sesungguhnya baiat itu diatas 
al-kitab dan as-sunnah bagi orang yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah di negara ini, maka ia 
memiliki kemampuan, dan perkaranya (keimamannya-pent) telah tegak , pemerintahannya kokoh, dia 
menegakkan peraturan-peraturan Allah sesuai kemampuannya, inilah baiat yang sya'l, adapun yang 
lainnya (Negara lain) adalah berdasar peraturan/ undang-undang yang tersusun dalam teori kontrak 
(nadhoriyatu al-aqd) , nadhoriatu al-aqd ringkasnya adalah kesepakatan yang mana mereka bersepakat 
diatas asas manfaat dan kemudhorotan, dan setiap orang berkeyakinan untuk mendatangkan (asas) 
kemanfaatan dan menolak kemudhorotan dan setiap orang supaya menetapi ( undang-undang ) ini selagi 
tidak bertentangan dengan agama. 

Saya : syukron, jazaa kallohu khoir 

Syaikh : jelas?! 

Saya : jelas 

Syaikh : adapun mereka mengkafirkan manusia atau memkafirkan masyarakat, maka itu sangat sesat, 
yakni setelah bai'at kepada Nabi n maka tidak lagi diterapkan jahilyah, adapun orang yang berkata bahwa 
kita sekarang berada dimasa jahilyah abad ke 20 -seperti ini- , maka ini salah karena setelah bai'at kepada 
Nabi n maka tidak lagi diterapkan jahilyah terkecuali nanti di akhir zaman yakni ketika telah turunnya 'isa 
'alaihi assalam, nabi 'isa setelah apa turunnya?, setelah keluarnya dajjal, dan dia membunuh dajjal, lalu 
wafatnya nabi isa, kemudian Allah melepaskan angin yang baik dan semua nyawa orang-orang iman 
terambil (mati) dan tidak tersisa di muka bumi kecuali seburuk-buruknya manusia kepada merekalah 
kemudian terjadi kiamat yang besar. 

Saya : jelas 

Syaikh : jelas , walhamdulillah 

Tanya jawab ini terekam disitus resmi milik pemerintah Saudi Arabia di; 

http://www.alharamain.gov.sa/index. cfm?do=cms.scholarsubiect&schid=6810&subiid=33939&audiotype 
=lectures&browseby=speaker 

Tepatnya di -* 1432/04/11 ^-^pada menit ke 59 dan seterusnya. 

[31 Beliau adalah Ahli hadits dari Saudi, telah meninggal karena kecelakaan tahun 1425 H. Guru- 
guru Syaikh Abdus Salam diantaranya adalah Syaikh Ibn Bazz, Syaikh Shaleh ibn Utsaimin, Syaikh 
ibn Jibrin, Syaikh Muhadits Abdullah ibn Duwaisi, Syaikh Shalih ibn Abdurrahman Al-Athram, 
Syaikh Abdurahman ibn Ghudayan, Syaikh Shalih ibn Ibrahim Al-Balihi, dan lainnya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[41 Ini juga penjelasan dari Syaikh yang diselisihi pengikut Haji Nur Hasan yang mengatakan 
bahwa keimaman itu hanya mengurusi akhirat/agama saja. 

Man Amila Lillah Fi Jama'ah (14 - 3) 



Hadits Ketiga 

Imam Thabrani dalam al-Ausath (5/230) no. 5170 meriwayatkan, 

jjc. Uai.1 jjjj Jill Jjii i il i' f-iLa <c.LaiJI ^ J^c j-o» i^i^j fiJ^ ^ u" *** auI J_^jj (Jls O"^' lW^ cj^ 'J^f> 

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Husein Al-Anmathi yang berkata: menceritakan 
kepada kami Bisyr bin Ma'mar al-Qarqasani yang berkata: menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Za'id Al-Ammi dari Bapaknya, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang 
berkata, bersabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam , "Barangsiapa beramal karena Allah 
didalam jama'ah jika benar maka Allah akan menerimanya, dan jika salah maka Allah 
mengampuninya. Dan barangsiapa beramal dalam firqah kemudian benar maka tidak diterima 
dan jika salah maka dipersilahkan menempati tempat duduknya dalam neraka". 

Dari segi sanad, hadits ini juga dha'if, dikeluarkan juga oleh Thabrani dalam Al-Kabir (12/61) no. 
12473 dan disebutkan dalam Majma Al-Bahrain (4/326-327) no. 2546, Ibn Bathah dalam Al- 
Ibanah Al-Kubro (1/141) no. 136, (2/227) no. 716, Ibn Adi (7/41) biografi Nuh ibn Abi Maryam 
no. 1975, Al-Khathib dalam Al-Faqih wal Mutafaqih no. 433, semuanya dari jalan Zaid AI-'Ammi 
dari Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas secara marfu. Disebutkan oleh Al-Muttaqi dalam Kanzil 
Ummal no. 1034. 

Hadits ini dha'if karena perawinya yang bernama Zaid Al-Ammi. Berkata Abu Hatim: "Dha'iful 
hadits, haditsnya ditulis, akan tetapi tidak boleh berhujjah dengannya". (Jarh wa Ta'dil jilid 3 
biografi no. 2535). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Padahal andaikata shahih haditsnya sekalipun, apakah shahih juga makna/pemahaman bahwa 
kelompok mereka kah yang dimaksud jama'ah dalam hadits tersebut?!!. Justru kami khawatir, 
mereka lah firqah yang dimaksud dalam hadits tersebut karena mereka telah memisahkan diri 
dari jama'ah kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Bin Barjas rahimahullahu 
sebelumnya. 

lihat: (11(21(41 

La Yaqbalullah li Shahibi Bid'ah (14 - 4) 



Hadits Keempat 

Sebagai tambahan, kadang mereka berdalil dengan hadits dibawah ini, untuk mengatakan 
bahwa selain kelompoknya tidak akan diterima amalnya karena banyak bid'ahnya : 

^ 1^1 'M (JSj i^ltuj 4 jlc Sill (jli-a ^Sll J >">J lilP ' a °/ w '(a-gJj^l tjJ ^1 ^ 4<llc. (jj ^jaI^j) Qc- 

Telah menceritakan kepada kami Daud bin Sulaiman Al 'Askari berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ali Abu Hasyim bin Abu Khidasy Al Maushili ia berkata; telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihshan dari Ibrahim bin Abu 'Ablah dari Abdullah 
bin Ad Dailami dari Huzdaifah ia berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
tidak menerima dari ahli bid'ah: puasa, shalat, sedekah, haji dan umrah, jihad, tidak pula amal 
wajib dan sunnahnya. la akan keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan 
terigu". 

Dari segi sanad, sesungguhnya hadits ini palsu (maudhu), dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam 
Sunan no. 49 melalui Muhammad ibn Mihshan, dan orang ini telah disebut oleh ahli hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

bahwa dia pendusta. Biografi Ibn Mihshan disebutkan Adz-Dzahabi dalam Mizan Al-I'tidal 
biografi no. 8120. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim ibn Akasyah ibn 
Mihshan al-Asadi. Adz-Dzahabi berkata, "Tidak bisa dipercaya". Ibnu Hajar menyebutkannya 
dalam Tahdzib Tahdzib jilid 9 biografi no. 703. Ibnu Mu'in menganggapnya pendusta, Bukhari 
berkata, "Mungkarul hadits". Demikian pula yang dikatakan Abu Hatim, "Pendusta". 

Dari segi makna, andai shahih sekalipun berhujjah dengan hadits ini dan hadits lain yang 
semakna dengannya tentang bid'ah, cukup mengherankan sebab mereka sendiri dipenuhi bid'ah 
dalam masalah aqidah maupun dalam masalah ibadah sebagaimana telah dan akan anda 
temukan sebagian pembahasannya dalam buku ini. 

Jadi, lagi-lagi hadits-hadits ini bukan hujjah buat mereka tapi justru menunjuk kepada mereka 
sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, 



"Mereka (Khawarij) membaca Al-Qur'an, lalu menyangka ayat-ayat Al-Qur'an itu bagi mereka, 
padahal atas mereka" (Diriwayatkan oleh Muslim no. 1066 dan Abu Dawud no. 4768). 

lihat : 01I21I3L 

Lha Kalau tidak punya imam, kita akan mengikuti siapa di hari kiamat nanti? 



Kelimabelas, 

Jama'ahnya Haji Nur Hasan mengatakan bahwa nanti dihari kiamat manusia akan mengikuti 
imam yang dibai'atnya didunia, sehingga kalau tidak punya imam, kita akan mengikuti siapa?!. 
Kata mereka, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, 




(15) 




http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Artinya : (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan imamnya [bi 
imamihim); dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka 
ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun". 

Tafsir mereka ini keliru, sebab yang dimaksud ayat ini adalah mengikuti Nabinya masing-masing, 
bukan mengikuti imam yang dibai'atnya didunia. Sebagaimana yang Imam Bukhari 
rahimahullahu sebutkan dalam Shahihnya (6/86), Kitab Tafsir: Surat Bani Israil 79 dari Ibnu Umar 
radhiyallahu'anhu yang berkata: 

"Sesungguhnya manusia pada hari kiamat menjadi berkelompok-kelompok (jutsan), setiap umat 
(kelompok) mengikuti Nabinya". 

Imam Bukhori rahimahullahu (no. 5420) berkata, 

(jlSa ^>JJ ^iuij ^4^" ^ ^K^i < _ 5 ^ill \ Ijlc ^^>^ 3-3 1 V- iill < _ 5 jJaj (JjAjC. ^jj! 

_ ^ a 

-ikl 4jLu (jjill < _ 5 jil!j JaA^l! 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hushain bin 
Numair dari Hushain bin Abdurrahman dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma 
dia berkata; Nabi shallallahu'alaihi wa sallam keluar menemui kami lalu beliau bersabda: "Telah 
ditampakkan kepadaku umat-umat (pada hari kiamat), maka aku melihat seorang Nabi lewat 
bersama satu orang, seorang Nabi bersama dua orang saja, seorang Nabi bersama sekelompok 
orang dan seorang Nabi tanpa seorang pun bersamanya...". [1] 

Adapun berdalil dengan hadits Ali radhiyallahu'anhu yang disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam 
Tafsir (10/297) tanpa sanad, bunyinya : 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Dan berkata AN radhiyallahu'anhu : "(maksud ayat itu) imam dimasa mereka", dan 
diriwayatkan dari Nabi shallallahu'alaihiwasallam tentang firman Allah : ["(Ingatlah) suatu hari 
(yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan imamnya] beliau bersabda, "Tiap-tiap orang 
mengikuti imam zaman mereka, dan Kitab Rabb mereka, dan Sunnah Nabi mereka. ..".[21 

Ketahuilah bahwa hadits ini palsu, Muhammad Dhohir ibn Ali Al-Fatani (w. 986 H) dalam 
Tadzkiratul Maudhu'at (1/85) berkata, "Didalam rawinya ada Dawud, tertuduh berdusta". 

Bagaimana hadits ini bisa dijadikan dalil?. 

Lagi pula andaikata tafsirnya shahih sekalipun, jawabannya adalah seperti sebelumnya, adakah 
shahih juga imam yang dimaksud itu adalah imam kelompok kalian?. 



HI Dikeluarkan juga oleh Ahmad (1/271) no. 2448, Muslim (no. 220), Tirmidzi (no. 2446), Nasai 
dalam Al-Kubro (4/378) no. 7604 dan Ibnu Hibban (14/339) no. 6430. 

12J Atsar ini disebutkan pula oleh Al-Alusi dalam Tafsir (11/26), As-Syaukani dalam Fathul Qadir 
(4/339), As-Sayuthi dalam Dar Mantsur (6/301), dan lainnya, semuanya menisbatkannya kepada 
Ibn Mardawaih. 



Bai'at Kami bai'at Yang Paling Awal !!! (16) 



Keenambelas, 

Jama'ahnya Nur Hasan merasa bahwa pendirinya telah dibai'at pada tahun 1941 MJ11, artinya 
menurut mereka bai'at ini adalah bai'at yang paling awal. Mereka merasa paling berhak 
terhadap imamah karena adanya dalil dari riwayat Imam Bukhori rahimahullahu: 

o - »i C> * 1 **? 1 • 1 " * 0 " ** "* 0 iT;**" * 0 ** * 0 * $ ' l i s - t "V " to * tt *■ % 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



I ji Jii Limits L«a I jlli qjjjSjS f lili. ' "j Jjjj V iilj 4iii lilli UJS iUjj'VI ^ Li _^1uj (JjjIjIu) jjj 

^iLcjalil Lac. 3$j\ln 'M (jjl 'a"*- jjac-l JjVLa JjVI 

Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Muhammad bin 
Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazaz berkata, aku mendengar Abu 
Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu'anhu selama lima tahun 
dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam yang bersabda: "Bani 
Isra'il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan 
dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah 
para khalifah yang banyak jumlahnya ". Para shahabat bertanya; "Apa yang baginda perintahkan 
kepada kami?". Beliau menjawab: " Penuihilah bai'at kepada (khalifah)[2] yang pertama (lebih 
dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang 
pemerintahan mereka". (Shahih Bukhori no. 3455). 

Menurut pemahaman Para pengikut Haji Nur Hasan, siapa yang lebih dahulu dibai'at itulah 
imam yang sah, walaupun yang membai'atnya bukan ahlu hal wal aqdi . Tidak tanggung- 
tanggung mereka membuat cerita yang sulit dibuktikan kebenarannya, katanya Nur Hasan 
paling awal dibai'at yaitu pada tahun 1941 oleh 3 orang "penginshafnya", sebagaimana 
disebutkan dalam kitab Al-Muktashor Al-Jama'ah wal Imammah (tulisan pegon bahasa 
Indonesia), 



Terjemahannya : 

... terhadap kewajiban tersebut, bahkan beliau (Bapak Imam Haji Nur Hasan) tidak sekedar 
nasihat atau memangkulkan saja, akan tetapi telah mempraktekan kewajiban tersebut, seperti 
yang telah diceritakan para sesepuh kita: pada tahun 1941 beliau sudah di bai'at oleh 3 orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



yang inshaf pada saat itu, jelas hal itu dilakukan karena beliau memahami wajibnya mendirikan 
keimaman walaupun jumlah jama'ah masih sedikit, kemudian pada tahun 1960 dilakukan bai'at 
secara umum. 

Perhatikanlah !!! 

Dalam hadits diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud penuhilah "baiat yang awal" adalah bai'at 
untuk Khalifah. Akan tetapi, bai'at yang "3 penginshafnya" lakukan pada Haji Nur Hasan bukan 
bai'at untuk Khalifah/Amir, melainkan mirip bai'atnya tarekat sufi [31 . Karena bai'at untuk 
mengangkat seseorang menjadi Khalifah, hanya boleh dilakukan oleh ahlu hal wal aqdi atau 
musyawarah kaum muslimin, sebagaimana dicontohkan oleh Khulafaurasyidin. Sedangkan yang 
dilakukan oleh Haji Nur Hasan pada dasarnya adalah bai'at murid kepada gurunya (karena 
ketiganya bukan ahlu hal wal aqdi) walaupun mereka menyangkanya baiat untuk imammah. 

Imam Ahmad rahimahullahu meriwayatkan dalam Musnad Ahmad (1/55) no. 391 sebuah hadits 
yang panjang tentang tidak sahnya bai'at seperti diatas dari perkataan Umar bin Khattab 
radhiyallahu'anhu, 

ijc. I joj! i^yas jllus -us jjSia ^ w \ q\ Lilj tJ ^ajj V Ua ^^Ic ^ t lUij jjl Uili 4jLL UiL Ijja^j J 4jLu Jjii ^J*^ 

Umar radhiyallahu'anhu berkata: Demi Allah, kami tidak menemukan hal yang lebih kuat dari 
pada membai'at Abu Bakar dalam pertemuan kami, kami khawatir jika orang-orang itu telah 
terpisah dari kami, sementara bai'at belum ada, maka mereka akan membuat sebuah 
pembai'atan setelah kami. Dengan demikian, boleh jadi kami akan mengikuti mereka pada 
sesuatu yang tidak kami ridlai atau berseberangan dengan mereka, sehingga akan terjadi 
kehancuran. Maka barangsiapa membai'at seorang amir tanpa musyawarah kaum muslimin, 
sesungguhnya bai'atnya tidak sah, dan tidak ada hak membai'at bagi orang yang membai'atnya, 
dikhawatirkan keduanya (orang yang membai'at dan dibai'at) akan dibunuh". (Hadits ini dalam 
Shahih Bukhari no. 6329). 

Kalau mereka membandingkannya dengan bai'at para sahabat kepada Nabi shallallahu'alaihi wa 
sallam, maka tidak bisa disamakan sebab Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diangkat oleh Allah, 
seandainya semua manusia tidak mengakuinya sebagai pemimpin sekalipun, beliau tetap sah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sebagai pemimpin. Adapun amir-amir hizbiyah sebagaimana amir jama'ahnya Haji Nur Hasan, 
siapa yang mengangkat dia sebagai amir?. 

Imam As-Suyuthi rahimhullahu pernah ditanya tentang seorang sufi yang telah berba'iat kepada 
seorang syaikh, tetapi kemudian ia memilih syaikh lain untuk diba'iatnya: "Adakah kewajiban 
yang mengikat itu, bai'at yang pertama atau yang kedua?". Beliau menjawab, 

"Tidak ada yang mengikatnya, baik bai'at yang pertama maupun bai'at yang kedua dan yang 
demikian itu tidak ada asal-usulnya". 1 ^ 1 



[11 Dalam Buku Bahaya Islam Jama'ah (hal 12) disebutkan penjelasanya Ustadz Bambang Irawan 
yang berbunyi, "Sang Madigol (Nur Hasan -pen) mengaku bahwa dia telah dibai'at sah pada 
tahun 1941, jadi lebih awal dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Itu bohong besar dan 
taqiyah. Yang benar, Madigol baru dibai'at pada tahun 1960, konsepnya dari Wali Al-Fatah". 

Tentang kisah ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. 

[21 Perhatikanlah... hadits diatas berbicara tentang khalifah kaum muslimin yang kita tahu 
bersama bagaimana pengertiannya, bukan imam yang hanya mengurusi 'keagamaan' saja, yang 
tidak memiliki kuasa sedikitpun. 

[31 Tarekat Sufi biasanya memiliki ritual dimana seorang murid berbai'at pada gurunya. Lisanuddin ibn Al- 
Khathib (seorang sufi) berkata: 

"Murid harus bergantung kepada syaikh (guru) dan memberikan kendalinya kepada tangannya 
(bai'at), agar syaikh menunjukinya sebelum didahului tangan syetan". 

"Barangsiapa tidak mempunyai syaikh, maka syetan adalah syaikhnya". 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Lihat Raudhatut Ta'rif, Lisanuddin ibn Al-Khathib hal. 469, Penerbit Daar Al-Fikr Al-Arabi dari 
kitab Syaikh Ihsan llahi Dhahir rahimahullahu, Al-Mansya wal Mashadir. 

141 Lihat Al-Hawiy Lil Fatawi (1/297 cet Darul Fikr). 

Sebelum kedatangan abah bangsa ini tidak ada "jama'ah" dan "orang iman" 
(17) 

Ketujuhbelas, 

Mereka menyangka bahwa bangsa ini sebelum kedatangan Bapak Nur Hasan selama berabad- 
abad berada dalam kejahiliyahan, tidak ada "jama'ah" dan "orang iman", bahkan dikisahkan 
Bapak Nur Hasan telah keliling Indonesia untuk membuktikannya, walaupun perjalanan keliling 
Indonesia ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu katanya Bapak Nur Hasan datang sebagai 
"pembawa hidayah", "kalau beliau tidak datang, niscaya kita masuk neraka" dan lain sebagainya 
dari ungkapan mereka. Misalkan dalam Makalah CAI, 

"... mengamati perkembangan Quran Hadits Jama'ah yang telah dirintis di Indonesia sejak tahun 
1941 sampai saat ini tentunya menambah kemantapan dan keyakinan bagi satu-satunya 
jama'ah bahwa jama'ah kita ini benar-benar mendapat ridlo Alloh, pertolongan Alloh, 
kemenangan serta ukhro dari Alloh dan memang sudah pada gilirannya manusia-manusia 
Indonesia dipilih oleh Alloh sebagai calon-calon ahli surga setelah berabad-abad lamanya 
bangsa ini hidup dalam kejahiliahan". 

Pernyataan dalam Makalah CAI ini adalah sikap takfir (pengkafiran) kepada kaum muslimin yang 
jelas dan sungguh keterlaluan, bahkan ahlus sunnah tidak mengakui adanya kejahiliyahan secara 
mutlak setelah diutusnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, apalagi sampai berabad-abad!!!. 

Syaikhul Islam IbnuTaimiyah rahimahullahu mengatakan, 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

"Adapun mensifati zaman secara mutlak, maka tidak ada masa jahiliyah setelah diutusnya 
Muhammad n, karena senantiasa akan ada segolongan dari umatnya yang akan nampak diatas 
kebenaran sampai kiamat nanti". 111 (Iqtidho'ush Shirothol Mustaqim : 1/227 - tahqiq Al-Aql). 

Pentahqiqnya berkata, 



Atas dasar ini, maka menggunakan istilah Jahiliyah dengan mutlak untuk kaum muslimin secara 
umum, atau untuk suatu negara dari negara kaum muslimin, atau untuk suatu kumpulan dari 
masyarakat muslim, tanpa dirinci keadaan, perbuatan, tindakan atau individu tertentu, 
merupakan suatu kesalahan dan peremehan, yang sudah sepatutnya seorang muslim 
menjauhinya. 121 

Dan pada kenyataannya apakah benar Bapak Nur Hasan melenyapkan kejahiliyahan di 
Indonesia?, padahal beliau justru menyeru kepada seruan jahiliyah berupa seruan kepada 
kelompok?, membangun wala (loyalitas) dan baro (permusuhan) dengannya !!!. 

Imam Bukhori rahimahullahu meriwayatkan, 



Menceritakan kepada kami AN menceritakan kepada kami Sufyan, beliau berkata Amru 
mendengar Jabir bin Abdillah -semoga Allah meridhoi keduanya- berkata, "-Dahulu kami dalam 
suatu perang- atau berkata Sufyan: dalam suatu pasukan tempur, lalu ada seorang Muhajirin 
yang menendang pantat seorang Anshor. Maka Orang Anshor itu berkata, "Wahai orang-orang 
Anshor, tolonglah aku!!". Orang Muhajirin itu juga berkata, "Wahai orang-orang Muhajirin, 
tolonglah aku". Hal itu pun didengarkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam seraya 
berkata, "Ada apa ini kenapa ada seruan jahiliah!!" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, Ada 

http://syiartauhid.info/ 






Tirmidzi 2001 - 3000 



seorang Muhajirin yang telah menendang pantat seorang Anshor". Beliau shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda, "Tinggalkanlah (seruan jahiliah itu), karena ia adalah ucapan yang busuk"... 
(Shahih Bukhori no. 4905). 

Dan sesungguhnya nama Muhajirin dan Anshor adalah nama yang baik, bahkan Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam sering memanggil demikian, akan tetapi kita mengambil hikmah dari 
hadits ini bahwa janganlah nama yang syar'i ini digunakan untuk berpecah belah. Sebagaimana 
digunakan oleh sebagian kelompok Islam untuk nama-nama : Hizbulloh, Jama'atul Muslimin, 
Ikhwanul Muslimin, Islam Jama'ah, Quran Hadits Jama'ah, Jama'ah Islamiyah dan lainnya. 
Karena panggilan-panggilan baik tersebut berubah menjadi seruan jahiliyah. 

Wahai kaum muslimin, sikap hati-hati itu sangat terpuji... 

Jangan sampai kita termasuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu 
dibawah ini, 

Menceritakan kepada ku Malik dari Suhail bin Abi Sholih dari Bapaknya dari Abu Hurairah a, 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu mendengar 
seseorang mengatakan, "Telah rusak manusia, maka dia lah sebenarnya yang lebih rusak 
daripada mereka". (Al-Muwatho (2/984) no. 1778).^ 

B. TENTANG MANKUL 

Masih Banyak Yang Punya Sanad (1) 

Pertama, 

Sanad-sanad atau ijazah kitab-kitab hadits seperti ini masih banyak, bahkan para ulama 
selain Jama'ahnya Haji Nur Hasan Ubaidah justru memiliki lebih banyak sanad dan 
ijazah. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa yang demikian sudah jarang, langka, dan 
terputus. 

Sanad dari jalur yang diakui sebagai guru Haji Nur Hasan al-Ubaidah seperti Syaikh 
Umar Hamdan rahimahullahu JT[ saja diriwayatkan oleh banyak sekali ulama diseluruh 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

dunia. Belum lagi ulama-ulama lain dari selain jalur Syaikh Umar Hamdan 
rahimahullahu. 

Ambil contoh saja Syaikh Yasin Fadani rahimahullahu \2] . 



Sampul Dalam 
Kitab Ithaful Ikhwan 

Syaikh Yasin Padani 



Dalam Kitabnya Ithaful Ikhwan bi Ikhtishar Muthmahil Wajdan Fi Asanid Asy- 
Syaikh Umar Hamdan, Syaikh Yasin Padani rahimahullahu telah meringkas sanad- 
sanad periwayatan/ijazah yang dimiliki Syaikh Umar Hamdan rahimahullahu dalam 
sebuah kitab setebal kurang lebih 263 halaman. Kitab ini bahkan telah diberi ijazah 
secara khusus oleh Syaikh Umar Hamdan rahimahullahu sendiri sebagaimana 
dicantumkan dihalaman 9. 

Dalam kitab Syaikh Yasin Padani rahimahullahu yang lain yang berjudul: Al-'Ujalah fi 
Al-Ahadits Al-Musalsalah disebutkan beberapa sanad dari berbagai jalur melalui 
Syaikh Umar Hamdan rahimahullahu. Pada musalsal no. 84 beliau berkata, 
"Mengkhabarkan kepada kami Al-Allamah Asy-Syaikh Umar Hamdan Al-Mahrusi dan 
Syaikh Muhammad Abdul Baqi, tiap-tiap keduanya dari Sayyid Ali ibn Dhohir Al-Witri 
dari Abdul Ghani Ad-Dahlawi dari Muhammad 'Abdin As-Sindi.. dan seterusnya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Sampul Dalam 
Kitab Al-'Ujalah 
Syaikh Yasin Padani 



Contoh yang lain adalah Syaikh Ahmad Al-Ghumari rahimahullahu . £3J 

Dalam Kitabnya Al-Mu'jam Al-Wajiz, Syaikh menceritakan biografi singkat Masyaikh 
yang memberikan kepadanya ijazah/sanad, salah satunya adalah Syaikh Umar Hamdan 
rahimahullahu (Urutan no. 59). 

Contoh yang lain lagi adalah Syaikh Hasan Masyath Al-Makki rahimahullahu. T41 

Dalam Kitabnya Ats-Tsabat Al-Kabir, disebutkan didalamnya banyak Masyaikh yang 
memberikan kepada beliau ijazah/sanad, diantaranya dari Syaikh Umar Hamdan 
rahimahullahu (hal 162-163). 

Dan banyak lagi yang lainnya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Sampul Dalam 
Kitab Al-Mu'jam al-Wajiz 

Syaikh Ahmad Al-Ghumari 



Bahkan Dr. Ridho bin Muhammad Shafiyudin telah menyebutkan 55 murid dari Syaikh 
Umar Hamdan yang terkenal meriwayatkan dari beliau, dalam tulisannya "Syaikh 
Muhadits Haramain Umar bin Hamdan bin Umar al-Mahrasi al-Makki al-Madini". [51 
Sayang sekali tidak ada didalam 55 nama itu Haji Nur Hasan Ubaidah. Begitu juga dalam 
Natsrul Zawahir karya Dr. Yusuf bin Abdurahman hal. 933, disana disebutkan banyak 
nama murid syaikh, tidak ada nama Haji Nur Hasan Ubaidah. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Sampul Dalam 
Kitab Ats-Tsabat Al-Kabir 

Syaikh Hasan Masyath 

Bisa jadi kalaupun benar Haji Nur Hasan termasuk murid Syaikh Umar Hamdan 
rahimahullahu, maka dia bukan termasuk murid syaikh yang terkenal, apalagi yang 
paling hebat dan istimewa seperti kisah yang banyak beredar dikalangan jama'ahnya. 



[11 Beliau adalah Abu Hafs Umar ibn Hamdan ibn Umar ibn Hamdan al-Mahrasi At- 
Tunisi Al-Maghribi al-Madani Al-Maki, ahli hadits terkenal, lahir di Maroko pada tahun 
1292 H dan meninggal di Madinah tahun 1368 H/1949 M. 

Lihat biografi beliau dalam kitab : 

- Muhadits Haramain Umar bin Hamdan bin Umar al-Mahrasi al-Makki al-Madini oleh Dr. 

Ridho bin Muhammad Shafiyudin, 
(3D Ithaful Ikhwan bi Hchtishar Muthmahil Wajdan Fi Asanid Asy-Syaikh Umar Hamdan 

oleh Syaikh Yasin Padani, 
fiD Natsrul Zawahir karya Dr. Yusuf bin Abdurahman hal. 931-933, 

0D Tasynif al-Asma' bi Syuyukh Al-Ijazah was Sama' oleh Mahmud Said Mamduh hal. 426- 
432, dan lain sebagainya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[21 Beliau adalah Abi Faid Muhammad Yasin bin Isa bin Udiq al-Fadani al-Indunisiyi 
asy-Syafi'I, Musnad dunya, berasal dari Padang Indonesia dan menetap di Mekkah. Lahir 
tahun 1335 H / 1916 M, dan meninggal dunia di Mekah, 1410 H / 1989 M. 

Lihat biografi beliau dalam kitab : Natsrul Zawahir karya Dr. Yusuf bin Abdurahman hal. 
2147-2150. 

[31 Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Shodiq Al-Ghumari, ulama sufi Maroko, 
meninggal tahun 1380 H/1962 M. 

Lihat biografi beliau dalam kitab : Tasynif al-Asma' bi Syuyukh Al-Ijazah was Sama' 
oleh Mahmud Said Mamduh hal. 71. 

[41 Beliau adalah Abu Ahmad Hasan bin Muhammad bin Abbas bin Ali bin Abdul Wahid 
Al-Masyath, Ahli hadits Mekkah, meninggal tahun 1399 H/1979 M. 

Lihat biografi beliau dalam kitab : Ats-Tsabat Al-Kabir dalam Muqadimah (hal 19 dan 
seterusnya) oleh Dr. Muhammad bin Abdul Karim bin Ubaid. 

[51 Diterbitkan oleh Departemen Studi Keislaman di Fakultas Al-Adab wa al-Ulum al- 
Insaniyah Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah. 

Manqul Bukan Jaminan Kebenaran (2) 
Kedua, 

Sanad dan ijazah seperti ini bukanlah jaminan kebenaran dalam hal aqidah atau 
manhajnya. Bukan pula jaminan orang yang memberi ijazah akan sama aqidah atau 
manhajnya dengan orang yang diberi ijazah. Dahulu pun contohnya sangat banyak, para 
perawi yang meriwayatkan hadits tapi mereka memiliki pemahaman menyimpang seperti 
Khawarij, Murji'ah dan lainnya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Misalkan ada perawi yang bernama: Imron bin Hiththan seorang perowi dalam Shahih 
Bukhori, lihat dihadits no. 5835 dan 5952. Walaupun Imam Bukhori rahimahullahu 
meriwayatkan dari jalur dia, sebenarnya Imron berpemahaman Khawarij .[1] 

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu (w. 852 H/ 1448 M) berkata, 

(jjiuiJ! jj) (JU ^ jljaJ! CSJ^ Jjg ulxll ^)&LuJl < _ 5 -uijJLua]! ^jUaa. <_jJ (jl^oC 

"Imran bin Hiththan as-Sudusi, seorang penyair terkenal. Ia berfaham Khawarij. Abu 
Abbas al-Mubarrad berkata, "Imran bin Hiththan adalah pimpinan, penyair dan khathib 
al-Qa'diyah.' Al-Qa'diyah adalah kelompok sempalan dari Khawarij yang berpandangan 
tidak perlu memberontak atas penguasa akan tetapi mereka hanya merangsang untuk 
memberontak. Imran adalah juru dakwah kepada mazhabnya". (Fathul Baari 1/432). 

Alasan Imam Bukhori rahimahullahu dan para ulama lainnya menerima hadits Imran 
karena walaupun berpemahaman Khawarij, Imron dikenal tsiqah dan tidak suka berdusta. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Al-Hafizh Al-Mizzi rahimahullahu (w. 742 W 1341 M) berkata, 

Imam Abu Dawud berkata, Tidak ada dari ahli bid'ah yang shahih haditsnya kecuali dari 
kelompok Khawarij, kemudian beliau menyebutkan Imron bin Hiththan... ". (Tahdzib 
Al-Kamal 22/323). [21 



[11 Imron semula adalah ahlus sunnah, kemudian diakhir hidupnya berubah karena terpengaruh oleh 
istrinya. Al-Hafizh Ibnu Atsakir rahimahullahu menyebutkan kisahnya, "... Bahwa Imran bin Hiththan 
menikahi perempuan Khawarij (dengan tujuan) untuk mengeluarkan perempuan tersebut dari pemahaman 
Khawarijnya. Akan tetapi, perempuan itulah yang justru kemudian mengubah Imran menjadi Khawarij" 
(Tarikh Dimasyq 43/490). 

[21 Lihat pula biografi Imron oleh: 

■ Bukhori dalam Tarikh (6/413), 

■ Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil jilid (6/296), 

■ Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqah (5/222), 

■ Adz-Dzahabi dalam Siyar ' Alam An-Nubala (5/121 -cet. Darul Hadits), 

■ Ibnu Hajar dalam Tahdzib At-Tahdzib (8/127) dan lainnya. 

Ahli FBBL Tidak Diterima Riwayatnya (3) 
Ketiga, 

Dalam hubungannya dengan ilmu hadits, orang yang suka bertaqiyah atau bersumpah 
palsu demi membela mazhabnya tidak dapat diterima riwayatnya, walaupun ia 
menyebutkan sanad disertai sumpah. Jama'ahnya Nur Hasan Ubaidah dikenal memiliki 
sikap taqiyah dan membolehkan sumpah palsu untuk membela kelompoknya, yang 
disebut Fathonah, bithonah, budi luhur (FBBL), bahkan menjadikannya ibadah dan 
menisbatkannya kepada sunnah. JTJ Dengan demikian, andaikata benar mereka memiliki 
sanad periwayatan maka periwayatannya itu tidak diterima disisi ahli hadits ditinjau dari 
ilmu hadits. 

Al-Hafizh Adz-Dzahabi rahimahullahu (w. 748 H/ 1347 M) memberi alasan, 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"... sebab bahkan kedustaan adalah ciri khas mereka dan taqiyah dan nifak pakaian 
mereka. Bagaimana bisa diterima riwayat dari mereka?". (Mizan Al-I'tidal 1/118 -Cet 
Darul Kutub Ilmiyah) 

Maksud beliau, walaupun mereka memiliki sanad dan menuturkan sanad, tapi riwayat 
mereka tetap tidak diterima, sebab menjadi kabur dan tersamar antara kebenaran dan 
kedustaannya. Tidak jelas, apakah riwayatnya ini taqiyah atau sebuah kebenaran. 



Sampul Al-Kifayah 
Imam Al-Khathib Al-Baghdadi rahimahullahu (w. 463 H/ 1072 M) berkata, 

"... Sebagian ulama menerima riwayat dari ahli bid' ah yang tidak dikenal menghalalkan 
dusta dan membuat kesaksian palsu untuk para pengikutnya". (Al-Kifayah hal. 367 -cet 
Darul Huda). 

Al-Hafizh Ibn Shalah rahimahullahu (w. 643 H/ 1245 M) berkata, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



3 

"Diantara para ulama ada yang menerima riwayat ahli bid'ah asal tidak menghalalkan 
dusta untuk membela mazhab atau bagi pengikutnya". (Muqadimah Ibn Shalah hal. 298 - 
cet Darul Ma'arif). 

Imam Nawawi rahimahullahu (w. 676 H/ 1278 M) berkata, 

i 

"Dan siapa saja (Ahli bid'ah) yang tidak kafir, sebagian (ulama) menolak riwayatnya 
secara mutlak dan sebagian yang lain menerima asal tidak menghalalkan dusta untuk 
membela madzhab dan pengikut madzhabnya". (At-Taqrib wa At-Taisir hal. 50-51 - 
Darul Kutub Al-'Arobi). 



HI Pembahasan masalah ini akan datang dalam bab khusus, insyaAllah Ta'ala. Disana 
dijelaskan perbedaan antara taqiyah yang disyari'atkan dan taqiyahnya Pengikut H. Nur 
Hasan. 



Pencetus Manqul Kok Tidak Jelas Ijazah Manqulnya?! (4) 



Keempat, 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Kenyataannya sang pencetus ilmu manqul itu sendiri tidak jelas sanad/ijazahnya sebab 
katanya hilang dibecak. Kita sekarang ini susah untuk menelusuri kebenaran atau 
keabsahan sanadnya itu. Sedangkan ijazah itu sendiri baru sah setelah ada cap atau 
tandatangan dari Pemberi ijazah seperti telah ma'ruf. 



Contoh ijazah dari Syaikh Umar Hamdan rahimahullahu yang diberikan kepada seorang 
muridnya: 



Contoh Ijazah Syaikh Umar Hamdan 
Anehnya... walaupun sanad Haji Nur Hasan sendiri tidak jelas, tapi tetap saja mereka 

berani berhujjah mengkafirkan manusia dan menganggap amalan selain kelompoknya 

tidak sah hanya gara-gara orang-orang awam itu dianggap tidak memiliki sandaran 

sanad/ijazah dari masyaikh?!! ... 

MasyaAllah hal yang demikian mengherankan orang-orang berakal . . . 

Lha Yang Mewajibkan Manqul Kok Ndak Manqul?!! (5) 
Kelima, 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Mereka sendiri tidak konsisten dalam menerapkan sanad/ijazah ini. Kadangkala mereka 
mengutip dari siapa saja -tentu saja tanpa 'manqul' dari si sumber tersebut- asalkan 
dianggap menguntungkan dan mendukung maka segera akan mereka kutip. Kalau mereka 
konsisten, seharusnya segala sesuatu ada manqulnya ada riwayatnya ada sanadnya. Tapi 
kenyataannya, mereka sendiri tidak melakukannya. 

Agaknya sikap ghuluw ini telah melelahkan pelakunya . . . 



Sampul Mukthasor Al-Jama'ah 

Contohnya sangat banyak sekali, misalkan mereka memanqulkan lembaran yang diberi 
judul Luzumul Jama'ah atau disebut juga Mukhtasor Al-Jama'ah Wa Al-Imamah, 

disana mereka mengutip dari Syaikh Majhul (tidak dikenal) bernama Syaikh Dr. Shodiq 
Amin, padahal sosok ini adalah sosok imajiner, sebab ini adalah nama samaran dari 
sebuah tim penulis Ikhwanul Muslimin yang disembunyikan. \ 1 1 Lalu sejak kapan, Para 
Pengikut Nur Hasan itu merasa telah manqul dari orang imajiner ini?! ! ! ... 

Kalau mereka benar-benar telah manqul, lalu mana sanad/ijazah antum kepada Syaikh 
Shodiq Amin tersebut?!!. 

Begitu juga mereka mengutip dari Mu'amalatul Hukam, apakah benar mereka telah 
manqul kitab ini dari Syaikh Ibnu Barjas rahimahullahu (w. 1425 H). Begitu juga mereka 
mengutip dari beberapa syaikh yang lain, apakah benar-benar mereka telah manqul dari 
yang bersangkutan?. 



[11 Mereka menukil perkataan seorang yang bernama Syaikh Dr. Shadiq Amin dari 
bukunya 'Ad-Da'wah Al-Islamiyah Faridhah Syar'iyah Wadharurah Basyriyah'. Orang 
dengan nama ini majhul, tidak diketahui siapa dia, sedangkan pada bukunya itu, ia 
banyak menyebutkan hal-hal dusta dan pengelabuan. Semula orang-orang menduga 
bahwa Shodiq Amin itu adalah Syaikh Abdullah Azzam rahimahullahu, tapi kemudian 
Syaikh ini pun mengingkarinya, dan mengatakan bahwa pembuatnya terdiri dari beberapa 
orang dari kalangan ikhwanul Muslimin. (Lihat dalam catatan kaki Kutub Hadzara 
Minhal Ulama (1/351) oleh Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Syaikh Ali Hasan Al-Halabi, muhadits Yordania berkata, "Sesungguhnya nama 'Shadiq 
Amin' (artinya orang yang benar dan terpercaya -pen) menyelisihi shidq (kebenaran) dan 
amanah. Maka 'Shadiq Amin' adalah kepribadian khayal yang tidak ada wujudnya sama 
sekali, tetapi ketiadaan keberanian ilmiah menjadikan pemilik (nama) itu bersembunyi 
dibelakang nama-nama pinjaman dan menjiplak kepribadian-kepribadian khayal dengan 
menunggangi kedustaan dan dugaan! Padahal tidak diizinkan oleh syari'at". (Lihat dalam 
catatan kaki Tashfiyah wat-Tarbiyah, footnote ke 14 hal. 15). 

Tak Manqul Kok Ajaib Imannya? (6) 
Keenam, 

Sebenarnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tidak pernah mengatakan bahwa siapa 
saja yang tidak manqul/tidak punya sanad ijazah, ilmunya tidak diterima, ditolak, semua 
amalannya dianggap tidak sah, maka shalatnya tidak sah, begitu juga puasa, haji, zakat 
dan amalan lainnya pun tidak sah. Bahkan syahadatnya pun tidak sah, sehingga orang 
(yang tidak mangkul) itu masih kafir. 

Itu semua adalah pemahamannya jama'ah H. Nur Hasan yang keliru dan tidak memiliki 
dalil yang kuat. Bahkan riwayat yang ada justru sebaliknya, orang yang menerima ilmu 
dari sebuah kitab saja lalu beriman dengan apa yang ada didalamnya justru dianggap 
"orang-orang yang ajaib imannya" oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Sampul dalam 

Kitab Juz'un Al-Hasan bin Arfah yang ditahqiq Syaikh Abdurrahman Al-Faryawai 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan ibn Arfah rahimahullahu dalam Juz'un (hal. 20 no. 19 

m ), 

° ° » - J - * f.<| °i . • .. ' . f <| . ' i o <| ' t ' *\ i , • | t - 

4 i-^(--S (jlaJI ^luij 4jIc. ^Ull i _ 5 i*-a clj^J (3^ !c3^ tfi^a. ^jc fUj] <jc. 

Menceritakan kepada kami Ismail ibn 'Iyasy Al-Hamshi dari Al-Mughiroh ibn Qais At- 
Tamimi dari 'Amru ibn Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya, yang berkata: Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Makhluk mana yang menurut kalian paling ajaib 
imannya?". Mereka mengatakan: "Para malaikat." Nabi shallallahu'alaihi wasallam 
mengatakan: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang mereka disisi Rabb mereka?". 
Mereka pun (para sahabat) menyebut para Nabi, Nabi shallallahu'alaihi wasallam pun 
menjawab: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang wahyu turun kepada mereka". 
Mereka mengatakan: "Kalau begitu kami?". Nabi shallallahu'alaihi wasallam menjawab: 
"Bagaimana kalian tidak beriman sedang aku ditengah-tengah kalian." Mereka 
mengatakan: "Maka siapa wahai Rasulullah?". Beliau shallallahu'alaihi wasallam 
menjawab: "Orang-orang yang ajaib imannya adalah orang-orang yang datang setelah 
kalian, mereka hanya menemukan lembaran-lembaran kitab lalu mereka beriman dengan 
apa yang di dalamnya". 

Atsar ini telah dikuatkan Imam As-Sakhawi rahimahullahu (w. 902 H/ 1497 M) dalam 
Fathul Mughits (2/1 56). m 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Al-Hafizh Ibn Katsir rahimahullahu £3} (w. 774 H/ 1372 M) dalam Tafsirnya (1/167 - 
cet Darul Thoyibah) menjadikan hadits ini dalil bagi amalan wijadah^. 

Dan Imam Al-Albani rahimahullahu [5J mendhaifkannya dalam Adh-Dhaifah no. 647, 
kemudian beliau rujuk dengan menghasankannya dalam Ash-Shahihah (7/654-657 no. 
3215). 



[11 Semisalnya Al-Khatib dalam Syaraf Ashabul Hadits (1/65) no. 55. 
[21 Imam As-Sakhawi rahimahullahu berkata, 

4 JjiaJI ;^J^La]l ■ U la SI ^liuj AjIc 'Jii\ tf ^>- ^Jj^ (JiiiJ (jj £j.llui! 

"Dan sungguh beristidal (menjadikannya dalil) Al-Imad ibn Katsir bagi amalan (wijadah) 
dengan sabda Rasulullah n dalam hadits shahih: "Apakah mahluk yang paling ajaib 
imannya?....". (Fathul Mughits 2/156). 

[31 Al-Hafizh Ibn Katsir rahimahullahu berkata dalam Tafsirnya (1/167 -cet Darul Thoyibah): 

"Dan hadits ini didalamnya terdapat dalil atas amal dengan wijadah yang berbeda pendapat tentangnya ahli 
hadits". 

[41 Istilah ketika rowi meriwayatkan dari kitab/lembaran hadits yang tidak didengar 
langsung dari pemiliknya, tidak pula lewat ijazah atau munawalah. Wijadah tentu tidak 
masuk dalam cakupan manqul. 

Imam Al-Bulqini rahimahullahu sebagaimana dalam Fathul Mughits (2/156) mengatakan, 
"Dan ini (apa yang dikatakan Ibnu Katsir dan lainnya) adalah istinbat yang baik". 

Al-Imam Ibn Sholah rahimahullahu (w. 643 H) dalam Ulumul Hadits (hal. 181 - cet Darul Fikr) memberi 
alasan, 

"Karena seandainya pengamalan itu tergantung pada periwayatan maka akan tertutuplah 
pintu pengamalan hadits yang dinukil (yang dimanqul) karena tidak mungkin 
terpenuhinya syarat periwayatan padanya". 

Ahli Hadits Mesir Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu berkata, 

a^U. <JjljSI (^-i*-^ Ai-i Cf- tJale- ^ '-^"J .l$J (JjJ jaII AJaiJl AiiixJI J ^^^1 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



"Dan kitab-kitab pokok dalam sunnah dan selainnya, telah mutawatir periwayatannya 
sampai kepada para penulisnya dengan cara al-wijadah. Demikian pula berbagai macam 
buku pokok yang lama yang masih berupa manuskrip tapi dapat dipercaya, Tidak 
meragukan keabsahannya kecuali orang yang lalai dari ketelitian makna pada bidang 
riwayat dan al-wijadah, atau orang yang membangkang, yang tidak puas dengan hujjah". 
(Al Baitsul Hatsits hal 126 -cet Darul Kutub Al-Ilmiyah). 

[51 Beliau adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati Al-Albani. Ahli Hadits Abad 
Ini. Syaikh Bin Baz pernah berkata, "Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albaani, 
beliaulah mujaddid abad ini dalam pandanganku, wallahu'alam". Syaikh Al-Albani wafat 
pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420 H atau bertepatan 
dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania. 

Lihat biografi beliau dalam kitab : Tarjamah Muwajazah li Fadhilatul Muhadits Syaikh 
Abu Abdurahman Muhammad Nashruddin Al-Albani karya Dr. Ashim Al-Quryuthi. 
Hayat Al-Albani karya Syaikh Syaibani dan lainnya. 

Para Ahli Hadits pun Tidak Se-Lebay Mereka (7) 
Ketujuh 

Kebanyakan Ahli hadits yang nyata-nyata dalam keilmuan dan ketinggian sanad atau 
ijazahnya diakui oleh dunia, ternyata tidak se-lebay Haji Nur Hasan dan pengikutnya 
dalam masalah ini. Bahkan sebagian ulama telah menukil adanya ijma (kesepakatan 
ulama) dalam masalah bolehnya beramal dengan sebuah kitab walaupun tidak memiliki 
sanad yang muntasil kepada penulisnya, selama kitab itu shahih dan diyakini kebenaran 
isinya kepada penulisnya. 

Imam As-Sayuthi rahimahullahu (w. 911 H/ 1505 M) dalam Tadribur Rawi fi Syarah 
Taqrib An-Nawawi hal 75-76 mengatakan, 

(JLLsul JajluiJ Vj Sj-«Jxa]I t ; \ iS\l (Jfljjl jlj^ (^c- ^UtkVI ^gjjjI^aljjVI (jLkLol 

"Berkata Ibn Barhan didalam kitab Al-Ausath: Ahli fiqh secara keseluruhan berpendapat 
bahwa mengamalkan hadits tidak hanya terbatas dengan mendengarkannya saja, bahkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



jika teks hadits itu shahih menurutnya, maka boleh mengamalkan teks hadits itu 
walaupun tidak didengarkan. Ustadz Abu Ishaq Al-Asfarayaini menceritakan ijma atas 
bolehnya menukil dari beberapa kitab yang menjadi pegangan dan tidak diisyaratkan 
bahwa sanadnya harus bersambung dengan penulisnya, sama saja baik kitab-kitab hadits 
atau fiqh. Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa yang mendapatkan suatu hadits didalam 
kitab shahih, maka ia boleh meriwayatkannya dan berhujjah dengannya". 

Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu rjj Ahlu Hadits dari Syam 
menyebutkan pula nukilan ijma ini dalam kitabnya Al-Mashu 'ala Al-Jaurabain hal 61. 
Kitab ini diberi muqadimah oleh Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu [2J dan 
dikomentari oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu . 

Al-Qasimi rahimahullahu menyebutkannya pula dalam Qawa'id al-Tahdits hal 213. 

Al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi Al-Khathib Al- 
Baghdadi rahimahullahu (w. 463 H/ 1072 M) dalam Al-Kifayah fi Ilmu Riwayah 
(halaman 354 dan seterusnya -cet Maktabah Al-Ilmiyah), bahkan membuat suatu bab 
khusus yang beliau beri judul: 

"Sebagian Khabar menyebutkan bahwasanya ada diantara orang-orang terdahulu (ulama 
dulu) yang meriwayatkan dari lembaran yang mereka dapatkan bukan lewat pendengaran 
(sema'an) atau ijazah (izin meriwayatkan)". 

Kemudian beliau menyebutkan hadits-haditsnya. ... [31 

Silahkan download terjemahan dan catatan kaki Al-Kifayah fi Ilmu Riwayah hal. 354 
disini (klik) 



[11 Beliau adalah Jamaluddin atau Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin 
Qasim. Ahli Hadits Syam di Zamannya. Meninggal tahun 1332 H/ 1914 M. 

Lihat biografi beliau dalam kitab : Syaikhul Syam Jamaluddin Al-Qasimi karya Syaikh 
Mahmud Mahdi al-Istambuli. Jamaluddin Al-Qasimi Ahda Ulama' al-Ishlahul Hadits Fi 
Syam karya Dr. Nazhar Abathoh dan lainnya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[21 Beliau adalah Ahmad Ibn Muhammad Syakir Ibn Ahmad Ibn Abdil-Qadir. Ahli 
Hadits Mesir pada zamannya. Lahir pada tahun 1309 H /1892 M dan meninggal di Mesir 
tahun 1377 H/1958 M. 

Lihat biografi beliau dalam kitab : Shubhul Safir fi Hayat Al-Allamah Ahmad Syakir 
karya Rajab bin Abdul Maqshud. 

[31 Penulis akan memberi keterangan dan catatan kaki semampunya. 

Benarkan Orang Yang Tidak Manqul Pencuri Ilmu? (8) 
Kedelapan 

Para pengikut Haji Nur Hasan Ubaiidah menuduh orang yang beramal dengan kitab tanpa 
sanad kepada penulisnya (tanpa manqul) sebagai pencuri ilmu (berdosa). Padahal ilmu 
para Nabi telah diwarisi oleh para ulama dan diabadikan dalam karya-karya ilmiyah 
mereka, dan semuanya adalah hak setiap orang muslim untuk mempelajari dan 
mengamalkannya, tidak satupun dari mereka (ulama) yang mensyaratkan suatu 
persyaratan tertentu bagi yang ingin membaca karya mereka. 

Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu (w. 204 H/ 820 M) sebagaimana dikisahkan 
oleh Abu Nu'aim rahimahullahu (w. 430 H/ 1038 M) dalam kitabnya Hilyatul Auliya 
(9/118), 

' Ilia 'i ;(JjSJ 4(jL>ului (jj ( " tt a ' " I<-5^ 1 ls^ J* (jJ (JJ I Ijj 4J_$j£a]I laa I jjj ^LiaI^jJ ul^a 

Menceritakan kepada kami Ibrohim bin Ahmad Al-Muqri, menceritakan kepada kami 
Ahmad bin Muhammad bin Ubaid Asy-Sya'rani. Beliau berkata, "Aku mendengar Ar- 
Robi' bin Sulaiman berkata, Aku mengunjungi Syafi'i ketika menjelang wafatnya. 
Seorang teman kami bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab, "Ya anakku, aku 
berangan-angan seandainya seluruh manusia mempelajari karya-karyaku, dan mereka 
tidak menisbatkan sedikitpun dari karya-karya itu kepadaku". 

Dalam Sunan Abu Dawud Ada Yang Tidak Manqul ?! (9) 
Kesembilan, 

Dalam ilmu hadits terdapat istilah wijadah, dengan dalil sabda Rasulullah 
shallallahu'alahi wasallam seperti yang telah kami sebutkan pada bagian keenam . 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Sebagian ulama hadits telah menerima riwayat wijadah tanpa mempersoalkannya, 
asalkan ada kepastian keshahihan teks yang diwijadahi. 

Dalam Kutubusittah saja terdapat riwayat wijadah, sebagaimana dalam Sunan Abu 
Dawud (1/289) no. 1108, 



Menceritakan kepada kami Ali Ibn Abdullah, menceritakan kepada kami Mu'adz ibn 
Hisyam^, beliau berkata, " Aku menemukan dalam kitab bapakku dengan tulisan 
tangannya dan aku tidak mendengar hadits ini dari beliau ". Beliau berkata: Qatadah dari 
Yahya ibn Malik dari Samurah ibn Jundub. . . dan seterusnya sampai akhir hadits 

Hadits ini dari jalur wijadah Ibnu Hisyam, diriwayatkan pula oleh: 

Imam Ahmad rahimahullahu (w. 241 H/ 855 M) dalam Musnad (5/11) no. 20130, 

Imam Al-Hakim rahimahullahu (w. 405 H/ 1015 M) dalam Al-Mustadrak (1/427) no. 
1068, 

dan Imam Baihaqi rahimahullahu (w. 458 H/ 1066 H) dalam Sunan (3/238) no. 5722. 

Walaupun tidak termasuk dalam kaidah manqul Nur Hasan, Imam Al-Hakim 
rahimahullahu malah berkata tentang hadits ini, "Shahih berdasarkan syarat Imam 
Muslim", yakni artinya sanad hadits ini termasuk dalam kategori shahih menurut Imam 
Muslim rahimahullahu (w. 261 H/ 875 M) dalam Shahihnya, pendapat Al-Hakim 
disepakati Al-Hafizh Adz-Dzahabi rahimahullahu (1/289). 

Dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam ash-Shahihah no. 
365. 

Banyak sekali Ahli hadits yang meriwayatkan hadits-hadits wijadah semisal ini, tentu 
tidak mungkin penulis sebut semuanya, akan tetapi hanya sebagian contoh saja. Penulis 
akan sebutkan dengan no dan halamannya agar pembaca mudah merujuknya langsung: 

Imam Ibn Sa'ad rahimahullahu (w. 168 H/ 785 M) dalam Thabaqah (1/70), 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

2. Imam Abdurrazaq rahimahullahu (w. 211 H/ 827 M) dalam Al-Mushanaf no. 1134, 
4335, 9473, 

3. Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullahu (w. 235 H/ 850 M) dalam Mushanaf (1/344/4) dan 
(6/304/5), 

4. Imam Abd ibn Hamid rahimahullahu (w. 249 H/ 863 M) dalam Musnad (1/193) no. 182, 

5. Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu (w. 281 H/ 894 M) dalam Sifatul Jannah no. 154, 

6. Imam Al-Bazzar rahimahullahu (w. 292 H/ 905 M) dalam Musnad no. 1116 (no. 53 - 
Musnad Sa'ad) atau dalam Bahrul Zakhr (3/355) no. 998, 

7. Imam Abu Ya'la rahimahullahu (w. 307 H/ 920 M) dalam Al-Musnad (14/194) no. 
6759, 

8. Imam At-Thabari rahimahullahu (w. 310 H/ 923 M) dalam Tahdzib Al-Atsar (3/42) no. 
650, 

9. Imam Abu Awanah rahimahullahu (w. 316 H/ 928 M) dalam Mustakhrij-nya (5/361) no. 
2030, 

10. Imam Ath-Thahawi rahimahullahu (w. 321 H/ 933 M) dalam Musykilul Atsar (4/104), 

11. Imam Ibn Abi Hatim rahimahullahu (w. 327 H/ 938 M) dalam Tafsir no. 6843, 7537, 
14059, dan 16412, 

12. Imam Thabrani rahimahullahu (w. 360 H/ 971 M) dalam Mu'jam Al-Kabir (3/169) no. 
3026 dan Al-Ausath (5/327), 

13. Imam Ibn Sunni rahimahullahu (w. 364 H/ 974 M) dalam Amal Yaum Wal Lailah 
(2/305) no. 422, 

14. Imam Al-Lalikai rahimahullahu (w. 408 H/ 1027 M) dalam Al-Ushul (1/455) no. 383, 

15. Imam Abu Nu'aim rahimahullahu (w. 430 H/ 1038 M) dalam Hilyatul Auliya (4/179). 

16. Imam Ibn Abdil Bar rahimahullahu (w. 463 H/ 1071 M) dalam Jami Al-Bayan Al-Ilmu 
(1/234) no. 218, 

17. Imam Ibn Atsakir rahimahullahu (w. 571 H/ 1176 M) dalam Tarikh Dimasyq (7/82), 
(9/434) dan lainnya banyak sekali. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Apakah pantas jika kita mengkafirkan para ulama diatas karena telah membolehkan 
riwayat yang tidak manqul dan telah beramal dengan riwayat tersebut?. Kita berlindung 
kepada Allah Ta'ala dari mengkafirkan kaum muslimin terutama para ulamanya. 



[11 Dan telah ma'ruf diketahui kebiasaan wijadahnya Mu'adz ibn Hisyam oleh Ahli Hadits, sebagaimana 
disebutkan dalam riwayat hidupnya, lihatlah : Adz-Dzahabi rahimahullahu dalam Mizan Al-I'tidzal (6/453 
- Darul Kutub Al-Ilmiyah), beliau berkata : "Mu'adz ibn Hisyam ibn Abi Abdillah Al-Dastawa'i Al- 
Bashri, shaduq, shohibul hadits dan terkenal". Berkata Ibn Madini, "Disisinya ada sekitar sepuluh ribu 
hadits dari Ayahnya". Al-Mizzi rahimahullahu dalam Tahdzib Al-Kamal jilid (28/139 -143) no. 6038 - cet 
Mu'asasah Ar-Risalah, disana disebutkan bahwa jika Mu'adz mendengar dari ayahnya, dia berkata, "Ini 
aku mendengarnya (langsung)", kemudian jika tidak, dia berkata, "Ini tidak didengar (langsung) darinya". 

Lihat pula : Bukhari rahimahullahu dalam Tarikh Al-Kabir (7/366) biografi no. 1572, Ibn Hibban 
rahimahullahu dalam Ats-Tsiqat (9/176) no. 15857 -Darul Fikr. Ibn Hajar rahimahullahu dalam Taqrib At- 
Tahdzib (1/536) no. 6742 -Dar Ar-Rasyid, dan lainnya. 

Ilmu Manqul Bukan Berasal dari Ulama Mekkah Madinah (10) 
Kesepuluh 

Para pengikut Nur Hasan Ubaidah telah menisbatkan pemahaman manqul ini kepada para 
ulama Haramain (Mekkah dan Madinah) terutama guru-gurunya di Masjidil Harom dan 
Darul Hadits Mekkah. Akan tetapi faktanya guru-guru Haji Nur Hasan tidak memiliki 
pemahaman seperti yang mereka nisbatkan. 

Ambil contoh saja para mudaris (guru) di Darul Hadits. Til 

Syaikh Abdurrazaq Hamzah rahimahullahu [2J adalah pendiri dan pengajar Darul Hadits 
bersama Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah rahimahullahu [3J sekaligus juga menjadi 
menantunya. Syaikh Abdurrazaq rahimahullahu ini justru memiliki metode mengajar 
yang menyalahi kaidah manqul Nur Hasan Ubaidah dan pengikutnya. Yaitu menyuruh 
muridnya membaca sendiri kitab-kitab ! ! !. 

Hal tersebut diterangkan oleh Imam Masjidil Harom, Syaikh Umar bin Muhammad As- 
Subail rahimahullahu (w. 1423 H) tatkala menjelaskan biografi lulusan terbaik Darul 
Hadits Mekkah yaitu Syaikh Muhammad As-Sumali (w. 1420 H/ 1999 M) yang hidup 
sezaman dengan Nur Hasan. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Syaikh Umar bin Muhammad As-Subail rahimahullahu berkata, 

<3-wjJ 4-Hui]! IjL 4jl uAaii 4_uijj^j ^ Jj! jjl! JIjc ^tiuJl 4ijJ^a djl£j 
L_uSLSl ^ 4_ic. IjJAJ iujjxj I jla tAj^lj iSj^J^ ^ JJJ ' dF- 

"Syaikh Abdurrazaq ini memiliki metode mengajar ilmu hadits dengan cara menjelaskan 
rangkaian sanad kemudian memberi pertanyaan kepada murid-muridnya tentang nama, 
kunyah dan laqab dari para perawi hadits. Bila ada yang tidak bisa menjawab. Ia 
diharuskan mencari sendiri jawabannya dalam kitab-kitab hadits".[4] 

Contoh yang lainnya, 

Salah satu murid Syaikh Umar Hamdan dan Syaikh Muhammad Ibrahim Asy-Syaikh 
(Mufti Saudi di zaman itu) adalah ulama Mekkah, namanya Syaikh Abdurrahim Shadiq 
Al-Makki rahimahullahu, beliau ini ternyata membaca-baca kitab Syaikh Al-Albani dan 
mengambil manfaat darinya, tentu saja tanpa manqul kepada Al-Albani karena Syaikh 
Al-Albani ini bahkan dikenal lebih banyak mendapatkan ilmu di perpustakaan- 
perpustakaan dengan membaca buku. 

Syaikh Abdurrahim Shadiq Al-Makki rahimahullahu berkata tentang Kitab karangan- 
karangan Syaikh Al-Albani yang beliau baca: 

"Dahulu saya mempelajari kitab-kitab sunnah dan ilmu hadits pada para guruku: Umar 
Hamdan dan Muhammad Ibrahim asy-Syaikh (mufti Saudi Arabia rahimahullahu), tetapi 
Demi Allah, akhir-akhir ini saya telah banyak belajar dari madrasah kalian, dengan selalu 
aktif mengikuti (membaca) karangan-karangan dan tahqiq-tahqiq anda".[51 

Perhatikan ....!!! ternyata murid Syaikh Umar Hamdan dan Syaikh Muhammad Asy- 
Syaikh tidak fanatik dalam "manqul" dan membaca 'kitab-kitab karangan" andai 
pemahaman mereka sama dengan Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah. 

Contoh lain lagi, 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Banyak diantara guru-guru di Darul Hadits dan di Masjidil Harom yang menulis dan 
membuat kitab-kitab yang termasuk kategori 'kitab karangan" dalam versi Haji Nur 
Hasan dan pengikutnya. Bahkan kalau memang mereka menerapkan metode manqul 
sebagaimana dipahami Haji Nur Hasan dan pengikutnya, tidak mungkin mereka 
menyebarkan tulisan-tulisannya dengan dicetak dan diperbanyak oleh para penerbit, 
sebagiannya telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa sehingga sampai kepada kaum 
muslimin diberbagai Negara. 



Gambar ini adalah sampul kitab karya Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah judulnya: ' Ad-Da'watu Ilallah" yang andai diketahui oleh 
awam Madigoliyah, mereka akan menghukuminya sebagai "Kitab Karangan" yang tidak bernilai dan haram untuk dibaca. 

Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah rahimahullahu, diantara tulisannya adalah Hayatul Qu- 
lub Bi Du'a 'Alamul Ghuyub, Al-Aulia wal Karamat, ar-Risalah Al-Makiyyah, Ad- 
Da'watu Ilallah dan lainnya. 

Syaikh Abdurrazzak Hamzah rahimahullahu , Beliau adalah singa yang buas bagi 
pengikut bid' ah dan hawa nafsu, beliau memiliki beberapa buku yang membantah 
kesesatan seperti Dhulumat Abu Rayah dan Al-Muqobalah Baina Al-Hadi wa Dholal. 
Bukunya ini dicetak dan disebarkan ke berbagai negara sebagai bantahan bagi pelaku 
bid'ah. Tentu menurut kaidah manqul, ini tidak boleh terjadi karena para pembacanya 
harus manqul dulu. 



Kitab tentang ilmu hadits yang diberi kata pengantar oleh Syaikh Abdurrazaq Hamzah 

Beliau juga telah banyak mentakhrij, menta'liq dan membuat kata pengantar untuk 
beberapa kitab sunnah, diantarnya kitab Ibnu Katsir yang di Syarh Syaikh Ahmad Syakir 
tentang ilmu hadits (lihat gambar samping). Dalam kitab ini diterangkan tentang wijadah 
dan kebolehan beramal dengannya. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Syaikh Abdullah Khoyyat rahimahullahu, termasuk murid senior Syaikh Abdul Dhohir, 
beliau juga mengajar dan imam di Masjidil Harom.[61 Diantara tulisannya adalah sebuah 
Tafsir (3 Jilid), Kitab Khutbah fi Masjidil Harom (6 Jilid), Kitab Dalil Al-Muslim fi Al- 
'Itiqad, Kitab I'tiqad as-Salaf, dan lainnya berjumlah sekitar 26 kitab, ini yang sempat 
tercatat. 

Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu, murdaris di Darul Hadits MekkahJTL, 
kitab-kitab Syaikh telah kita kenal bahkan sangat banyak diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia, seperti Minhajul Firqatin Najiyah wat Thaifah Al-Manshurah, Ash Shufiyyah 
fi Mizan Al Kitab wa As Sunnah, Kaifa Ihtadaitu ha At Tauhid wa Ash Shirath Al 
Mustaqim yang berisi kisah beliau menemukan kebenaran tauhid dan manhaj salaf, dan 
lainnya karya beliau banyak sekali. 

Semua itu adalah contoh-contoh yang mudah penulis dapatkan saja, seandainya 
menelusurinya lebih jauh, penulis yakin akan banyak menemukan fakta lainnya yang 
menunjukan keyakinan bahwa kaidah manqul ini bukan berasal dari para ulama tersebut 
tapi murni "ijtihad" Nur Hasan dan pengikutnya. 



[11 Mahad Darul Hadits sendiri telah menyangkal bahwa Haji Nur Hasan termasuk salah 
satu murid di pesantren ini sebagaimana informasinya dari surat resmi Syaikh 
Muhammad Umar Abdul Hadi direktur Darul Hadits Mekkah dan Direktur Umum 
Inspeksi Agama di Masjid Al-Haram, As-Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid. 
Kisahnya terdapat dalam buku Bahaya Islam Jama'ah, Lemkari, LDII hal. 83. Kata 
mereka, "Tidak benar ada orang yang bernama Nurhasan Al-Ubaidah yang belajar disana 
tahun-tahun 1929-1941". 

Dalam buku, Bukti Kebohongan Imam Jama'ah LDII oleh LPPI, dikutip jawaban dari 
Direktur Umum Inspeksi Agama di Masjid Al-Haram, As-Syaikh Abdullah bin 
Muhammad bin Humaid pada tahun 1399 H. Isi jawaban itu: "Perguruan Darul Hadits 
belum berdiri sebelum 1352 H (1932 M). Maka study H. Nurhasan Al-Ubaidah sebelum 
lahirnya perguruan tersebut pada perguruan itu adalah diantara hal yang membuktikan 
bahwa pengakuannya tidak benar. Dan setelah kami periksa arsip perguruan Darul Hadits 
di sana, tidaklah terdapat nama dia sama sekali, hal itu membuktikan bahwa dia tidak 
pernah study di sana. 

Mengenai pertanyaan saudara tentang "Dapatkah dibenarkan pendiriannya yang mengharuskan diterimanya 
hadits-hadits Nabi yang hanya diriwayatkan oleh dia saja?" Dapatlah dijawab bahwa menggunakan 
periwayatan hadits, sehingga tidak dapat diterima kecuali melalui dia adalah suatu pendirian yang batil. Ini 
adalah penipuan terhadap ummat yang tidak patut dipercaya, sebab riwayat hadits-hadits Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



shallallahu'alaihi wasallam sudah tercantum dalam kitab-kitab hadits induk yang shahih dan kitab- 
kitab hadits induk lainnya. 

Selanjutnya, dia (Nurhasan) tidak akan sanggup mencakup (menghafal) hadits-hadits Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam walau sekedar sepersepuluhnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin 
tidak dibolehkan seseorang menerima hadits-hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, kecuali 
hanya melalui dia, sedangkan dia pun sudah terbukti tidak pernah study pada Perguruan Darul Hadits di 
Makkah Al-Mukarramah. Orang ini sebenarnya hanya pemalsu keterangan, penipu ummat, untuk mengajak 
orang-orang awam masuk ke dalam alirannya. 

Mengenai pertanyaan saudara tentang "Benarkah dia seorang Amirul Mukminin yang dibai'at secara ijma' 
dan bahwa mengenai Amirul Mukminin itu telah menunjuk seorang wakilnya yaitu Haji Nur Hasan Al- 
Ubaidah Lubis, dan adakah legalitasnya yang mewajibkan umat tauhid di Indonesia untuk patuh dan taat 
kepada dia?". Jawabannya: "Haji Nur Hasan Al-Ubaidah mengaku wakil Amirul Mukminin dan tidak ada 
orang yang mengangkatnya sebagai wakil. Tetapi orang ini sebenarnya hanyalah dajjal (penipu) dan 
pemalsu keterangan, sehingga tidak perlu dihiraukan dan tidak patut dipercaya, bahkan wajib dibongkar 
kepalsuannya kepada khalayak ramai serta di jelaskan penipuannya dan keterangan-keterangannya yang 
palsu supaya khalayak ramai mengetahuinya. Dengan demikian, kita termasuk orang yang berdakwah 
beramar ma'ruf nahi munkar, dalam hal ini memerangi aliran-aliran sempalan yang menyesatkan". 
Wallahu'alam. 

[21 Beliau adalah Muhammad ibn Abdurrazak ibn Hamzah ibn Taqiyuddin ibn 
Muhammad, dari keturunan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. Ahli hadits yang 
berasal dari Mesir. Beliau meninggal hari kamis tanggal 22/2/1392 H (1972 M) setelah 
sakit cukup lama, dan dishalatkan di Masjidil Harom ba'da shalat maghrib. 

Lihat biografi beliau dalam : Majalah At-Tauhid 01/03/2005, tahun 25 no. 6. 

[31 Beliau adalah Abdul Dhohir (atau Muhammad Abdul Dhohir) ibn Muhammad 
Nuruddin At-Talini Al-Mishri Al-Makki, Abu Samah. Ahli hadits yang berasal dari 
Mesir. Syaikh meninggal tahun 1370 H/ 1950 M. 

Lihat biografi beliau dalam : Natsrul Zawahir karya Dr. Yusuf bin Abdurahman hal. 736. 

[41 Dari Tarjamah Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Sumali karya Syaikh Umar bin 
Muhammad As-Subail dan Hasan bin Abdurahman Al-Mu'alim dalam Majalah Al- 
Asholah (27/79-82). 

[51 Fakta itu tercantum dalam surat beliau kepada Syaikh Al-Albani tertanggal 29/4/1390 
H (3 Juli 1970 M). Surat ini disebutkan Al-Albani dalam Ash-Shahihah (11/22 - Maktabah 
al-Ma'arif). 

[61 Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Abdul Ghani ibn Muhammad ibn 
Muhammad ibn Abdul Ghani Khayath. Syaikh rahimahullahu meninggal di Mekkah di 
tahun 1415 H/ 1994 M. Biografinya ditulis oleh Muhammad Ali Al-Jafari berjudul 
' Syaikh Abdullah Abdul Ghani Al-Khayath". 

Lihat biografi beliau dalam kitab: Dza'il Al-'Alam karya Ahmad Al-Alawanah, hal. 132, 
'Itmam al-'Alam karya Dr. Nizar 'Abathah/Muhammad Riyadh al-Mahi, hal. 170 dan 
lainnya. 

[71 Ahli hadits dan penulis yang membekas dihati, Pengajar di Darul Hadits Mekkah, dan 
salah seorang murid dari Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syaikh Jamil wafat 
tahun 1431 H (2010 M) di Mekkah. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Biografi beliau bisa disimak dalam bukunya Kaifa Ihtadaitu Ha At Tauhid wa Ash 
Shirath Al Mustaqim. 

Menolak Kebenaran Dari Yang Tidak Manqul Termasuk Kesombongan 
(11) 

Kesebelas, 

Andaikata kita menolak kebenaran yang berasal dari mereka yang dianggap belum atau 
tidak manqul, atau merendahkan dan melecehkan mereka, niscaya sikap kita itu termasuk 
dalam kesombongan sebagaimana disebutkan hadits. 

Imam Muslim rahimahullahu meriwayatkan, 

j\JLk (jj ^gla-j (jc 1 »J^7> (lW f^^^wjj ^-^i C)i -^aaJjj ^ v\<M (jj a Uj^Si j 

/L a°\<\<\\\ (Jjj-iaS (jc 1 ■ lliu (jj (jUl (jc Ajxjjj -iUtk (jj ^J^J C5-^^ ^ (lH^ (3^ 

(Jll ^iLoj Ajlc illl < _ 5 il^a ^jjll (jC Jj*juw> (jj <iSl! ^jc (jc 4JajjIc (jc ^J&!^}jj (jC 

(jj£j (jl 4-^4 c&j^ (jj <3>J <-5^ l>? 5^ cs^ i>° ^j^il cK^j V 

(jjjUll iaic j JjaJl ^>laJ (jLiaJl 1 . la-j (JJa^ i&l (jj (jli 4 Alijj ULaa. AjjJ 

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin 
Basysyar serta Ibrahim bin Dinar semuanya dari Yahya bin Hammad, Ibnu al-Mutsanna 
berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada 
kami Syu'bah dari Aban bin Taghlib dari Fudlail al-Fuqaimi dari Ibrahim an-Nakha'i dari 
Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu'anhu dari Nabi shallallahu'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya 
terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya 
laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" 
Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesom- 
bongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." (Shahih Muslim no. 91 
-Cet Darul Mughni). 

Perhatikanlah dalam hadits diatas, bukankah Nabi shallallahu'alaihi wasallam 
menyebutkan secara umum "menolak kebenaran" beliau tidak mengecualikan dengan 
perkataan semisal, "Kecuali kalau kebenaran itu datangnya dari orang yang belum 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



manqul" atau "kecuali kebenaran itu datangnya dari si fulan atau si Man?!!". Justru 
menolak kebenaran termasuk kesombongan yang mencegah seseorang masuk surga. 

Kadang kala, para pengikut Haji Nur Hasan Ubaidah menuntut kepada orang yang 
menyampaikan kebenaran keabsahan manqulnya. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu 
tidak lah disyaratkan harus manqul dahulu atau memiliki sanad/ijazah dahulu. 

Dalam hadits yang terkenal disebutkan, 

dlllij AjIjLa „j AjlLiLa ^jaiujj £j sJjj sjixjia IjSui -&j * lS^'j i>* 

"Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran 
itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak 
mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." 
(Shahih Muslim no. 49 -cet Darul Mughni) 

Coba renungi, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tidak pernah mengatakan, 
"Hendaklah kamu memiliki ijazah sanad dahulu atau hendaklah kamu manqul dahulu, 
baru mencegah kemungkaran !!!". Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam hanya 
berbicara secara umum, siapa yang mengetahui kemungkaran hendaklah ia mencegahnya. 

Ahli Hadits Abad ini Syaikh Al-Albani rahimahullahu juga menggunakan hadits ini 
ketika seorang pembantah memintanya menunjukan ijazah terlebih dahulu sebelum 
mengkritiknya. Beliau rahimahullahu menceritakan dalam kitabnya, Silsilah Adh- 
Dhaifah (1/103-104) tatkala beliau berdialog dengan seorang Syaikh lulusan Al-Azhar, 

Ij^la i a iS^J (j-* " '. ^i*JJj "^ic Alii t^~a aJj3 ; ' " j AjIc <jV < _ 5 -il&jJ 

• • • • 

"... saya beritahu kepadanya bahwa hadits (yang ia sebutkan) itu dha'if, tetapi ternyata 
dia justru bertambah keras!!, dan membanggakan kepadaku Ijazah Al-Azhar-nya, dan dia 
menuntut ijazahku sehingga aku pantas mengkritiknya!, maka aku jawab, sabda 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, "Barangsiapa diantara kamu melihat 
kemungkaran ... ! (al-hadits)". 

Syaikh Al-Albani ini sebenarnya memiliki ijazah periwayatan dari Syaikh Muhammad 
Raghib Tabakh rahimahullahu,rjj hanya saja beliau ingin mengingatkan kepada orang 
tersebut bahwa kebenaran itu harus diterima darimanapun datangnya, hatta dari orang 
yang tidak memiliki ijazah sekalipun. 

Syaikh Al-Muhadits Al-Albani rahimahullahu menyebutkan ijazah beliau dalam Shahih 
Abu Dawud (5/253-254), setelah menyebutkan hadits Musalsal Al-Mahabah yang 
terkenal itu, 

auI A «ij £A jail i_JC.Ij (JjJalill ^-juill AjjI j^)J ^jLi.l .33 j 

"Dan sungguh telah memberikan ijazah kepadaku untuk hadits musalsal ini Syaikh Al- 
Fadhil Raghib At-Tabakh rahimahullahu...". 

Syaikh Al-Albani rahimahullahu meriwayatkan dari Syaikh Muhammad Raghib 
rahimahullahu kitab tsabat (kitab isnad dan ijazah) yang berjudul "Al-Anwar Al-Jaliyah 
Fi Mukhtasar Al-Atsabat Al-Halabiyah".[2j 

Berlebihan Dalam Masalah Imammah (12) 
Keduabelas, 

Jama'ahnya Haji Nur Hasan telah berlebihan dalam meletakan masalah imammah (keimaman) 
sehingga sampai meletakan masalah ini diatas rukun Islam yang lima, bahkan sebagai syarat 
diterimanya rukun Islam yang lima dan semua amalnya, bahkan orang Islam yang tidak 
melakukan syirik sekalipun kalau tidak membai'at imam (lebih khusus lagi imam mereka) maka 
semua amalnya itu tidak akan diterima, bai'at kepada imam dianggap sebagai pengesah 
keislaman seseorang dan menghalalkan hidupnya, seakan-akan dengan inilah Islam itu dibangun 
dan karena inilah Islam itu disebarkan. 

Ini tentu saja pemahaman yang batil, sebab syahadatlah yang menjadi pen-sah keislaman 
seseorang bukan bai'at menurut ijma kaum muslimin. 

Allah Ta'ala berfirman, 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 




"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku". (Adh- 
Dhariyat 56). 

Manusia diciptakan Alloh untuk mentauhidkan-Nya bukan untuk mentauhidkan keimaman Haji 
Nur Hasan. 

Dan Allah Ta'ala Berfirman : 



"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa 
yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya (An-Nissa 48). 

Dan masalah tidak membai'at imam bukan syirik menurut ijma kaum muslimin. 

Bahkan menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyahjll rahimahullahu (w. 728 H/ 1328 M) dalam 
Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah (1/75 - Tahqiq Dr. Muhammad Rasyid Salim), itiqad yang 
demikian dianggap kekufuran, beliau berkata, 



"Sesungguhnya yang berpendapat, (bahwa masalah 'Imammah' merupakan tuntutan yang 
paling urgen di dalam hukum Islam dan merupakan masalah kaum muslimin yang paling mulia) 
adalah dusta belaka berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, baik dari kalangan Ahlus 
Sunnah maupun kalangan Syi'ah (yakni Syi'ah yang awal -pen). Bahkan pendapat seperti itu 
adalah sebuah kekufuran. Sebab masalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih penting 
daripada masalah 'Imammah'. Hal itu sudah sangat dimaklumi di dalam dinul Islam. Seorang 
kafir tidak akan menjadi seorang mukmin hingga ia bersyahadat Laa llaaha lllallaahu wa Anna 

http://syiartauhid.info/ 






Tirmidzi 2001 - 3000 

Muhammadan Rasulullah. Atas dasar itulah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam memerangi 
kaum kafir yang awal." 

Yang benar, masalah keimaman itu adalah fardhu kifayah, tidak termasuk usuluddin, dan tidak 
pula untuk menghalalkan hidup seseorang. Imam Al-Mawardzi dalam Ahkam Al-Sultaniyah (1/4) 
berkata: 



"Apabila telah pasti kewajiban adanya sebuah imammah, maka hukumnya menjadi fardhu 
kifayah, sebagaimana hukum jihad dan menuntut ilmu". 

Lebih jauh lagi, jama'ah Nur Hasan Ubaidah telah mencoba memasukan keimaman kedalam 
rukun Islam yang lima dengan sedikit permainan kata-kata, mereka biasa berkata, "Rukum Islam 
itu adalah lima -Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu- kemudian diteruskan 
dengan beramir, berbai'at, dan taat". 

Padahal sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam saja tidak seberani mereka dalam 
masalah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad (2/26) no. 4798 : 



Menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dari Manshur dari Salim bin Abi Al-Ja'di dari Yazid 
bin Bisyr dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu yang berkata, 'Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: 
Syahadat bahwasanya tiada yang berhak diibadahi selain Allah (dan Muhammad Rasulullah); 
Mendirikan shalat; Mengeluarkan zakat; Melaksanakan haji ke Baitullah; Serta melakukan puasa 
pada bulan Ramadhan". Kemudian seorang laki-laki berkata kepada Ibn Umar, "Dan jihad fi 
sabilillah". Ibn Umar menjawab, "(Ya) Jihad itu memang baik akan tetapi beginilah yang 
disabdakan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam kepada kami".[2J 

http://syiartauhid.info/ 






Tirmidzi 2001 - 3000 



Lihatlah seorang sahabatpun sangat hati-hati dalam masalah ini. Mereka tidak berani 
memasukan sedikitpun anggapan baik mereka kedalam syari'at yang telah disebutkan Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam kepada mereka. 



[11 Beliau adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Syaikhul Islam 
yang terkenal. Diantara murid beliau adalah Al-Hafizh Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu 
Qayyim dan lainnya. 

[21 Hadits ini rijalnya tsiqah selain Yazid bin Bisyr, dia ini majhul sebagaimana kata Abu Hatim, 
akan tetapi Ibn Hlbban memasukannya dalam Ats-Tsiqah. Penguat baginya adalah hadits Ibn 
Umar dalam Bukhori no. 4153, dan dari jalan lain dalam Ahmad (2/93). 



Benarkan Para Ulama Darul Hadits Seperti Mereka? (13) 
Ketigabelas, 

Tidak benar jika pemahaman jama'ah Nur Hasan diatas dinisbatkan kepada ulama Mekkah dan 
Madinah sebagaimana pembenaran yang sering dilakukan oleh jama'ahnya Haji Nur Hasan 
Ubaidah. Bahkan para ulama tidak mungkin berpemahaman seperti diatas karena sangat jelas 
kebatilannya. 

Imam Masjidil Harom, murid Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah yaitu Syaikh Abdullah Khayath 
rahimahullahu [11 dalam kitabnya Dalil Al-Muslim fi Al-I'tiqad wa Ath-Thathahir berkata: 

(jli lilj-uJl ^ja (j^ajt-aJl -li^jj]! (Ja! (ja lili i Jh\ Aju ax, a ^ j cA-aJia 

j 4jjU-ui ^ (Jxlc (jj^J M V) All V J j3 <U-a!>Lkl j t Jli £>Jlia> jj 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



aii! <Lkjl ( 3^ jlill j Jja. Aj^JI j aIa ^jj j ^j-* IaISSI j aJ^ujj j <ui! 

"Tauhid menjadi sebab seseorang masuk surga dan dilebur dosa-dosanya. Manusia, karena sifat- 
sifat kemanusiaannya dan karena memang dirinya tidak maksum, suatu ketika pasti akan 
terpeleset dan terjerumus melakukan kemaksiatan. Jika dia seorang yang benar-benar 
mentauhidkan Allah, murni dan bebas dari kotoran syirik, maka ketauhidan dan keikhlasannya 
dalam mengucap 'lailahailallah' itu akan menjadi sebab dileburnya dosa-dosa dan 
kemaksiatannya itu. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, 
"Barangsiapa bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, juga bersaksi bahwa Isa 
adalah hamba dan utusan-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh 
dari-Nya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya, maka pasti 
Allah akan memasukannya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukannya". (Hadits ini 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)". 

Dinukil oleh Mudaris di Darul Hadits Mekkah yaitu Syaikh Muhammad ibn Jamil ibn Jainu v \2], 
dalam kitabnya Minhajul Firqatun Najiyah wa Thaifah Manshurah. 




http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sampul kitab Miftahul Jannah 



Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi rahimahullahu adalah pengajar di Darul Hadits Mekkah 
sejak sekitar tahun 1353 H (1934 H) sampai meninggalnya tahun 1379 H (1959 M). Jika H. Nur 
Hasan Al-Ubaidah mengaku pernah belajar sebelum tahun 1941 M di Darul Hadits maka bisa jadi 
pernah belajar kepada Syaikh Al-Ma'shumi ini. Biografi singkat Al-Ma'shumi rahimahullahu 
disebutkan oleh Syaikh Ali Hasan Al-Halabi ^ 4-^dalam muqadimah tahqiq beliau atas kitab 
Syaikh Al-Ma'shumi rahimahullahu yang berjudul "Miftahul Jannah: Lailahailallah" ("Kunci 
Surga: lailaha-ilallah"). Dalam kitab ini (hal. 38). Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi 
rahimahullahu pun menulis, "Ketahuilah sesungguhnya Lailahailallah adalah kalimat yang 
membedakan antara kafir dan islam, itulah kalimat takwa ... yang dikehendaki bukanlah ucapan 
dalam lisan saja tapi bodoh dalam maknanya. (kalau hanya lisan) orang munafik pun 
mengatakannya juga". 

Jadi menurut Syaikh-Syaikh Di Masjidil Harom dan Darul Hadits, tauhidlah yang menjadi kunci- 
kunci surga, bukan imamah. Ini tentu bertentangan dengan aqidahnya Haji Nur Hasan dan 
pengikutnya yang menyatakan bahkan belum sah Islamnya atau tidak akan masuk surga jika 
seseorang belum berbai'at kepada imamnya. Padahal telah ma'ruf bahwa Nur Hasan Al-Ubaidah 
mengaku belajar di Darul Hadits dan Masjidil Harom. [3J Anehnya tidak diketahui Al-Ubaidah 
mendakwahkan atau mengajar tauhid secara mendalam dengan keterangan makna-maknanya 
sebagaimana para syaikh di Darul Hadits. Justru malah menyeru kepada imamah dan bai'at 
kepada dirinya. 



[11 Beliau adalah Abdullah bin Abdul Ghani Khayath. Salah seorang murid Syaikh Abdul Dhahir 
Abu Samah, juga pengajar dan imam di Masjidil Harom dan Darul Hadits. Bapak dari Syaikh 
Usamah Khoyath Imam Masjidil Harom yang sekarang. Wafat tahun 1415 H (1994 M). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



[21 Ahli hadits dan penulis yang membekas dihati, Pengajar di Darul Hadits Mekkah, dan salah 
seorang murid dari Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syaikh Jamil wafat tahun 1431 H 
(2010 M) di Mekkah. 

[31 Dalam buku Bahaya Islam Jama'ah hal. 85 disebutkan, "Nur Hasan menyebut ia telah belajar 
Al-Qur'an dan Hadits di Saudi Arabia selama 18 tahun. Tapi H. Khoiri yang antara tahun 1930- 
1940 bermukim di Mekkah bilang Cuma 5 tahun saja. H. Khoiri tahu persis soal itu. Karena tahun 
1935 pada saat Nur Hasan tiba, Khoiri menjadi ketua Rukbat Nahsyabandi, sebuah asrama 
pemukim di Saudi Arabia. Harap maklum, Rukbat ini tidak ada hubungannya dengan Tharekat 
Nahsyabandi. Nur Hasan langsung tinggal di asrama itu, lantaran H. Mahfudl, kakak kandungnya 
sudah lebih dulu tinggal disana". 

Tapi menurut Makalah CAI -makalah resmi dalam jama'ah ini- disebutkan bahwa Nur Hasan 
belajar kurang lebih 10 tahun sejak tahun 1929. 



Perkataan : "hidup kita halal, agama kita sah, amal ibadah kita diterima oleh Allah 
dan mati sewaktu-waktu wajib masuk surga selamat dari neraka" (14) 



Keempatbelas, 

Dalam Teks Daerahan mereka menulis: 

"... dengan menetapi Qur'an Hadits Jama'ah berarti hidup kita halal, agama kita sah, amal 
ibadah kita diterima oleh Allah dan mati sewaktu-waktu wajib masuk surga selamat dari 
neraka ". 

Ini teks aslinya: 



Dalam membangun pemahamannya ini, mereka berpegang dengan dalil-dalil sebagai berikut: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Pertama, mereka mengaku hidupnya telah halal, untuk menjelaskan bahwa orang yang tidak 
mambai'at imamnya hidupnya harom atau kafir, berdalil dengan hadits ... 

Kedua, mereka mengatakan bahwa agamanya sah, untuk mengatakan bahwa selain 
kelompoknya Islamnya belum dianggap sah alias masih kafir, karena belum berbai'at kepada 

imamnya, berdalil dengan atsar ... f-^-^H V] ^2a\ V 

Ketiga, mereka mengatakan bahwa amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah, karena merasa 
telah memiliki imam, sedangkan selain kelompoknya karena tidak membai'at imamnya dianggap 

tidak akan diterima amalnya alias kafir, berdalil dengan hadits ^ & Cy 

Padahal tiga hadits yang mereka gunakan itu bukan hujjah untuk mereka dikarenakan tiga 
sebab: 

1. Ketiga hadits tersebut dhoif (lemah) dari segi sanadnya menurut pendapat yang paling kuat. 

2. Andaikata shahih sekalipun, apakah shahih juga bahwa yang dimaksud imam dan jama'ah dalam 
ketiga hadits itu adalah imam dan jama'ah mereka?!. Padahal imam yang dimaksud dalam 
hadits-hadits adalah penguasa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya?. 

3. Justru dengan keluarnya mereka dari penguasa dan jama'ah kaum muslimin di Indonesia, dan 
menetapi firqah (Kelompok, jama'ah-jama'ah hizbiyah, partai dsb) telunjuk tuduhan itu akan 
kembali kepada mereka sendiri. 

Penulis akan mencoba menjelaskan secara singkat dari dalil-dalil tersebut: 
La Yahilu (14 - 1) 

Hadits pertama, 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad (2/176) no. 6647, 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(jc ^LuLisJl aJLui ^1 (jc- ej^iA (jj JUfr uj^a. <Jla ^tjg \ Ljj.la. (j-uta. uj-la. 

^j^liij (jiajL ^jjjj^j jij ^u^i cJ^J t"*(S.^ r ' ^J^>^ (J^J^f 

1 *g La qjJ jllil 

Menceritakan kepada kami Hasan, menceritakan kepada kami Ibn Lahi'ah , beliau berkata, 
menceritakan kepada kami Abdullah ibn Hubairah dari Abi Salam al-Jaitsani dari Abdullah bin 
Amr sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal menikahi 
seorang perempuan dengan mencerai perempuan yang lain, dan tidak halal bagi seorang laki- 
laki menjual atas dagangan temannya sehingga temannya meninggalkan dagangan itu, dan tidak 
halal bagi tiga orang yang berada di tanah padang tidak bertuan, kecuali mereka mengangkat 
salah satunya jadi amir atas mereka, dan tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu 
tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan temannya (yang satu diacuhkan)". 

Dari segi sanad, hadits ini dhaif ka rena Ibn Lahi'ah. Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadits Adh- 
Dhai'fah jilid 2 no. 589 mendhaifkannya. Imam Tirmidzi dalam Sunan (1/16) no. 10, setelah 
meriwayatkan salah satu hadits Ibn Lahi'ah mengatakan, "...dan Ibn Lahi'ah ini dha'if disisi ahli 
hadits". Para ulama yang mengutip hadits ini menyebutkannya hanya sebagai penguat saja 
bukan menjadikannya pedoman pokok sebagaimana Jama'ahnya Bapak Nur Hasan. 

Dari segi makna, andaikata shahih sekalipun, tidak bisa hadits ini dijadikan dalil untuk 
mengkafirkan mereka yang dianggap tidak mengangkat amir. Kalau kita memperhatikan 
keseluruhan matan hadits tersebut. Orang yang menikahi seorang perempuan dengan mencerai 
perempuan yang lain, seorang laki-laki menjual atas dagangan temannya, dan tiga orang yang 
berada di suatu tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan yang satunya. Bukankah, tidak 
ada yang berpendapat kekafiran orang-orang yang melakukan dosa-dosa demikian?!. Padahal 
semuanya diawali oleh kata "La yahilu...". 

La Islama ... (14 - 2) 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



...oV] V ^ 

Atsar kedua, 

Atsar itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan (no. 251): 

•qjUI Vj t gjUL Vj VJ t VI pUJ y 4j| t ^jVI (>ajVI s^j*^ 

jjc. < _ 5 lc sijjuo t ^ <aa]l ( _ 5 lc <Le Ja eijxjj ' ^C-liaJ Vj 

Mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun, mengabarkan kepada kami Baqiyah, menceritakan 
kepada kami Sofwan ibn Rustum dari Abdurahman ibn Maisaroh dari Tamim Ad-Dari yang 
berkata, "Sebagian manusia bersikap berlebihan dalam membangun di zaman Umar, berkata 
Umar, "Hai orang-orang Arab, tanah !, tanah!. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan 
berjama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan adanya keamiran dan tidak ada keamiran 
kecuali dengan taat. Barangsiapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya karena 
ilmunya/pemahamannya maka akan menjadi kehidupan bagi dirinya sendiri dan juga bagi 
mereka, dan barangsiapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya tanpa memiliki 
ilmu/pemahaman, maka akan menjadi kebinasaan bagi dirinya dan juga bagi mereka". 

Dari segi sanad, atsar ini dha'if, tidak shahih dari Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di 
dalam Sunan-nya (1/79) no. 251 dan Ibn Abdil Barr dalam Jamiul Bayan al-llmu no. 244. 
Kelemahannya karena adanya perowi bernama Shafwan ibn Rustum. Imam Dzahabi v dalam 
Mizan al-l'tidal (jilid 3 biografi no. 3902 -cet Darul Kutub Al-llmiyah) mengatakan, "Shofwan ibn 
Rustum (meriwayatkan) dari Ruh ibn Al-Qasim, dia tidak dikenal (majhul). Berkata Al-Azdi, 
"Munkarul hadits". Kelemahannya bertambah-tambah dengan keterputusan antara 
Abdurahman bin Maisaroh dan Tamim, dimana Abdurahman sebenarnya tidak pernah bertemu 
Tamim, disamping Baqiyah juga seorang mudalis. Memang ada beberapa ulama yang 
menghasankan hadits ini karena ada penguat dari perkataan Abu Dardajl], akan tetapi yang 
rajih adalah kedhaifannya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Dari segi makna, andaikata shahih, ada perbedaan antara mereka dengan ulama ahlus sunnah 
dalam memahami atsar ini. Perkataan 'la Islama' bukan berarti belum sah Islamnya (belum 
Islam). Melainkan dalam arti kesempurnaan, tidak sempurna Islamnya orang yang tidak 
mengikuti jama'ah. Sebagaimana disampaikan oleh pengajar di Masjidil Harom, Syaikh Sholih Al- 
Abud M <^.[21 Kemudian, para ulama yang menggunakan atsar Umar itu, tidaklah 
memaksudkannya untuk jama'ah-jama'ah hizbiyyah sirriyyah model mereka. Bahkan justru para 
Ulama menggunakan atsar itu untuk menyerang firqah-firqah seperti mereka yang keluar dari 
penguasa muslim dan jama'ah kaum muslimin. 

Sebagaimana yang nampak dari perkataan Syaikh Ibnu Barjas [3J yang mengutip atsar ini secara 
makna dalam sebuah kitab yang sebenarnya dikutip juga oleh mereka dalam Kitab Muktashor 
Jama'ah wal Imammah, hanya saja mereka tidak menyampaikan dari kitab itu kepada 
jama'ahnya kutipan-kutipan dibawah ini, 



±~e4* — 1 

vr'jii 'j* i«j ^ J* 'S^-^ 1 j^-^* 11 
$ ^iLjij ^liiii i] ujLS p-u^i H\ h& Cy 

/yj l^i. olirtlj ^ UjJIj >iJJI ^Lii ppi 

:.l>Sl ^ - JuC- 'Jbi ii>--,- S^ 1 



"Sesungguhnya mendengar dan taat kepada pemerintah Muslim adalah salah satu pokok aqidah 
salafiyyah. Banyak kitab-kitab yang telah memuat permasalahan ini, yang disertai dengan 
penjabaran dan penjelasannya. Hal ini tidak lain karena penting dan agungnya perkara ini. 
Urusan agama dan duniaJ4] akan menjadi baik bila penguasa didengar dan ditaati. Sebaliknya 
timbulnya kerusakan dalam masalah agama dan dunia terjadi bila pemerintah sudah ditentang 
dengan perkataan maupun perbuatan. Perlu diketahui, bahwa dalam Islam, ad-Din ini tidak 
tegak kecuali dengan jama'ah, dan jama'ah tidak tegak kecuali dengan imammah, dan imammah 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



tidak akan tegak kecuali denfian mendenfiar dan taat . Berkata Al-Hasan Al-Bashri - 
rahimahullahu Ta'ala- tentang (makna) Amir, "Mereka adalah yang menguasai kita dalam lima 
perkara: Shalat jum'at, shalat jama'ah, hari raya, pertahanan dan penegakan hukum .... " 
(Mu'amaltul Hukam hal. 7 -cet Maktabah Ar-Rasyid). 

Ini penegasan bahwa yang dimaksud amir oleh ulama bukan amir jama'ah hizbiyah atau amir 
dakwah seperti jama'ahnya Haji Nur Hasan Ubaidah. Sebab amir-amir jamaah hizbiyah tidak 
menguasai kelima perkara ini. 

Syaikh Ibnu Barjas berkata pula pada hal. 39: 



.ftp jg *^>l * jJ U-i *fti 

. ^i (,) .->a Ji &i &b 0 



"Kaidah yang kelima: Imam yang diperintah Nabi n untuk ditaati adalah para imam yang 
keberadaannya konkrit diketahui, memiliki kekuasaan dan kemampuan". Adapun orang yang 
tidak jelas atau yang tidak memiliki kekuasaan sedikitpun, maka bukanlah termasuk amir yang 
diperintahkan oleh Nabi untuk ditaati. Berkata Syaikhul islam Ibn Taimiyah rahimahullahu: 
"Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam telah memerintahkan agar kita 
mentaati pemimpin yang ada dan telah diakui kekuasaan dan kedaulatannya untuk mengatur 
manusia, tidak memerintah kita untuk mentaati pemimpin yang tidak jelas dan tidak diketahui 
keberadaannya, juga tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan sedikitpun". (Minhajus 
Sunnah An-Nabawiyyah (1/115). 

Dan pada hal. 40 beliau berkata, 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sh UUi ji «SJ iidjij ^L-^J Uiii- Liii i^ulji \jx~. 
'J Ji j-uji us jt U £-2 tf*** 

'Jbi jU- j^tf /i\ liUa jJJj 

jSui ^ ^ jJij pJ$h f l> ^ Jul 
j j j j j 



"Barangsiapa menganggap dirinya sebagai ulil amri yang mempunyai kekuasaan dan 
kemampuan untuk mengatur manusia, lalu mengajak manusia untuk mendengar dan taat 
kepadanya atau ada sekelompok jamaah yang membai'atnya untuk wajib didengar dan ditaati, 
serta memprovokasi manusia agar mau bergabung bersamanya untuk mengembalikan hak-hak 
kepada yang berhak dengan menggunakan berbagai nama dan slogan sedangkan penguasa yang 
sah masih tegak berkuasa, maka yang demikian adalah penentangan kepada Allah dan rasul-Nya 
juga menyelisihi aturan syariat dan telah keluar dari jamaah. 

Maka tidaklah wajib untuk taat kepada orang yang seperti ini bahkan diharamkan, tidak boleh 
mengakuinya dan menjalankan hukumnya. Barangsiapa membantu, menolong dan 
mendukungnya dengan harta ataupun perkataan bahkan yang lebih kecil dari itu, maka dia telah 
bekerjasama untuk menghancurkan agama Islam dan membantai umatnya serta membuat onar 
dipermukaan bumi ini. Allah tidak suka terhadap orang yang membuat kerusakan". 



£11 Lafazh Abu Darda, 

"Tidak ada Islam kecuali dengan taat, dan tidak ada kebaikan kecuali dalam jama'ah, dan nasihat Allah 
Azza wa Jalla dan bagi Khalifah, dan bagi kaum muslimin semuanya". 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid (21/289) dan Ibnu Atsakir (25/24). Atsar ini 
terdapat dalam Kanzul Ummal no. 44282. Dan atsar ini juga dhaif karena keterputusan antara Qotadah 
dan Abu Darda, sebab Qotadah tidak pernah bertemu dan mendengar dari Abu Darda. lafazh yang dikutip 
dari Ibnu Abdil Barr, dan begitu pula dari Ibnu Atsakir dan Kanzul Ummal tidak lengkap, sungguh atsar ini 
telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (no. 15540) demikian pula oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (6/75) dengan lafazh yang lebih jelas: 

SSIp *k >**^ t) VI Vj ^ VI p£>\ V 

"Tidak ada Islam kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada kebaikan kecuali dalam Jama'ah, 
dan nasihat bagi Allah, bagi Rasul-Nya, bagi para khalifah dan bagi orang-orang iman semuanya". 

[21 Saudara kita Al-Fadhil Abu Hudzaifah M <^mengatakan: "Ba'da magrib (1 robi'u as-tsany 
1432 atau 16 maret 2011, pada dars muqoddimah kitab syarah 'itiqod ahlisunnah aljamaah li 
imam al-lalikai di sampaikan oleh syaikh DR. Sholeh bin abdullah al-abud (mantan rektor jami'ah 
islam madinah) di masjid nabawi madinah, dalam sesi tanya jawab saya sempat menanyakan 
beberapa point: 

Ada sebuah jama'ah dari jama'ah-jama'ah di indonesia yang mengkafirkan manusia secara umum 
Mereka menggunakan atsar qoul Umar Bin Khottob 

ft&l V kl JysjVl <y»jVl s-4j*^ ^ ^ ^ Csf'j ' CA) *ty <3 Lf^ JjLkj 

ailL VI lp\ Vj t SjUb V) 'Vj c 3iU£ VI 

a. Bagaimana kedudukan atsar ini ? 

b. Apa makna vyj*^ ^dengan sighot tasghir? 

c. Apa makna <ji»jVl? 

d. Apa makna ^L^n Vj pSUaj H Apakah bermakna nafi lil wujud, atau li as-shihah atau naif lil-kamal? 

3. Dan mereka membai'at pada seseorang yang tidak sedikitpun memiliki kemampuan untuk mengatur 
masyarakat (kaum muslimin secara umum) , apakah ini sebuah baiat yang sah atau bathil? 

Transkrip Tanya Jawab: 

Syaikh: na'am, mendekatlah, kamu jauh dariku 

Saya : toyib, ada sebuah jama'ah dari jama'ah-jama'ah di indonesia yang mengkafirkan manusia secara 
umum. mereka menggunakan atsar qoul umar bin khottob, ketika manusia berlomba-lomba meninggikan 
bangunan di zaman umar, maka umarpun berkata; ya golongan uraib ( bentuk tasghir) 

syaikh : melanjutkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Saya : menurut pentahqiq (sunan ad-darimi) bahwa atsar ini dho'if kerena memliki dua illat (cacat). 

Syaikh: tidak, ucapan umar ini tidaklah dhoif secara ijma' (artinya kedho'ifannya masih diperselisihkan di 
kalangan ulama -pent), namun ucapan ini tidaklah dingkari, lagi pula realitasnya juga membenarkan 
perkataan umar ini, yakni untuk menetapi al-muqoddimah (qoul umar rodhiallohu 'anhu yang tercantum 
di bab muqoddimah sunan ad-darimi ) ini, 

Tidak ada islam kecuali dengan jamaah (MAKSUDNYA ADALAH TIDAKLAH ISLAM ITU SEMPURNA 
TERKECUALI DENGAN JAMA'AH ) 

£> s s S , s s 

Saya : berarti penafian itu lil kamal ( peniadaan itu untuk kesempurnaan) , 

Syaikh : ya, laa islama kamil... 

Saya: bukan bermakna lilwujud atau lil as-shihah? 

Syaikh: Bukan, nanti (dilanjutkan-pent) setelah adzan (isya 1 ) 

- — adzan isya' ( kemudian syaikh membahas/menjawab pertanyaan yg sebelum saya) 

Saya : apa makna ^J* 51 ^dengan sighot tasghir? apa makna (j^jVl 

Syaikh : apa? apa? Sr-yj*^ 3^" % yakni dia (umar rodhiallohu 'anhu ) melihat bangunan-bangunan yang 
ditinggikan , umar rodhiallohu 'anhu dia adalah kholifah dan sudah sepantasnya ucapannya didengarkan 
dan dito'ati, ini kewajiban mendengar dan taat kepadanya, ketika mereka meninggikan bangunan - 
bangunan rumah ia mengkhawatirkan terjadinya fitnah, 

Kemudian ia berkata <-t4j*N j&Lk Utasghir 'arob, artinya bilamana orang-orang arab tida menegakkan 
agama ini, maka lebih-lebih lagi orang-orang selain mereka untuk tidak menegakkannya. 

<ji>jVl o^jVlmaknanya "janganlah meninggikan bangunan" karena termasuk tanda-tanda akan terjadinya 
kiamat sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi shallallahu'alaihi wasallam. Siapakah dari mereka 
yang semisal umar menurut kita? Allahu al-musta'an 

Saya : pertanyaan terakhir 

Syaikh: na'am, kamu tadi telah berkata pertanyaannya Cuma satu -ha-ha ( syaikh ini sedang guyon), 
pertanyaan terakhir, baik, datangkan 

Saya: yakni, dan mereka membai'at pada seseorang yang tidak sedikitpun memiliki kemampuan untuk 
mengatur masyarakat (kaum muslimin secara umum) , apakah ini sebuah baiat yang sah atau bathil?.. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(afwan saya ada sedikit kesalahan menyebutkan lafal "shohih" menjadi "shoihah" maklum karena 

pertanyaan ini bersifat spontan dan buru-buru menjelang iqomah) 

Syaikh: orang ini tidak memiliki kemampuan/kekuasaan, dia tidak dibai'at, sesungguhnya baiat itu diatas 
al-kitab dan as-sunnah bagi orang yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah di negara ini, maka ia 
memiliki kemampuan, dan perkaranya (keimamannya-pent) telah tegak , pemerintahannya kokoh, dia 
menegakkan peraturan-peraturan Allah sesuai kemampuannya, inilah baiat yang sya'l, adapun yang 
lainnya (Negara lain) adalah berdasar peraturan/ undang-undang yang tersusun dalam teori kontrak 
(nadhoriyatu al-aqd) , nadhoriatu al-aqd ringkasnya adalah kesepakatan yang mana mereka bersepakat 
diatas asas manfaat dan kemudhorotan, dan setiap orang berkeyakinan untuk mendatangkan (asas) 
kemanfaatan dan menolak kemudhorotan dan setiap orang supaya menetapi ( undang-undang ) ini selagi 
tidak bertentangan dengan agama. 

Saya : syukron, jazaa kallohu khoir 

Syaikh : jelas?! 

Saya : jelas 

Syaikh : adapun mereka mengkafirkan manusia atau memkafirkan masyarakat, maka itu sangat sesat, 
yakni setelah bai'at kepada Nabi n maka tidak lagi diterapkan jahilyah, adapun orang yang berkata bahwa 
kita sekarang berada dimasa jahilyah abad ke 20 -seperti ini- , maka ini salah karena setelah bai'at kepada 
Nabi n maka tidak lagi diterapkan jahilyah terkecuali nanti di akhir zaman yakni ketika telah turunnya 'isa 
'alaihi assalam, nabi 'isa setelah apa turunnya?, setelah keluarnya dajjal, dan dia membunuh dajjal, lalu 
wafatnya nabi isa, kemudian Allah melepaskan angin yang baik dan semua nyawa orang-orang iman 
terambil (mati) dan tidak tersisa di muka bumi kecuali seburuk-buruknya manusia kepada merekalah 
kemudian terjadi kiamat yang besar. 

Saya : jelas 

Syaikh : jelas , walhamdulillah 

Tanya jawab ini terekam disitus resmi milik pemerintah Saudi Arabia di; 

http://www.alharamain.gov.sa/index. cfm?do=cms.scholarsubiect&schid=6810&subiid=33939&audiotype 
=lectures&browseby=speaker 

Tepatnya di -* 1432/04/11 ^-^pada menit ke 59 dan seterusnya. 

[31 Beliau adalah Ahli hadits dari Saudi, telah meninggal karena kecelakaan tahun 1425 H. Guru- 
guru Syaikh Abdus Salam diantaranya adalah Syaikh Ibn Bazz, Syaikh Shaleh ibn Utsaimin, Syaikh 
ibn Jibrin, Syaikh Muhadits Abdullah ibn Duwaisi, Syaikh Shalih ibn Abdurrahman Al-Athram, 
Syaikh Abdurahman ibn Ghudayan, Syaikh Shalih ibn Ibrahim Al-Balihi, dan lainnya. 

[41 Ini juga penjelasan dari Syaikh yang diselisihi pengikut Haji Nur Hasan yang mengatakan 
bahwa keimaman itu hanya mengurusi akhirat/agama saja. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

Man Amila Lillah Fi Jama'ah (14 - 3) 



Hadits Ketiga 

Imam Thabrani dalam al-Ausath (5/230) no. 5170 meriwayatkan, 

« jl_u! ^ Ijfi JjlJ &l (JjSJJ p L_llLal t^ijal! ^ ^il (J-aC. (J-«J 

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Husein Al-Anmathi yang berkata: menceritakan 
kepada kami Bisyr bin Ma'mar al-Qarqasani yang berkata: menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Za'id Al-Ammi dari Bapaknya, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang 
berkata, bersabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam , "Barangsiapa beramal karena Allah 
didalam jama'ah jika benar maka Allah akan menerimanya, dan jika salah maka Allah 
mengampuninya. Dan barangsiapa beramal dalam firqah kemudian benar maka tidak diterima 
dan jika salah maka dipersilahkan menempati tempat duduknya dalam neraka". 

Dari segi sanad, hadits ini juga dha'if, dikeluarkan juga oleh Thabrani dalam Al-Kabir (12/61) no. 
12473 dan disebutkan dalam Majma Al-Bahrain (4/326-327) no. 2546, Ibn Bathah dalam Al- 
Ibanah Al-Kubro (1/141) no. 136, (2/227) no. 716, Ibn Adi (7/41) biografi Nuh ibn Abi Maryam 
no. 1975, Al-Khathib dalam Al-Faqih wal Mutafaqih no. 433, semuanya dari jalan Zaid AI-'Ammi 
dari Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas secara marfu. Disebutkan oleh Al-Muttaqi dalam Kanzil 
Ummal no. 1034. 

Hadits ini dha'if karena perawinya yang bernama Zaid Al-Ammi. Berkata Abu Hatim: "Dha'iful 
hadits, haditsnya ditulis, akan tetapi tidak boleh berhujjah dengannya". (Jarh wa Ta'dil jilid 3 
biografi no. 2535). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 

Padahal andaikata shahih haditsnya sekalipun, apakah shahih juga makna/pemahaman bahwa 
kelompok mereka kah yang dimaksud jama'ah dalam hadits tersebut?!!. Justru kami khawatir, 
mereka lah firqah yang dimaksud dalam hadits tersebut karena mereka telah memisahkan diri 
dari jama'ah kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Bin Barjas rahimahullahu 
sebelumnya. 

La Yaqbalullah li Shahibi Bid'ah (14 - 4) 



Hadits Keempat 

Sebagai tambahan, kadang mereka berdalil dengan hadits dibawah ini, untuk mengatakan 
bahwa selain kelompoknya tidak akan diterima amalnya karena banyak bid'ahnya : 



Telah menceritakan kepada kami Daud bin Sulaiman Al 'Askari berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin AN Abu Hasyim bin Abu Khidasy Al Maushili ia berkata; telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihshan dari Ibrahim bin Abu 'Ablah dari Abdullah 
bin Ad Dailami dari Huzdaifah ia berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
tidak menerima dari ahli bid'ah: puasa, shalat, sedekah, haji dan umrah, jihad, tidak pula amal 
wajib dan sunnahnya. la akan keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan 
terigu". 

Dari segi sanad, sesungguhnya hadits ini palsu (maudhu), dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam 
Sunan no. 49 melalui Muhammad ibn Mihshan, dan orang ini telah disebut oleh ahli hadits 

http://syiartauhid.info/ 






Tirmidzi 2001 - 3000 

bahwa dia pendusta. Biografi Ibn Mihshan disebutkan Adz-Dzahabi dalam Mizan Al-I'tidal 
biografi no. 8120. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim ibn Akasyah ibn 
Mihshan al-Asadi. Adz-Dzahabi berkata, "Tidak bisa dipercaya". Ibnu Hajar menyebutkannya 
dalam Tahdzib Tahdzib jilid 9 biografi no. 703. Ibnu Mu'in menganggapnya pendusta, Bukhari 
berkata, "Mungkarul hadits". Demikian pula yang dikatakan Abu Hatim, "Pendusta". 

Dari segi makna, andai shahih sekalipun berhujjah dengan hadits ini dan hadits lain yang 
semakna dengannya tentang bid'ah, cukup mengherankan sebab mereka sendiri dipenuhi bid'ah 
dalam masalah aqidah maupun dalam masalah ibadah sebagaimana telah dan akan anda 
temukan sebagian pembahasannya dalam buku ini. 

Jadi, lagi-lagi hadits-hadits ini bukan hujjah buat mereka tapi justru menunjuk kepada mereka 
sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, 



"Mereka (Khawarij) membaca Al-Qur'an, lalu menyangka ayat-ayat Al-Qur'an itu bagi mereka, 
padahal atas mereka" (Diriwayatkan oleh Muslim no. 1066 dan Abu Dawud no. 4768). 

Lha Kalau tidak punya imam, kita akan mengikuti siapa di hari kiamat nanti? (15) 

Kelimabelas, 

Jama'ahnya Haji Nur Hasan mengatakan bahwa nanti dihari kiamat manusia akan mengikuti 
imam yang dibai'atnya didunia, sehingga kalau tidak punya imam, kita akan mengikuti siapa?!. 
Kata mereka, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, 



"Artinya : (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan imamnya [bi 
imamihim); dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka 
ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun". 

http://syiartauhid.info/ 





Tirmidzi 2001 - 3000 



Tafsir mereka ini keliru, sebab yang dimaksud ayat ini adalah mengikuti Nabinya masing-masing, 
bukan mengikuti imam yang dibai'atnya didunia. Sebagaimana yang Imam Bukhari 
rahimahullahu sebutkan dalam Shahihnya (6/86), Kitab Tafsir: Surat Bani Israil 79 dari Ibnu Umar 
radhiyallahu'anhu yang berkata: 

"Sesungguhnya manusia pada hari kiamat menjadi berkelompok-kelompok (jutsan), setiap umat 
(kelompok) mengikuti Nabinya". 

Imam Bukhori rahimahullahu (no. 5420) berkata, 

(Jtaa U>Jj ^luoj ^llc iiil ^UVi ^ill 1 Ijlc. ^^>^ cl^ 1 V- < _ 5 J^aj ^Uc. ^jj! 

-ik! <sLa (jAll ^jillj JaA^l! 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hushain bin 
Numair dari Hushain bin Abdurrahman dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma 
dia berkata; Nabi shallallahu'alaihi wa sallam keluar menemui kami lalu beliau bersabda: "Telah 
ditampakkan kepadaku umat-umat (pada hari kiamat), maka aku melihat seorang Nabi lewat 
bersama satu orang, seorang Nabi bersama dua orang saja, seorang Nabi bersama sekelompok 
orang dan seorang Nabi tanpa seorang pun bersamanya...". [1] 

Adapun berdalil dengan hadits Ali radhiyallahu'anhu yang disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam 
Tafsir (10/297) tanpa sanad, bunyinya : 

^ ^Iujj Alii CP- LSJJJ .^J'^ 1 *' i^jc- < _ 5 jJsj < _ 5 ic cJISj 

"Dan berkata Ali radhiyallahu'anhu : "(maksud ayat itu) imam dimasa mereka", dan 
diriwayatkan dari Nabi shallallahu'alaihiwasallam tentang firman Allah : ["(Ingatlah) suatu hari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



(yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan imamnya] beliau bersabda, "Tiap-tiap orang 
mengikuti imam zaman mereka, dan Kitab Rabb mereka, dan Sunnah Nabi mereka...".[21 

Ketahuilah bahwa hadits ini palsu, Muhammad Dhohir ibn Ali Al-Fatani (w. 986 H) dalam 
Tadzkiratul Maudhu'at (1/85) berkata, "Didalam rawinya ada Dawud, tertuduh berdusta". 

Bagaimana hadits ini bisa dijadikan dalil?. 

Lagi pula andaikata tafsirnya shahih sekalipun, jawabannya adalah seperti sebelumnya, adakah 
shahih juga imam yang dimaksud itu adalah imam kelompok kalian?. 



HI Dikeluarkan juga oleh Ahmad (1/271) no. 2448, Muslim (no. 220), Tirmidzi (no. 2446), Nasai 
dalam Al-Kubro (4/378) no. 7604 dan Ibnu Hibban (14/339) no. 6430. 

[21 Atsar ini disebutkan pula oleh Al-Alusi dalam Tafsir (11/26), As-Syaukani dalam Fathul Qadir 
(4/339), As-Sayuthi dalam Dar Mantsur (6/301), dan lainnya, semuanya menisbatkannya kepada 
Ibn Mardawaih. 

Bai'at Kami bai'at Yang Paling Awal !!! (16) 
Keenambelas, 

Jama'ahnya Nur Hasan merasa bahwa pendirinya telah dibai'at pada tahun 1941 M[l], artinya 
menurut mereka bai'at ini adalah bai'at yang paling awal. Mereka merasa paling berhak 
terhadap imamah karena adanya dalil dari riwayat Imam Bukhori rahimahullahu: 

C m-ajoi (JLa S- 3 '^) 3 dF J&*^ (jJ u,v A uj-la. jL*^ (jJ "i J 1 w 

<jic &\ ^U^i ( ^ s ±^\ (jc- C— l laJ 4jjL*luo3 (jjiuo (Jjia^ SjjjA Ul Cjic-l! (Jll LjI 
CS^*-! V ^-jjj ^Ili. UaK pUjjVI ^-uoj-uoJ (JjjIjjuo! jjj (Jll ^iuij 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



<jli jlaC.) JjVla JjVI I j3 (Jll lijxli U»3 ! jlll ^Jjjjijfl fliil Oji&uJ J 

Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Muhammad bin 
Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazaz berkata, aku mendengar Abu 
Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu'anhu selama lima tahun 
dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam yang bersabda: "Bani 
Isra'il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan 
dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah 
para khalifah yang banyak jumlahnya ". Para shahabat bertanya; "Apa yang baginda perintahkan 
kepada kami?". Beliau menjawab: " Penuihilah bai'at kepada (khalifah)[21 yang pertama (lebih 
dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang 
pemerintaha n mereka". (Shahih Bukhori no. 3455). 

Menurut pemahaman Para pengikut Haji Nur Hasan, siapa yang lebih dahulu dibai'at itulah 
imam yang sah, walaupun yang membai'atnya bukan ahlu hal waj aqdi . Tidak tanggung- 
tanggung mereka membuat cerita yang sulit dibuktikan kebenarannya, katanya Nur Hasan 
paling awal dibai'at yaitu pada tahun 1941 oleh 3 orang "penginshafnya", sebagaimana 
disebutkan dalam kitab Al-Muktashor Al-Jama'ah wal Imammah (tulisan pegon bahasa 
Indonesia), 



iU- SMi* &U>U \ v**J & ^a-*^ - u 



Terjemahannya : 

... terhadap kewajiban tersebut, bahkan beliau (Bapak Imam Haji Nur Hasan) tidak sekedar 
nasihat atau memangkulkan saja, akan tetapi telah mempraktekan kewajiban tersebut, seperti 
yang telah diceritakan para sesepuh kita: pada tahun 1941 beliau sudah di bai'at oleh 3 orang 
yang inshaf pada saat itu, jelas hal itu dilakukan karena beliau memahami wajibnya mendirikan 
keimaman walaupun jumlah jama'ah masih sedikit, kemudian pada tahun 1960 dilakukan bai'at 
secara umum. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Perhatikanlah !!! 

Dalam hadits diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud penuhilah "baiat yang awal" adalah bai'at 
untuk Khalifah. Akan tetapi, bai'at yang "3 penginshafnya" lakukan pada Haji Nur Hasan bukan 
bai'at untuk Khalifah/Amir, melainkan mirip bai'atnya tarekat sufi [3J . Karena bai'at untuk 
mengangkat seseorang menjadi Khalifah, hanya boleh dilakukan oleh ahlu hal wal aqdi atau 
musyawarah kaum muslimin, sebagaimana dicontohkan oleh Khulafaurasyidin. Sedangkan yang 
dilakukan oleh Haji Nur Hasan pada dasarnya adalah bai'at murid kepada gurunya (karena 
ketiganya bukan ahlu hal wal aqdi) walaupun mereka menyangkanya baiat untuk imammah. 

Imam Ahmad rahimahullahu meriwayatkan dalam Musnad Ahmad (1/55) no. 391 sebuah hadits 
yang panjang tentang tidak sahnya bai'at seperti diatas dari perkataan Umar bin Khattab 
radhiyallahu'anhu, 

^1 <xjU« lSJ 3 ' J* '.>*' UJ'^i^ LajS uJl^j La 4111 j Lai 4_ic <iill < _ 5 j^j jaC <JL3j 
(jl Lali 4jLIj Liiau Ijll-Lj (jl 4jLij ^1 -Aj ^Jsll LiSjli (jj 1 jj ui-^i Ajc- 2uil ( _ 5 jJaj j5Lj 
jjc- JjC- tjj^l ^jU ^Ljj3 4j3 (jj^3 ^ j (jl Lajj (^jJaji V La ^^Ic » jljj 

^SflJ (jl S_^*J Yj ^ ^ (j-i<4utA]l Sj^jjuLo 

Umar radhiyallahu'anhu berkata: Demi Allah, kami tidak menemukan hal yang lebih kuat dari 
pada membai'at Abu Bakar dalam pertemuan kami, kami khawatir jika orang-orang itu telah 
terpisah dari kami, sementara bai'at belum ada, maka mereka akan membuat sebuah 
pembai'atan setelah kami. Dengan demikian, boleh jadi kami akan mengikuti mereka pada 
sesuatu yang tidak kami ridlai atau berseberangan dengan mereka, sehingga akan terjadi 
kehancuran. Maka barangsiapa membai'at seorang amir tanpa musyawarah kaum muslimin, 
sesungguhnya bai'atnya tidak sah , dan tidak ada hak membai'at bagi orang yang membai'atnya, 
dikhawatirkan keduanya (orang yang membai'at dan dibai'at) akan dibunuh". (Hadits ini dalam 
Shahih Bukhari no. 6329). 

Kalau mereka membandingkannya dengan bai'at para sahabat kepada Nabi shallallahu'alaihi wa 
sallam, maka tidak bisa disamakan sebab Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diangkat oleh Allah, 
seandainya semua manusia tidak mengakuinya sebagai pemimpin sekalipun, beliau tetap sah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



sebagai pemimpin. Adapun amir-amir hizbiyah sebagaimana amir jama'ahnya Haji Nur Hasan, 
siapa yang mengangkat dia sebagai amir?. 

Imam As-Suyuthi rahimhullahu pernah ditanya tentang seorang sufi yang telah berba'iat kepada 
seorang syaikh, tetapi kemudian ia memilih syaikh lain untuk diba'iatnya: "Adakah kewajiban 
yang mengikat itu, bai'at yang pertama atau yang kedua?". Beliau menjawab, 

"Tidak ada yang mengikatnya, baik bai'at yang pertama maupun bai'at yang kedua dan yang 
demikian itu tidak ada asal-usulnya". 1 ^ 1 



[11 Dalam Buku Bahaya Islam Jama'ah (hal 12) disebutkan penjelasanya Ustadz Bambang Irawan 
yang berbunyi, "Sang Madigol (Nur Hasan -pen) mengaku bahwa dia telah dibai'at sah pada 
tahun 1941, jadi lebih awal dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Itu bohong besar dan 
taqiyah. Yang benar, Madigol baru dibai'at pada tahun 1960, konsepnya dari Wali Al-Fatah". 

Tentang kisah ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. 

[21 Perhatikanlah... hadits diatas berbicara tentang khalifah kaum muslimin yang kita tahu 
bersama bagaimana pengertiannya, bukan imam yang hanya mengurusi 'keagamaan' saja, yang 
tidak memiliki kuasa sedikitpun. 

[31 Tarekat Sufi biasanya memiliki ritual dimana seorang murid berbai'at pada gurunya. Lisanuddin ibn Al- 
Khathib (seorang sufi) berkata: 

"Murid harus bergantung kepada syaikh (guru) dan memberikan kendalinya kepada tangannya (bai'at), 
agar syaikh menunjukinya sebelum didahului tangan syetan". 

"Barangsiapa tidak mempunyai syaikh, maka syetan adalah syaikhnya". 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Lihat Raudhatut Ta'rif, Lisanuddin ibn Al-Khathib hal. 469, Penerbit Daar Al-Fikr Al-Arabi dari kitab Syaikh 
Ihsan llahi Dhahir rahimahullahu, Al-Mansya wal Mashadir. 

I4J Lihat Al-Hawiy Lil Fatawi (1/297 cet Darul Fikr). 

Sebelum kedatangan abah bangsa ini tidak ada "jama'ah" dan "orang iman" (17) 
Ketujuhbelas, 

Mereka menyangka bahwa bangsa ini sebelum kedatangan Bapak Nur Hasan selama berabad- 
abad berada dalam kejahiliyahan, tidak ada "jama'ah" dan "orang iman", bahkan dikisahkan 
Bapak Nur Hasan telah keliling Indonesia untuk membuktikannya, walaupun perjalanan keliling 
Indonesia ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu katanya Bapak Nur Hasan datang sebagai 
"pembawa hidayah", "kalau beliau tidak datang, niscaya kita masuk neraka" dan lain sebagainya 
dari ungkapan mereka. Misalkan dalam Makalah CAI, 

"... mengamati perkembangan Quran Hadits Jama'ah yang telah dirintis di Indonesia sejak tahun 
1941 sampai saat ini tentunya menambah kemantapan dan keyakinan bagi satu-satunya 
jama'ah bahwa jama'ah kita ini benar-benar mendapat ridlo Allah, pertolongan Alloh, 
kemenangan serta ukhro dari Alloh dan memang sudah pada gilirannya manusia-manusia 
Indonesia dipilih oleh Alloh sebagai calon-calon ahli surga setelah berabad-abad lamanya 
bangsa ini hidup dalam kejahiliahan". 

Pernyataan dalam Makalah CAI ini adalah sikap takfir (pengkafiran) kepada kaum muslimin yang 
jelas dan sungguh keterlaluan, bahkan ahlus sunnah tidak mengakui adanya kejahiliyahan secara 
mutlak setelah diutusnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, apalagi sampai berabad-abad!!!. 

Syaikhul Islam IbnuTaimiyah rahimahullahu mengatakan, 

"Adapun mensifati zaman secara mutlak, maka tidak ada masa jahiliyah setelah diutusnya 
Muhammad n, karena senantiasa akan ada segolongan dari umatnya yang akan nampak diatas 
kebenaran sampai kiamat nanti". 111 (Iqtidho'ush Shirothol Mustaqim : 1/227 - tahqiq Al-Aql). 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



Pentahqiqnya berkata, 

Atas dasar ini, maka menggunakan istilah Jahiliyah dengan mutlak untuk kaum muslimin secara 
umum, atau untuk suatu negara dari negara kaum muslimin, atau untuk suatu kumpulan dari 
masyarakat muslim, tanpa dirinci keadaan, perbuatan, tindakan atau individu tertentu, 
merupakan suatu kesalahan dan peremehan, yang sudah sepatutnya seorang muslim 
menjauhinya. 121 

Dan pada kenyataannya apakah benar Bapak Nur Hasan melenyapkan kejahiliyahan di 
Indonesia?, padahal beliau justru menyeru kepada seruan jahiliyah berupa seruan kepada 
kelompok?, membangun wala (loyalitas) dan baro (permusuhan) dengannya !!!. 

Imam Bukhori rahimahullahu meriwayatkan, 

Menceritakan kepada kami Ali menceritakan kepada kami Sufyan, beliau berkata Amru 
mendengar Jabir bin Abdillah -semoga Allah meridhoi keduanya- berkata, "-Dahulu kami dalam 
suatu perang- atau berkata Sufyan: dalam suatu pasukan tempur, lalu ada seorang Muhajirin 
yang menendang pantat seorang Anshor. Maka Orang Anshor itu berkata, "Wahai orang-orang 
Anshor, tolonglah aku!!". Orang Muhajirin itu juga berkata, "Wahai orang-orang Muhajirin, 
tolonglah aku". Hal itu pun didengarkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam seraya 
berkata, "Ada apa ini kenapa ada seruan jahiliah!!" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, Ada 
seorang Muhajirin yang telah menendang pantat seorang Anshor". Beliau shallallahu'alaihi 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



wasallam bersabda, "Tinggalkanlah (seruan jahiliah itu), karena ia adalah ucapan yang busuk"... 
(Shahih Bukhori no. 4905). 

Dan sesungguhnya nama Muhajirin dan Anshor adalah nama yang baik, bahkan Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam sering memanggil demikian, akan tetapi kita mengambil hikmah dari 
hadits ini bahwa janganlah nama yang syar'i ini digunakan untuk berpecah belah. Sebagaimana 
digunakan oleh sebagian kelompok Islam untuk nama-nama : Hizbulloh, Jama'atul Muslimin, 
Ikhwanul Muslimin, Islam Jama'ah, Quran Hadits Jama'ah, Jama'ah Islamiyah dan lainnya. 
Karena panggilan-panggilan baik tersebut berubah menjadi seruan jahiliyah. 

Wahai kaum muslimin, sikap hati-hati itu sangat terpuji... 

Jangan sampai kita termasuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu 
dibawah ini, 

Menceritakan kepada ku Malik dari Suhail bin Abi Sholih dari Bapaknya dari Abu Hurairah a, 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu mendengar 
seseorang mengatakan, "Telah rusak manusia, maka dia lah sebenarnya yang lebih rusak 
daripada mereka". (Al-Muwatho (2/984) no. 1778).^ 



[11 Dalilnya adalah hadits Thaifah Manshuroh yang terkenal itu. 

[21 Penjelasan Syaikh Nashr Al-Aql atas Iqtidho'ush Shirothol Mustaqim. 

13] Hadits ini terdapat pula dalam Ahmad (2/465) no. 10006, Muslim (4/2024) no. 2623, Bukhari 
dalam Adab Al-Mufrad (1/267) no. 759, Abu Dawud (4/296) no. 4983, dan Ibnu Hibban (13/74) 
no. 5762. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 2001 - 3000 



http://syiartauhid.info/ 



